PENGANTAR PENERBIT 



Al hamdulilah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan dan kealpaan yang telah kami 
perbuat, hingga tetesan kekuatan yang Engkau cipratkan metnbuat kami 
mampu untukmenyisuhuruf-humfseitakalimat yangtertuang dalam buku ini, 
yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri dih andingkan dengan kitab lainnya. 
Sekaligus sanggup untuk menerbitkarmya. Inilahbuku Shahih yang seharusnya 
kitajaga, kita dalami maknanya, dan kita sebarkan isinya, agar sabda-sabda 
yangtertuangdi dalamnyadapat tetap lestari sehingga agamakitatetap teijaga 
kHmimiannya. 

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanyamenjadi ajaran agama dan 
tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempuma, kar ena semua yang 
disabdakan adalah wahyu dari Dia Yang Maha Mencipta, ia adalah 
Muhammad SAW. 



Untukmendukung pemahaman yang baik saat membaca kitab ini, 
ada beberapa catatan yang harus diketahui oleh para pembaca sekalian, di 
antaranya adalah sebagai berikut; 

Pertama; Terkadang, demi menyesuaikan dengan apa yang digariskan 
oleh peringkas kitab ini akan kaidah sebuah penuhsan dan peletakan kata 
serta maksud penulisannya, maka pada beberapa bagian tertentu kami 
terpaksa tidak mengikuti pola dan kaidah penulisanEYD, walaigjun demDdan 
apa yang kami tuangkan tetap bisa difahami. Hal itu akan terlihat ketika para 




— Mukhtashar Shahih Bukhari 




pembaca menyisir rapi kataperkata dan juga kalimat perkalimat 

Kedua; Untiik menyesuaikan dengan kaidah penulisan dalam bahasa 
lndonesia,makatanda {} yang berada di antara kata atau kalimat A1 Qur'an 
dalam buku ini kami ganti dengan titik dua (:) setelah kata atau kalimat yang 
kami maksud, sebab hal itu akan lebih memudahkan dalam membaca dan 
memahami, karena yang demikian berbeda dengan isi perkataan yang juga 
diawali dengan tanda tersebut KalaupunAndamendapalkantandatersebut; 
yakni tanda {} , ada pada sebuah redaksi atau kata, maka hal itu hanyalah 
redaksi A1 Qur' an yang tidak di tatsirkan oleh salah seorang ulama. 

Ketiga; Sebuah ayat yang di gunakan sebagai temapada bab tertentu, 
maka kami beri tanda seperti ini {} , namun penulisan kata atau kalimat A1 
Qur' an selain yang tersebut di atas; Yang dijelaskan maksud atau artinya, 
sqperti yang teidapat pada hadits 756, hanya kami bubuhi tanda titik dua (:) 
contoh: Hal ini jugabCTlaku untuk kata atau kalimal daiam A1 

Qur' an yang di tafsirkan oleh seorang ulama, baik dari kalangan sahabat, 
tabi’in atau yang lainnya. 

Keempat; Jika para pembaca menemukan kata atau kalimat dalam 
A1 Qur'an yang artinya terdapat dalam kurung buka tutup 0, maka hal itu 
sesuai dengan apa yang diteijemahkan oleh DEPAG RI, danyang terdapat 
setelah titik dua adalah penafaran salah seorang ulama. Contoh: Ishran (beban 
berat); Peijanjian. 

Keiima; Namun jika ditemukan ada kata atau kalimat A1 Qur'anyang 
dibubuhi tanda tititk dua, maka bisa dipastikanbahwa tejjemahan DEPAG 
R1 sama dengan apayang diartikan atan di talsiikan oldi seorang ulama Cmtoh: 
Tahassuunahum : Membunuh mereka semua. 

Keenam ; Untiik mendukung sistematika penulisan kitab ini, kami 
berusaha untuk tidak memberikan pemaknaan yang bertele-tele, namun jika 
ada redaksi yang terkesan sakelek, maka kami anggap itulah makna yang 
paling sesuai. Demikian halnya dengan tbotnote, kami susun berumtan sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, juga demikian dengan tanda baca-tanda 
baca yang telah di patenkan oleh Syaikh Nashiruddin A1 AJbani dalam penulisan 
kitab ini, sebab tidak ada tanda dalam kitab ini melainkan ada maksud yang 
terkandung, semuaitu agar kita mendapatkankesempumaan dalam membaca 
danmemahami. 

Narnun, walaiyun demikian yang perlu diketahuiadalahbahwatulisan 
atau kitab apapun yang bentuknya adalah ringkasan, maka akan menuntut 
para pembaca sedikitbersabar, berhati-hati dan telaten, namun semua itu 



akan dirasakan mudah jika Anda telah menemukan formuIa dalam memahami 
kitab ini, dimana setelah itu Anda akan menemukan pemahaman luar biasa 
pada diri Anda. 

Walaupun demikian, segala kemampuan telah kami kerahkan dan 
segala upaya telah kami curahkan, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kami 
sebagai seorangmuslim yang menghendaki kebaikan tertiadap muslim lairmya, 
dengan harapan buku ini juga dapat manambah panduan kitadalam beragama, 
walaupun kamijugamengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan semua 
yangkami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini. Oleh karena 
itu, mungkin saj a pembaca akan menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, 
maka dengan kerendahan hati kami mengharap kontribusi positif, agar 
pergerakan keislaman kita makin hari makin sempuma. 

Hanya kepada Allah S WT kami memohon tauBk dan hidayah, sebab 
hanya orang yang mendapatkan keduanya yang akan menj adi umat yang 
selamat dan mengakui bahwa dalam hal-hai yang biasa terdapat sesuatu yang 
luarbiasa. 

Lillaahil waahidil gahhaar 







Mukhtashar Shahih Bukhari 




MUQADDIMAH 



Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memujmya, 
memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung 
kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari kejelekan peibuatan 
kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada 
yang dapat menunjukinya, Aku bersaksi, bahwa tidak ada sesembahan 
yang haq selain Allah semata, ddak ada sekutu bagi-Nya, dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. 

Amma ba 'du. Memang terasa agak sulit bagiku dalam 
menuliskan muqaddimah untiik jilid terakhir dari rangkaian 
Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari ini karena beberapa sebab 
yang banyak menyita pikiran dan perasaan. Aku harap ada seseorang 
yang pantas untuk menuliskannya, sehingga bisa menuntaskan 
pekeijaan ilmiah yang jarang ada ini di dalam kitab mulia ini, sebagai 
kitab yang paling shahih setelah Kitabullah *Azza wa Jalla , dan agar 
dapat melihat angan-angan beliau terealisasi secara sempuma di 
hadapannya, dituntaskan sendiri dan disetujui dengan tanda 
tangannya, namun **Dan, kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), 
kecuali bila dikehendaki AUah. Segala hanya puji milik Allah untuk 
segala kondisi. 

Ayah tercinta telah pergi, dan aku tahu bahwa dalam benaknya 
masih banyak pemikiran yang beliau diniatkan untuk ditulis di dalam 
muqaddimah 2 ini, berdasaikan pengamatan ilmiahnya yang memang 
diperlukan ketika mengemukakan muqaddimah, sebagaimana yang 
biasa beliau lakukan dalam muq addimah- muqadd im ahnya . Aku sudah 
mencoretkan ujung pena di atas selembar kertas dengan judul Poin- 
poin mugaddimah jilid keempat, aku tambahkan padanya apa yang 
kupandang layak dan bermanfaat untiik disebutkan di dalam 



1 Qs. Al Insean 176]: 30 dan At-Takwiir [81]: 29. 

2 Di antaranya adalah bantahan terhadap mereka yang mengkritik peringkasan kitab-kitab - 
terutama kitab-kitab indtik- dan menjdaskan kesalahan kritikan tersebut Untuk lebih 
jelasnya, silakan lihat “Mukhtashar Shahih Muslim" pada muqaddimah muhaqqiq, hal. 22 
dan 24, yang diterbitkan oleh A1 Ma’arif. 



MiilthhisherShehih Rnlrhari 




muqaddimah, itu tersirat di tengah-tengah pekeijaanku ketika 
mengoreksi naskah, sampai akhimya terhimpun banyak poin 
pemikiran. Aku menyimpan itu sambil menunggu hari yang 
ditetapkan oleh ayah tercinta untuk membuat muqaddimah, sehingga 
ketika beliau memerlukannya, hal itu sudah siap, sehingga beliau pun 
senang dengan apa yang telah kuhimpun, dan menjadi mudah bagiku 
untuk menyerahkannya. Dengan begitu, bagian tersebut tidak lagi 
menuntut pengkajian untuk memungut poin-poin pemikiran yang 
penting, sehingga bisa menyingkat waktu dan upayanya betdasarkan 
apa yang telah saya lakukan semampuku. Kemudian sisanya 
kuserahkan kepada beliau, lalu Allah membukakan padanya 
keutamaan dan anugerah yang dikehendaki-Nya. 

Penyiapan jilid ini memang memakan waktu yang cukup lama, 
di luar yang kami rencanakan, sehingga menyebabkan terlambatnya 
penerbitannya dan penerbitan jilid tiga yang sebelumnya, serta 
cetakan baru untuk jilid pertama, namun ‘7(w suatu urusan yang 
sungguh telah ditetapkan’ Telah berlalu beberapa tahun semenjak 
aku menerima jilid ini untuk dipersiapkan, namun temyata tersendat- 
sendat, kadang digarap dan kadang terhenti pengerjaannya, dan itu 
terus berlangsung selama beberapa saat .. Keterlambatan ini ada kisah 
tersendiri yang akan kukemukakan sesingkat mungkin: 

Kami telah menyelesaikan penyiapan terakhir jilid tiga untuk 
dicetak di awal tahun 1416 H, kemudian kami memulai penyiapan 
jilid keempat. Pekeijaan ini telah kami lalukan selama beberapa bulan, 
dan telah kami selesaikan beberapa di antaranya di sela-sela 
memasukkan sebagian hasil pemeriksaan, aku senantiasa merujuk 
kepada ayahku dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan 
pandangan-pandangan saya, sampai memasuki masa pemeriksaan 
sebelum koreksi akhir yang saya ajukan kepada ayah untuk diteliti. 
Pada masa ini, biasanya beliau melihat kembali dengan memberikan 
pembaruan pada segala sesuatunya, kira-kira begitu. Saat itu, aku juga 
mengajukan banyak pertanyaan dan meminta sejumlah keterangan, 
catatan dan usulan, namun beliau sibuk dengan yang ada di tangannya, 
se hin gga minta ditunda sementara waktu, maka aku pun mulai 
menyiapkan daftar isi yang khusus untuk jilid ini, kemudian aku 
membuat daftar isi-daftar isi umum yang lebih rinci yang telah 



1 Qs. Al Qamar [54]: 12. 



2 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



dipesankan oleh ayah, dan aku telah menyelesaikan apa yang 
ditugaskan kepadaku, sambil menunggu pengajuan kepada beliau 
untuk menerima pandangan dan pengarahannya, kemudian 
persetujuannya. 

Pada kesempatan itu, diajukan proyek penyiapan sisa jilid 
Shahih At-Targhib wa At-Tarkib wa Dha‘ifah untuk dicetak, maka 
ayah, rahimahullah , merasa perlu untuk melihat kembali dari awal 
pada hasil penelitiannya untuk kedua buku tersebut karena beberapa 
sebab yang disebutkan dalam muq addimahnya, maka beliau pun 
mencurahkan segenap kemampuannya, yang menyita sebagian besar 
waktunya, sampai akhimya pekeijaan itu selesai. Dan, alkamdulillaah 
yang dengan nikmat-Nya telah sempuma amal-amal shalih. Hal ini 
menyebabkan terhentinya ketanjutan pek&jaan pada Mukhtashar Al 
Bukhari karena aku menerima Shahih At-Targhib wa Dha ’ifah dengan 
tahqiq yang bam dari ayah, sehingga aku pun beralih untuk 
mengerjakannya, memasukkan hasil koreksiannya, kemudian 
menyiapkan daftar isinya, dan yang demikian berlangsung selama 
beberapa waktu.. 

Aku sangat berambisi untuk menyelesaikan Mukhtashar Al 
Bukhari dengan semua daftar isinya secara lengkap di bawah 
pengawasan dan bimbingan ayah, sehingga bisa merealisasikan 
harap an-harapannya, namun Allah i Azza wa Jalla berkehendak 
mengantarkan ayah ke masa sakitnya yang terakhir, kondisi pun saling 
bertukar antaia berat dan ringan, namun Allah memberikan padanya, 
bahwa ia tidak putus semangat ilmiahnya kecuali hanya sebentar saja, 
dan antara keraguanku dan pengetahuanku tentang kondisi beliau yang 
lemah dan sakit, serta kesibukannya yang tengah menyelesaikan dua 
silsilah tadi dan juga yang lainnya, aku mengajukan kepada beliau 
untuk meneliti daitar isi bab-bab dan hadits-hadits untuk jilid ini, 
namun beliau menolak dan mewakilkan kepadaku, maka aku bolak- 
balik menanti kesempatan lain yang mungkin lebih baik. 

Namun kesempatan itu tidak pemah kunjung tiba, Allah telah 
menakdirkan, dan apa yang dikehendaki-Nya Dia laksanakan. Tidak 
ada daya dan upaya kecuali dari Allah. 

Aku menghimpunkan kembali perasaanku yang bertaburan, aku 
pun mengumpulkan kembali kertas-kertasku. 

Aku merasakan tanggung jawab yang besar, di hadapanku 



Mnthtochor ChahHi Rnlrhori 



terbentang jalan yang masih jauh, sementara amanat itu di tanganku. 
Siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Siapa yang 
akan menjelaskan kepadaku? Siapa yang akan mempertimbangkan 
usulan-usulanku lalu menerimannya dengan penuh rasa terima kasih, 
atau menolaknya -dengan kesungguhan-, bukan karena basa-basi dan 
bukan pula karena antipati? Siapa, siapa?! 

Setiap hari aku merasa kehilanganmu wahai ayah, berkali-kali .. 
berkali-kali, sungguh aku sedih berpisah denganmu, dan selalu 
mengenangmu. 

Namun, karena ‘‘Semua perkara orang mukmin adalah baik”, 
maka Allah menakdirkan bagiku untuk menangani pekerjaan ini 
seluruhnya, berdasarkan metode yang diingink an dan disetujui oleh 
ayahku -insya Allah-. Aku pun berupaya dan mengerahkan segenap 
kemampuanku. Pekerjaan ini memang tidaklah mudah, namun akan 
terasa mudah bagi yang dimudahkan Allah. 

Aku merasakan semangat beliau dalam Shahih Al Bukhari dan 
Fath Al Baari merupakan bantuan dan rujukannya, di samping 
catatan-catatan ayahku dan sejumlah bukunya -terutama Al 
Mukhtashar ini- serta pengarahan-pengarahannya yang mengandung 
banyak sekali kebaikan. Setiap kali ada pertanyaan, jawabannya bisa 
ditemukan, dan itu bisa menj elaskan apa yang tadinya terasa sulit 
kufahami, dan menj elaskan apa yang sebelumnya terasa rumit bagiku, 
yaitu berupa sejumlah pertanyaan. Sebelum itu semua, Allah-lah 
sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 

Seandainya semua perkara ada di tanganku, dan waktu berada 
dalam kekuasaanku, tentu aku akan menambahkan ketekunan dan 
ketelitian menghadapi kitab ini. Namun, karena kitab ini harus 
diselesaikan, maka, inilah yang bisa kuselesaikan. Jika aku benar, 
maka itu adalah anugerah dari Allah dan berkat didikan dan arahan 
ayahku. Dan, bila salah, maka hal itu adalah dariku sendiri. Semoga 
Allah mencurahkan ampunan-Nya. Dan, aku meminta maaf dari 
saudaia-saudaraku sekalian. 

Pembaca yang budiman! Perlu Anda ketahui, bahwa jilid 
terakhir dari kitab Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari ini aslinya 
adalah dari dua jilid, yaitu jilid ketujuh dan kedelapan, cetakan 
Istambul yang dijadikan sandaran oleh ayah rahimahullah dalam 
menyusun Mukhtashar~ny& ini. Kitab ini memuat 23 pembahasan 



4 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




tentang fikih, dimulai dengan petnbahasan 75: Orang Sakit, dan di 
akhiri dengan pembahasan 97: Tauhid. Kitab ini memuat banyak bab 
yang mencerminkan luasnya ilmu A1 Bukhari dan detailnya 
pemahamannya. Hadits-hadits yang musnad lagi marfu’ ada 542, 
sebagiannya ada yang mauquf, seperti: hadits no. 2265, 2234 dan 
2274. Mungkin bisa ditelusuri dalam “Pihris Al Aatsar Al Musnadah”. 
Hadits-hadits mu’allaq marju’ ada 205 hadits, dan atsar mu ’allaq 
188. 4 



Perlu juga disampaikan di sini, bahwa pada jilid ini, di bagian 
akhimya, telah direncanakan untuk disertakan dattar isi umum yang 
mencakup keempat jilid kitab ini, namun kami memandang perlunya 
memisahkan itu menjadi jilid tersendiri, setelah kami tahu betapa 
banyak materinya s ehingga tidak mungkin digabungkan dengan jilid 
ini, dan dengan begitu, banyak faidah yang sangat tampak. 

Demikianlah, dan di antara catatan teipenting yang telah 
kuhimpun untuk disampaikan kepada ayah agar bisa dikaji, adalah 
adanya sejumlah hadits yang terulang, tampak olehku -tanpa 
mengamati lebih j auh- di sela-sela pekeijaanku memasukkan berbagai 
hasil koreksian yang bermacam-macam dan pemeriksaan jilid 
keempat, apa yang telah kutunjukkan kepada ayah (untuk dihapus) 
pada pemeriksaan jilid keempat, maka aku telah menghapusnya 5 , 
adapun pada jilid-jilid lainnya, aku tidak sempat mengajukannya 
kepada beliau karena alasan tersebut. Aku mencantumkan di sini 
untuk para pembaca, pengkaji dan pemerhati, yaitu secara beipasang- 
pasangan sebagai berikut: 20=725, 62=518, 225=1526, 237=989, 
407=419, 501=2180, 502=2168, 559=2004, 616=646, 621=1691, 
649=1886, 672=1340, 685=704, 850=1417, 995=2080, 1051=1747, 
1110=1902, 1412=1825, 1500=1752, 1501=1752, 1669=2002, 

1818=1892. 

Perlu juga aku sampaikan tentang hadits-hadits yang terulang 
secara sengaja karena suatu sebab yang telah dijelaskan pada catatan 
kakinya, seperti: 89=342, 98=1953, 709=yang sebelum 1029, 
1037=1080, 1094=1 102, 773=1 146. Kemudian yang lainnya, ada yang 



4 Hadits musnad marfu ’ mcnggunakan nomor tcbal; Hadits mu ’allaq marju 1 menggunakan 
nomor <li dalam tanda kuning 0; Atsar mu 'allag menggunakan nomor tanpa kurung. 

3 Kcmudian setelah itusaya menemukanhadits-baditsnomor 2331, 2355 dan 2701 temyata 
merupakan pengulangan hadits-hadits nomor 687 , 1600 dan 1905 secara bemnitan. 



Mnlrkiotlioi 4 Chohih RiiLhori I 




seolah-olah pengulangan, namun temyata bukan, seperti: 
109=1523=1524, 1526=2153, dan sdsaganya. Mengenai hal ini aku 
telah menyinggungnya di dalam catatan kaki. 

Lain dari itu, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh 
pembaca ketika mempelaj ari dan mengkaji Mukhtashar ini. Aku awali 
dengan berdoa, semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada 
setiap orang yang telah membantu kami dalam pekerjaan ini dan 
bersabar menj alaninya bersama kami. Kemudian aku katakan: 

1 . Perlunya merujuk muqaddimah-muqaddimah jilid-jilid 
sebelumnya, terutama muqaddimah cetakan pertama pada jilid 
pertama, dan memperhatikan beberapa hal yang dapat membantu 
tercapainya keperluan pembaca atau yang menjadikannya sebagai 
rujukan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh ayah rahimahullah 
dalam muqaddimah jilid ketiga (hal. 5). 

2. Nomor-nomor hadits yang dirujukkan kepada jilid pertama 
adalah berdasarkan cetakan terbaru yang diterbitkan oleh A1 Ma’arif. 

3. Pembaca akan menemukan beberapa perbedaan yang tidak 
disinggung pada sebagian lafazh antara yang tercantum dalam jilid ini 
yang ada di tangannya; Shahih Al Imam Al Bukhari maupun Fath Al 
Baari, terutama pada sebagian teks bab. Karena itu, hendaklah 
pembaca ingat, bahwa ini disesuaikan dengan terbitan Istambul -asal 
ringkasan ini— . Aku memandang tidak perlu mengoreksinya, karena 
p engoreks i annya menuntut catatan dan komentar tersendiri. Inilah 
yang tidak aku lakukan pada jilid ini. Contohnya: (5. Bab: Ilqa' An- 
ndazri al 'abda ilaa al qadar, hal. 174), dan (8. Bab: Karaahiyyah at- 
tamannii ligaa a al 'aduww, hal. 308), yang mana kedua judul ini 
dicantumkan di dalam Al Fath dan lainnya: (Bab: Ilqa ' al 'abdi an - 
nadzra ilaa al qadri) dan (Bab: Karaahiyyah tamannii liqaa'a al 
‘aduww). 

4. Memanfaatkan adanya daftar isi yang disendirikan pada jilid 
kelima dengan tentang memperhatikan muqaddimahnya adalah untuk 
memudahkan pengarahan pembaca kepada yang dibutuhkannya, di 
samp ing sebagai bantuan untuk mengetahui daftar isi secara khusus 
untuk setiap jilidnya. 

Akhimya, aku meluncurkan akhir dari pekeijaanku dan ayahku, 
namun -insya Allah- ini bukan perpisahan, Sungguh aku masih 
merindukan kesemangatan jiwa beliau di tengah taman-taman ilmu, 



6 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




pemahaman dan pemikirannya, mendengar k an kemerduan suaranya 
dari balik bibimya, dan merasakan nafasnya di antara baris-baris 
tulisannya, aku mencari di balik diamnya terhadap lembar an- lemb aran 
kitab-kitabnya dan lembaran-lembaran catatannya. Aku merasa bahwa 
beliau senantiasa ada dalam kenanganku bak lentera yang menerangi 
hidupku. 

Telah berpulang ustadz dan pembimbing kami, sang ‘alim yang 
mengamalkan ilmunya, yang beramal berdasarkan ilmu, da’i yang 
mujahid, yang sabar nan tabah. 

Telah berpulang sang pendiam saat berfikir, sang peneliti yang 
tabah, yang berlapang dada dalam kesulitan, ahli hadits di zaman 
serba sulit. 



Ya Allah, ampunilah dia setelah mencoretkan kalimat-kalimat 
dan huruf-huruf dengan tangannya, sesungguhnya ampunan-Mu 
sungguh luas. Berilah dia balasan kebaikan yang berlipat-Iipat, 
sesungguhnya anugerah-Mu lebih besar. Sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar lagi Maha Mengabulkan. 



Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala puji-pujian kepada- 
Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain 
Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. 



Oman, 1 Muharram 1422 H / 25 Maret 2001 M. 
Unaisah Muhammad Nashiruddin AI Albani Ummu Abdillah 



— m 



Mnkhtadiar Shahih Bukhari 




75. KITAB ORANG SAKIT 



1. Bab: Imbalan Bagl yang Sakit dan Firman Allah Ta’ala, 
“Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengm kejahatan itu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 123) 




m & Sj^j JB :Lii S ^3» £j'j 4* bjiP & 






<£ji JL <£ i* 3»i r 












+ J i 




# 



2211. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dia me n gat ak an, 
“Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada suatu musibah pun yang 
menimpa seorang muslim, kecuali Allah menghapuskan dosanya 
karena musibah itu, hingga duriyang menusuknya.’" 



'J» j * 7> J V- J^-mrjtm 



Y . fl I 






- p * * 9 " l» I I. 



J s 







\ : JL_5 g 






.olJUaL ^ iil jjS* 



^ : r :« 
3 J tS^' 



2212 dan 2213. Dari Abu Sa’id A1 Khudri dan dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Tidaldah seorang muslim 
mengalami lelah, sakit, kesedihan, kedukaan, kesengsaraan dan 
kesusahan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Ailah 
menghapuskan kesalahan-kesalahannya karena hal itu.” 



* j j» J «asuir J.jlk : jB ® ’J|| oi ji -r r u 

'sji J- JI'J Si c;jjVir Jiiiii jij gAj ;> p> 



* I ^ / / 






MnkhtasharShahih Rnkhari — f 9 1 




2214. Dari Ka’b, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Perumpamaan seorang mukmin adalah laksana dahan tumbuhan 
segar (nan lentur ) yang kadang dicondongkan oleh angin dan kadang 
ditegakkannya kembali. Sedangkan perumpamaan orang munajik 
adalah seperti (batang) padi (nan rapuh), di mana dia akan tetap 
begitu sampai terabut sekaligus." 






( B I » " 







il SJ-j Jtt : Jb JLjS -T t \ o 



Jb b 

* 






2215. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Barangsiapa yang AUah menghendaki kebaikan padanya, 
maka Allah mengujinya. 



2. Bab: Beratnya Penyakit 



*JA L :cJ\S -Y t ^ 1 

4^1 J jl* J 






2216. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Aku tidak pemah 
melihat seorang pun yang iebih berat derita sakitnya daripada 
Rasulullah SAW.” 



3. Bab: Manusia yang Paling Berat Cobaannya Adalah Para Nabi, 
Kemudian Orang-Orang yang Terbaik, Kemudian Orang-Orang 

Baik, dan Seterusnya 



S ii i» -tTW 






>■ X* 



II/ 



jy.: W' :oJii 4^ llfjj iJiji jij [«#4] [y/y 

. i * 






X" / 

lir J\ :Jii 1&3 ilijLJ iJLJl IJii 

** ^ / / X 



I 10 I — MukhtasharShahihBukhari 




> C. iiJir iJJi tjWl :J15 iAJ iJJi :cii .J&, o^j 

j* ^ ^ ^ 



Sll lli ^jPy^ • jj (^*j) eSif <?sv2J J* - a 



•" 

^ -* a ^ . "■ 

^ ^ 9 i, i J > . ^ 



V A « 



A *" 



.Qs3j S>JsJl Ja^5 lir t AJl£i (Al Ja^ : Cl} J Vj}) J>1 >T 



2217. Dari Abdullah, dia menuturkan, “Aku mendatangi 
Rasulullah SAW [ketika beliau sakit, lalu aku menyentuhnya 7/7] 
[dengan tanganku], saat itu beliau menderita demam [yang sangat 
tinggi], lalu aku berkata, ‘Wahai Rasulullah. Engkau demam sangat 
tinggi.’ Beliau bersabda, ‘‘Benar. Aku menderita demam seperti 
demamnya dua orang sekaligus di antara kalian .’ Aku berkata lagi, 
l Itu berarti engkau memperoleh dua pahala sekaligus* Beliau 
bersabda, ‘ Benar , begitulah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu 
musibah karena tertusuk duri atau yang lebih dari itu (dalam riwayat 
lain: lalu dia sakit atau lainnya), kecuali Allah menghapuskan (dalam 
riwayat lain: Allah mengugurkan ) kesalahan-kesalahannya, 

sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya 



4. Bab: Wajibnya Menjenguk Orang Sakit 



5. Bab: Menjenguk Orang Pingsan 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1 19, juz 1) 



6. Bab: Keutamaan Penderita Ayan (Epilepsi) 



j' rCj O! > -Y Y ^ A 

&§l ^-3' J' ttlS^wJl sl>Jl oJk :Jl5 t( jL :cJi J — *f j 



i « 



■ * + * 



* * 






01 :JI5 .^} ^alj ^lj j*p\ ^l :cJl«i 






>■ y' h' . ■ ^ ^ O V 



J 0 ^ / 



'*■ • 



:cJu» :cJL5i .dDCy' 01 J)l ^>S 0]} c&Jl JJlJ^ 









MnkhtadiarShahihRukhari — 11 I 




2218. Dari ‘Atha' brn Abu Rabah, dia mengatakan, “Ibnu Umar 
berkata kepadaku, ‘Maukah aku per lihatkan kepadamu wanita 
penghuni surga?’, ‘Tentu,’ jawabku. Dia pun berkata, ‘Wanita hitam 
ini pemah datang kepadaNabi SAW, lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku 
penderita ayan dan aku sering tersingkap, karena itu, berdoalah 
kepada Allah untukku. ’ Beliau bersabda, ‘Bila mau, engkau bersabar, 
dan surga bagimu, dan bila engkau mau, aku berdoa kepada AUah 
agar menyembuhkanmu’ Dia berkata, ‘Aku akan bersabar.’ Lalu 
wanita itu berkata, ‘Sesungguhnya aku sering tersingkap, berdoalah 
kepada Allah agar aku tidak bersingkap.’ Maka beliau pun 
mendoa’ akannya. ’ ” 



g, Jp a, > jf> iiL- >j ff Jj 'S -T m 






^ • 






2219. Dari ‘Atha': Bahwa dia pemah melihat Ummu Zufar, 
yaitu wanita tinggi hitam, di atas tirai Ka’bah. 6 



7. Bab: Keutamaan Orang yang Kehilangan Penglihatannya 



l\ d\ : m s JH ^ ' 



yi dJJC •J U J -YYT • 

* S 0 * / / 

J J ? .> # • J#> S r ^ J .C | ^ 

-c«pjP (^JLP C-Jbl bl 






2220. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah Ta 'ala 
berjirman, ‘ Apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua 



6 Demikian yang dicantumkan di dalam Ash-Shahik, sedangkan yang dicantumkan di dalam 
Al Adeb Al Mufrad ( 530 ) dsri jalur ini dengan lafazh; L- * £l> [J— • (tangga Ka’bah). 

Kemungkman yang pertama lebih shahih , dengan bukti yang diriwayalkan Al Bazzar dari 
jalur lain, dari Ibnu Abbas adalah serupa dengan itu. Di dalamnya disebutkan: u Dia ... 
mendatangi tirai Ka’bah, lalu beigelantungan dengannya.” 



12 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





penglihatannya lalu dia bersabar, maka keduanya Aku ganti dengan 
surga. ,n Maksudnya ad alah fungsi kedua matanya. 



8. Bab: Wanita Menjenguk Laki-Laki 









1274. 74 Ummu Darda menjenguk seorang laki-laki daii 
golongan Anshar yang tinggal di masjid. 

9. Bab: Menjenguk Anak Kecil 



(Hadits Usamah yang telah dikemukakan pada nomor 619, juz 1) 



10. Bab: Menjenguk Orang Dusun 



•’«A' y>{ jt m ‘Jk ot Jl o-i -TtT \ 

u*t ^ J * 'jj JSl OlTj :Jl5 



» f j J ^ / 






0> ^ ^ 

^ ^ ^ I 



ol ^ ^ * 



—jjZ> jl— cJ» .4Jli OJ 

i s.. ',.ir - 



.lii uii J3I ju» . jjiii "*} [v/v £ 2 ] j4i 



2221. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW mendatangi 
seorang dusun untuk menj enguknya. Biasanya Nabi SAW bila 
menjenguk orang sakit beliau mengatakan, “ Tidak apa~apa, insya 
AUah akan menjadi penyuci .” Orang tersebut berkata, “Engkau bilang 



1174 Disebutkan secara maushul (bersambung) oieh pengarang di dalam Al Adab Al Mufrad 
(530) dan At-Tarikk (2443) dari A1 Harits bin Abdullah A1 Anshari* darinya. Para 
perawinya adalah para perawi tsiqah, hanya saja dari A1 Ansbari ini ada dua orang tsiqah 
yang meriwayatkan darinya, namun tidak ada yang menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban, 
sehingga kemungkJnan haditsnya hasan. Karena kemungkinan ini A1 Hafizh tidak 
mengomentarinya. Wallaahu aUam, 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 13 I 



‘penyuci?’, tidak sama sekati, ini adalah demam yang sangat tinggi 
atau memuncak 7 yang diderita oldi orang yang sudah tua renta 
[sehingga 7/7] bisa mengantarkannya ke kuburan.” Maka Nabi SAW 
bersabda, “ Begitulah 8 .” 



11. Bab: Menjenguk Orang Musyrik 




i * ** i| i ^ ^ J f J i. 1 / 

1 1 LaJ ‘l — - - j *■ ” 



Jli a —V * t 



* 



(704). * Sa’id bin AI Musayyab mengatakan, dari ayahnya, 

“Ketika Abu Thalib hampir meninggal, Nabi SAW mendatanginya.” 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada 
nomor648,juz 1). 



12. Bab: Bila Tiba Waktu Shalat Ketika Menjenguk yang Sakit, 
Maka Shalat Berjama’ah Bersama Mereka 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 363, juz 1 ) 



13. Bab: Meletakkan Tangan pada Orang Sakit 



14. Bab: Perkataan yang Diucapkan kepada Orang Sakit dan 

Jawabannya 



15. Bab: Menjenguk Orang Sakit dengan Berkendaraan, Berjalan 

Kaki, atau di Bonceng di atas Keledai 



7 Keraguan dari perawi namun artinya sama, yakni demam tmggi sehingga tampak 
panasnya. 

1 Yakni; seperti yang kau duga. 

(W4) Telah dikemukakan secara maushul pada kitab 23 Jenazah, nomor 652. 



fi4 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





16. Bab: Ucapan Orang Sakit, “Sesungguhnya aku sakit,” atau 
“ Aduh kepalaku," atau “Sakitku bertambah parah" dan Ucapan 
Ayyub, “(Ya Rabbku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit 
dau Engkau adalah Yang Maha Penyayang di antara semua 
penyayang . ” (Qs, Al Anbiyaa' [21]: 83) 



JlSi !oC-lj Ij cJli 

* 

LJUi .dJU J Jjj Oir 'j *iil :S Ai J 



tlr . Il' . " * ' • 



-U3l ;--_p -TYYT 



/ ^ ^ 



e J ^ 

J 



, .£ 



m J 



J\ Mj !oOS>j 1} 

ij d h xi/a j:] M fJi jii .awst 

y s^j ,^1'j js J Ji 'yj y -^yj j- iH i;ct 

^ ^ y 

: .jjLiii j 'o jiiliii jjl' 



flj ^ J y 



J ^ 



. * • * i, <!" V » .• ' 

. ^ll 

>■ 

2222. Dari A1 Qasim bin Muhammad, dia menuturkan, “Aisyah 
berkata, ‘Aduh kepalaku.’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘ Kalau 
engkau mati dan aku masih hidup, pasti aku akan memintakan 
ampunan untuhnu dan mendoakanmu .’ Aisyah berkata, ‘Duhai. 
Demi Allah, aku tidak menyangka engkau mengingihkan kematianku. 
Kalau itu teijadi, maka hari-harimu akan selalu bersama para istrimu.* 
Nabi SAW bersada, ‘‘[Bahkan 8/126] aku, aduh kepalaku. Sungguh 
aku ingin — atau mau- mengutus kepada Abu Bakar dan anaknya untuk 
berpesan, agar orang-orang mengatakan, atau orang-orang 
mengangankan. lalu aku katakan , *Allah enggan dan kaum mukminin 
menolak. Atau AUah menolak dan kaum mukminin enggan. 



1 H 



9 artinya adalah kerratian, kebinasaan dan kehilangan orang yang disayangi atau 

anak. Demikian yang disebutkan di dalam A\ Qamtts. Namun yang dimaksud bukan 
makna tersebut, akan tetapi ini adalah ungkapan yang biasa berlaku ketika tetjadinya 
sesuaiu yang tidak disukai. 



Mnkhtasihar Sliahih Rnkliari — I 15 I 




17. Bab: Ucapan Orang Sakit, u Tinggalkan Akn.” 



(Hadits Ibnu Abbas yangtelah dikemukakan padanomor I331,juz 2) 

18. Bab: Orang yang Pergi Membawa Anak yang Sedang Sakit 

untuk Dimintakan Doa 

(Haditsnya adalah hadits As-Saib bin Yazid yang telah dikemukakan 

pada nomor 1508, juz 2) 



19. Bab: Orang Sakit Mengharapkan Kematian 



iii «Sji' J J. ^4— * j-i -mr 

0 0 ' ' 



Ji >}]- [<M j] 0.1$- [\vt/v 

/v lii.] £jJt y t 'J& Jij iyL ^Jili O^Ui 01 : JUi ( -[S 

cc->l^ill S Jbtw Sl C» [Lijjl] Ul j i [ > V i 




o>jj «^Jii -jsi jf & ‘__Si of 
'j j >i' XJj 01 :JLS .a' iki y4' y.'j 

- Ui yi j iii 



2223. Dari Qais bin Abu Hazim, dia menuturkan, “Kami datang 
menjenguk Khabbab, [saat itu 7/174] dia menderita luka bakar 
sebanyak tujuh luka [di perutnya] -[dia tengah membuat bangunan]*-, 
lalu dia berkata, ‘ Sesungguhnya para sahabat kami yang telah 
mendahului kami, mereka semua telah tiada tanpa kekurangan [sedikit 
pun 7/174] keduniaan. Kini kami pun memperoleh [banyak 



* Tambahan ini dicantumkan oLeh pengarang dengan nomor tadi, namun terluputkan oLeh 
ALHafizhdi datemAtPalh (10/129) sehingga disandarkan kepada Imam Ahmad. 



UB — Mukhtashar Shahih Bukhari 





keduniaan] [setelah ketiadaan mereka] yang mana kami tidak 
menemukan penyalurannya 1 0 kecuali bangunan. Seandainya Nabi 
SAW tidak pemah melarang kami berdoa memohon kematian, 
tentulah aku akan memohonnya.’ Di lain waktu, kami 
mengunjunginya, saat itu pun dia tengah membuat bangunan, lalu dia 
berkata, ‘Sesungguhnya seorang muslim mendapat pahala pada setiap 
yang dibelanjakannya, kecuali bila sudah berada di dalam tanah 



* * 



r _ r * 

B | ^ J * ^ 



: jlS i X* I— -YYY t 



V : Syi m Sy- j 




2224. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Janganlah seseorang di antara kalian 
mengharapkan kematian. Kalau temyata dia orang baik, mungkin dia 
bisa menambah kebaikan, dan kalau dia orang yang jahat (tidak 
baikj, mungidn dia bisa memperbaiki diri. 2 



20. Bab: Orang yang Menjenguk Orang Sakit 

t Jli -A*-' cJ; iiJlp kiJlij -V • o 

(705). t?05) Aisyah binti $a’d mengatakan, dari ayahnya: Nabi 
SAW mengucapkan, " AIIaahttmmasyfi sa ’dan [Ya Allah, 




10 Yakni kecuali menggunakannya untuk bangunan. 

11 Asalnya mauquf seperti deanikian. Ath-Thabarani mengeluarkannya secara namun 

di dalam isnadnya terdapat Umar bin Isma’il bin Mujalid yang dinilai pendusta oleh Ibnu 
Ma'in sebagaimana disebutkan di dalam Al Pcdh, Namun Hwayat ini dikemukakan juga 
dari jalur lainnya, sebagaimana yang telah saya tahqiq di daJam^/ Misykat (5182) takhiij 
kedua, dan Ash-Shahihch (2831). 

12 Yakni meminta kerdaan. Redaksi di daJam firman AHah ^ ^ 

“ Dan jika mereka mengemukakan alasan, maka tidakiah mereka termasuk orang-orang 
yang diterima alasannya" (Qs. Pushshilat [41]: 24). 
l^Telah dikemukakan secarai naushul padajuz 1, kitab 23 Jaiazah, bab 36. 



Mukbtashar Shahih Bukhari — 1 17 I 





76. KITAB PENGOBATAN 



1. Bab: Tidaklah Allah menurunkan Penyakit Kecuali 

Menurunkan Pula Obatnya 



J>’( VI »6 Al Jj-1 li :JU & rjl o» 




2225. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula 
obatnya ” 



2. Bab: Apakah Laki-Laki Boleh Mengobati Wanita dan Wanita 

Mengobati Laki-Iaki? 



(Haditsnya adalah hadits Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz yang telah 

dikemukakan pada nomor 1 274, juz 2) 



3. Bab: Kesembuhan Terdapat Pada Tiga Hal 




2226. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Kesembuhan terdapat pada tiga hal: Pisau pembekam, atau minum 
madu, atau besi yang dipanaskan api. Dan aku melarang umatku 
menggunakan besi panas ( 'untuk pengobatan )” 



I 20 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




4. Bab: Pengobatan dengan Madu dan Plraian AHah Ta*ala, u Di 
dalamnya terdapat obatyang menyembuhkan bagi manusia.” (An- 

Nahl [16]: 69). 



0 } Al Ji sS* ^ -YY YV 






/ / I# /■ 



i/v ,ui tajjj -/j) > ^jjSt > oi_r 



jSrf y LJ Cj «i3ji jn'J jii iiii jf t jii sT> jf 

" " " 0 ' 0 * * tr + 



Sl :Ji5 p tiSlJt 1^5 iiit 'jS* ot Jij* j — *j) 









/y .tlii 4j 0) :J^5 j 4»t J 



* ^ J o 



^ / S/ j 






w# 



0° 



2227. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, l Bila ada suatu kebaikan (dalam 
riwayat lain: penyembuhan 7/16) di antara cara-cara pengobatan 
kalian, maka itu terdapat pada pisau pembekam, minum madu atau 
sengatan api yang sesuai dengan penyakitnya, Namun aku tidak suka 
pengobatan dengan besi panas.'" 

(Dari jalur lainnya: Bahwa Jabir bin Abdullah RA meryenguk A1 
Muqanna’* , kemudian berkata, “Aku tidak akan beranjak sampai 
«lgkau berbekam, karena sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya pada (bekam) itu 
terkandung obat 7/1 5). 



I /iP — Y Y YA 



& JSSi ^f : JUi s L3i J iirj a^u. 
j!\ ^ JjC-s* ajL>\ :JUi i(^ a/v iiy jUaC' 01 ^»j) 



elTi L ; .^Cp iC' : JUi tiiiSi eljf li .^Ci- ajCi :JUi i*L_ju!ji 



13 Yaitu Ibnu Sinart, seorang tabi’in. Aku tkiak mengetahumya kecuali dalam hadits ini. 
Demikian yang disebutkan di dalam Ai Fath* 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 21 




tKC» 0°iy> |*Ii] tolii J — 5 [*« — j|] :J\ — Si 



.\'J Z\jLs a}L\ «dJL^t 'J^ L>J lT J 



y * 



+ r' 



2228. Dari Abu Sa’id: Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi 
SAW lalu berkata, “Saudaraku tengah menderita sakit perut.” (dalam 
riwayat lain: Sesungguhnya saudaraku perutnya sakit 7/18), maka 
beliau bersabda, “ Berilah dia minuman madu” Orang itu datang lagi 
untuk kedua kalinya, beliau pun bersabda, “ Berilah dia minuman 
madu Kemudian orang itu datang lagi untuk ketiga kalinya, beliau 
pun bersabda, “ Berilah dia minuman madu ” Kemudian orang itu 
datang lagi, lalu berkata, “[Sesungguhnya akuj telah melakukan, [tapi 
malah menambah sakit].” Beliau bersabda, Allah Benar, dan perut 
saudaramu itu yang dusta. Berilah dia minuman madu Lalu laki-laki 
itu memberinya (minuman madu), maka yang sakit itu pun sembuh. 



5. Bab: Berobat dengan Susu Unta 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

pada nomor 137, juz 1) 



6. Bab: Berobat dengan Urin Unta 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits yang disinggung tadi) 



7. Bab: Habbah Sauda' 



’<* £<■> :J« Jl ^ > -rm 



H"" -H" 






* J o « 



:l3 Jui ijL- J\ oSUi iju y aLjlJI \Z>Mi t Jj ^J aJl 







yJ L , y ^ >#/ 0 % 



OJi o-JlSjl \S % j-ij \jjo J* cJj u!l ^ 



J / 




22 



Mnkhtashar Shahih Bukhari 



*ii Ot : J yk 



jr + 










.opt :Jli ?fllJl Cj 



• I 



. f t!jt ^ \t t*is jr 



c.LL>w 



2229. Dari Khalid bin Sa’d, dia menuturkan, “Kami berangkat, 
dan turut serta pula Ghalib bin Abjar bersama kami. Di peijalanan, dia 
sakit, dan ketika kami tiba di Madinah pun dia masih sakit, kemudian 
Ibnu Abi ‘Atiq menjenguknya, lalu berkata, ‘Hendaklah kalian 
menggunakan habbah sauda' ini. Ambillah lima atau enam (biji) 
darinya, lalu tumbuklah, lalu teteskan pada hidungnya disertai 
beberapa tetes minyak, di sebelah sini dan di sebelah sini. Karena 
sesungguhnya Aisyah RA pemah menceritakan kepadaku: Bahwa dia 
mendengar Nabi SAW bersabda, ‘Sesungguhnya habbah sauda ' 
adalah obatsegala penyakit, kecuali as-saam' Aku bertanya, ‘Apa itu 
as-saaml' Beliau menjawab, ' Kematian.'" 



t 

jt 



cJb>f & 4 y kL J y- —y\T • 



^t tptS JS” ftlS*jf«Jt iliJt : J jjb Jit J jLj 



' ' f\ 









. f ifjt 



jj ^jJl rJj ^mJI 4-sJtj 



t^yjt : f dJtj yt JlS 



2230. Dari Abu Salamah dan Sa’id bin A1 Musayyab: Bahwa 
Abu Hurairah RA memberitahu mereka berdua, bahwa dia mendengar 
Rasulullah S AW bersabda, u Di dalam habbah sattda ' terkandung obat 
segala penyakit, kecuali as-saam.” 

Ibnu Syihab mengatakan, “ As-Saam adalah kematian, sedangkan 
habbah sauda ' adalah bunga adas {black cumin ).” 



14 Yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdmrahtnan bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia 
termasuk golongart sshabat karena lahir di masa Nabi SAW. Para orang tuanya adalah 
para sahabat yang masjbur. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 23 




8. Bab: Membawakan Bubur 15 untuk Orang Saklt 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2146, juz 3) 



9. Bab: Gurah 16 (Obat yang Diteteskan Melalui Hidung) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 994, juz 2) 



10. Bab: Pengobatan dengan Gurah 17 



Yaitu menggurah dengan menggunakan qusth 1 8 (kayu) India 
atau kayu laut, yang kadang disebut juga kust (kaaf siin taa'), 
penyebutan ini mengandung arti yang sama, hanya perbedaan makhraj 
karena tempat keluamya makhraj itu berdekatan, seperti halnya 
kaafuur (kamfer) dengan qaafuur, juga seperti kusyithat (Qs. At- 
Takwiir [81]: 1 1) (dengan kaaf) dan gusyithat (dengan qaaf). 



* 

12 75. 1275 Abdullah membacanya: 

i" 



15 Yaitu bubtir yang tcrbuat dari tcpung terigu atau tepung beras, yang dicampur dengan 
madu atau susu. Disebut talbiinah kaiena putih dan halus menyerupai susu (laban). Ada 
juga yang mengatakan, disebut demikian karena mengaridung susu. (Pensyarah). 

16 Pengobatan gurah, yaitu penderita rerlentang, lalu bahunya diganjal agar kepalanya 
menengadah, Lalu diteteskan air atati minyak ramuan suatu obat atau ramuan campuran 
obat (gurah), agar tetesan itu cepat masuk ke dalam otaknya untuk mengeluarkan penyakit 
melalui bersin. (Pensyarah). 

17 Pensyarah menyatakan bahwa bab ini menggunakan kata as-su ’uulh, dengan dhammah, 
adapun yang sebdumnya dengan fathah (as-sa’uuth). As-Sa ‘uuth adalah obat yang 
diteteskan meialut hidung, sedangkan as-su 'uuth adalah cara pengobatannya. Demikian 
yang disebutkan di dalam Al Mishbah. 

18 Kayu yang biasa digunakan untukdupadanjugauntukobaL Kayu ini adaduajenis, yaitu 
india dan Laut, jenis India adaLah yang hitam* sedang jenis laut yang putih, jenis tndia 
Lebth panas. (Pensyarah). 

1375 AL Hafizh ridak mengeLuarkannya, namim dia mengatakan, “Bacaan ini lidak masyhur .* 1 
Kemudian dia menyebutkan, bahwa pendahulu AJ Bukhari dalam menyebutkan bacaan ini 



24 I — MukhtasharShahihBukhari 



J ■ + 






a 



:cJU ^ ^ i 






* - 



A ^ 



-yyy^ 

j / 



csyjiil 4j K£4 C^l v 01» c^Jk^J» i jA\ 1 J^_J * 






.(^J^jl oli 4 j jLj 



/ 



2231. Dari Ummu Qais binti Mihshan, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, 1 Hendaklah kalicm menggurtakan 
kayu india ini, karena sesungguhnya kayu ini mengandung tujuh 
macam obat, diteteskan melalui hidung sebagai obat tenggorokan, 
dan obat sakit lambung. 



11. Bab: Kapan Saat yang Tepat untuk Berbekam? 

1276. 1276 Abu Musa berbekam pada malam hari. 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan 
pada nomor 910, juz 1). 



12. Bab: Berbekam di Peijalanan dan Ketika Sedang Ihram 



^ *y\ ite - V • 1 



* + 



(706). ^ 706 * Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Buhainah dari 
Nabi SAW. 



adalah A1 Faira dalam buku **Ma r ani Al Qur x an\ 

19 Yakni; bahwa Abdullah bin Mas 4 ud tnembaca ayat: dengan qaaf, namun 

bacaan mi tidak masyhur. 

r27fr 'iclsh disebutkan yang menyambungkannya pada juz 1, kitab 30 Puasa, bab 32, atsar 391. 
(n^Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang tdah dikemukakan secara maushul 
pada nomor 853, juz I. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 25 I 




13. Bab: Berbekam dari Penyakit 



A, 'JjjtiS C. jif 01 :Jli S & Sj^j y : 4 b .jJt ^-p -YYrY 



s a 



a J 



» I Ja J 



cojjijJl ^ l^jbJ Sf -Jlij -l 5 j^tJl oLmJI 






*> 

.jjJiu ^lij 



2232. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya pengobatan tetbaik yang bisa kalian gunakan adalah 
berbekam dan menggunakan kayu India.” Beliau juga bersabda, 
“ Janganlah kalian menyakiti anak-anak kalian yang sedang 
menderita sakit kerongkongan (dengan memasukkan tangan ke dal am 
mulut). Akan tetapi, hendaklah kalian menggunakan kayu India 



14. Bab: Berbekam di Kepala 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Buhainah yang telah dikemukakan pada 

nomor 853, juz 1) 



15. Bab: Berbekam Karena Migran 20 dan Pusing 



16. Bab: Mencukur Rambut Kepala untuk Menghiiangkan 

Penyakit 

(Haditsnya adalah hadits Ka*b bin ‘Ujrah yang telah dikemukakan 

pada nornor 884, juz 1) 



20 Migran adalah sakit kcpala sebelah. Pencantumkan “pusing" (setelah menyebutkan 
“migran”) adalah bentuk penggabungan kalimat utnum ke dalam kalimat khusus. 



26 I — Mukhtashar Shahlh Bnkhari 




17. Bab: Pengobatan dengan Besi Panas (Cautery), atau 
Mengobati Orang Lain dengan Besi Panas, dan Keutamaan 
Orang yang Tidak Pernah Melakukannya 



1 8. Bab: Itsmid dan Kuhl Termasuk Celak 




(707). (707) Mengenai hal ini ada riwayat dari Ummu ‘Athiyyah. 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Salamah yang telah 
dikemukakan pada nomor 2126, juz 3). 



19. Bab: Penyakit Lepra 



% cii Si} ;> Sij v 'M & J - V . A 









fj' 



jy yj 






(708). ^ 708 * Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, * Tidak ada pertularan penyakit, thiyarah (pesimistis; 
burung pertanda buruk; bemasib sial), burung hantu dan tidak pula 
shafar (sebagai bulan sial). Larilah engkau dari orang yang 



^Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ummu 'Athiyyah yang marfu*: "Tidak halal 
bagj seorang wanitayang beriman kepada AUah dan hari akhir untuk berihdad lebih dari 
tiga hari, kecuali atas (k&natian) suami, maka dia tidak bercelaL” Dalam kitab itii letah 
dikemukakan secara maushul padajuz 1, nomor 172. 
t70e> Dicantumkand&lam kitab ini secaia mu ‘aUaq. Abu Nu’aim telah menyambungkannya. 

21 Haamah adalah salah satu jenis burung (ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 
buumah [burung hantu]), yang apabiia hinggap di atas mmah salah seorang mereka, maka 
mereka mengartikan bahwa itu adalah pertanda kemaiian dirinya atau salah seorang 
keluarganya, Ada juga yang mengatakan, bahwa ruh orang mati yang jasadnya tidak 
dikuburkan akan bembah menjadi burung hantu lalu mengatakan, ‘BeriLah aku minunu’ 
BiLa diketahui jasadnya maka dia akan terbang. Sedangkan shafar; menurut orang-orang 
Arab, bahwa di dalam perut manusia ada cacmg yang disebut shafar. Cacing ini 
menyebabkan rasa sakit pada manusia ketika sedang Lapar. Ada juga yang mengatakan, 
bahwa maksudnya adalah penangguban, yaitu penangguban buLan Muhairam ke Shafar. 
Orang-orang JahiLiyah beranggapan, bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak 
menguntimgkan. Disirt^uLkan dari AL Qasthalani dan A1 ‘Aini, Pengarang sendiri 



Mukhtashar Shahih Bukhari — | 27 I 




menderita lepra sebagaimana engkau lari dari singa. m 



20. Bab: Embun Obat Mata 




^ ^ / 



2233. Dari Sa’id bin Zaid, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, 4 Jamur itu dari embun, dan aimya adalah obat 
mata 



21. Bab: Ladud 22 (Obat yang Dibalurkan Pada Salah Satu Sisi 

Mulut Si Sakit) 







J?* *&> 3** ^ j ^ 



-YYri 

* 



2234. Dari Ibnu Abbas dan Aisyah: Bahwa Abu Bakar RA 
mencium Nabi SAW setelah beliau menjadi mayat. 



_ / * 

+9 * * - 



S S 



h y dj c — Slij -YYro 

’..f * >' ff • i? 









Oi Jf :Jl5 I5l3 llli :Oi* 

ill o3l ^ Jr Sl : Jia pl 5>l>- :l35 Vyi jiB 



-H / ^ 



.^jy' p Cli ^Gjl VI <>’i Hij jj 



■ S 






2235. Aisyah mengatakan, lc Kami menggunakan pembalui 



mencantunikaii bab "Tidak ada istUah shaiar”, yaitu penyakit perut. 

71 Yaitu obat yang diternpaikan pada salah satu sisi irmlut si sakit (Al Falh). 





kctika beliau sakit, lalu beliau berisyarat kepada kami (yang 
maksudnya), ‘ Janganlah kalian membaiuriku Kami menganggap, 
bahwa (sikap beliau itu) karena orang sakit biasanya cenderung tidak 
menyukai obat. Ketika beliau siuman, beliau berkata, ‘ Bukankah aku 
telah melarang kalian membalurikuT Kami katakan, ‘Orang sakit 
memang tidak suka obat.’ Beliau bersabda, 'Di rumah ini, tidak ada 
seorang pun kecuali telah membalur, tapi aku maajkan, kecuali Al 
Abbas, karena dia tidak ikut-ihttan kalian . 3 



* • itl*" »'-••''* * * i > (i? ' • ' *i 

ojo j c-^J ^l jc- -Y YO 



<[\ a/v 3%' ju\ jj(ii 

^ ^ 

o , - 9 f m ** sJgL i . |1 ^ / r- I e. # V ^ O 

t/j) ^J Jj-^J LS^ J U 1 ^ C * C 



l> .jii- [&I I ^iilj :JUi IOjAaJI 



Ui» <\ i/v U. . 'ii 



jH ^ 






H * 






Jb^j olS jJL j cdjjbJl Jax**o t ^ — ^Jl olS 



* 



^ r. -p * 




/ / ^ 

^ * 9 m 



.[{?jujl ijiJl y>j i[4i! >j :Jli ckJl JJ] t cl£il 

^ T / y 

oii :b£U .Cli 13 £ P j ^l 13 : Jji ^Jl 

j ^ ^ j. e + * * * _>■ » > i 1 9 9 



°y. A.ja.a.1 iaIp c. .» iVl :Jli CjI t Jai#J jj : Jli cjjipl :Jyj 



25 Dalam syarahnya disebutkan: Di antara pengertiannya, bahwa maksudnya bahwa obat itu 
ditempelkan pada beiiau tanpa persetujuan beliau, dan beliau tclah melarangnya, namun 
mereka tetap tnenggunakan obat tersebut. Adapun larang beliau itu mereka anggap karena 
orang sakit itu biasanya tidak menyukai obaL Lalu beliau memandang bahwa tindakan itu 
adalah kesalahan, karena mereka tidak mematuhi perintah beliau. Namim beiiau tidak 
menginginkan kelak di akhirat beliau punya bak menumut mereka, karena beliau tidak 
mendendam untuk dirinya, oleb karena itu beliau memaafkan meneka. Kendati demikian, 
hal itu sebagai peringatan agar mereka tidak mengulangi perbuatan itu (yakni tidak 
mematuhi perintahnya). Pengertian lainnya: Bahwa beliau melarang mereka 

menggunakan obat tersebut, karena obat itu tidak cocok dengan penyakit yang beliau 
derita, sementara mereka mengira beliau sakit flu, karena itulah mereka mengobati beliau 
dengan obat yang dipandang cocok. Namun kenyataannya memang tidak demikian. 




Mukhtashar Shahih Bukhari 




> O . > f 0 4 t ^ J J j 

* * I *" * 1^*1^ L 1| * I ■*■' / m m* w* * * * * * o # I. 

OLLi jasolj J4 kiJu>«j ^jwol uLam> tc5 







2236. Dari Ummu Qais [binti Mihshan A1 Asadiyyah: Asad 
Khuzaimah, termasuk kaum wanita yang pertama hijrah yang 
berbaTat kepada Nabi SAW. Dia adalah saudarinya Ukkasyah 7/18], 
dia menuturkan, “Aku datang kepada Rasulullah SAW dengan 
membawa anakku, yang mana aku telah memasukkan (dalam riwayat 
lain: mengorek 7/19) tanganku pada mulutnya karena sakit 
tenggorokan. Beliau pun bersabda, ‘[ Bertakwalah kalian kepada 
Allah], mengapa kalian menggunakan cara itu terhadap anak~anak 
kaliarp. Sebaiknya kalian menggunakan kayu India ini, karena 
sesungguhnya kayu ini mengandung tujuh macam obat, di antaranya 
mengobati sakit tenggorokan dan sakit Jlu [Maksudnya adalah kayu, 
[yakni kayu India. Dia mengatakan: Itu sebutannya] yaitu kayu India], 
lalu aku mendengar Az-Zuhri mengatakan, “Beliau telah menyebutkan 
dua kepada kami tidak menyebutkan yang lima. Aku katakan kepada 
Sufyan, bahwa Ma’mar mengatakan (dalam riwayatnya; dengan 
redaksi), ‘Aku mengorek kerongkongannya* Dia menjawab, ‘Dia 
tidak hafal, sebenamya yang dia katakan adalah, ‘Mengorekkannya’, 
aku hafal ini dari Az-Zuhri.’ Lalu Sufyan menceritakan anak itu yang 
dikorek mulutnya dengan jari, dan Sufyan memasukkan jarinya ketika 
mengorek mulut. Yakni mengorek mulut dengan jarinya, namun dia 
sama sekali tidak mengatakan, ‘Korekkanlah.’” 



23. Bab: Sakit Tenggorokan 
(Haditsnya adalah hadits Ummu Qais tadi) 

24. Bab: Obat Sakit Perut 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang baru dikemukakan pada 

nomor 2228) 



30 I — Makhtashar Shahih Bukhari 




25. Bab: “Tidak Ada Istilah Shafar,” Yaitu Penyakit yang 

Menimpa Perut 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 

bab 53) 



26. Bab: Sakit FIu 



/\ irjrj iiiy 'j && 4 of : 




p -Yrrv 



2237. Dari Anas: Bahwa Abu Thalhah dan Anas bin An-Nadhr 
mengobatinya dengan besi panas, dan Abu Thalhah mengobatinya 
dengan besi panas. 



i- 



Sii > lul; jitj m & jyLj :jis 

i a J15 .0^0 CJ 

^ X y ^ j* > X 

. iaJl? Jjl, -J jjjj t IflJl -J . tO^li» 



'V • *l 



(709). (709) Dari Anas bin Maiik, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW mengizinkan sebuah keluarga dari golongan Anshar untuk 
meruqyah dari sakit demam dan telinga 24 .” Anas juga mengatakan, 
“Aku diobati dengan besi panas karena sakit flu, sementara Rasulullah 
SAW masih hidup. Saat itu aku disaksikan oleh Abu Thalhah, Anas 
bin An-Nadhr dan Zaid bin Tsabit Abu Thalhah mengobatiku dengan 
besi panas.” 



t709 *lni dicantumkan secara tnu 'allaq oleh pengprang, dari jalur Abbad bin Manshur, dia 
perawi yang dha r if Telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abu Ya'la, Al 
Isma’ilid&njuga A1 Bazzar secara terpisah. 

24 Yakni sakit telinga. Demikian yang disebutkan syarahnya. 



MukhtasharShahihBukhart — f 31 I 





27. Bab: Membakar Jerami untuk Menyumbat Keluarnya Darah 



(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa’d yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 724, juz 3) 



28. Bab: Demam Adalah dari Uap Jahannam 




2238% Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beiiau bersabda, 
“ Demam adalah dari uap Jahannam, maka padamkanldh dia (dalam 
riwayat lain: dinginkanldh dia 4/90) dengan air .** 

Nafi’ mengatakan, “Abdullah mengatakan, ‘ Singkirkan adzab 
ini dari kami 25 .’” 



d) •oiis' egg & J o* KJ o' : oJ, CUi 'j. -Tm 

^ . / /#/ f / f. ■ / f , / I > # / # S > • _ / |. ■ / f 

- j * g ^LoJI «AJ o\ iLmH 

/ ^ y ^ X» 

lis^r of u>L; s Ai 



2239. Dari Fathimah binti A1 Mundzir: Bahwa Asma binti Abu 
Bakar RA, apabila dibawakan kepadanya wanita yang demam, maka 
dia ambilkan air lalu menuangkan air itu padanya dan terutama pada 
bagian pinggangnya. Dia pun mengatakan, “Rasulullah SAW 
memerintahkan kami agar mendinginkannya dengan air.” 



23 Yakni bahwa demam termasuk salah satujenis adzab. 



I 32 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





29. Bab: Orang yang Keluar darl Suatu Wilayah yang Dirasanya 

Tidak Cocok 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 137, juz l) 



30. Bab: Tentang Wabah Penyakit 



0 

i. "■ a ^ " J 



* * 

£ 9 / / 

** Cit i" I '''-t - ■ 



e e 



y SjTp jit o£^i ^ oir ili 



> Q & 



-Yti 



■r 



-blk^l 



✓ - 



I O, * " > 






" " 0 




tyj&li 



I f ^ P J ®l. — V J ''' ^ t J D " 

^bpw^lj ^Ljl I p_g.Ja.aj 



l^Pil : Jl5 lj*JJj( ijLSi .tlTjJl Iwii 0) c£jJ Sfj 

j-i. ijSii c^rjiii ocAi 

Js- \Jj£j\ : Jlii t l_$£)b — UlT 










o / e o _ . 0 J /0 ^ p . "» / o os 

Ajjp- p+l* <JU2s*i (Ji iJpjpJj .?dv\ Oj*- l$A ^jA (jio^ 

^sls .,cyi oi y, ^tSt i»y o( :i jia 



^ ** 



J » t' 

I * 



4 J # 



J 



!5aS 4 W' I 4 JU 3^ y JUi til jos iji>f : C I^JI 
Z L'jr, ‘cii \| >jJ OVT 'j 'cJl',1 M 



/ / 



J 






I ^ " ■,"‘ 0 ^ ti 



y ^ ^ / 

i • ■* 



##■ / 



Mukhtashar Shahlh Bukhari — I 33 I 



J^*)\ & : Jtf jJJb I^pj X?j^\ ^j Olj Mti j 



/ iH ^ / 



# _ <4 *■’ 



/ / / 






Uuk 



<j ^jiIp oi :jui 0ir> 



-H y 



^ ^ 
<S ^ / O 



H' H' -H *■ 

0 ^ ^ 



1 j^jlSJ ^5jL 4j pSitA+M tit ; (J^5 j 




ril , ia#^/B * 

4Ml J^J C-«* L 



%\ l^i jii i'i> i>,>j * L5f> j .% Uj dr, c^Ji 



>■ -i^ 

P f n" 



/ i fl S' t I/ / / K' «< , ^ ^ 0 I A J» 

(M/A £y- j>* j » s - '. iSj *-\ J^> ^sj) - 



* . i' i' p X 0. i l t jr f 



>\ r 



2240. Dari Abdullah bin Abbas: Bahwa Umar bin Khaththab 
RA pergi ke Syam. Ketika sampai di Sargh 26 , dia bertemu dengan 
komandan pasukan, yaitu Abu Ubaidah bin A1 Jarrah dan para 
sahabatnya, mereka pun memberitahunya bahwa ada wabah penyakit 
menular menjangkit di negeri Syam. Ibnu Abbas menuturkan, “Umar 
berkata, ‘Panggilkan kepadaku kaum muhajirin pertama. ’ Mereka pun 
dipanggii, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka. Umar 
memberitahukan, bahwa ada penyakit menular yang sedang 
menjangkit di Syam. Mereka berbeda pendapat, sebagian 
mengatakan, ‘Kita keluar karena suatu urusan, maka kita tidak perlu 
kembali.’ Yang lainnya mengatakan, ‘Engkau sedang bersama sisa- 
sisa orang dan para sahabat Rasulullah SAW. Menurut kami, kita 
tidak perlu membawa mereka menuju wabah penyakit menular itu.’ 
Umar berkata, ‘Beranjaklah kalian dariku.’ Lalu Umar berkata, 
‘Panggilkan kaum Anshar kepadaku.’ Maka aku pun meman ggilkan 
mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka, mereka pun 
mengemukakan pendapat seperti kaum Muhajirin, dan mereka 
berbeda pendapat seperti kaum Muhajirin pula. Umar pun berkata, 
‘Beranj aklah kalian dariku.’ Kemudian dia mengatakan, ‘Panggilkan 
kepadaku tokoh-tokoh Quraisy yang ada di sini dari golongan yang 
ikut dalam penaklukkan Makkah.’ Lalu aku pun memanggil mereka. 
Temyata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, 
semuanya mengatakan, ‘Menurut kami, sebaiknya engkau kembali 
bersama orang-orang dan tidak membawa mereka menuju penyakit 
menular itu.’ Lalu Umar berseru kepada orang-orang, ‘Sesungguhnya 
aku aka n kembali besok pagi.’ Maka mereka pun menyepakatinya. 



26 Yaitu sebuah dcsa di lembah Tabuk. (Pensyarah). 



34 I — Mukhtadiar Shahih Bukhari 





Abu Ubaidah berkata, ‘Melarikan diri dari takdir Allah?’ Umar 
berkata, ‘Seandainya orang selainmu yang mengatakannya, wahai 
Abu Ubaidah! (tentu aku jawab:) Ya, kita lari dari takdir Allah menuju 
takdir Allah pula. Bagaimana menurutmu, bila engkau mempunyai 
unta yang singgah di suatu lembah yang bersisi dua, yang mana salah 
satu sisinya subur dan satunya lagi tandus, bukankah bila engkau 
menggembalakannya di Lahan subur berarti engkau 
menggembalakannya dengan takdir Allah, dan kalaupun engkau 
menggemb alakannya di lahan tandus engkau juga 
menggembalakannya dengan takdir Allah pula?’ Lalu Abdurrahman 
bin Auf datang — sebelumnya dia tidak ada karena ada keperluan-, lalu 
dia berkata, ‘Sesungguhnya aku ada pengetahuan tentang ini. Aku 
pemah mendengar RasuJullah SAW bersabda, ‘ Apabila kalian 
mendengamya (yakni ada wabah penyakit menular) di suatu daerah, 
maka janganlah kalian mendatanginya. Dan bila itu terjadi di suatu 
daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar 
untuk melarikan diri darinya Maka Umar pun memuji Allah, 
kemudian kembali.” (Dalam jalur lain: Lalu Umar kembali dari Sargh 
8/64). 



J B > £ 



:4*> JR J Jli :cJB 



* 

c .. * 



+ Q 



-mi 






dydJJi :A j»! :J« .OjpUJi 'ja :£js j* 









2241. Dari Hatshah binti Sirin, dia mengatakan, “Anas bin 
Malik RA menanyakan kepadaku, ‘Bagaimana Yahya 27 meninggal? ’ 
Aku jawab, ‘Karena wabah penyakit.’ Dia berkata, ‘RasuluIIah SAW 
telah bersabda, ‘ Tha ‘un adatah yang menjadikan setiap mustim (yang 
mati karenanya) sebagai syahid. m 



27 Yaitu Ibnii Sirin, saudara: Haishah binti SiriiL 



MnkhlasharShahihRukhari — I 35 I 



31. Bab: Pahala Orang yang Sabar Karena Wabah Penyakit 
(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1476, juz 2) 

32. Bab: Ruqyah dengan Al Qur'an dan Mu’awwidzat 
(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2025, juz 3) 

33. Bab: Ruqyah dengan Surah A1 Faatihah 



rl£k * * 



? . Ap' C ** J jp ■ J#' 

Oi' J* j^Aij — Y \ 



jr jt 



(710).* 710 * Disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 067, juz 2). 



34. Bab: Mensyaratkan Ruqyah dengan Imbalan Kambing 



I jy. l *_>£w»l ja l *j£ of : [ j£s' jjI ^p-tUT 

' 0 + J * 0 J + 

J 



ji:jui „di Jif J. ji-3 >> jf 



f> <J4i jij jiiii .CLC jf <&jj .L_J| 01 ?<3!j 



' ' * 



t jJUi I J>S ^Jl t t^li iiwLi 



^ ^ * 



-H- 

/ ^ 



U :l^Ui caLjuIi l^iji J>- .l^rf Jp :lj_Jli3 

/ / / / 

li .‘£-f 0! :& il JjLj Jli ,l>f Al <J5r Jt Jif lil jjl 



j«.j 






p '°*Saya katakan: Ini mengisyaratkan kepada hadits berikutnya yang maushul darinya pada 
bab setelahnya. 



36 I — Mukhtashar Shahih Bakhari 



2242. Dari Ibnu Abbas: Bahwa beberapa sahabat Nabi SAW 
melewati suatu sumber air, di situ ada seseorang yang tersengat 
(binatang berbisa) atau Salim. Lalu salah seorang warga sumber air itu 
berkata, “Adakah seseorang di antara kalian yang bisa meruqyah? 
Sesungguhnya di sumber air ini ada seseorang yang tersengat” atau 
“Salim” Lalu berangkatlah salah seorang dari mereka, lalu 
membacakan surah A1 Faatihah dengan meminta imbalan seekor 
kambing, lalu orang itu pun sembuh. Lalu dia (yang meruqyah) 
kembali kepada para sahabatnya dengan membawa kambing, namun 
para sahabatnya tidak menyukai itu, mereka mengatakan, ‘Engkau 
mengambil upah pada Kitabullah.' Ketika mereka sampai di Madinah, 
mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah. Ada upah yang diambil pada 
Kitabullah.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya, yang paling 
berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah .’” 



35. Bab: Meruqyah Vlm 28 (Tilik Jahat) 



a 'j j( <$ 2» jj :cjo isjU j -mr 









2243. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
menyuruhku” atau “Beliau menyuruh agar ‘ain diruqyah.” 







2244. Dari Ummu Saiamah RA: Bahwa Nabi SAW melihat 
seorang budak di rumahnya yang pada wajahnya ada bintik-bintik 
hitam, maka beliau pun bersabda, “ Rugyahkan untuknya. 



Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. 



Mnkhtashar Shahih R nkhari — I 37 I 





sesungguhnya dia terkena pandangan (' ain )” 



36. Bab: ‘Ain Adalah Nyata (Riil) 




2245. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ ‘Ain adalah nyata (riil)” Dan beliau melarang mentato. 



37. Bab: Meruqyah Patukan Ular dan Sengatan Kalajengking 



,/i 



- > 






?CJjl 'y* &3\Z- oit- : Jli 



-mn 



* + 



^ js- j. • > :A> 



2246. Dari A1 Aswad, dia mengatakan, “Aku tanyakan kepada 
Aisyah tentang meruqyah patukan ular? Dia pun menjawab, ‘Nabi 
SAW telah memberikan rukhshah untuk meruqyah terhadap setiap 
binatang berbisa.”’ 



38. Bab: Ruqyah Nabi SAW 



cdJC. J \f\ 



* 



& 



-TYtV 



> y / 






Sj^j 4j 'dSjt Jl2 !5^ cf i: Jl_Ji 



cr° 






'cJ L.J ^4iil :JIS .J: : jl — > m i 



Jll 



^ - * * * * 






tr S 



2247. Dari Abdul Aziz, dia menutuikan, “Aku dan Tsabit 
menemui Anas bin Malik, lalu Tsabit berkata, ‘Wahai Abu Hamzah! 



I 38 I — MukhtasharShahih Bnkhari 




Aku sedang sakit.’ Anas berkata, ‘Maukah aku meruqyahku dcngar. 
ruqyah Rasulullah SAW? Dia menjawab, ‘Tcntu.’ Anas 
mengucapkan, 1 AUaahumma rabban naas, mudzhibil ba 'sa, isyfi 
antasy syaajii, taa syaajiya ilaa anta, syifaa 'an laa yughaadiru 
sagaman' [Ya Allah Rabb manusia, penghilang penyakit, 
sembuhkanlah dia. Engkaulah yang Maha Menyembuhkan, tidak ada 
penyembuh selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit\ 



OlT # ‘Ji\ dt -.4» iiJli -YT£A 



(/ 

/ / / 



Jl5 «Ol -A/ J\ jl ij\ lil OiT :3 jIjj Jjajj <_4-3l 

Illi Sl tyll» 'cJtj 'jd\ L-»y L/, J_4ii 



> l 







( 



f S/i Lkiir v 

* ^ 











2248. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW meruqyah salah 
seorang keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya 
sambil mengucapkan (dalam riwayat lain: Apabila beliau mendatangi 
orang sakit, atau dibawakan orang sakit kepadanya, beliau 
mengucapkan 7/11), " Ataahumma rabban naas, adzhibil ba'sa 
wasyjihi, wa antasy syaaJU, laa syifaa'a ilaa syijaa 'uka, syijaa 'an 
taa yughaadiru sagaman ” (Ya Allah, rabb manusia, hilangkan 
penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh, tidak ada 
kesembuhan kecuali kesembuhan dari~Mu, kesembuhan yang tidak 
meninggalkan penyakit). (Dalam riwayat lain: Apabila meruqyah 
beliau mengucapkan, “Imsahit ba'sa rabban naas. Biyadikasy 
syifaa laa kaasyifa lahu Uaa anta .” ( Hilangkahlah penyatdt ini 
wahai rabb manusia. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu, tidak ada 
yang dapat menghilangkannya selain Engkau)). 



:d‘j\ i Isiju] jji: 'ois- m ‘JH i)f iiiti -rrtr 



fl _ J J / / 



jiL U 









• . • ( *.'•£ V 



/ . J/ / > ^ L 

tUjaju y .AjIjj Jj) AAj j Ujsjl Ajy 4JII 

" * * * 0 / T / / / / / c 



Mukhtashar Shahih Bukhari — | 39 | 




2249. Dari Aisyah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
mengucapkan [bagi orang sakit] ketika meruqyah, “ Bismiilaah , 
turbatu ardhinaa, wa riigatu (dalam riwayat lain: bi riigati) 
ba 'dhittaa, bi idzni rabbinaa ( Dengan menyebut nama Allah, 
(dengan) debu kami dan ludah (dalam riwayat lain: dengan ludah) 
sebagian kami, dengan semn Rabb kami)." 



39. Bab: Meludah Ketika Meruqyah 



40. Bab: Orang yang Meruqyah Mengusap Bagian yang Sakit 

dengan Tangan Kanannya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2248) 



41. Bab: Wanita Meruqyah Laki-Laki 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2025, juz 3) 



42. Bab: Orang yang Tidak Pernah Diruqyah 



(Hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada kitab 81, bab 50) 



43. Bab: Thiyarah (Pesimisme; Merasa Sial; Beriirasat Buruk) 










# i * +• * • 

J \ 



:j» :J :• 



-YY«* 



Jtw » 

CJ&JI :Jii £] jKi .jGi 






4 ( / 



40 I — Mukhiashar S hahih R nkhari 




2250. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Tidak ada istilah thiyarah, dan sebaik- 
baiknya adalah fa'l (optimis).’ Mereka berkata, ‘Apa itu fa'l [wahai 
Rasulullah]?’ beliau menjawab, 4 Yaitu perkataan baik yang didengar 
oleh seseorang di antara kalian .*” 



44. Bab: Fa'l (Optimisme) 



45. Bab: Tidak Ada Istilah Burung Pertanda Buruk 



(Hadits Abu ITurairah yang akan dikemukakan pada bab 53) 



46. Bab: Perdukunan/Tenung 



'ii .‘Jta I SJj-j of :;Xi - rr»> 



Ji" cy cy'y 

isjS iiiii4 c 






* 

ii 3j3 01 Jaji Jjl Jl I cliJu J <^JUl lij Jj lz.i - .it 

c i>( l£r :'oi > Ji ;f>ii *Jj jia ‘} 



iiii jli Si} tjrf Si} o> v ui j 



i* / ^ 

•j 



slyji 01 $ .oij&i 0i}Ui *•,, lii cJi M yii Jui .j_ L: 









^ jrJ ^l J J—J CC-js jJ 0 l$J 






Jj) liCJ Ji (itjji l'j : 3 ?i, -ij) jiil ofj 






2251. Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan 
keputusan terhadap dua orang wanita dari suku Hudzail yang 
berkelahi, yang mana salah satunya melempar yang lainnya dengan 
batu, lalu mengenai perutnya, padahal dia sedang hamil, lalu anaknya 



M ukhtashar Shahih Bukhari — I 41 I 



yang di dalam kandungannya meninggal, kemudian mereka mengadu 
kepada Nabi SAW, beliau pun memutuskan, bahwa diyat untuk bayi 
yang masih di datam perutnya adalah berupa seorang hamba sahaya, 
baik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Lalu wali si wanita 
yang dituntut itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana bisa 
menuntut, apa yang tidak minum dan tidak pula makan, belum bisa 
bicara dan tidak pula menangis? Keputusan semacam itu harus 
dibatalkan.’ (Mendengar itu) Nabi SAW bersabda, ‘Sesungguhnya 
ucapan ini termasuk jenis ucapan para tukang tenung' [Kemudian 
wanita yang diputuskan membayar tebusan berupa hamba sahaya itu 
meninggal, lalu Rasulullah SAW memutuskan, bahwa warisannya 
untuk anak-anaknya dan suaminya, sedangkan tebusan (dalam riwayat 
lain: tebusan wanita tadi) menjadi tanggungan ‘ashabahnya (dalam 
nwayat lain: menjadi tanggungan 'agilahnyaj]” 



47. Bab: Sihir 



Dan Firman Allah Ta’ala, “ Hanya syaitan-syaitan itulah yang 
kajir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia 
dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, 
yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) 
kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya 
cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kajir . ' Maka mereka 
mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, 
mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. 
Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi madharat dengan sihirnya 
kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka 
mempelajari sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak 
memberi man/aat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa 
barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu. 
tiadalah baginya keuntungan di akhirat .” (Qs. A1 Baqarah [2]: 102), 
Firman-Nya, “Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja 
dia datang." (Qs. Thaahaa [20]: 69), Firman-Nya “ Maka apakah kamu 
menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya.” (An-Anbiyaa' 
[21]: 3), Firman-Nya, “ Maka tiba~tiba tali-tali dan tongkat-tongkat 
mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat 
lantaran sihir mereka (Qs. Thaahaa [20]: 66) dan Firman-Nya, “Dan 
dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada 



r~42~l — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Imhul-huhur <Qs. Al Falaq [113]: 4). 



: < 0 j>CJ> :<oUuSl >3 

“ An-Naffatsaat” (Qs. A1 Falaq [113]: 4) adalah para tukang 
sihir, dan “ kamu ditipu." (Qs. A1 Mu'minuun [23]: 89) adalah kamu 
dikelabui. 



SJi ® :'o)U 4 » io-li -TT»T 



|B ^ ^ a- #*■ ■- S 
















* * ^ ^ e i 

ulS . «S»- t*waP 



/ .y 3 






Yj ;clii 1; 2f cs'; oir iijjj - jj) Jii uj jJSji 
c. ii' iiij jis ,(aa/v jt rj : y J J 'Jj) '/c_-t 



h / y / 



* * 

/ / H 1 ^ 



olS jl tf jj oli 015" 131 t(Y ^/v I JLS*" 015^ 131 ^®Ul 



J * 



^ / / / / 

<if oy*if ! L : Jli p t[o]li3j [iil] li3 iiSJ l£.jlp tilp 

h / ’ y ^ 

A W ' ' V * _ _ _ _■ _ ** "V 



_lljf [: Jli Wbl Jj-»j 3313 l3j IcJi] i?.rir°.u \ CLi ilsit 4)1 

t' 1 * ' I li^i " | * - p o 7 ,/ r*» o 9 9 + f ^ 

jUj t JuP ^ilj JJLP u^i^-I *LhJU 3 



J 4 * 



l 



'j* ■* * 



10 ll ^ • 



0 ' ' 

> *i>* :Jl — ai 






ljd£- 



J / . ^ Jy 

■ / ■ » 



I * * 

W.liA 



+ m 






t>" i_r^ s^* ^ *3i' J f»j liljti .\ \ 1 i/v Jjjj — 4 ^ — » <^1jj3j] 



> # 

y x 



-/»1 



Mnkhtashar Shahih Riikhari — I 41 I 




gk: bu' o(r[j iiij] iiL_s& 

^ ^ X* -* 

*«i :tf}j >j) SlJ !-5il 'S^j W' :CJi .usMil» ^>j 

4 -* -*■ / 



*f D 9* n-/ Q / 



of ^ lUui}] in ^ti* ji [d lil cSl] : Jvi t 

/^isoa .l‘> v j-lSl [y -^'1 (S?l ^ljj ^*j) jj^ 

^ ^ ^ J" H' X 4 <r ^ / 



- ^ 

J X ^ 0 J ^ 



aSCJ ^>* ( 4ii^JL)i)j .Ja-J ISI yJJi °y» C* :(Ais>Cisl]t) : Jlij 

.oiS3 



2252. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, “Seorang laki-laki dari 
Bani Zuraiq yang biasa dipanggil Labid bin A1 A’sham, menyihir 
Rasulullah SAW, sehingga terbayangkan pada Rasulullah SAW 
seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak 
melakukannya (dalam riwayat lain: sehingga beliau merasa 

mendatangi para istri padahal beliau tidak mendatangi mereka (dalam 
riwayat lain: istrinya padahal beliau tidak mendatanginya 7/88) 
Sufyan mengatakan: Ini lebih buruk daripada sihir itu bila memang 
demikian 7/29), hingga pada suatu hari, atau pada suatu malam, ketika 
beliau di sisiku, beliau terus berdoa [kepada Allah] dan terus berdoa 
[kepada-Nya], lalu beliau bersabda, ‘ Wahai Aisyah! Apakah engkau 
merasa bahwa Allah telah memberiku fatwa tentang apa yang aku 
mintakan f atwanyaT [Aku jawab, ‘Apa itu wahai Rasulullah?’ Beliau 
bersabda,] *Ada dua laki-laki mendatangiku, lalu salah satunya duduk 
di dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kedua kakiku. 
Salah satunya berkata kepada yang lainnya (dalam riwayat lain: yang 
didekat kakiku berkata kepada yang didekat kepalaku), l Apa yang 
diderita orang iniT Dia menjawab , * Mathbub [yakni disihir]. Dia 
bertanya lagi , l Siapa yang menyhirnyaT Temannya menjawab , 
l Labid bin Al A 'sham [orang yahudi ] [seorang laki-laki dari Bani 
Zuraiq, sekutunya kaum yahudi, dia seorang munafik\ Dia bertanya 
lagi, *Dengan menggunakan apaT Temannya menjawab , * Dengan 
sisir dan rontokan rambut (dalam riwayat lain: dan potongan kain) 
pada tunas pohon kurma jantan yang sudah mengering .* Dia bertanya 



I 44 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




lagi , ‘Di mana letaknyaT Dia menjawab , bawah sebuah batu]~ 

di dalam sumur Dzarwan . \Dzarwan letaknya di wilayah Bani 
Zuraiq 7/164].’ Lalu Rasulullah SAW raendatanginya bersama 
sejumlah sahabatnya [lalu bersabda, ‘'Inilah sumur yang diperlihatkun 
kepadaku (dalam mimpi).’] Kemudian beliau [raenemui Aisyah] lalu 
berkata, l Wahai Aisyah\ [Demi Allah. sungguh] airnya (sumur 
tersebut) seolah-olah seperti air inai yang telah membusuK, dan 
\sungguh] seolah-olah pucuk kurma itu seperti kepala-kepala syetan. ’ 
Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Mengapa engkau tidak 
raengeluarkannya?' (dalam riwayat lain: Mengapa engkau tidak 
menyuruh menghancurkannya) beliau menjawab, ‘ [ Tidak. Adapun 
aku] AUah telah menyem buhkanku \dan menyehatkanku ], makanya 
aku tidak suka menimbulkan (dalam riwayat lain: memancing ) 
permusuhan pada (salah seorang) manusia) Lalu beliau 
memerintahkan untuk dikubur.” 

Dikatakan, bahwa musyathah adalah rambut yang rontok ketika 
disisir. Sedangkan musyagah dari potongan kain katun. 



48. Bab: Syirik dan Sihir Termasuk Merusak Amal 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 

dikemukakan pada nomor 1232, juz 2) 



49. Bab: Apakah Sihir Boleh Dikeluarkan? 



i4j1 jA 1 Jb^jj jl 4 j Jae-j JLjJJ eJj Jljj - ^ X VV 















29 Demikian yang dicantumkaJi di dalam Al Musnud (6L63), yaitu batu besar yang dibiarkan 
di dalam sumur setelah selesat penggaliannya. Btla sumur itu hendak dikuras, maka orang 
yang hendak mengurasnya duduk di atas batu tersebut. Ada juga yang mengatakan, itu 
adalah baru yang berada dt pangkal sumur urttuk tempat berpijaknya orang yang hendak 
menimba air dartnya. (Nihayah), 

30 Sumur Dzarwan adalah nama sebuah sumur di Madinah. 

’’ Yakni bahwa air sumur ini wamanya merah seperti air yang diwamai oleh inai. 



ukhta.shar Shahih Bukhari — I 45 I 










1277. 1277 Qatadah menutuikan, “Aku tanyakan kepada Sa’id bin 
A1 Musayyab, ‘Seseorang yang terkena sihir atau tertahan dari 
istrinya, apa boleh dilepaskan darinya atau diruqyah?’ Dia menjawab, 
‘Tidak apa-apa, karena yang mereka inginkan adalah perbaikan. Sebab 
yang mendatangkan manfaat, maka tidak terlarang.”’ 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang sebelumnya). 



50. Bab: Sihir 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang disinggung tadi) 



51. Bab: “Sesungguhnya di Antara Ucapan Fasih Itu Ada yang 

Mengandung Sihir” 



> 



i J A > -rr»r 



^ B 









0} j\ tl OlJl j* 01 ! J Jlii tU^y 



-r * 



II 



B f S 



















^ D ^ 









2253. Dari Abdullah bin Umar RA: Bahwa dua orang laki-laki 
dari Masyriq datang lalu berpidato, orang-orang pun kagum dengan 
kefasihan mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, * Sesungguhnya di 
antara ucapan fasih itu ada yang mengandung sihir ’ atau 
1 Sesungguhnya sebagian ucapan fasik itu adalah sihir. 



1ZTT Dikeluarkan oleh AI Atsram di dalam Kitab As-Sunan dan Ath-Thabari di dalam At- 
Tahdiib dari berbagai jalur, dari Qatadah, smipa itu, Ath-Thabar menambahkan, ^Dan itu 
dimakruhkan” Dia mengatakan, “Tidak ada yang mengetahui itu kecuali tukang sihir.” 



46 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




52. Bab: Mengobati Sihir dengan Kurma Nabi SAW 



(Hadits Sa’d yangtelah dikemukakan padanomor 2152, juz 3) 



53. Bab: “Tidak Ada Istilab Burung Pertanda Buruk” 32 






-YYol 



V Jii :J15 AL V- 

jj^j t: Jia .iii Srj [yv/v s> Sj] ^jj-i 

^ * 

'jJ i 'Jĕh i^tr !s5ii 

fjjSi tiJit > :S il jj^j jlii 



2254. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia 
mengatakan, “Rasutullah SAW bersabda, ‘ Tidak ada penularan 
penyakit, [tidak ada ihiyarah 7/27], tidak ada $hafar, dan tidak ada 
haamah Kemudian seorang baduy beikata, ‘Wahai Rasulutlah! Lalu 
bagaimana tentang cerita seekor unta yang berada di tanah berpasir 
yang seakan-akan seperti kijang, lalu berbaur dengan unta tain yang 
berpenyakit kudis dan tertular?’ Rasulullah SAW bersabda, *Lalu 
siapa yang menularinya pertama kaliT” 





- r -r „ * r, >?. • .,•* ,«# • 

jS s- V pji :l!U tjj Sl' 



“j ij* J J — ^'j 



32 Sebelumnya telah dicantumkan juga juduJ yang sama (Bab 45). Pada naskah aslirtya 
dicantumkan dertgan redaksi ^), mengenai hal ini ada dua penafsirai% sehtngga 
kemungkinan pengarang mencantumkan judul ini dua kali karena hal tersebut. Wallahu 
a’lam. Pensyarah. 



MukhtasharShahihBukhari — I 47 I 





2255. Dari Abu Salamah, kemudian dia mendengar Abu 
Hurairah mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 'Ternak yang sakit 
jangan dicampurkan dengan yang sehat'" (Dalam riwayat lain: 
"Janganlah kalian mencampurkan ternak yang sakit dengan yang 
sehat 

Abu Hurairah mengingkari hadits pertama. Kami katakan, 
“Bukankah engkau menceritakan bahwa tidak ada penularan 
penyakit?” Sampai-sampai dia berbicara dengan logat Habasyah. 33 
Abu Salamah mengatakan, “Aku belum pemah melihatnya lupa akan 
suatu hadits selain itu.” 



54. Bab: “Tidak Ada Istilah Penularan Penyakit” 




2256. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, 
"Tidak ada istilah penularan penyakit, tidak ada thiyarah, dan aku 
menyukai fa'l [yang baik 7/27].” Para sahabat bertanya, “Apa itu 
fa 7?” Beliau menjawab, "Perkataan yang baik (dalam riwayat 
lainnya: perkataan yang bagus). 



33 Dalam riwayat Yunus disebutkan: Yang dilihat oleh A1 Karits, bahwa Abu Hurairah 
marah sampai-sampai berbicara dengan logat Habasyah, lalu mengatakan, ‘Apa engkau 
tahu apa yang aku katakan?’ Dia menjawab, Tidak.’ Lalu Abu Hurairah berkata, 
‘Sesungguhnya aku mengatakan, ‘Aku menyangkal.’ ,, 



I 48 I — MukhtasharShahihBukhari 





55. Bab: Tentang Upaya Meracuni Nabi SA W 




* « 



^ D ^ p J J ** # 



re-J *^JU jP 3_jjP oljj -V \ \ 



Pi 1 ^ 



(71 l). (71l) Diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah dari Nabi 



SAW. 



^ # S^i J -YYoV 

^ ^ >■ ^ ^ 

ni a oir j i^i :S -ai sCi S 

lt ‘i Isl-C J :® ii U) JUi iJJj .^j^Jl 

f > y , ^ 

^ ;4Jll jLSa l^UJl LjI Ij *-»j ;l ^JUi ?^ip «-ijI 

.0*i jJ-jil j: c^AT -M & sjj JUi lly :ij]li 

jJ^L 01 ji : JUi .ij^O :lj — lUi 






:l jJli 1& J^5L 01 . ji ji ‘^>C* j^ :J4) jli ^ .£# I^ 

li : jui /JJ :ljJUi n!L Sllll a> ,j ‘Jaj j_i :jl_Si ,1_JJ 

^ w m * 

oij ciii> Ciir lJ oi cl%i iijiui Yiui lJoi^ 

^ , y 

, l£ ^ , I I 

.^(juc^r 

2257. Dari Abu Hurairah, bahwa dia menutuikan, “Setelah 
Khaibar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing 



(7ll, Beliau mengisyaratkan kqiada haditsnya yang baru dikemukakan pada nomor 2253. 



Mnkhbishar Khahih Bnkhari — I dQ I 




yang telah diracuni, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Kumpulkan 
kepadaku orang-orang yahudi yang ada di sini .’ Maka mereka pun 
dikumpulkan, lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, 
'Sesungguhnya aku akan menanyakan tentang sesuatu kepada kalian, 
apakah kalian akan menjawabku dengan jujurl * Mereka menjawab, 
‘Tentu, wahai Abu A1 Qasim.’ Beliau bertanya, ‘Siapa moyang 
kalianT Mereka menjawab, ‘Moyang kami adalah Fulan.’ Beliau 
bersabda, ‘ Kalian bohong, Sebenamya moyang kalian adalah Fulan.' 
Beliau berkata lagi, 'Apakah kalian akan jujur kepadaku bila aku 
menanyakan tentang sesuatuT Mereka menjawab, ‘Tentu, wahai Abu 
A1 Qasim! Bila kami berbohong, engkau pasti mengetahui 
kebohongan kami sebagaimana engkau mengetahui tentang moyang 
kami.’ Rasulullah SAW bertanya kq)ada mereka, l Siapa nanii yang 
akan menjadi penghuni nerakaT Mereka menjawab, ‘Jumlah kami di 
sana hanya sedikit, kemudian kalian akan menggantikan kami di 
sana.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Tetaplah kalian di sana. Demi 
Allah, selamanya kami tidak akan menggantikan kalian di sana.’ 
Kemudian beliau bertanya kepada mereka, ‘ Apakah kahan akan jujur 
kepadaku bila aku menanyakan tentang sesuatu kepada kalianT 
Mereka menjawab, ‘Tentu.’ Beliau bertanya, ‘ Apakah kalian telah 
menaruh racun pada daging kambing iniT Mereka menjawab, 
‘Benar.’ Beliau bertanya lagi, ‘Apa maksud kalian melakukannyaT 
Mereka menjawab, ‘(Maksud kami), bila engkau seorang pendusta, 
maka (setelah itu) kami akan tentram darimu. Tapi bila engkau 
memang benar seorang nabi, maka itu tidak akan 
membahayakanmu. 



56. Bab: Minum Racun, Mengobati Racun, Yang Dikhawatirkan 

i Racun dan Akibat Buruknya 









S 0 * * , ,*!*■' ^ H ■ _ > ■ i ^ ^ /■ ^ ^ J , 

j ju ^ j-g-9 



* ^ ii > ^ * j.s ^ ^ ^ ^ j 

L^*i iJU>c* )JUl>- ^ jL dLoO dJb 

■ * * I > * | / T + + , -li' ^ ^ + * J ^ B Jf jr H ^ 

jU J L$j ta«j oaj [j* «JUJIpu tlJ — Ji 



* * + 



1 50 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





2258. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung sehingga membunuh 
dirinya, maka diu akan berada di dalam neraka Jahannam. Dia akan 
terus menerus menjatuhkan diri di dalamnya untuk selama-lamanya 
kekal abadi . Barangsiapa mencicipi racun hingga membunuh dirinya, 
maka racunnya itu akan berada di tangannya yang terus dia cicipi di 
dalam neraka Jahannam untuk selama-lamanya kekal abadi. Dan 
barangsiapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan 
berada di tangannya yang terus ditusukkan ke perutnya di dalam 
neraka Jahannam untuk selama-lamanya kekal abadi .” (Dari jalur lain 
darinya dikemiikakan dengan lafazh: “yang menggantung dirinya 
(yakni mengikat leher lalu digantung sampai mati), maka dia akan 
menggantungnnya di dalam neraka, dan yang menusuk dirinya, maka 
dia akan menusuk-nusuknya di dalam neraka.” 2/100). 



57. Bab: Susu Keledai Betina 



£ O* u — p 

& & Jt : jeJ 

W 

.'l&A & 

2259. Dari Az-Zuhri, dari Abu Idris A1 Khaulani, dari Abu 
Tsa’labah A1 Khusyani RA, dia mengatakan, “Nabi SAW melarang 
memakan setiap binatang buas yang bertaring.” Az-Zuhri mengatakan, 
“Aku belum pemah mendengamya hingga aku datang ke Syam.” 





V* jr* jf Ji «iLoj :Jt5 SjIj j Sljj — V 1 7 

bjjia? 0 'tik ji ; JB TJ,y Jt jtf jl jl oCJ 

/ « V j- 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 si I 




S^j y &L; jii odf liG .Cl; aji S/j 



, >■ . J •. r - . ^ I. ^ o r' r > ■*' i^if a * ,-fl [•> * .> J ! 

Jb Wj Vj y' l^d' o* b*k> (Jj >J 

> D > > > > . . fl > > i' f ^ I ^ ( J f 

. B "■ li "■ >" 1 < |r>4 * S " ^ I. ."t 6 i I^ . f t . ,( > r > * . Jf « f 

j^-A» «>*' 4l~ ti' J' js=J' u-ij 5 l Ji' 



/ * 






(712). 2) Dia (Al-Laist) menambahkan dalam riwayat mu'allaq 
dari Ibnu Syihab, dia menuturkan, “Dan aku bertanya kepadanya, 
‘Apakah kita harus berwudhu atau bolehkah kita minum susu keledai 
betina? atau empedu binatang buas? atau air kencing unta?’ Dia 
menjawab, ‘Kaum muslimin pemah berobat dengannya, mereka 
memandang itu tidak apa-apa. Adapun susu keledai betina, telah 
sampai kepada kami, bahwa Rasulullah SAW melarang memakan 
dagingnya, namun tidak ada khabar yang sampai kepada kami tentang 
susunya, baik perintah maupun larangan. Adapun empedu binatang 
buas, Ibnu Syihab mengatakan, ‘Abu Idris A1 Khaulani mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abu Tsa’labah A1 Khusyani mengabarkan 
kepadanya’ lalu dikemukakan hadits tadi. 



58. Bab: “Bila Lalat Terjatuh ke Dalam Bejana” 



m 



\l\ : Jii & J^j 0 ' c4fe J -m • 



. o o ,, 9 _ e> J jr 

J9 / I >1 1 1* 1 r \ >* J6 O >. , D Ji / > y . ■> > o , > . ^ 

t<US Jj*-' • •/ t (<*j) cl >! 



t'S itlli 4 



^ / y i" ^ 

£ * " 
9+ .■" " | - * l < 

' oU 






2260. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila lalat terjadi ke dalam bejana (dalam riwayat lain: minuman 
4/100) seseorang kalian, hendaklah dia mencelupkan semuanya, 
kemudian membuangnya, karena sesungguhnya salah satu sayapnya 
mengandung obat dan sayap lainnya mengandung penyakit" 



tTl21 Disebutkan secara tnaushul (bersambung) oleh Adz-Dzahili di dalam Az-Zahriyyas dan 
dicantumkan oleh Abu Nu^aim di dalam Al Mustokhraj. 



I 52 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




77. KITAB PAKAIAN 



1. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Katakanlah , ‘Siapakah yang 
rnengh aramkan perhiasan dari AUah yang telah di keiuarkan-Nya 
untuk hamba-hamba-NyaS ” (Qs. A1 A’raaf J7J: 32) 




* 

* _ 



(71 3)/ 713 * Nabi SAW bersabda, “ Makanlah . minumlah, 
berpakaianlah dan bershadagahlah dengan tidak boros dan tidakpula 

pelitr 





■ * 









t 

.1 



1278. 78 Ibmi Abbas mengatakan, “Makanlah sesukamu dan 
berpakaianlah sesukamu selama tidak dibuai dengan dua hal, boros 
dan pelit.” 



2. Bab: Orang yang Menyeret Kainnya Bukan Karena Sombong 



3. Bab: Menyingsingkaii Pakaian 



(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Abu Juhaifah yang telah 



(7l3, Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thayalisi dan AI Harits bin Abu Usamah di dalam 
Musnad mereka, serta Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam Kitab Asy-Sywkr dari hadits Amr bin 
Syu^aib, dari ayahiiya, dari kakeknya secara marju \ Sanadnya hasan. Dikeluaikan juga 
sebagiannya oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

1278 Disebutkan secaia ntaushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushatmqft\ya. 
dengan sanad shahih darinya, dan telah diriwayatkan juga secara maifu ‘. 



54 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



dikemukakan pada nomor 204, juz 1) 



4. Bab: “Pakaian yang Di Bawah Mata Kaki, Tempatnya Di 

Neraka” 




2261. Dari Abu Hurairah RA, dari Nahi SAW, beliau bersabda, 
u Kain yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka 



5. Bab: Orang yang Menyeret Kaianya Karena Somboag 




2262. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Pada hari kiamat nanti, AHah tidak akan memandang kepada orang 
yang menyeret pakaiannya karena sombong.” 




* * 



£ jii 0 yii jis :ju sX* J jp -tnr 




J*z J 





IP / 



2263. Dari Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda atau A1 Qasim 
SAW bersabda, "Ketika seorang laki-laki tengah berjalan dengan 
mengenakan pakaian yang disenanginya dengan rambut sebahu yang 
tertata rapi, tiba-tiba Allah membenamkannya, dan dia terus muncul 
tenggelam hingga hari kiamat 



55 




6. Bab: Pakaian yang Dihiasi dengan Rumbai-Rumbai 



.*• | ^ B t » ^ 

J s-’ LS*' O* 

^ * 



x J 



S -X ^ ^ O $ i. x 3 ja > 

Ol y!'j O* j-^J “ 1 Y Alr " 1 * VI 

^ ^ -■ ^ ^ 

^ I J > rf *".• " • #, •" P v' *' 

bu t ^ Jt 



1 279-1282. l279 -' 282 Disebutkan dari Az-Zuhri, Abu Bakar bin 
Muhammad, Hamzah bin Abu Usaid dan Mu’awiyah Ibnu Abdillah 
bin Ja’far, bahwa mereka mengenakan pakaian yang dihiasi dengan 
rumbai-rumbai . 



JilSj sf> oili. :'vJo W> ’J* V/j <& ii— rti Ir-i- -mt 

x- ^ X 

oiu s > >j) i-iu, i#j cS 

# xx -X 1 0 > X / * X 

- i # . < i' i' x f x J 

,£ 1 , . ^ i 0 J . *■ •<' V | X o. 0 / x . 3 x 0 f ^ •i"' y „ X- , X- 

UU *C&jJj*o o tQ-Jl t jCU LgJLpj I^JUjLp 

ili J 



.# f # / #. ) ) >t 1 1 ' X... 

Wi*j 




\JbjlU toUjUi C* JjL— * 



x- X X 1 x- 

t ( t W V li j-P jj* OLjl A*xj tlij cS J 

+ jr 






^ ^ • # . x Sj / 

CjI Ji Ijjl 



ji* x 






* X* X- 

X |X lx 1 x 1 I J XX. 

A _ k _ .. . J 



• X ^ | 

*■ — . . X * 



* + 



x- 9 

i, x 



* Xx 



X- • 



J\ l^' J 

™ X X 

^ x . *i»l2-UaI J^T l^SlJ ai -^'jj ^ — *j) 

* X* X X * V X 

!«»l J*^-J t Aii U Jilj aJIj t[l "ll/l ^ J^Ji] 



JLiJ l^LU 4jJUb oJ^lj aJ % * 

of tii '(£\ t [t*i jt ,X* , UaJ li toi 



1279-1282 Ats ar _ atsar i n | tidak dikemukakan oldi A1 Hafizh secara nknuAu/ kecuali atsar 
Hamzah bin Abu Usaid Lalu Ibnu Sa'd menyambungkannya dari jalur Salamah bin 
Maimun maula Abu Usaid, darinya, sempa itu. 



I 561 — Mukhtashar Shahih Bukhari 











. ApUj Jb y j£lj Lj^£lj l k jOA> l$,jtfl'll] ^il J y* j \j dlilj 



, ,j 'rff 



\ " p 



^ ^ V/ 



n- -* 



-" , ■ ^ ' 
h J !■ <1 I/ 



A .X XX jr jr J 



t^jji lii :Jl5 .IJu :Jl5 Wji ilyj :jLSi t^-ji A*i ^Jajij :JLJ » 

" j' 1 -r ' 

* u ' ' ' 1 T ,'-?ti i'f(i' J"'* fl • ^ f ^ a J*-; > / B I e; 

jJl* [^'j*^ y» <i a«-iJ ^ «uiji t ( jU p j' l« 

(oytoJl t-jC; :5jljj ^j) ^CJb j» J- t^Jy [^ysliil y] 



x t g 



:(^j \jI jJI>- ^iiai :*j'jj ^ij) jJI>- Jlii :cJl5 -il Oijj p 

^ ^ *•*■ ^ # -* ' 

J o S jr jr e J j o ^ ^ ► i' / ^ b ^ v - ,** X 1 9v *. if a ✓*' . , ' 

j-- j -t^ <> j^»«j L«jp oJj& (y~ j: :^j*jj (jj j) jI ! j>j L* ' — j 



* *■ 

" X* _ ' 6 X 

J, * , * * O 



y / y y 









* 



-' J L 

| o J i^t ii H i ^ j I ^ i"JEi jt io ^ ^ ^ ^ ^ - * a 

i))l J j-*j l^ JLfl3 n .—."ll ^ ^ lp J)l J^-»j JjJ; wi J)lj )u j 




a))I 



[J jV wisp jjl kjtUo] S/ ?APlij Jl J**r J 01 JjOjj-J dJ i*J 




J 0 jX ^ <x | X ( / ,X| e>x" ^ „ -jjx* , X 1 , OX * -X _ * x" 

„ iAaj 4JLu*> j* j*\j j " ^ jjkx ^ (3 



X- X X 



J X| 0/ i 



#x | o X J X H , X £x 



2264. Dari Aisyah RA istri Nabi SAW, dia menuturkan, 
“Istrinya Rifa’ah Al Qurathi mendatangi Rasulullah SAW, saat itu aku 
sedang duduk, dan beliau sedang bersama Abu Bakar (dalam jalur 
lain: Aisyah mengatakan: dengan mengenakan tutup kepala berwama 
hijau, lalu dia mengadu kepada Aisyah, sementara dia tampak hijau 
dengan kulitnya. Ketika Rasulullah SAW datang -sementara kaum 
wanita biasa saling melindungi sesamanya- Aisyah berkata, *Aku 
belum pemah melihat pada diri kaum wanita mukminah, sungguh 
kulitnya sangat hijau karena pakaiannya.’ Dia (perawi di jalur ini) 
mengatakan, ‘Sementara dia 34 (suaminya) telah mendengar bahwa 
istrinya itu datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia pun datang 
bersama dua anak dari selain istrinya itu 7/42), lalu wanita itu berkata, 
‘Wahai Rasulullah! Dulu aku istrinya Rifa’ah, lalu dia menalakku 
(menceraikanku, dan talak itu sudah bain, (Dalam riwayat lain: Lalu 
dia menjatuhkan talaknya yang ketiga 7/93), lalu setelah itu aku 
dinikahi Abdurra hm an bin Az-Zubair [dan dia telah menggauliku 
6/166]. Namun, demi Allah, wahai Rasulullah! (miliknya) hanya 
seperti ujung pakaian ini,’ seraya meraih ujung jilbabnya [‘dan dia 



34 Tidak dapat dirujuk lagi kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. 

35 Yaknj suaminya, yaitu Abdurrahman bin Az-Zubair. 



MnkhtiuharShahihRiikhari — I 57 I 




tidak mendekatiku kecuali hanya sebentar saja, tidak ada yang dapal 
aku rasakan], [lalu tidak iama dia menalaknya.’] [Dia (suaminya) 
berkata, 'Dia berdusta wahai Rasulullah! Sungguh aku telah 
menggaulinya sepertt merobek kulit. Namun dia durhaka terhadapku 
(tidak patuh terhadapku) karena men ginginka n Rifa’ah.’ Sementara 
itu, beJiau melihat dua anak bersamanya, beliau pun bertanya, 
1 Mereka anak-anakmuT , dia menjawab, ‘Ya.’ Kemudian beliau 
bersabda (kepada wanita itu), ‘Ini orang yang engkau klaim 
sebagaimana yang kau nyatakan itu. Demi Allah, sungguh mereka 
[sangat mirip dengannya daripada burung gagak dengan burung gagak 
lainnya.’] Sementara Khalid bin Sa’id [bin At *Ash] mendengar 
ucapan wanita itu -yang saat itu dia sedang di pintu (dalam riwayat 
lain: di pintu kamar) karena belum diizinkan- Aisyah melanjutkan: 
Kemudian Khalid berkata (dalam riwayat lain: Lalu Khalid pun 
berseru kepada Abu Bakar), ‘Wahai Abu Bakar! Mengapa engkau 
tidak mencegah (dalam riwayat lain: mengusir) wanita ini sehingga 
tidak berterus terang seperti begitu di hadapan Rasulullah SAW?’ 
Namun, demi Allah, Rasulullah SAW hanya tersenyum, lalu 
Rasulullah SAW berkata kepada wanita itu, ‘ Tumpaknya engkau ingin 
kembali kepada Rifa ‘ak? Tidak [ haial engkau bagi suami pertamamu \ 
sehingga dia (suamimu sekarang) telah merasakan madumu dan 
engkau pun telah merasakan madunya .’ Kemudian hal ini menjadi 
suimah.” 36 



7. Bab: Sorban 

.» 'JSi :<ij *J>f & jlij -vi t 

(714). 14 Anas mengatakan, “Seorang baduy menarik soiban 
Nabi SAW.” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ali yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 344, juz 2). 



36 Yakni bahwa kasus ini menjadi sunnah. A1 Hafizh mengaiakan, u Syari , af*. Menurut saya, 
asalnya dari perkntaan Az-Zuhri. 

l7N} Telah disebutkan secara maushui (bersambung) oleh pengatang pada nomor 1369, juz 2. 



I 58 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



8. Bab: Mengenakan Gamis dan Pirman Allah Ta’ala Tentang 
Kisah Yusuf, “Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, 
lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti dia akan metthat 

kembalL” (Qs. Yuusuf[12]: 93) 

9. Bab: Saku Gamis ui Bagian Dada dan Lainnya 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 690, juz 1) 

10. Bab: Orang yang Mengenakan Jubah Berlengan Sempit 

Dalam Perjalanan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits A1 Mughirah yang telah 

dikemukakan padanomor 198, juz 1). 

11. Bab: Mengenakan Jubah Wol (Bulu) Dalam Peperangan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits A1 Mughirah yang disinggung 

tadi) 

12. Bab: Mantel dan Tambalan Sutera 

Ada juga yang mengatakan bahwa quba' adalah mantel yang 
ada belahannya di belakang. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 59 I 




13. Bab: Tudung Kepala 37 

p " ^ f i * j * * ^ j ^ r , : 

■ j * 1 

^ # 

2265. Dari Sulaiman Al-Tamimi, dia mengatakan, “Aku melihat 
Anas mengenakan tudung kepala berwama kuning yang terbuat dari 
sutera dan wol.” 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
padanomor 88,juz t). 



oQ 



14. Bab: Celana Panjang (Pantalon) 



15. Bab: Ikat Kepala 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu yang telah disinggung tadi) 



1 6l Bab: Menutup Kepala (Dengan Lilitan Kain) 



38 



,'c^.i 5,'U, ® 'jb r > 'J,< JU} -v i . 

^ 0 . 

(715). C?1S) Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW keluar dengan 
mengenakan penutup kepala yang dililitkan berwama hitam.” 









(716). 6) Anas mengatakan, “Nabi SAW menutupi kepalanya 
dengan ujung kain.” 



37 Rurmis adalah tudung kepala yang bersambung dengan pakaian (mantel). Yakni, mantel 
yang ada tudung kepalanya, maka tudungnya itu disebut bumus. 

38 Yakni menutup kepala dan sebagian besar wajah dengan sorban atau lainnya. (*Aini). 
(713J Telah dikemukakan selengkapnya secara maushul padajuz 1, nomor 472. 

(716} Telah dikemukakan sdengkapnya secara rtuiushul pada juz 2, nomor 1615. 



60 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1658, juz 2). 



17. Bab: 



•39 



(Haditsnya adalah bagian hadits Anas yang telah dikemukakan pada 

nomor 857, juz 1) 



18. Bab: Jubah 40 , Pakaian Bermotit 41 dan Mantel Luar 



^ o * * * + + t * T . J " T , T-' . . . . . 

03 JLjj jl* L?* ^ — V \ V 



(717). (717 * Khabbab mengatakan, “Kami mengadu kepada Nabi 
SAW, saat itu beliau sedang duduk di atas jubahnya.” 



* . * * 

S 0 * 



-jji m * SJ-j : ju & -mn 

jf y > 

;r.ft ,****** * a?. ;a- J, 

-uJj j*ju! oe-Wsl J3S-J tliil t0 >*j (^>1 O'* 4 ^ iet " 









C J 0 J J 






* 

0 Jb 



^ aSri j^lb :JUi 

J*W of £ 






o j o 



> * 



i' ^ ^ 



* 4^1 f 



^J 



2266. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Umatku akan masuk surga secara 
berombongan, yaitu tujuh puluh ribu orang . Wajah m ereka 



39 Yailu lapisan yang dikenakan di bawah topi perang. 

40 Yaitu jubah hilam bermotif persegi empat yang biasa dikenakan oleh orang-orang Arab, 

41 Yaitu pakaian bermotif yang terbuat dari linen atau kapas. 

t7l7} Telah dikemukakan selengkapnya secara maushul pada juz 2, nomor 1542. 



MnkhhisharShahlhltiikhari — I 61 I 





memancarkan cahaya seperti cahaya bulan [pada malam bulan 
pumama 7/199}.’ Lalu Ukkasyah bin Mihshan A1 Asadi berdiri 
dengan menyingsingkan kainnya lalu berkaia, ‘Wahai Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk mereka.’ Beliau 
pun berdoa, *Ya Allah, jadikanlah dia termasuk di antara mereka.* 
Lalu seorang laki-laki Anshar berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah. 
Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di antara 
mereka.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Engkau keduluan oleh 
Ukasyah 



01 




"Ji J\ v>i^i ovsr : ju ^ J ^ -t t nv 

* 



.r>j\ 






2267. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, “Pakaian yang 
paling disukai Nabi SAW adalah beliau mengenakan jubah bermotif.” 



J J 







JsA 






* t 
01 




£ £■ . ^ 9 j' 




-i -Y VVA 




2268. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW: Bahwa ketika 
Rasululiah SAW wafat, beliau dibungkus dengan jubah bermotif. 



19. Bab: Mantel dan Pakaian Bergaris 42 



20. Bab: Mengenakan Satu Kain 







.0*1 j sl;nliij iJL 



// • 



- * 



42 Yaitu pakaian bergaris yang terbuat dari sutera atau wol. 



1 62 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 



.iui 'mi <&' vj j( jit u; >jf ji-y 



x <<■ / 



y / ^ 

0 / / 






^ _ r ^ «r<- <r , _ 1 > 

.> J / 0 J ' ' I 1 ■ , >* " J ^ (b ^ x 7 i. i fl j ^ ^ 1 1 [ ( l^^tl 1 A y * I 

Lo^M OjSs^j i4jjj j9S-a' • A rs!J ^ijri <y! i V j— ‘1 J' 



X / X ri' 



^ ^ 

x , ,/ IX 1 D . fl j * 



y »Oi ju£.i .,» s > r > jp 

^ " *" X 0 + 

^jJi\ Litj 4 ^ j 4 Li ^-' j-Q ■£-' > # 



^ X» 



4 ^ /0 4 f . - D ■ p Ki- ^ ^ D - X 1 « , 

Ai» Os-y Js ^pJ t^JU- ji j AjjSj e jL^-t 



fl , I " 0. tl + ' * * 0 



r * +■ 



2269. Dari Abu Sa*id A) Khudri, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW melarang mengenakan dua macam pakaian dan dua cara jual 
beli. Beliau juga melarang mulamasah dan munabadzah dalam jual 
beli. Mulamasah adalah: Seseorang menyentuh pakaian orang lain 
dengan tangannya, baik pada malam hari maupun siang hari, tanpa 
perlu membolak baliknya. Munabadzah adaiah: Seseorang 

melemparkan pakaiannya kepada orang lain, dan yang lain pun 
melemparkan pakaiannya kepadanya, dan itu adalah transaksi mereka 
tanpa periu meneliti dan tanpa harus ada kerelaan. Dua pakaian 
adalah: Mengenakan satu kain saja, yaitu seseorang memakai 
pakaiannya hanya pada salah sisinya saja, sementara sisi lainnya 
dibiarkan tanpa pakaian; dan jenis pakaian lainnya adalah berseiubung 
dengan pakaian (kain) dalam posisi duduk sementara auratnya tidak 
tertutup. 



21. Bab: Duduk Merapatkan Lutut Ke Dada Dengan Berselubung 

Sehelai Pakaian (Kain) 



22. Bab: Pakaian Bermotif Berwama Hitam 



23. Bab: Pakaian Berwarna Hijau 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2264) 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 63 I 




24. Bab: Pakaian Berwarna Putih 



j*J L/ 3 ^* < “/J J ^A^J ^ *dU 4&b j^ <j — * “\YV« 

J 1^11 VI 3i V Jl5 JL^ c: : JlJ <jj£,i jii i§i li c^L f 

^lj t/j °ij ; dij t/j dij -^' '&•'* ^l i_s^ 

X" ^ J' J* 

0 aJ a o + * a o sJ 

olj :cJj .l5j— oJj ^j oij :JI5 olj ^j o'j :c-la .jj— 

, , j " ( f • " * a > > o 

015^J .ji ^l «Jul J*3-J ^jlp- kJ^- olj ^jij olj :Jli ?cSj-- olj ,jJj 

•j J t_s?' *-«' r^j ^Ij : Jk ' J 1 j J ji* 

" " " <r 






VI ill V JUj ^oTj Ob s 131 iB ji cjpl alp lii .4i jlp Jt JlJ 

' 

.iJ >p cAl 






2270. Dari Abu Dzar, dia menuturkan, “Aku mendatangi Nabi 
SAW, saat itu beliau mengenakan pakaian berwama putih, beliau 
sedang tidur 43 . Lalu aku mendatanginya lagi dan beliau sudah 
bangun , lalu beliau bersabda, i Tidaklah seorang hamba 
mengucapkan ‘ Laa ilaaha Ulattaah ’ kemudian dia mati dalam 
keadaan seperti itu. maka dia dkan masuk surga.* Aku bertanya, 
‘Walaupun pemah berzina dan mencuri?’ Beliau menjawab, ‘Betul, 
sekalipun pemah berzina dan mencuri.*” Aku bertanya iagi, 
‘Walaupun pemah berzina dan mencuri?’ Bdiau menjawab, ‘Betul, 
sekalipun pemah bersina dan mencuri Aku bertanya lagi, 
‘Walaupun pemah bemna dan mencuri? ’ Beliau menjawab, ‘Betul, 
sekalipun pemah berzina dan mencuri. Walaupun Abu Dzar merasa 
rugi 4 Adalah Abu Dzar, apabila menceritakan hadits ini, dia 



43 Saya katakan: Oi sini menyebutkan ringkasannya yang rinciannya disebutkan dalam 

riwayat Ahmad (5/166), lafazhnya: berwama putih, temyata beliau sedang ttdur. 

Kemudian aku mendatanginya lagi untuk berbicara dengan beliau, namun beliau juga 
sedang tidur ...” 

44 Ahmad menambahkam “kemudian aku duduk di dekatnya.” 

45 Ahmad menambahkan: Perawi mengatakan: “Kemudian Abu Dzar keluar sambil 
menyeret kainnya, seraya bergumam, ‘Walaupun Abu Dzar merasa rugi. 1 ” Saya kalakan: 



I 64 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



mengatakan, “Walaupun Abu Dzar merasa rugi .” 46 

Abu Abdillah mengatakan, “Demikian ini adalah ketika 
meninggal atau sebelumnya, yaitu bila telah bertaubat dan menyesal 
serta mengucapkan 'laa ilaaha illallaah', maka dosanya akan 
diampuni.” 



25. Bab: Mengenakan Kain Sutera dan Mendudukinya (Sebagai 
Alas Duduk) bagi Kaum Laki-Laki, Serta Kadar yang Dibolehkan 

Darinya 



o _ f o » > > J f , /r, ^ 



\S\f\ :JU bui ^\ > -XYV^ 



^ 



* 



Ui £• 

Lr^l j* ^ Jr"J t - 5 ' 

XXX X X 1 

J 1 ^ O. . . >,/ D/,|. 0/- 4 r idSi & 



fl / > / 



oui ^ :aij] oo: [» --J!'] 

X X ^ X X ~ X 1 

:Jli . 

/ > > > > » 

i J / / J J _ / / I 

0 » »i. r . ^ I > > J j 8 > r . „ ^ O I 0 ^ 

: J^ jsjj 1 ' Jij* j*j) 



JB :J>: > 



X 1 / 



.(s>^n p «®di ^ i>ji 






X X 






X X* 






X* X- X 4 



:cJUa * j> j>£\ > aJjl* cJC. :Ji5 :oUa»- j> 0' 'js- j>)o j — »j) 

x x 

ng ^ 

4. / lf / 



yi LiLi :Ju .Jli yi jl :Jui .a‘Li :jl5 .Lj jj' cJl 



# D 



x x x y 



Jil J_J— J 0' -«w/Ua^Jl ^ : J^*5 i 



> / I 



Kisah ini berbeda dengan kisah Abu Dzar yang akan dikemukakan pada kitab $ 1 , bab 1 2. 

46 A1 Hafizh mengatakan, “Adapun orang yang melakukan dosa-dosa tersebut lalu mati 
sebeLum bertaubat, maka menurut konteks hadits, maka dia juga termasuk di dalamnya. 
Namun madzhab Ahli Sunnah berpendapat, bahwa itu terserah kepada kehendak Allah 
Ta’ala. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin Ash*Shamit yang telah dikemukakan 
pada kitab 2 Keimanan, bab 10, hadits 15. Di dalamnya disebutkan: 'Dan barangsiapa 
yang melakukan sesuatu dari itu dan belum dihuhan sewahu di dunia, maka urusannya 
terserah kepada Allah Ta'ala. Bila berkehendak Dia menghukumnya, dan biia tidak t 
maka Dia mengampuninya”' 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 65 I 




:iJa .!>tf J £ 'ste- V 'Ji (Ai j ' y >ji >&' C'i :jii 








Ji 






<r jF* 



tt3-w» 



2271. Dari Abu Utsman An-Nahdi, dia menuturkan, “Surat 
Umar datang kepada kami, saat itu kami bersama Utbah bin Farqad di 
Adzrebaijan: Bahwa Rasulullah SAW telah melarang [mengenakan] 
sutera kecuali segini, seraya [Nabi SAW] mengisyaratkan dengan 
kedua jarinya yang dekat ibu jari, [dan Abu Utsman mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah]. Dia mengatakan, 
‘Sejauh yang kami ketahui, yang dimaksud adalah tambalan.”’ 



(Dari jalur Ibnu Az-Zubair, dia mengatakan, “ Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, * Barangsiapa mengenakan sutera di dunia, 
maka dia tidakakan mengenakannya di akhirat'”) 

(Dari jalur Imran bin Hiththan 47 , dia mengatakan, “Aku bertanya 
kepada Aisyah tentang sutera? Dia pun berkata, ‘Temuilah Ibnu 
Abbas, lalu tanyakan kepadanya.’ Maka aku pun menanyakan 
kepadanya, dia pun berkata, ‘Tanyakan kepada Ibnu Umar.’ Maka aku 
pun menanyakan kepada Ibnu Umar, dia pun menjawab, ‘Abu Hafsh - 
yakni Umar bin Khaththab- memberitahuku, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sesungguhnya yang mengenakan sutera di dunia hanyalah 
orangyang tidak akan mengenakannya di akhirat.’ Lalu aku beikata, 
‘Dia benar, Abu Hafsh tidak akan berdusta atas nama Rasulullah 
SAW.’”) 



ju- J J :JU 



I/ J 



B*r * 



* + 



J jlj» 



-YYYt 

J 



J > -M 'JSi > : jui m y» jt :L-12 :<» 















47 Imran bin Hiththan termasuk pemuka golongan Khawarij dan simbol mereka. Dialah yang 
memuji-muji Ibnu Maijam Asy-Syaqqi pembunuh Ali dengan melantunkan bait-bait 
syaimya yang terkenai. Sebagian mereka mengatakan, “A1 Bukhari mengeluaikan 
riwayatnya karena sesuai dengan kaidahnya dalam mengeluarkan hadits-hadits ahli bid’ah 
bila memang ucapannya jujur dan sesuai agama.” 



I 66 1 — MukhtasharShahihBukhari 




2272. Dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Anas bin Maiik ~Syu’bah mengatakan: Aku bertanya, 
“Apakah dari Nabi SAW?” Dia menjawab, “Sangat ingat.” 48 - dari 
Nabi SAW, * Barangsiapa mengenakan sutera di dunia. maka dia 
tidak akan mengenakannya di akhirat.’" 



. ^ i J , i j 

J & x J i . ^ i t i e + 



J» :J>u W JjH 



/ J Q / 






:Ji5 c-jIj 



* * 



-\Yvr 






/ / *. / * 0 / 










2273. Dari Tsabit, dia mengatakan, “Aku mendengar Ibnu Az- 
Zubair berpidato, dia mengatakan, ‘Muhammad SAW telah bersabda, 
* Barangsiapa mengenakan sutera di dunia, dia tidak 49 akan 
mengenakannya di akhirat. 



26. Bab: Memegang Sutera Tanpa Mengenakannya 






X l*| X 1 p X J J | X | X X ( Jx 

C/ C/ C/ *** J 3 ' C/ V LS Jj!J -V ^ A 



^ J* 






(718). 18) Mengenai ini telah diriwayatkan dari Az-Zubaidi, dari 



48 Yakni: Aku benar-benar hafal. 

45 Demikian yang dicantumkan pada naskah aslinya dan yang dicantumkan di dalam Al 
Faih. Pada naskah lainnya dicantumkan dengan redaksi (uJ), dan mengisyaratkan 
kemungkman bahwa hadits ibnu Az-Zubair adalah yang dia dengar langsung dari Nabi 
SAW tanpa perantaraan Umar, karena pada semua jalur periwayatan dari Umar 
menggunakan redaksi (^). Ibnu Az-Zubair sendiri menghatal sejumlah hadits secara 
langsung dari Nabi SAW t kemudian menyebutkan sebagiannya. 

f7lS1 Disebutkan secara maushul (bersambung) dari Az*Zubaidi oleh Ath-Thabarani di dalam 
Al Mu jam Al Kabir^ dan dikemukakan secaia lengkap di dalam Pawaidnya. dengan sanad 
shahih dari Anas, dia menuturkan, “Dihadiahkan kepadaNabi SAW pakaian yang terbuat 
dari sutera, lalu orang-orang mengelusnya dengan tangan meneka dan merasa takjub 
dengannya, lalu Nabi SAW bersabda, 'Kalian taJgub dengan inL Demi AUah, sungguh 
sapu tangan Sa ’d di surga iebih baik daripada inid" Disebutkan sccara maushul 
(bersambung) oleh Ahmad (3/238) dari jalur Ashim bin Umar bin Qatadah dari Anas, dan 
isnadnya hasan. Pengamng telah mengemukakannya secara mu l allaq pada kitab 63, bab 
12. Dan dari jalur Qatadah juga, dari Anas, Di sana disebutkan, bahwa Asy-Syaikhani (Al 
Bukhari dan Muslim) menyambungkan nya dari jalur ini. Ahmad telah 
menyambungkannya (3/121-122) dari jalur keempat, dari Anas, dan sanadnya hasan. 
Sebagian tambahannya juga telah disebutkan di sana. 



MukhtasharShahih Bukhari 



ID 




Az-Zuhri, dari Anas, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah hadits A1 Bara' yang teiah dikemukakan pada 
nomor 1616, juz 2). 



27. Bab: Menduduki Sutera 



JlSj - > Y A T* 

1283. 1283 Abidah mengatakan, "Itu seperti mengenakannya.” 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hudzaifah yang telah 
dikemukakan pada nomor 2148, juz 3). 



28. Bab: Mengenakan Pakaian Bersulam Sutera 



L,£ :JU Ci :fJLi J ^JS :JlS :i?J J L& JlJj - > tAt 
cJir s>Jij jiit i^s siJ ■ 

^ ^ ^ ^ ^ H 1 H 1 

L^LjUbll) 'Jt* jiu) &CU) 






^ / 












l^J J JjJ,j ^ JL_ J j “ > T A° 

- ■* - ' - •* •* * 

LJl t^»J} L$-i t 

.#■ #■ j 1 




r* 












Ijli 



1284.’ 284 Ashim mengatakan, dari Abu Burdah, dia mengatakan, 
“Aku tanyakan kepada Ali, ‘Apa itu qa$siyyahV dia menjawab, 
‘Pakaian yang datang kepada kami dari Syam atan dari Mesir, 
bergaris-garis lengkung, yang bahannya dicampur dengan sutera, ada 



12fi * Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh A1 Harits bin Abu Usamah darinya, yaitu 
Ibnu Amr As-Salmani. 

1284 Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul oleh Muslim dan A1 Maharrtili di 
dalamyl/r»2//nya. 



I 68 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





juga yang corak garisnya meliuk, dan matras 50 yang biasanya para 
kaum wanita membuatnya sebagai kantong untuk suami mereka, Ialu 
diwamai kuning.” 

1285. 1285 Jarir mengatakan: Dari Yazid dalam haditsnya: 
Qassiyyah adalah pakaian bermotif garis lengkung bersulamkan sutera 
yang didatangkan dari Mesl. 1 , sedangkan miitsarah adalah kulit 
binatang. 

Abdullah mengatakan, “Ashim lebih banyak dan lebih shahih 
tentang kulit binatang buas.” 51 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits A1 Bara' yang telah 
dikemukakan pada nomor 603, juz 1). 



29. Bab: Rukhshah Bagi Laki-Laki Mengenakan Sutera Karena 

Penyakit Gatal 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1 290, juz 2) 



30. Bab: Sutera Bagi Wanita 



.i., i s j ^ f i,: # o & * 



-ttvt 




r 9 J 

*jl 

0 * 




Atll J 



» ^ ^ 



Q 



* 

■H* 




2274. Dari Az-Zuhri: Anas bin Maiik memberitahukan 
kepadaku, bahwa dia melihat Ummu Kultsum binti Rasulultah SAW 
mengenakan jubah sutera bergaris. 52 



50 Yaitu kasur tipis atau kain tebal. Ada juga yang mengatakan dudukan yang terbuat dari 
sutera unruk ditempatkan pada pelana. 

1285 Ini juga bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul oleh AJ Harbi dari Gharib Al 
Hadiis. 

Yakni riwayat Ashim tentang penafsiran al miitsarah lebih banyak jalumya dan lebih 
skahih daripada riwayat Yazid 
52 Salah satu jenis pakaian yang mengandung bahan sutera. 



Miikh tasha r Shahih Biikhari — 1 69 I 



31. Bab: Pakaian dan Alas Duduk yang Dibolehkan Oleh Nabi 

SAW 



32. Bab: Orang yang Dipanggil untuk Mengenakan Pakaian Baru 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Khalid yang telah dikemukakan pada 

nomor 1329, juz 2) 

33. Bab: Memakai Za'faran 53 Bagi Laki-Laki 



,ji> 'J m yii je : ju -ytv. 



2275. Dari Anas, dia mengatakan, “Nabi SAW melarang laki- 
laki memakai za’faran.” 



34. Bab: Pakaian yang Diberi Za’faran 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 

dikemukakan pada nomor 88, juz 1) 

35. Bab: Pakaian Berwarna Merah 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits A1 Bara' yang telah 
dikemukakan pada nomor 1516, juz 2) 

36. Bab: Pakaian dari Kulit Binatang Berwarna Merah 

(Hadits A1 Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 603, juz 1) 



53 Yakni mengenakan minyak za’faran pada tubuh. 



I 70 I — Mukhtashar Shahlh Bukhari 





37. Bab: Sandal Kulit dan Sebagainya 



38. Bab: Mengenakan Sandal Dimulai dengan yang Kanan 



(Hadits Aisyah yang telah dlkemukakan pada nomor 108, juz 1) 



39. Bab: Menanggalkan Sandal Dimulai dengan yang Kiri 



\l\ :Jli S k SJj M 4* J\ -TtYI 

* ^ y * 

c4ljf jS tdS ^ 3 _j ilr, coyjJL liiJi 

X - V ^ ^ XX X 



Ua^Ij 



2276. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Apabila seseorang kalian mengenakan sandal, maka hmdaklah dia 
mulai dengan yang kanan, dan apabila menanggalkan maka 
hendaklah memulai dengan yang kiri. Hendaknya yang kanan adalah 
yang pertama kali dikenakan, dan yang terakhir kali ditanggalkan 



40. Bab: Tidak Boleh Berjalan dengan Mengenakan Sebelah 

Sandal 




2277. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Janganlah seseorang kalian betjalan dengan mengmakan sebelah 
sandal. Hendaklah dia menanggalkan semuanya atau mengenakannya 
semuanya.” 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 71 I 




41. Bab: Tali Sandal 54 dan Orang yang Memandang Keluwesan 

Mengenai Tali Sandal 



(Hadits Anas yang telah dikemuk ak an pada nomor 1 349, juz 1 ) 



42. Bab: Kubah Merah yang Terbuat dari Kulit 

43. Bab: Duduk di Atas Tikar dan Sebagainya 

(Bagian bagian daii hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 

nomor383,juz 1) 

44. Bab: Pakaian Berkancing Emas 

l 

(Hadits A1 Miswar yang telah dikemukakan secara maushul pada 

nomor 1178, juz 2) 



45. Bab: Cincin Emas 








® jkj* ^ ^ -XXVA 



2278. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Bahwa beliau 
melarang mengenakan cincin emas. 



46. Bab: Cincin Perak 




+ + * 






./ * 




«oil J 









• t 

01 







j** jt -m 



54 Yaitu tali yang berada di antBra dua jari. 



1 72 I — Mukhtashar Sbahih Bukhari 



6 / y 



^!j] t^iST Jo Lw» [Y \ /v *i tA^^X 015^] J (^25 



^ :v >irj [°r/v i-J il] J :Jl 5 V! w-f 

^ I* V - F + + * 



V / 



llii .(UtM vJ>i 'j> P>> :*> ^ij) i£. ^lSl JL-iA» > 



J» * 

A >> Ai " ' ' 



y^li :«3 jj Jj) .Jll V : Jl5j caj J.' lijJ&A ji fr— *Tj 



* + 



: JUi tAJLp <& l J-fc^t3 t jJaJI ^9 J* tl^J&J jj-* ^UM 

,[iafl liJ Si [iijJ J \ 3 ‘L>'° o- £■» j^fj] ‘iSiUi MJr 



[»r/v .X' ^ oirj t Cii il;iL iiA jj ,(J\ 5 \ ja 






d . aU j>- Jb^Jli 






J « 






J J O. 



#r >■ 



cOCoi p i'JS P ifr J m ^l 'j% p&i\ J> :>i 'J\ Jli 

# 0 



| ■" * a p * ''l 

■crij’ «y M J 






+ JT 



2279. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW membuat 
cincin daii emas, [beliau mengenakannya lalu 7/222] beliau buatkan 
matanya di dekat [telapak] tangannya. [Dan aku tidak menduganya 
kecuali bahwa dia menyebutkan: di tangan kanannya] [apa bila beliau 
mengenakannya 7/53], dan pada cincin itu diukirkan “Muhammad 
Rasulullah”. Temyata orang-orang pun menggunakan cincin yang 
sama (dalam jalur lain: cincin emas 8/144). Melihat mereka sama ikut- 
ikutan meniru, maka beliau me Iepaskannya seraya bersabda, H Aku 
tidak akan memakainya untuk selama-lamanya” (dalam riwayat Iain: 
Kemudian orang-oiang pun membuat cincin dari emas. Kemudian 
beliau naik ke atas mimbar, lalu memanjatkan puja dan puji kepada 
Allah, kemudian bersabda, *Sesungguhnya aku telah membuatnya , 
[dan menempatkan matanya di dalam], dan sesungguhnya aku [demi 
Allah] tidak akan mengenakannya lagi [ selama-lamanya ].’ Kemudian 
beliau membuangnya, Ialu orang-orang pun membuangnya). 
Kemudian beliau membuat cincin dari perak, [dan beliau kenakan di 
tangannya 7/53], maka orang-orang pun membuat cincin perak.” 

Ibnu Umar mengatakan, “Kemudian setelah Nabi SAW, cincin 




MnbltiAcliai 1 CIIiaIiiIi 



itu dikenakan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, hingga [akhimya] 
teijatuh dari Utsman ke dalam sumur Aris.” 55 



47. Bab 



UjIp 1 aU) J y**j ^ t£\ j Ail jji jj-jl p — Y \ A • 



^ > 
<s . ; 



.lijlJj jjj [j, j»l l_>>l ^l3l 0! p <li~lj Cy Jjj 



‘jSA £> tiiili- m Al jy. j ^> 



^ J', I» 



Q } -r * ^ 



2280. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa pada suatu hari dia 
melihat pada tangan Rasulullah SAW, sebuah cincin yang terbuat dari 
perak 56 , kemudian orang-orang membuat cincin dari perak dan 
mengenakannya. Lalu Rasulullah SAW membuang cincinnya, maka 
orang-orang pun membuang cincin mereka. 




48. Bab: Mata Cincin 



Uili- oir m f-3 1 of 




— TtAI 

Js 



2281. Dari Anas RA: Bahwa cincin Nabi SAW terbuat daii 
perak, dan matanya juga dari perak. 



55 Yaitu sebuah kebun di dekat masjid Quba. 

56 Saya katakan: Demikian yang dicantumkan di dalam hadits ini. Namun sebenamya ini 
hanya prediksi, karena yang dikenat, bahwa cincin yang dibuang oleh Nabi SAW adalah 
karena oiang-orang membuat cincin yang sama, yaitu cincin emas sebagaimana yang 
dinyatakan dalam hadits Ibnu Umar sebelumnya. Para ahli hadits mengatakan, “Prcdiksi 
ini berasal dari Ibnu Syihab yang meriwayatkannya dari Anas, kemudian ada yang 
menakwilkannya dengan betbagai penakwilan. Untuk itu, silakan lihal penjelasannya di 
dalam/I/ Fath, Kemudian, sitakan memjiik tambahan penjelasan padabuku Ash-Shahihah 
(hadits nomor 2975). 



74 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





49. Bab: Cincin Besi 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl bin Sa’d yang telah 

dikemukakan pada nomor 2029, juz 3) 



50. Bab: Mengukir Cincin 



^ljl Ja» j J\ tM St diil 01 '.•£& dJJL t *jJ j 



0< lt 1 



Jj) Ojii V f4*l :*J J-£ t(YT“o/r f jji :Vjj ^j) J*» 



/ ^ ^ 0 f # 



O^ 01 VI :^j1jj <yj) aIIp VI ijliT (or/v Ijj^j Ji :5 j1jj 



jl x _x 0 






Cdiil J 



J D t > * £ > * >* * . > £ 

1 _ s 1 ^ * 



l 



* > 



' * "'| y ^ * - £. , . > O l 

» jJi J — -(Lji 



*Q } Q <r 



> > 



^ i . e> / - r s» £ > J . / o ^ o -» - - i 5 ( #. | , ”1 

caU) J JL«^tJ» C-^i-AJ J t(JjJ U«jL>- OJbxJl IjJlijJ 

' ' * * + * 



*> jt 

t / >.> ?. / t f r ^ ^ ^ f 

:^tjj <yj) ji t/^J^ LS*^° -I^AJ Jp A^-l jj-Sij 

# / / / / / / / / / 



/ / X" / / 



^ ^ j 1 S ^ (X i/ \ Ji — *tr 




^ % .:■ 






^ Si, j-', j' ^ »1-1 +9 , / j - ft £.7 ■ * 

^l pjU- OlS^ i^-il jLsJ .(o^^sup ^ ajuj t^jO Jls :jjj — \> 



+ * 
*r / 




, i >■ .s i, /''* » ^ o / j / ( > Jj* ? > 

J15 Uis . JN Jgj* 4*J ./*“* *tj <yj te^A) t«J' 4i Jj coOj 

J ^ y c ^ ^ r c ^ / / * . 

> i-'-' . li ^ -*■ • i* * , rt j' f | > >■ | > . > r 

*i dl~J«J J«*S ^Wl £j3«-Ls :<Jl» Ji tj& <j- ws> cOUi — < 



^ t c 



j 1 > e 



/ i' / 

>■ >> > o > > > > > > > 



.[»JLaJ jjs yj( ^jls cOCip £> fbl 4j^j lIiJa>-Ls :Jls .iailJ 



2282. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Nabi SAW hendak 
menulis surat kepada sejumlah orang non Arab (dalam riwayat lain: 
Romawi 3/235), lalu dikatakan kepada beliau, “Mereka tidak akan 
menerima (dalam riwayat Iain: tidak akan membaca 7/53) surat 
kecuali ada stempelnya.” (dalam riwayat lain: kecuali yang 
distempel). Maka Nabi SAW membuat cincin dari perak dengan 
ukiran “Muhammad Rasulullah” [dan beliau mengatakan, ‘Aku telah 
membuat cincin dari perak, dan aku mengukirkan padanya 



"Muhammad Rasulullah maka jangalah seseorang kalian mengukir 
dengan ukiran itu.'] Aku melihat seolah-olah kemilaunya cincin 
beliau (dalam riwayat Iain: Seolah-olah aku melihat kemilaunya 1/24) 
terletak padajari Nabi SAW, atau pada telapak tangannya (dalam jalur 
lain: Dia mengatakan: Sungguh aku melihat kemilaunya pada jari 
kelingkingnya) [Anas mengatakan: Cincin Nabi SAW di tangannya, 
dan di tangan Abu Bakar setelahnya, lalu di tangan Umar setelah Abu 
Bakar. Ketika masa Utsman, dia duduk di atas sumur Aris. Dia 
melanjutkan: Lalu dia mengeluaikan cincin itu, dia menimang- 
nimangnya, lalu cincin itu jatuh. Dia mengatakan: Lalu kami 
berselisih dengan Utsman selama tiga hari, lalu kami menguras 
sumur itu, namun kami tidak menemukannya.] 



51. Bab: Mengenakan Cincin Pada Jari Kelingking 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

pada tadi) 



52. Bab: Membuat Cincin Untuk Menyetempel Sesuatu Atau 
Mengesahkan Surat Kepada Ahli Kitab dan Lainnya 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang disinggung tadi) 



53. Bab: Orang yang Menempatkan Mata Cincin di Telapak 

Tangannya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu yang bam dikemukakan) 



54. Bab: Sabda Nabi SAW, ** Tidak boleh mengukir dncin seperti 

ukirmnya ." 



17 Yakni mengenai berangkat dan kembati, serta tunm ke dalam sunuir dan mencarinya. 



QD — Mukhtashar Shahlh Buldiari 




(Haditsnya adalah hadits Anas yang baru disinggung) 



55. Bab: Apakah Ukiran Cincin Harus Terdiri dari Tiga Baris? 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada bab 55) 



56. Bab: Cincin untuk Wanita 



\/\ YAo 



I285/2. 1 285/2 Aisyah mengenakan cincin-cincin emas. 



(Haditsnya adalah bagian daii hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakan pada nomor 498, juz 1). 



57. Bab: Kalung dan Gelang untuk Wanita, yakni Kalung yang 

Terbuat dari Wewangian 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disinggung tadi) 



58. Bab: Meminjam Kalung 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

181, juz 1) 



1 281/5 Disebutkan secara maushul (bersambung) oieh Ibnu Sa’d di dalam Ath- Thabagal, namun 
ada perbedaan mengenai tnatannya sebagaimana dijelaskan di dalam Adab Az~ZafafhaL 
260 dan 262 (terbitan A1 Maktabah A1 Islamiyyah). 



Mnkhtochor lCltohih Riil/hnn 



11 




59. Bab: Anting-Anting untuk Wanita 




* 

+ * 

(720). (720) Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW memerintahkan 
mereka (kaum wanita) untuk bershadaqah, lalu aku melihat mereka 
meraih telinga dan leher mereka.” 




(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan 
padanomor498,juz 1). 



60. Bab: Gelang untuk Anak-Anak 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1001, juz 2) 



61. Bab: Laki-Laki yang Bertingkah Menyerupai Wanita da n 
Wanita yang Bertingkah Menyerupai Laki-Laki 



(Haditsnya Ibnu Abbas yang akan dikemukakan setelah ini) 



62. Bab: Mengeluarkan Laki-Laki yang Bertingkah Menyerupai 

Wanita dari Rumah-Rumah 




"^lni bagian dari hadittnya yang telah dikemukakan secara maushul pada juz I, kitab 13 
Dua Hari Raya, bab 1 9. 



1 78 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 






/ * 



* + J» 



* B 







2283. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Nabi SAW melaknat 
kaum laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang 
bertingkah seperti laki-laki (dalam riwayat lain: kaum laki-laki yang 
bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti 
laki-laki), dan beliau bersabda, ‘ Keluarkanlah mereka dari rumah- 
rumah kalian Lalu Nabi SAW mengeluarkan Fulan, dan Umar 
mengeluarkan Fulan.” 



63. Bab: Menggunting Kumis 



.oUJt J\ X 










u * 



I jlT, -MTAt 



iSJJt' 



j - j i-** -^^ij - ' Y AV 



i t ^ 



1 

1286. Ibnu Umar memendekkan kumisnya sehingga tampak 
putihnya kulit. 

1287. 1287 Dia memotong kedua ini. Yakni antara kumis dan 
jenggot. 



1186 A1 Hafizh mengatakan: Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abu Bakar A1 
Atsram dari jaJur Urnar bin Abu SaJamah, dari ayahnya* dia mengatakan, “Aku melihat 
Ibnu Umar memendekkan kumisnya sampai tidak meninggalkan sedikit pun darinya.’ 1 
Ath-Thabari mengeluaikan dari jalur Abdullah bin Abu Utsman: “Aku melihat Ibnu Umar 
memotDng kumisnya yang atas dan yang bawah. 1 ’ Ini membantah penakwilan oiang yang 
menakwilkan alsar Ibnu Umar bahwa yang dimaksud adalah menghilangkan bagian yang 
ada di ujung bibir saja. 

Saya kalakan: Tapi Umar bin Abu Salamah dha 'if sementara Abdullah bin Abu Utsman, 
telah meriwayatkan darinya Syu’bah dan yang lainnya sebagaimana disebutkan di dalam 
Al Jarh wa Ai-Ta 'dil (2/2/1 1 3) tanpa menyebutkan kritikan maupun pengesahan. Namun 
Ath-Thahawi mengeluarkannya di dalam Syarh At Atsar (2/334) dari jalur-jalur lainnya, 
darinya, salah satunya shahih y yaitu dengan )afazh a\ ihfaa 1 (memendekkan), dia 
menambahkan pada dua jalur lainnya: kaana yantijuhu (mencabutnya). 

Al Baihaqi meriwayatkan di dalam Siunannya (1/151) dari Syurahbil bin Mustim Al 
Khaulani: Bahwa dia melihat lima orang sahabat yang memotong kumis mereka termasuk 
bagian yang berada di ujung bibir. Dia pun menyebutkan mereka, di antaranya; Abu 
Umamah dan A1 Miqdam bin Ma*dikarib, Sanadnya shahih. 
l7Xi Disebutkan oleh Razin di dalam Jami 'nya dari jalur Nafi\ dari Ibmi Umar. A1 Baihaqi 
juga mengeluarkan yang serupa dengan itu. Demikian yang dikemukakan di dalam Al 
Fathr 



lUiilrhtaelHiY 1 Cliahili Hiilrhari I 7Q I 




^ t/j) «jO* 






ciuk^i} cOI£pJi t;>ui ^ 



0 ^ 



• J- 



J^-pHMTAI 

>■ 

J « B i J 







^/aij c jlikty pJLSjj c-W^' Ujj 



CD 

2284. Daii Abu Hurairah dalam suatu riwayat : (dalam riwayat 
lain darinya: Aku mendengar Nabi SAW bersabda,) ' i Fitrah itu ada 
lima, atau lima dari Jitrah: Khitan, mencukur bulu kemaluan, 
mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kum is." 



64. Bab: Memotong Kuku 







iil! J>j J cl^gi 







-XYAo 






ilii cjuW cjsuIi jL- io>ii 



2285. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Termasuk Jitrah adatah : Mencukur bulu kemaluan, 
memotong kuku dan menggunting kumis" 



& r >lii :Ju 



IjapIj uJjljill I>4 jI HjIjj ^j) l>“l j (>Ul Ijj — »j 






-Y\A1 

* * 









.0 ji-l lli C<4»«5 (jip 

















2286. Dari Nafi\ dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Selisihilah kaum musyrikin. Biarkanlah jenggot dan 
pendekkanlah kumis," (dalam riwayat lain: Pendekkanlcdi kumis dan 
biarkanlah jenggot). 



** Ini bemuk ungkapan Ar-Razi: “Rasulullah SAW bersabda" atau serupanya. 



80 I — Mukhtashar Shahih Bnkhari 





Adalah Ibnu Llmar, apabila hendak pergi haji atau umrah, dia 
menggenggam jenggotnya, lalu lebihnya (selebihnya dari 
genggamannya) dia potong. 



66. Bab: Membiarkan Jenggot 




‘Afau (Qs. A1 A’raaf [7]: 95): Mereka bertambah banyak, dan 
harta mereka bertambah banyak. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits sebelum ini). 



66. Bab: Tentang Uban 






9 £ ' * 



<>•-*) u*‘ J * J 5 - - : J^ u — p ~VtAV 






* ' 



• JiJ6— u* 

•j aicua : jia ?& yn uIj. 

jil of CLJLi 



^ ^ i 



2287. Dari Tsabit, dia menuturkan, “Anas ditanya (dalam jalur 
Muhammad bin Sirin, dia menutuikan, ‘Aku bertanya kepada Anas:) 
tentang semir Nabi SAW? Dia pun menjawab, *(Ubannya) tidak 
sampai (perlu) untuk disemir Jika mau aku bisa menghitung rambut 
putih pada j enggotnya. 1 ” (Karena tidak banyak). 



39 Atsar Ibnu Umar ini dikeluarkan juga oleh Malik di dalam Ai Muwaththa' (1/353) dari 
Nafi’: Bahwa Abdullah bm Umar, apabila bercukur ketika melaksanakan haji atau urrtrah, 
dia memotong dari jenggpt dan kumisnya Abu Daud dan yang lainnya telah 
meriwayatkan dari Marwan bin Salim Al Muqafia’: Aku melihat Ibnu Umar 
menggenggam jenggotnya, lalu memotong yang selebihnya dari genggaman itu. Namun 
Marwan ini tidak masyhur. Untuk lebih jauhnya, silakan menijuk hadits nomor 2355 dari 
kitab Adh-Dha ’ifak (Abu Daud), karena itu cukup penting. 

Catatan: Pengarang mencantumkan hadits ini pada bab ini mengundang catatan, kaiena 
bila dicantumkan pada bab berikutnya akan tampak lebih tepat. Lihat Ai Fmit> yang mana 
Al Hafizh telah memberikan beberapa penafsirannya, Wallahu a’lam. 



MnkhhuJiar Shahih Rnkhori I fil I 




^ / * 



- .* • 



f* Jl ^ : Jti J 4i J OUi 



-YYAA 



> / ^ 

^ ^ / 



/ ^ / 



> -cjW wu >>i ; u ^ j-ii, & yii J. j j ix. 

^ jf k_ty OC»f ili oiTj cS yii >i V CJ 






^ •*■ * 



. . , f ^ ^ > , r * 

/» > * +. * > i ■* * * ri *A S»ti* * i^ a t, " 

.tj*^ cJy j*j£Jt ^ Qi ^ 



\jJm iDl cJc^ss-ti tiJL. Jp cJ^o :Jl5 ilt ls'J>^ j* J 2^*j) 






.(CjiUC S^3'yC^ 



X X 1 



2288. Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab, dia menuturkan, 
“Keluargaku mengutusku kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW 
dengan membawakan secangkir air -Israil mengisyaratkan tiga jari- 
dari perak 61 yang di dalamnya terdapat rambut Nabi SAW. Biasanya, 
bila ada seseorang yang terkena ‘ain atau sesuatu, dia mengirimkan 
baskom kepada Ummu Salamah. Lalu aku perhatikan ke dalam 
lonceng 62 lalu aku melihat rambut yang memerah. 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, “Aku masuk ke 
tempat Ummu Salamah, lalu dia mengeluarkan kepada kami dari 
rambut Nabi SAW yang telah disemir.”) 6 



67. Bab: Menyemir Rambut 



lSjC&\j Sj$ 01 :ft JU :JlS 4b J 

■ * 



60 Yakni yarig berukuran kecil, 

61 Dalam redaksi A1 Bukhari ada kalimat yang tidak dicantumkan, yaitu: "Iaiu dia 
membawakan wadah seperti lonceng”. 

62 Yaitu wadah yang bentuknya seperti lonceng (toples) untuk menyimpang sesuatu. 

63 Ahmad menambahkan (6/296, 319, 322): “dengan inai dan katam” Sanadnya sesuai 
dengan syarat Asy-Syaikhani. tni Iebih utama daripada ucapan Anas, bahwa beliau tidak 
pemah menyemir, sebagaimana yang dikemukakan pada juz 2, kitab 6] a bab 23, hadits 
1515. 



I 82 I — Mukhtashar Shahih Bnkhari 



2289. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, 1 Sesungguhnya kaum yahudi dan nashrani tidak menyemir 
rambut, maka selisihilah mereka. tn 



68. Bab: Rambut Keriting 






* t 













* 



OlS^j la\Za oJju 



^ ■ 




* f --v 
jl -UP 4 jI 



‘ V 

JJ </— *j) 



•■'ll 

(oA*j jl 



/ y y 






2290. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Nabi SAW kedua tangan 
dan kakinya besar. Aku belum pemah melihal yang seperti beliau baik 
sebelum maupun setelahnya. Telapak tangan beliau juga lebar.” 

(Dalam riwayat lain darinya atau dari seorang laki-laki dari Abu 
Hurairah, dia mengatakan, “Nabi SAW kedua kakinya besar dan 
berwajah ganteng. Aku belum pemah melihat yang seperti beliau 
setelahnya.”) 




(721). 21 1 Dalam riwayat mu‘allaq dari Anas: Bahwa Nabi 
S AW kedua kaki dan tangannya besar. 



<721, Disebutkan secara maushul oleh A1 Isma’ili dan Ya’qub bin Sutyan. Dikeluaikan oleh At- 
Tirmidzi dan A1 Hakim, dan keduanya meruAo/ii/ikannya, dari hadits Ali RA, dan ada 
beberspa jalur darinya yang disebutkan di &sftamAtMusmd (1/89, 96, 101, 1 16, 1 16-117, 
127, 134 dan 151). 



MiiMtlnehAiK Glinliih UiiMiah I Q1 I 




(722).* 7221 Dalam riwayat lain darinya, atau dari Jabir bin 
Abdullah: Nabi SAW kedua tangan dan kedua kakinya besar. Aku 
belum pemah melihat yang menyerupai beliau setelahnya. 



69. Bab: Mengepalkan Rambut (Gimbal) 



WTj .oA l Sfj cjlUOi : JU ^ -Y Y«l \ 



> > 



m £ J 3- 

> 3 0 i i ^ ^ J J # 



.IJ& s Sj^j iii : J y* ^ 






2291. Dari Umar RA, dia mengatakan, “Barangsiapa 
menganyam rambut , maka hendaklah dia bercukur, dan janganlah 
kalian menyerupai pengempalan (gimbal).” Ibnu Umar mengatakan, 
“Aku pemah melihat Rasulullah SAW dengan rambut dikempalkan.” 



70. Bab: Menyibak (Membelah Rambut Kepala) 



71. Bab: Rambut Kepang 



72. Bab: Jambul 



>* f 



ifl ^ *t£ 9 * f • t f * 9 

Jy 






y 3 e 



cy- 



a«I 



e^J a 



-mr 



9 > / u> 




y* I» > ^ J n >■ 



* 

3 3 



> - 3 > n, > > 



- : JyJ 6®5 :* 



e> 



jL 131 : Jli (4Ul jl^p l3 jlili C»j :iiJ5 :Jil JL^P Jl5 .*^iii 

i, ^ . 3 a+J - *" i **. f i ^ , >■ > , +3 , > jr _ > > >. , ^ > i / » fi S i , 

^J\ 4iit JL*p uJ jUili ,Ui Uj ui Uj co yt-i ui li ilj Jt 



^Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh A1 Baihaqi di dalam Ad-Daiail, di dalam 
sanadnya terdapat Abu HilaJ, namanya Muhammad bin Salim Ai-Rasibi, dia perawi yang 
shadug, namun ada kelemahan pada halalannya. AI Hafizh mengatakan, u Maka 
keraguannyajuga tidak beTpengaruh.’ 1 
64 Yaitu mengepang atau menggelung. 



1 84 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 





y ^ ^ Q * v 



V : JlS aJjl^JU :Jii JJ .^r, JjU.} 4:j ^ 

jT * ^ ^ ^ ^ J» > ^ ^ 

f i£i sLjJi tf : JUi c&jlij :Jil aT^ Jli .JJUil : Jli iJ&i 

^ -» *• 

,:> ^ ^ o4j ^ ^ y £.5» ^rj .t^ ^L: * 



* 



+ * 



.Ul*j iJi *Jj iUaJj 



2292. Dari Ubaidullah bin Hafsh, bahwa Umar bin Nafi’ 
memberitahukan kepadanya, dari Nafi’ maula Abdullah: Bahwa dia 
mendengar Ibnu Umar RA mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW melarang membuat Jambul.” Ubaidullah berkata, “Aku 
bertanya, ‘Apa itu qaza "?’ Ubaidullah mengisyaratkan kepada kami, 
dia berkata, ‘Yaitu mencukur rambut anak dengan meninggalkan 
rambut di sebelah sini dan di sebeiah sini.’ UbaiduIIah menunjuk pada 
ubun-ubun dan kedua sisi kepalanya. Lalu ditanyakan kepada 
UbaiduIIah, ‘Anak perempuan dan anak laki-laki sama?’ Dia 
menjawab, ‘Tidak tahu.’ Demikian yang dikatakannya, ‘Anak laki- 
laki.’” UbaiduIIah berkata, “Aku mengulangnya, dia pun berkata, 
‘Adapun memangkas rambut depan (membuat poni) dan rambut 
belakang, maka itu tidak apa-apa, akan tetap qaza ' adalah 
membiarkan rambut di tengah kepala, sementara di bagian lainnya 
tidak ada rambutnya (yakni dicukur), begitu pula sisi kepalanya 
bagian sini dan sini.”’ 



73. Bab: Istrl Memakaikan Minyak Wangi Pada Suaminya 

dengan Tangannya 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

padanomor 734, juz 1) 



74. Bab: Memakaikan Minyak Pada Rambnt dan Jenggot 



(Haditsnya adalah hadits yang disinggung tadi) 



Mukhtashar Shahih Rnkhari — I I 




75. Bab: Bersisir 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang akan dikemukakan pada kitab 79. 

Minta Izin, bab 11) 

76. Bab: Istri Haid Boleh Menyisir Rambut Kepala Suaminya 

77. Bab: Menguraikan Rambut 
(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 108, juz 1) 

78. Bab: Tentang Misik 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 887, juz 1 ) 

79. Bab: Minyak Wangi yang Dianjurkan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 734, juz 1) 



80. Bab: Orang yang Tidak Menolak Minyak Wangi 



<lJ Jl t‘J V OIS" ’■$ crd 'o* & •*> J! j-* -YT Vf 



.lJji t'j Si otr S !Ji of 



2293. Dari Tsumamah bin Abdullah, dari Anas RA: Bahwa dia 
tidak menolak minyak wangi, dan dia menyatakan, bahwa Nabi SAW 
tidak menolak minyak wangi. 



1 86 I — Mnkhtashar Shahih Bukhari 




81. Bab: Bedak Parfum 



(Haditsnya adaiah bagian dari hadits Aisyah yang disinggung tadi) 



82. Bab: Merenggangkan Gigi Untuk Kecantikan 



(Hadits Abdullah bin Mas’ud yang telah dikemukakan pada nomor 

1983, juz 3) 



83. Bab: Menyambung Rambut 



£ Q ^ I / 



» / O y 0 



0 0 *' > 0 p' 



^ tl Q 



0*-TY« 



J ^ ^ ( ,/ - ■ 

0 I > > > XI | I X ^ / » X ^ . K 1 . . ( ^ 

j*-* ^ 4_ai ,J jUj j— J jaj J» j j-IkJI (jlp jft J £^>- p — p l)Lj — - 



?lT)Oi [\ t<\lt jJjJi Ji? c] JU •c—Tir 

K- y y |K > / 



J > 



6 ^ ^ 



0~ JJI>! > 'cii. uii :J>j ..Ji > > >1' i& ii J>j 



0 > 



W ^ | ^ B ■ 

oJ 



< * ^ 



aJU Ju>ujI 






\oyj t &£Lm > Jj] fOS :Jl5 (jj Jj> (JNj) 



CiJr c. :ji5 t uiii i.os >! ^_jd [ 



K 1 >" y 



* ^ 

.6j>) : ;iU. & yi oi Oj4i > iii ji iuf [of] 



* * 

> Jf } 0 



>■ 



.(>iJi > (JGjJt :Cijj >j) <JU*tyt 






2294. Dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia 
mendengar Mu’awiyah bin Abu Sufyan pada musim haji, ketika dia di 
atas mimbar, dia mengatakan — sambil meraih rambut penyambung 
yang dibawa seorang pengawal-, “[Wahai warga Madinah 4/149], 
dimana para ulama kalian? Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
telah melarang yang seperti ini, dan beliau bersabda, ' Sesungguhnya 




Bani Israil binasa ketika kaum wanita mereka menggunakan ini 

(Dari jalur Sa’id bin A1 Musayyab, dia menuturkan: Mu’awiyah 
[bin Abu Sufyan 4/153] datang ke Madinah, yaitu kedatangannya 
yang terakhir, lalu berpidato di hadapan kami, kemudian dia 
mengeluarkan seikat rambut, lalu berkata, “Aku hanya mengira 
[bahwa] tidak seorang pun yang melakukan ini kecuali orang yahudi, 
karena Nabi SAW telah menyebutnya ‘pemalsuan’.” Yakni yang 
menyambung (dalam riwayat lain: penyambungan) rambut. 



Srt : JIS s yj» £ . 




-vrr 




(723). (723) Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan 
wanita yang minta disambttngkan rambutnya, serta wanita yang 
mentato dan yang minta ditatokan." 



Sjj Ji & J\ «^L 'SSJ\ 'J* -W\o 



* 

J 0 



- i * i 



* ** 

c^ll P Cl Liiol Jl :‘cJUi 

^ / > / ” 

* m n, ^ ^ ^ I f f ^ > I ^ ^ r V, t 

l 5 j — ( tr/Y 







C=i> S & j'Aj 6^ ‘>j) 

2295. Dari Asma' binti Abu Bakar RA: Bahwa seorang wanita 



(723) Ini dicantumkan di dalam kitabnya secara muallag, karena dia mcngatakan: Ibnu Abi 
Syaibah mengatakan ... Abu Bakar bin Abu Syaibah telah mengeluarkannya di dalam Al 
Mushannaf dan Al Musnad dengan isnad yang disebutkan di dalam kitab ini. Disebutkan 
secara maushul (bersambung) oleh Abu Nu’aim di dalam Ai Mustakhraj dari jalumya; 
Dikeluarkan oleh Al Isma’ili dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dengan isnad kitab ini 
juga. Utsman ini adalah saudaranya Abu Bakar, keduanya termasuk guninya pengararg. 
Wallahu aMam, maka yang beliau maksud dari keduanya ini. Imam Ahmad 
menguatkannya (mutaba*ah) di dalam Al Musnad (2/339), di dalam snadnya terdapat 
Fulaih, yaitu Ibnu Sulaiman yang ada kelemahan pada haialannya, namun ada jalur 
lainnya dari Abu Hurairah mengenai tato yang dikemukakan pada nomor 2297, dan jalur 
ketiganya telah dikemukakan pada kitab 76 Pengobatan, bab 36. 



88 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Sesungguhnya aku 
telah menikahkan putriku, lalu dia menderita suatu keluhan 65 (dalam 
riwayat lain: cacar 7/63), sehingga rambutnya rontok, sementara 
suaminya menganj urkanku, apa boleh aku menyambung rambutnya?’ 
Maka Rasulullah SAW mencela (dalam jalur lain: melaknat) wanita 
yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan 
rambutnya. 



^ / 



> + 



: JU m Sj^j 0? ti^£ 



^ ^ J V. 



* s 



o— * “YY^I 

v -xjjj sLt^i 



_ 0 - 



. * + * 



Jl5j .(1 r/ 



2296. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan 
wanita yang minta disambungkan rambutnya, serta wanita yang 
mentato dan wanita yang minta ditatokan.” (dalam riwayat lainnya: 
yang meminta ditatokan 7/63). Nafi’ mengatakan, “Wasym dilakukan 
pada gusi.” 66 



84. Bab: Orang yang Mencabut Bulu Alisnya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1983, juz 3) 



85. Bab: Orang yang Rambutnya Disambung 



86. Bab: Orang yang Mentato 



65 Yakni penyalot. 

46 Maksudnya, bahwa itu kadang dilakukan pada gusi. 



lUltlrhtocW Chohih Rnl/hor! I 0(1 I 




87. Bab: Orang yang Minta Dibuatkan Tato 



: JUS iLiS J :JB ^f -TY1Y 

fl > I , B ^ of 

j» tjaL 









jJ ^ ^ ,^-5' 

cJl* 1 : J15 li : Jli cf !^>jl >f l: :ciii 



i' B >0 ^ t ^ I < 






2297. Dari Abu Hurairah RA, dia menuturkan, “Dihadapkan 
kepada Umar seorang wanita yang mentato, lalu Umar berdiri 
kemudian berkata, ‘Aku bertanya dan menyumpah kalian dengan 
nama Allah! Siapa yang telah mendengar dari Nabi SAW mengenai 
tato?’” Abu Hurairah melanjutkan: “Maka aku pun berdiri lalu 
berkata, ‘Wahai Amiru! Mukminin! Aku pemah mendengar. ’ Umar 
berkata, ‘Apa yang engkau dengar?’ Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, ‘Janganlah mereka mentato dan jangan pula minta ditato 



88. Bab: Gambar 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Thalhah yang telah 

dikemukakan pada nomor 1 390, juz 2) 



89. Bab: Siksaan Bagi Para Pembuat Gambar Pada Harl Kiamat 



J / 



Jj> jCJ JS J £ &■ :JB -TTTA 

: J jL; m fjll : JU il tiu. : jis cjjUi 

/ / ^ ^ r 

Cij^ ^i xi.f oi 






2298. Dari Muslim, dia menutuikan, “Kami sedang bersama 
Masruq di rumah Yasar bin Numair, lalu dia melihat gambar-gambar 
makhluk hidup di berandanya, maka dia pun berkata, ‘Aku mendengar 



I 90 I — MukhtasharShahihBukhari 




Abdullah 67 mengatakan, ‘Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
1 Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari 
kiamat nanti adalah para tukang gam bar . ”’ 



01 ! JlS J 01 tl ytS’ y 



• j ' 0 



-YY^ 






I 



ti>-\ JLSj [y^a/a j] J j-dl oji OyC^Oi 

.^c. 



2299. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar- 
gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti [dan 8/218] dikatakan 
kepada mereka, ‘ Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu. 



90. Bab: Menghancurkan Gambar 



* + / 




*J±\ of :4&- -Yr * ♦ 



- 









2300. Dan Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW tidak membiaikan di 
dalam rumahnya ada salib kecuali beliau menghancurkannya. 



c^oJb IjlS i'jy J iS iJt-S :Jli -YY'« ^ 



58 il Jli] : Jji' A Ai j 



« J > J a y 



:Jl5 t J*-A> UOlpl 



J / 9 * 



J J e. 



0 



IjiiSOj 3-?- -Dil yj [Y N A/a 

,6jJ 

2301. Dari Abu Zur’ah, dia menuturkan, “Aku masuk ke dalam 



67 



Yaitu Ibnu Mas’ud. 



MukhtasharShahihRukhsri — I 91 I 




sebuah rumah di Madinah bersama Abu Hurairah, lalu dia melihat di 
atasnya terdapat seorang tukang gambar yang sedang menggambar, 
maka dia pun berkata, 4 Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, l \Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 8/218] ‘ Siapakah yang 
lebih zhalim daripada orang yang menciptakcm seperti ciptaan~Ku. 
Cobalah mereka menciptakan sebutir biji saja. dan cobalah mereka 
menciptakan sebutir biji sawi”’ 



*"T . ^ * i ^ I i 



c\ c :C=jL«i g J>- JjJ jy, ips -rr . t 



* 

.dJi ^ :Jii AI J^-j ^ i IS£i 



» / ^ g / /o - S ^ po' / 



2302. Kemudian dia minta sebaskom 68 air, lalu membasuh 
kedua tangannya hi ngg a ketiaknya. Lalu aku berkata, ‘Wahai Abu 
Hurairah, ‘Apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW?’ Dia 
menjawab, ‘Itu adalah batas putih.’” 69 



91. Bab: Gambar-Gambar yang Dlhancurkan 



J fl ^ o 



!tSj i jLm ^ Ai Jj 1 -j & — JIp ^ 

^ - >■ > 

^ 



-tr*r 






[<\a/v _i '/J| Jji2 4^3 0^] S ii j 



0 * > 

J ol J 



>■ ^ 












B >■ 






oin^» 






Sf t 









• - ^ - 



68 Yaitu bejana seperti msngkuk besar yang terbuat dari batu atau laiimya. 

69 Tampaknya dia meneruskan perkataan sebelumnya mengenai bersuci, yaitu tentang 
bagian yang akan menjadi putih (di hari kiamat nanti) karena bekas wudhu. 



1 92 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



2303. Dari Aisyah RA: Ketika Rasulullah SAW kembali dari 
suatu peijalanan, saat itu aku telah memasangkan gordeng milikku 
pada lemari rumahku, di dalamnya (dalam jalur lain: Aku 
menggantungkan 70 tirai yang di dalamnya) 71 terdapat ganbar-gambar 
makhluk hidup. Ketika Rasulullah SAW melihatnya [rona wajahnya 
berubah, lalu beliau mengambil tirai itu, kemudian 7/98] merobeknya, 
(dalon jalur lain: lalu menyuruhku untuk menanggalkannya, maka 
aku pun menanggalkannya), dan beliau bersabda, ‘Manusia yang 
paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang 
yang menyaingi ciptaan Allah.’ (dalam riwayat lain: orang-orang 
yang membuat gambar-gambar ini)** Selanjutnya Aisyah berkata, 
“Lalu kami membuatnya menjadi sebuah atau dua buah bantal duduk 
(dalam riwayat lain: Lalu aku menjadikarmya dua buah bantal duduk. 
Lalu keduanya di tempatkan di d alam rumah, dan beliau duduk di atas 
keduanya 3/108) ” 



92. Bab: Orang yang Tidak Suka Duduk di Rumah yang Ada 

Gambarnya 



93. Bab: Makruhnya Shalat di Tempat yang Ada Gambarnya 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 

202, juz 1) 



94. Bab: Malaikat Tidak Akan Memasuki Rumah yang Ada 

Gambarnya 






«i ^ m :JlS J. 



-rr>t 






JlSi t tHfe ,-jJl ^ t|j§k ^-Jll 



* -H 






,*■ S * D 






70 Muslim menambahkan (6/158) dan Ahmad (6/85, 208): u di atas pintuku”. 

71 Muslim dan Ahmad menambahkan: “Di dalamnya ada kuda-kudaan yang bersayap” A1 
Khathabi mengalakan, “Dumuk adalah kain tebal betudru, bila dihamparkan maka 
menjadi atas (tikar), dan bila digantungkan maka menjadi tirai (gordeng) ” 



Miikhhthar Shnhih Bukhari — I Ot I 






LiT 



M lfl 



2304. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, “Jibril telah beijanji 
kepada Nabi SAW (untuk menemuinya), nanun dia terlambat datang, 
sehingga hal itu terasa berat oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW keluar, 
kemudian beijumpa dengan Jibril, lalu beliau pun mengadukan hal 
yang dirasakannya, maka Jibril berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya 
kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan 
tidak pula yang di dalamnya terdapat anjing.'" 



95. Bab: Orang yang Tidak Mau Memasuki Rumah yang Ada 

Gambarnya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 995, juz 2) 



96. Bab: Yang Melaknat Pembuat Gambar 



(Haditsnya adalah hadits Abu Juhaifah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 054, juz 2) 



97. Bab: Barangsiapa Membuat Gambar, Maka Pada Hari 
Kiamat Nanti Dia Dituntut untuk Meniupkan Ruh padanya, 
Padahal Dia Tidak Akan Mampu Meniupkannya 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 049, juz 2) 



98. Bab: Membonceng Pada Binatang Tunggangan 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1878, juz 3) 



1 94 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




99. Bab: Menunggangi Binatang Tunggangan Bertiga 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 836, juz 1) 

100. Bab: Pemilik Binatang Tunggangan Membonceng Orang 

Lain di Depannya 



53 y jjuu djJt J 






1288. 1288 Sebagian mereka mengatakan, “Pemilik binatang 
tunggangan let>iH untuk mengendalikan tunggangan, kecuali bila 
(yang diboncengnya) diizinkan (untuk mengendal ikannya) . ’ ’ 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang disinggung tadi). 



101. Bab: Membonceng Orang Lain di Belakang 

(Haditsnya adalah hadits Mu’adz yang akan dikemukakan pada bab 
81. Penggugah hati, bab 35) 



102. Bab: Wanita Membonceng di Belakang Laki-Laki 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan padanomor 1234, juz 2) 

103. Bab: Terlentang Sambil Menumpangkan Sebelah Kaki di 

Atas Kaki Lainnya 

(Haditsnya adalah hadits Abbad bin Tamim yang telah 
dikemukakan pada nomor 25 1 , juz 1 ) 



l28S Yang dimaksud sebagian mereka di sini adalah Asy-Sya’bi; Disebutkan secara nutushui 
(bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah darinya. Dan adalah shahih riwayat marfu 1 dari 
hadits Buraidah RA, dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini juga 
dikeluarkan di dalam Al Irwa ' (487) dan Al Misykat (39 1 8), 



MukhtasharShahih Bukhari — I 95 1 



78. KITAB ADAB (ETIKA) 



1. Bab: Berbuat Kebaikan dan Silaturahmi, serta Firman Allah 
Ta’ala, “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada 
duaorang ibu-bapaknya. ” (Qs. A1 ‘Ankabuut [29]: 8). 



(Haditsnya adalah hadits Abduilah bin Mas*ud yang telah 
diketnukakan pada nomor 282, juz 1 ) 



2. Bab: “Siapa Orang yang Paling Berhak Mendapat Perlakuan 

Baik?” 






I* * * I. i > * 



X* * 



Ij :JUi ^ &\ J^j J\ J*-j :Jli — XT*o 



f * * 






rj, ‘J :Jli ,ilif :ju ‘j\ J liil Sj-J 



* 



i ^ ' 



: Jl5 Jj : J 15 .£jfif :Jl5 p : Jl5 : Jl5 



2305. Dari Abu Hurairah RA, dia menuturkan, “Seorang laki- 
laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah! 
Siapa orang yang paling berhak mendapat perlakukan baikku?* Beliau 
menjawab, ‘IbumuJ Orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian siapa?’ 
Beliau menjawab, * Ibumu.’ Orang itu bertanya lagi, ‘Kemudian 
siapa?’ Beliau menjawab, * IbumuJ Orang itu bertanya lagi, 
‘Kemudian siapa?’ Beliau menjawab, ‘ Ayahmu 



3. Bab: Tidak Boleh Berjihad Kecuali dengan Seizin Kedua 

Orang Tua 



(Di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 

pada nomor 1 3 14, juz 2) 



MnhhtasharShahniRukhari — 197 I 




4. Bab: Seseorang Tidak Boleh Mencaci Kedua Orang Tuanya 



**■ ** 



B / A yl G 

Ji4l“ 



/ ^ / 



°y> 01 :m «Ai J Ju : Ju 

/ ^ - Fr 

^L; !AI J^ L' :JJ .JjJt} J~> cA' — lCSJl 



-Yr*n 




iF JF / 






'f Llr. .:gf tl4 <ji> gf ji> Ui 0« j 

. [-f '041 



|jjl 




2306. Dari Abdullah bin Amr RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya, dosa besar yang paling besar adalah 
seseorang melaknat kedua orang tuanya Dikatakan, ‘Wahai 
Rasulullah! Bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya?’ 
Beliau menjawab, ‘ Seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang 
lain itu mencaci ayahnya, dan dia juga mencaci ibunya, [lalu orang 
lain itu pun mencaci ibunya ].’” 72 



5. Bab: Dikabulkannya Doa Orang yang Berbakti Kepada Kedua 

Orang Tuanya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor 1065, juz 2) 



6. Bab: “Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Termasuk 

Perbuatan Berdosa Besar” 



.» ; 'j> j. % ii & -vt t 






(T24).* 724 * Demikian yang dikatakan oieh Ibnu Umar dari Nabi 



n Tambahan dari naskah A\ Fath (10/403), Tambahan ini dicantumkan dalam riwayat 
Muslim, Abu Awanah (1/55) dan yang lainnya, Hadits ini dikcluarkan di dalam At-Taliq 
Ar-Raghib (3/221). 

^ 7245 Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan secara maushul 
pada kitab 88 Diperintahkannya Orang-Orang Murtad untuk Bertaubat, bab 1 . 



I 98 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





SAW. 







* 



-Yr*v 





: 



.jy)\ :Jli Z\ 




2307. Dari Anas bin Malik RA, dia menuturkan, “Rasulullah 
SAW menyinggung tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang 
dosa-dosa besar. Beliau bersabda, ‘ Mempersekutukan AUah, 
membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua' Lalu beliau 
mengatakan, ‘ Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang 
paling besarT Beliau melanjutkan, ‘Perkataan bohong’ atau 
‘Kesaksian palsu. 

Syu’bah mengatakan, “Kuat dugaanku bahwa beliau 
mengatakan, ‘ Kesaksian palsu'” 



7. Bab: Menyambung Hubungan dengan Orang Tua yang 

Musyrik 



(Haditsnya adalah hadits Asma' binti Abu Bakar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 1 84, juz 2) 



8. Bab: Wanita Menyambung Hubungan dengan Ibunya, 

Sedangkan Dia Telah Bersuami 



9. Bab: Menyambung Hubungan dengan Saudara yang Musyrik 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor 455, juz 2) 



MiikhtasharKhahniRnkhari — I 99 K 




10. Bab: Keutamaan Silaturahml 



J^"* J £ J^*^ y — ?' Cj—* 



0 S ” + + 

C. L>'j :& ^»1 &0 j£ li SJ li :fi3l Jli .&Jl 



-tr*A 



tSlSjJl ^jf} tl 4 i 4 , iljii V Ai ijj :S jui 

Ji oir Jfir : jii .iv,S u-> 

/ -'■ * i' * 



2308. Dari Ayyub A1 Anshari RA: Bahwa seorang laki-laki 
berkata, “Wahai Rasulullah! Beritahulah aku tentang amal yang akan 
metnasukkanku ke dalam surga.” Orang-orang berkata, “Mengapa 
dia? Mengapa dia?” Rasulullah SAW bersabda, t 'Dia punya 
keperluan Lalu Nabi SAW bersabda, "Engkau menyembah Allah 
tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Engkau mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi. Biarkan dia 
Tampaknya dia sedang di atas kendaraannya. 



11. Bab: Dosa Memutuskan (Hubungan Kekerabatan) 




o * 



OP-YYM 




2309. Dari Jubair bin Muth’im, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, “ Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan 
(hubungan kekerabatan). 



73 Pengarang menambahkan “raiiim" di dalam Al Adab Al Mufrad (nomor 64) dan Muslim 
( 8 / 8 ). 



riool — Mukhtashar Shabita Bukluui 





12. Bab: Orang yang Dilapangkan Rezekinya Karena Silaturahmi 





a * ** J 



a * 



ju * r# -irn 




**jj </ 

y/ / / 









/ oJ 
>Si***J 




2310. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mengatakan, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, " Barangsiapa yang senang 
dilapangkan rezekinya dan dikenang baik namanya hingga setelah 
ketiadaannya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. 



13. Bab: Orang yang Menyambung (Hubungan Kekerabatan) 

Maka AHah Menyambungnya 







* S. 




-rru 



2311. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “(Allah berfirman,) 'Rahim adalah sebutan (dari Ar- 
Rahman). Barangsiapa menyambungnya maka Aku menyambungnya, 
dan barangsiapa memutuskannya maka Aku memutuskan-Nya 



14. Bab: Rahim Itu Disambung dengan Penyambungnya 







* 

J ^ ^ 4 £ v J 



*J)\ LUl : JU J [j—s- -YT^ Y 






j JV5- ^ JT 01 :J £ 



* jr 

X* x* 



€ 



J J 






+ * 



3» 'Jj tJl cjgjL 

.[»>-, # y3}] -vy o 



MnkhhdiiirKligliih Rnthari 



I mi I 




Jja-( (QJ*iQ)j t^ij (li^C) '.JlA J-i- Jj' Jlj 



» I - ■»?■'■ • f VI 

,l^»j aj jtl j 



2312. Dari Amr bin A1 ‘Ash, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Nabi SAW dengan terang dan tidak pelan, beliau bersabda, 
4 Sesungguhnya keluarga ayahh? A -Amr 75 mengatakan: Dalam kitab 
Muhammad bin Ja’far hanya putih (tidak ada tulisannya)- tidak 
termasuk para waliku, karena sesungguhnya waliku adalah Allah dan 
orang-orang muhnin yang shalih 

(725). <7Z5) [Akan tetapi mereka memiliki rahim yang aku 
sambung dengan penyambungnya. Yakni: Aku menyambungnya 
dengan silaturahmi]. 

Abu Abdillah mengatakan: “Bi bilaahaa demikian yang 
dicantumkan. Sedangkan bi bilaalihaa lebih baik dan lebih shahih. 
Aku tidak mengetahui asal bi bilaahaa 



15. Bab: Orang yang Menyambung Bukanlah Orang yang 

Membalas Silaturahml 






:JU A Ji 



t -r 



0 1 * ■- 
Alil 



-vr\r 



* + 
+ i * * $ h 



* 

* j 



*■ o 



•^UJ 



bl ^JJI ^jj c^lO, 



^ * 



/ / 



2313. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda. 



14 Yakni keluarga Abu Thalib. Maksud penafian ini adalah yang tidak memeluk Islam dari 
kalangan mereka. A1 Hafizh mengatakan, “Kemungkinan yang dimaksud dengan keluarga 
Abu ThaJib adalah Abu ThaJtb itu sendiri, seperti ucapan beliau kepada Abu Musa, 
‘Sungguh dia telah dianugerahi seruling dari amara seruling-seruling keluarga Daud? 
Dan sabda beliau, 'Keluarga Abu AufaJ Beliau menyebutkannya secara khusus, karena 
Abu Thalib adalah pamaimya sendiri dan saudara kandung ayahnya.” 

75 Saya katakan: Dia adalah Ibnu Abbas, gurunya pengarang daJam hadits ini. 

Tambahan ini mu ‘allaq menurut pengarang, dan telah disebutkan secara maushul 
(bersambung) di dalam kitabnya Al Birr wa Ash-Shiiah, dan juga oleh A1 IsmaTli di 
daiam Mustakhrajnyz dari jalur Muhammad bin Abdul Wahid bin Anbasah, namun saya 
belum mengetahuinya. Tambahan ini berasal dari riwayat Abu Hurairah di dalam 
haditsnya. DikeLuarkan oleh Muslim (1/133) dan Ahmad (2/360 dan 5 19). 



GjjD — MnkhtasharS hahih B nkhari 





“ Orang yang menyambung (tali silaturahmi) bukanlah yang 
membalas (dengan yang serupa), akan tetapi orang yang 
menyambung adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya 
terputus dia menyambungnya.” 



16. Bab: Orang yang Menyambung Hubungan Kekerabatan 
Ketika Masih Musyrik Lalu Masuk Islam 



(Haditsnya adalah hadits Hakim bin Hizam yang telah dikemukakan 

pada nomor 1 156, juz 2) 



17. Bab: Orang yang Membiarkan Anak Kecil Orang Lain 
Sehingga Bermain Dengannya, atau Mendumnya atau 

Menc andain ya 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Khalid yang telah dikemukakan pada 

nomor 1339, juz 2) 



18. Bab: Kasih Sayang Terhadap Anak, Menciumnya dan 

Merangkulnya 







(726). (726> Tsabit mengatakan, dari Anas, “Nabi SAW meraih 
Ibrahim lalu mengecupnya dan menciumnya.” 



OlSl 

i JAJ 

# " * 




(7261 Ini bagian dari badits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 1, kitab 23 
Jenazah, nomor 627. 







2314. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia menuturkan, “Seorang 
wanita datang kepadaku bersama dua anak perempuan, dia meminta 
kepadaku, namun aku tidak menemukan [apa pun 2/115] padaku 
selain sebutir kurma, lalu aku memberikannya [kepadanya], lalu 
wanita itu membaginya kepada kedua anak perempuannya, [dan dia 
sendiri tidak makan darinya], kemudian dia berdiri lalu keluar. Lalu 
Nabi SAW masuk [kepada kami], maka aku pun menceritakan 
peristiwa tadi, beliau pun bersabda, ‘ Barangsiapa mengurus sesuatu 
pada anak-anak perempuan ini, lalu dia bersikap baik terhadap 
mereka, maka kelak mereka akan menjadi pembatas dari api 
neraka.’" 




2315. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW mencium AI Hasan bin Ali. Saat itu sedang ada AI Aqra’ bin 
Habis yang tengaih duduk di sisinya, maka A1 Aqra’ beikata, 
‘Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, aku tidak pemah 
menicum seorang pun dari mereka.’ Maka Rasulullah SAW 
memandang kepadanya lalu bersabda, ‘ Barangsiapa yang tidak 
menyayangi maka dia tidak akan disayang . ,n 




1 104 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



ijJi ‘j. Sii M al jf -M JJi jia .f4tL' d ?oO 






2316. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, “Seorang baduy datang 
kepada Nabi SAW lalu beikata, ‘Kalian mencium anak-anak?! Kami 
tidak pemah mencium mereka. ’ Maka Nabi SAW bersabda, 'Aku 
tidak kuasa bila Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu 












~ m 'J* Ji H ; J U * ^ -rr> V 






d B 



> d " 



^ . I 



flS i. . . - B C ■** *** t J ^ r, ^ 

U^y? L£J Ju k— .X>Q JJ ^ 






i * 



M Or r p- L 



«Jl^ ojyi Jia K 

*r m m J J 

- .* \ 



9 + Bf/ 

- *9 










flj 



JU-jf : JUi .^>5 Sl of jai ^bj cSi :l& ?jlSl ^ OuJj 



, Uhjj^j ojLi O^UAJ 



^ X* 

*r V 



2317. Dari Umar bin Khaththab RA, dia menuturkan, “Sejumlah 
tawanan dibaw aka n kepada Nabi SAW, temyata di antara para 
tawanan itu ada seorang wanita yang memerah susunya, bila dia 
menjumpai anak kecil di antara para tawanan, dia mengambilnya lalu 
mendekapnya di perutnya dan menyusuinya, kemudian Nabi SAW 
bersabda kepada kami, ‘ Apakah menurut kalian wanita ini akan 
melemparkan anaknya ke dalam nerakaT Kami menjawab, ‘Tidak. 
Dia mampu untuk tidak melemparkannya. * Beliau pun bersabda, 
‘ AUah lebih sayang terhadap para hamba-Nya daripada wanita ini 
terhadap anaknya 



19. Bab: Allah Menjadikan Rasa Sayang (Belas Kasihan) Seratus 

Bagian 



Sil 'yir :’jj( & il J‘jlj cdi :JU J l 






\ * 



■ > + j i 



r * + 

_ 



% \ * 



^ A P 

_ . * + — | + + 0 / ./ P ^ 1 1 x ^ 4 B ,/■ l I 

4jD fjJ -Uj-jJI Aill Jl :<iljj ^j) 



-rru 

£ 




I 






Miitkhshar Choliih Rnlrhori — 1 1A< I 



j/J) Ol*—^ 



+ ^ * I > # 






c(\A r/v 4_J^ 

* 

y ^ ^ > , rf O ** £ ^ 

a~* t(**»- 1 j : ^'jj ,/j) '■*»-' j tj» u^j^' ^ <J>'j *(**>j 



/ H- ^ ^ ^ H- 

fl £ ^ ' 

r i 4 / B / ■-* v ^ ^ ^ 



b‘ UjJj ;> a>u- »ii <jiiJi jU-r* jjiji aii 



^-i' J' ;> il i* ^sJJl JSi >ISJ| ’M ‘j-ii] .<-*-! 

/ * + *■ *■ " * 1 ^ 



^ ^ 



^ ji ^uuii y, ^i oip ^jji js; ^.)i3i ji; caSJi 

.[>aWv 






2318. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Attah menjadikan rahmat itu seratus 
bagian, (dalam riwayat lain: Sesungguhnya Attah menciptakan rahmat 
pada hari diciptakannya menjadi seratus rahmat 7/183), lalu yang 
sembilan puluh sembilan (dalam riwayat lain: rahmat) Dia tahan di 
sisi-Nya, dan yang satu bagian (dalam riwayat lain: satu rahmat ) Dia 
turunkan ke bumi. Dari bagian itulah para makhluk saling berkasih 
sayang, termasuk ketika kuda mengangkat kakinya dari anaknya 
karena khawatir menginjaknya. [Seandainya orang kajir mengetahui 
setiap rahmat yang ada di sisi Attah, tentulah tidak akan putus asa 
terhadap surga. Seandainya orang mubnin mengetahui setiap adzab 
yang ada di sisi Attah, tentulah tidak akan merasa aman dari api 
neraka 7/183].”’ 



20. Bab: Membunuh Anak Karena Khawatir Ikut Makan 

Bersamanya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1847, juz 3) 



21. Bab: Meletakkan Anak di Pangkuan 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 132, juz 1) 



1 106 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




22. Bab: Meletakkan Anak di Atas Paha 






i . 



U5 . jiil; & & j*AS 3>s' ;<£s jo J & -tr \ t 



* + 



.‘J yu Jt Ji uS j» fc ^[l oJbti Js- AjcLj (oJb«i 

/ .■*■>£ | I*. . . *■ > 5 f w ^ ^ > o ^ ■ , i / m. 

t ^Sj) -U^4-^ ji ^iLs tU|A> jl ji-g-UI 



.(TU 



2319. Dari Usamah bin Zaid RA: Bahwa Rasulullah SAW 
mengambilku lalu mendudukkanku di atas pahanya, dan beliau 
mendudukkan AI Hasan di atas pahanya yang lain, lalu mendekap 
kami berdua seraya mengucapkan, “Ya AUah, kasihanilah mereka 
berdua, karena sesungguhnya aku mengasihi mereka. (Dalam riwayat 
lain: Cintailah mereka berdua, karena sesungguhnya aku mendntai 
mereka 4/214).” 



23. Bab: Tetap Menghormati Kesetiaan Termasuk Keimanan 76 



y > o 



J* o> C ify\ Jp 



* + 



\j> : oJli (5^5 <& 



- .i' ♦ 



-trt* 



* + 

9 £ + + / y 



■sht, A 3? ^Sli jjlj t[xr\/i i — '*j\ 



_ ** 







^ ^ >>yfl f > 9^ | j" • 

I oj5 UJ 



Jil Jj— j aj£s J j) li^jj 

J&jl J o£( 01 :>f jjj l( \ oa/i Qii d_ibl 






* ^ 



( [«.Capl (ĕLiJl ^cjJl) ^ <&l 015” 0}j (l. 






76 Saya katakan: Judul ini merupakan bagian dari hadits yang dinwayatkan oleh Aisyah 
juga. Dalam hadits tersebut disebutkan: Bahwa Nabi 5AW mengatakan kepada seorang 
wanita tua yang disambut kedatangannya, “Sesungguhnya wcmita lua itu biasa datang 
kepada kami ketika Khadijah masih hidup f dan sesttngguhnya menghormati kesetiaan itu 
termasuk bagian dari keimananS Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ini dikeluarkan di 
dalam Ash-Shahihah pada 216. 



Miik hbtchar Shohih RnHar! 



I 1 IVT I 



+ + . , S j, —''i'* , + r* } 9 + * t*~\ i" 1 ' 0 , ^ i > > ■ ^ ^ ti 

^ :Vjj ^j) i H 4^ 4*=* i/ iS-Hi 




(.Jjj £, ^J OlT} ^IST, /oJisr 



2320. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Aku tidak pemah 
cemburu terhadap seorang wanita pun sebagaimana aku cemburu 
terhadap Khadijah, [padahal aku belum pemah melihatnya 4/231], dan 
dia pun sudah meninggal tiga tahun sebelum beliau menikahiku. Yaitu 
karena aku mendengar beliau menyebutnya (dalam riwayat lain: 
karena Rasulullah SAW sering menyebut-nyebumya dan memujinya 
6/158), dan Rabbnya telah memerintahkannya untuk memberi khabar 
gembira tentang sebuah rumah di surga yang teibuat dari mutiara. 
Rasulullah SAW pemah menyembelih seekor domba [kemudian 
memotong-motongnya beberapa bagian], lalu menghadiahkan kepada 
kenalannya [yang dekat]. (Dalam riwayat lain: kemudian 

mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Rasanya aku 
mengatakan kepada beliau, ‘Seolah-olah di dunia ini tidak ada (wanita 
lain) selain Khadijah!’ Lalu beliau bersabda, *Dia memang pemah 
ada, dan memang ada. Dan aku mempunyai anak darinya .”*) 



24. Bab: Keutamaan Orang yang Merawat Anak Yatim 



(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa’d yang telah dikemukakan pada 

nomor 21 17, juz 3) 



25. Bab: Orang yang Berbuat Baik Terhadap Para Janda 



ji :JU yii Ji Uij- JL j oisiu -mi 

f ji t&\ k jubiUiir cj£. Jij 



^ * t 



■S® tA 

2321. Dari Shafwan bin Sulaim, dia menyandarkannya kepada 



108 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Nabi SAW, beliau bersabda, “Orangyang berbuat baik terhadap para 
janda dan orang-orang miskin adalah laksana orang yang betjihad fi 
sabilillah, atau seperti orangyang berpuasa di siang hari dan bangun 
(shalat malatn ) di malam hari. 



26. Bab: Orang yang Berbuat Baik Terhadap Orang-Orang 

Miskin 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2128, juz 3) 



27. Bab: Kasih Sayang Manusia Terhadap Binatang 




2322. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
berdiri untuk melaksanakan shalat, dan kami pun berdiri bersama 
beliau. Lalu seorang baduy beikata yang saat itu dia pun sedang 
shalat, ‘Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan janganlah 
engkau menyayangi seorang pun bersama kami.’ Selesai shalat, Nabi 
SAW bersabda kepada orang baduy itu, ‘Engkau telah mempersempit 
yang luas.’ Maksudnya adalah kasih sayang Allah,” 



c S Jj-* j Jii l J jsj jyij -YYYY' 






0 + 



77 Ini mursal, dan tidak t€rmasuk syarat Ash-Shahih* Beliau mencantumkannya kajena 
diikuti dengan jalur Kainnya yang maushtd dari Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
padajuz3 f kitab 69 Nafkah, nomor 2128. 






diarSholiih 




1 1 u 




2323. Dari An-NiTman bin Basyir, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Engkau lihat orang-orang mukmin dalam hal saling 
menyayangi, saling mencintai dan saling berbelas kasihan, adalah 
laksana satu tubuh, jika salah satu anggotanya menderita, maka 
seluruh tubuh akan merasakan sulit tidur dan demam 



m m ^ :ju a j* & * >> & -mt 

( \ *i o/a Sl -di' j^-jd N : j lj» ^#j) 

1 * ^ * 



2324. Dari Jarir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Barangsiapa tidak menyayangi maka tidak akan disayang” (Dalam 
jalur lain: “ Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi 
sesama manusia .” 8/165). 



28. Bab: Pesan untuk Bersikap Baik Terhadap Tetangga dan 
Firman Allah Ta’ala, “ Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
m empersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, Dan berbuat baiklah 
kepada dua orang ibu-bapak” hingga “ sombong dan membangga- 

banggakan dirL ** (Qs. An-Nisaa' [4]: 36) 














2325. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Jibril 
masih terus berpesan kepadaku agar bersikap baik terhadap tetangga, 
sampai-sampai aku mengira bahwa dia (Jibril) memerintahkan ia dari 
Allah agar mewarisi tetangganya ” 



lio I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





e J ^ 



Jt3 : Jl3 



Ji^-rrn 



2326. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda: seperti itu." 



29. Bab: Dosa Orang yang Tetangganya Merasa Tidak Aman dari 

Gangguannya 






“Yuubiqhutma' (Qs. Asy-Syuuiaa [42]: 34): Dibinasakan-Nya, 
“ maubigan ” (Qs. A1 Kahii [18]: 52): Tempat kebinasaan (neraka). 



Si aSsIj ^s'j -J^ tHjjk ,^i 6i tp< ^ ^i — rrry 









.^i>; v in :ju ui j^ l :jj .;>* i 



* m * r . 1.^ 



■ ^ C'' i" * f 



2327. Dari Abu Syuraih, bahwa Nabi SAW bersabda, “Demi 
Allah t dia tidak beriman, Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, 
dia tidak beriman Para sahabat bertanya, “Siapa itu wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab, “Yang tetangganya tidak merasa aman 
dari gangguan-gangguannya” 

(727J.* 727 * Dari Abu Hurairah. Yakni seperti itu juga. 



<727} Saya katakan: Ini dicantumkan secam mu 'allaq oleh pengarang. Ini mengindikasikan 
bahwa para perawinya berbeda-beda tentang penyebutan sahabat yarig meriwayatkan 
badits ini. Di antara mereka ada yang mengatakan **Dari Abu Syuraih” ada juga yang 
mengatakan “Dari Abu Hurairah". Yang dilakukan olch pengarang mengindikasikan 
shahihnya kedua jalur itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Hadits Abu 
Hurairah telah dtsebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ahmad (2/288 dan 236) dan 
Al Hakim (4/165), dan dia menambahkan: “Mereka mengatakan, ‘Apa itu gangguan- 
gangguannya, wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, 'Kebuntkmnya."* LaJu dia 
mengatakan, ,4 Shahih menumt syarat Asy-Syaikhani (AJ Bukhari dan Muslim) dan 
disepakati olch Adz-Dzahabi. Dikeluarkan juga oleh Muslim (1/49) dan Ahmad (2/372- 
373) dari jalur lainnya, darinya, secara marju \ dengan lafazh: “Tidak akart masuk surga 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I lii I 




30. Bab: Janganlah Seseorang Meremehkan Tetangganya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1165, juz 2) 



31. Bab: Barangsiapa Beriman Kepada Allah dan Hari Akhir, 



Hendaklah Tidak 



n 1 , <4^ D 






I f 5 - " 



■r * 



iiL ois" -j . : jia ® JJi Jsa os^ [\ A t/v Ji iL-ijj] 



^ ^ 



X 1 



^ cojUs- ^ — 5tj 



ti&iij : JU Yii J^ C C.} :J5 .«^U. £> 




jidi fj^*j ^ [/•j *[' • t/v 



^ * 













J j^" 



2328. Dari Abu Syuraih A1 ‘Adawi, dia mengatakan, “Kedua 
telingaku ini telah mendengar, kedua mataku ini telah melihat [dan 
hatiku telah memahaminya 7/184] ketika Nabi SAW berbicara, lalu 
mengatakan, ‘ Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 
maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Barangsiapa beriman 
kepada AUah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati 
tamunya pada waktu istimewanya' Para sahabat bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, apakah waktu istimewa itu?’ Beliau menjawab, ‘ Sehari 
semalam. Bertamu itu adalah tiga hari. Bila lebih dari tiga hari, maka 
itu adalah shadagah [Dan tidak halal baginya untuk tetap tinggal 
padanya sehingga menyulitkannya 7/104]. Dan barangsiapa beriman 
kepada AUah dan hari akhir, maka henda/dah dia berkata yang baik 



orang yang tetangganya tidak anian dari gangguan-gangguannya." 



1 112 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




atau diam (dalam riwayat lain: diam 



32. Bab: Hak Tetangga Karena Dekatnya Pintu 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

1060, juz 2) 



33. Bab: “Setiap Perbuatan Baik Adalah Shadaqah” 



^ 'Jr : JO rn c 



+ * 




9 



* * 



5 JSA jj 






-tm 



.ASJL^» 



2329. Dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Setiap perbuatan baik adalah shadagah 



34. Bab: Perkataan yang Baik 



• — ^ * 



iill CJSil :S ^ jJ JUj -vta 



(728). <728> Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, 
“ Perkataan yang baik adalah shadagah” 



35. Bab: Perlahan-Lahan Dalam Setiap Urusan 



^ iij jis :cii S pj ig* bjip -trr. 



.[> v\/v :jis] tJL&ip fllil Jil J 



» J ^ 







^lni bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah dikcmukakan selengkapnya secara 
maushut pada juz 2, nomor 1309. 



MnUhtlior Oiahili Rnlrhari I 11 1 I 



^ -r J 



IsSjSjI fui :Ui» tl^Lg.a.» :U_Jli c 

*■ >■ 

,/j) ^ :S Al te, jli :'Ju .[l n/Y /ii Sil L-i-J-j 



a «» 



/a jjjj jii oi oJOi] i«o-!ii C (rrt/r ?oJJ li :s iijj 



[:'oili U^ij illjj] <Jr jAI J ji’j_Jl U^’ [\ 



>* , w 

I*" *" - w I.' 



f e 
* E ». 



- :* 






o 



ai jii ^ijUs a Jdli [>rr/v f) ui j ^-3 u' :c. iS 



O 0 i > / P ^ f 



; . r 



0 * I ^ I, 0 #i > f- O * r B l ^ 0 | ^ j- ^ i ,. * *, 

^ t( ^Ip ojjj :j*> ^j) .^SUpj cJi As : 







* <* 



o / I ^ . > >* ^ 



*■ ■ “ r J -- . > « ^ r 

-((/ 



2330. Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dia menuturkan, 
“Sejumlah orang yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu 
mengatakan, ‘Assaamu 'alaikum [semoga kematian menimpamu].’ 
[Beliau pun menjawab, ‘ Wa 'alaikum [semoga pula menimpa kalian] 
7/166].’ Aisyah berkata, ‘Maka aku pun memahaminya, lalu aku 
katakan, ‘Semoga pula kematian dan laknat menimpa kalian, [serta 
Allah melaknat dan murka terhadap kalian 7/81].’ Maka Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Pelan-pelan (dalam riwayat: Mengapa engkaui 
3/234) wahai Aisyah? Sesungguhnya AUah \Maha Lembut 8/31] 
menyukai kelembutan dalam setiap urusan. [Dan hendaknya engkau 
menghindari kekerasan dan kekejian Aisyah melanjutkan] “Lalu 
aku berkata, ‘Wahai RasuluUah! [Apakah 7/133] engkau tidak 
mendengar apa yang mereka ucapkan? ’ Rasulullah SAW menjawab, 
'Tadi aku ucapkan l wa ‘alaikum* (dalam jalur lain: 'Aku telah 
menjawab mereka. Lalu doaku atas mereka dikabulkan, tapi doa 
mereka atasku tidak dikabulkan ,***) 



36. Bab: Totong Menolong Antar Sesama Mukmin 



37. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Barangsiapa yang memberikan 
syafa*at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) 
dari padanya. Dati barangsiapa yang memberikan syafa *at yang 
buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. AUah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu .* (Qs. An-Nisaa' [4]: 85) 



H4l — Mukhtashar Shahih Bukhari 





^ ^ if ^ ^ ^ 

Kijlun : Bagian. 

1289.' 289 Abu Musa mengatakan: “dua bagian” (Qs. A1 Hadiid 
[57]: 28) adalah dua pahala, menurut bahasa Habasyah. 



jf jiiiii :i5f ij oir a m yii > 

ijiiii :Jli [a./y — » Lj-O» 



>■ jH 



f-, ' 



-TTT\ 






,plJ> C* Ol^J -5lt ^yaJaJj 






2231. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW: Bahwa apabila datang 
kepada beliau seorang petninta atau yang mempunyai hajat, [beliau 
menoleh kepada kami dengan wajahnya lalu 7/80] bersabda, 
“ Tolonglah (dia) niscaya kalian mendapat pahala. Semoga Allah 
menetapkan melalui lisan Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki.” 



38. Bab: Nabi SAW Bukan Seorang yang Keji dan Tidak Suka 

Berkata Keji 



* 



~ } JiS Ji Al j£ J* ULS :J« J ^ -Y m 

Slj jj :Jii tife ^ii J^Lj ysl tttjSSi 




\ ^ | 
n & J 






. 0*2 



:<ljj jj) jr>i > 01 a JjLj Jl_i :JI_ij .li 
.ulL jSL^f (Y\A/t J\ js>f :ts>f .m/t 



2232. Dari Masruq, dia menutuikan, “Kami datang kepada 



Ia ® Discbutkan secara maushul olch Ibnu Abi Hatim darinya, yaitu A1 Asy’ari, seorang 
sahahat yang mulia. 



MiibhhisharShahihlliibhaH — I iis I 




Abdullah bin Amr ketika dia tiba di Kufah bersama Mu’awiyah, lalu 
dia menceiitakan Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Beliau bukan 
seorang yang keji dan tidak suka berkata keji.’ Dia juga mengatakan, 
‘Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya yang terbaik di 
antara kalian (dalam riwayat lain: sebaik-baik kalian 4/166. Dalam 
riwayat lain: yang paling aku cintai di antara kalian) adalah yang 
paling baik akhlaknya di antara kalian 






uc- S f ‘J :Jii &> iiAJU j ^ -yrrr 

- ^ r y 

!?ii C. il* Jy; blT Slj 






2333. Daii Anas bin Malik RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bukanlah seorang pencela, bukan seorang yang keji, dan bukan 
seorang pelaknat. Bila mencela seseorang di antara kami beliau 
mengatakan, 'Mengapa dia? Kotorsekali mukanya .’” 78 



.5 j \Jja S y t Jp oitLt ^ oi -rrrt 



OJi llli .i-jrOJl ’■}! a 'jyiill 



> * 



y <■' a / y 






iiLJl 



5_JJaJ 

jiLii dL 






^ ^ r ^ r 

i.o!i ajp JJI LIp ^ilii > 01 J> liiJii lJ 

^ ^ ^ ^ /n* ^ - 

* * — ^ . it, J / a 

tL#Jl (j-uJl ^y'(/ 



2334. Dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki minta izin kepada 
Nabi SAW, [lalu beliau berkata, “hinkanlah dia ." 7/86]. Saat 
melihatnya, beliau bersabda, “Dta saudara golongan yang buruk dan 
anak golongan yang bumk .” Setelah orang itu duduk, Nabi SAW 



78 Yaitu kctika bcliau sedang kecewa dan marah. 



iifil — Mukhtashar Shahih Bukhari 



menampakkan wajah yang berseri dan ceria kepadanya (dalam riwayat 
lain: berbicara dengan lembut kepadanya). Setelah orang itu 79 
beranjak, Aisyah berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah! Saat 
orang itu masuk, engkau mengatakan demikian dan demikian, 
kemudian engkau menampakkan wajah yang berseri dan ceria 
kepadanya?” Rasulullah SAW pun bersabda, “ Wahai Aisyah ! Kapan 
engkau mengetahui aku berkata keji? Sesungguhnya, seburuk-buruk 
kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang 
yang ditinggalkan oleh manusia karena menghindari keburukannya 
(Dalam riwayat lain: “ perkataan kejinya .”) 



39. Bab: Bersikap Baik dan Dermawan, Serta Hal yang Dibenci 

dari Kekikiran 



.oc^j j &; c. oir y» jir, -v y «i 



(729 ). p29> Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW adalah manusia 
yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan 
Ramadhan.” 



tii (jJl 




(73 O).* 730 ' Adalah Abu Dzar, ketika sampai khabar tentang 
diutusnya Nabi SAW, dia berkata kepada saudaranya, “Masuklah ke 
dalam lembah ini, lalu dengarkan ucapannya.” Setelah saudaranya 
kembali, dia mengatakan, “Aku melihat beliau memerintahkan 



79 Pengarang menambahkan di dalam Al Adab Al Mujrad (338) dan Ahmad (6/158) dari 
jalur lairmya, dari Aisyah: “Ldu laki-Iaki lainnya minta izin, maka beliau berkaia, *Dia 
saudara golongan yattg baik * Setelah orang itu masiik, beliau tidak menampakkan wajah 
ceria kepadanya sebagaimana kepada yang tadi, dan juga tidak berbicara secara lembut 
sebagaimana yang tadi. Setelah orang itu kcluar, aku berkata ...” al hadits, Al Hafizh 
tidak mengomentarinya. Di dalam sanadnya terdapat Pulaih bin Sulaiman Al Khuza’i, dia 
mengatakan di dalam At-Taqrib y “Shaduq nainun soring kolim ” 

^lni bagian dari haditsnya yang tdah dikernukakan di awal kitab (nomor 4). 

(730 >Telah dikemukakan secara maushul pada Idsah Islamnya Abu Dzar RA, juz 2, nomor 
1495. 



MnMi^nshni 1 GlloliSli Mnlrliain 



r 




akhlak-akhlak yang mulia.” 



.Sl :Jl* 'J* S J^ 1 y* £ : JlS 4s> ^ ^ -Yrro 



2335. Dari Jabir RA, dia mengatakan, “Nabi SAW tidak pemah 
dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan, ‘Tidak 










2336. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Aku melayani Nabi 
SAW selama sepuluh tahun. Beliau tidak pemah mengatakan, ‘Ah,' 
kepadaku, tidak pula, * Mengapa engkau ketjakanl' , atau '‘Mengapa 
tidak engkau kerjakanl'" 



40. Bab: Bagaimana Seharusnya Seseorang di Tengah 

Keluarganya? 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan padanomor 358, juz 1) 



41. Bab: Kecintaan Itu Dari Allah 



,0£ & Lif di : ju & J- sX* J j-» - Trrv 






J » 1 u* ‘Joc~ V*s» *Ji : Jl*~ 



ll 1 J J S t * ti *|* f ^ ^ K |?M' ^ J ** I I i' # 

-0 Oij ^ ol 

* S jr > J 



Jl 



•SJA jJ ^ J^ 1 



2337. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Apabila AUah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil 
Jibril seraya berjirman, 'Sesu nggu h nya Allah mencintai Fulan, maka 



118 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




cintailah dia . ' Maka Jibril pun mencintai orang tersebut, lalu Jibril 
menyerukan kepada para penghuni langit, ‘Sesimgguhnya AUah 
mencintai Fulan, maka cintailah dia. ' Maka penghuni langit pun 
mencintai orang tersebut. Setelah itu, kecintaan tersebut diteruskan 

° o n 

kepada para penghuni bumi. 



42. Bab: Mencintai Karena Allah 



(Hadits hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 13, juz 1) 



43. Bab: Firman Allah Ta’ala, u Hai orang-orangyang beriman, 
janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) 
boleh jadi mereka (yang diolok-olok ) lebih baik dari mereka (yang 
mengolok-olok) ** hing ga u maka mereka itulah orang-orang yang 

zhalim. n (Qs. AIHujuraat [49]: 11) 



44. Bab: Mencela dan Melaknat yang Diiarang 




-rrrA 







2338. Dari Abu Dzar RA, bahwa dia mendengar Nabi SAW 
bersabda, **Tidaklah seseorang menuduh fasik orang lain, dan tidak 
pula menuduhnya kajir, kecuali (tuduhan itu) kembali kepadanya bila 
temyata yang dituduhnya itu tidak demikian” 







-trra 



80 Saya katakan: Ahmad rrenambahlcan (2/267) dan juga yang lainnya, dari jaiur lain, 
darinya, dengan ]afazh: “Dan apabda (AUah) membertci, juga seperti demUaan” 
Sanadnya shahih. Hadits iru dikeluarkan di dalam Siisiiah Al Ahadits Adh-Dha'ifah t 
nomar2207. 



MnblikidHir Gholiiti Uiiiriioi 1 ! 



I 11G I 



2bi 'S£j of -;>i JI (t\/o cif S «U ^Tjj ij) 

j*p (Wt >yjj (^*j) (_J^ t-ilp - jj — * -Jl — 5 j 



f * * * + 



. ju nr ^ [ixL^i Ciir] 



.^; v cu jjj fST ji -m 






(«Jjoiu :*jljj ^j) iL«J J3 -YTtT 

. [^ j J] 2 x£\ f y 4 , 






-mt 



// . / <> j , , / / 

/ * - .✓ .* * * 



.&£■ -jii JSL cy. LiSi -mr 



X* + 



0 + + 



2339. Daii Abu Qilabah, bahwa Tsabit bin Adh-Dhahhak -salah 
seorang (dalam riwayat lain: yang berbai'at kepada Nabi SAW di 
bawah 5/66) pohon- menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa bersumpak atas suatu agama (dalam riwayat 
lain: dengan suatu agama 2/99) selain Islam [dengan berdusta yang 
disengaja ], maka dia seperti yang diucapkannya" 



2340. “Dan tidak ada nadzar atas manusia mengenai hal yang 
tidak dimilikinya .** 



2341. “ Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu 
(dalam riwayat lain: dengan besi ) sewaktu di dunia, maka dia akan 
disiksa dengannya pada hari kiamat nanti [di dalam neraka 
Jahannam ].” 



2342. “Dan barangsiapa melaknat seorang mukmin, maka itu 
sama dengan membunuhnya 

2343. u Dan barangsiapa menuduh kujur terhadap seorang 
mukmin, maka itu sama dmgan membunuhnya” 







* 



-trtt 



1 120 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





* £ - 
> ^ ^ f ■ i 



-"' ° f ' t i£ LJlT iiLii Lii CuJ^l y :Liii t iSy o^u 



/■ ^ /■ 



:JUi (?aJi 






/ ** 



/ ; / 



- 1 9 



* + 



JU«3 t4l>- <A$&* t*li- :aj Ijj ^-ij) \Jy 

// ^ / / 

(ob AJj-*» t^U-j <^-rib- :4 jIjj ^*j) Jse-J ,«__i-J (Jl — r 



/ * 



*■ -f 



* * 



/r j&ii : J J ^j) j'/i> cii ciliit LJ' ii_jir. 



■J 



: jvi ./ :tii fl 6 u ^;;cf g jui ,s ^4 (V rr 



# #■ . / iS, ■ / / i 



J/O ^ 



ib* j y' -Jl* ■(*-*•' ?**' ( — i '*jjs p ' — j'jj ĕ 



li t p :J« £iJi jT > oii ^ .aLJM^ 

' / ^ X // / / / // 



» 



/ J 



^ *9 

I- 



-H <r ^ 



0 > I o / i ^ ° / ^( . • I f// r o /“ f-" / 1 B ✓ j./ » ( 

2-3*xJ oU-l 4jjl J*i- jj** t |*>jJjl 0^xJ 4jjl C [j^SJ j>-J pSjlj^l 



c. j^ii > £& % c^i CL. iiiij t jrt il. .JS *jlj 






. Jlp oii <JiiJ Ci iiir oli t iul*j 

ril H I ^ ■ v * 



2344. Dan A1 Ma’rur, dia menuturkan, “Aku melihat [Abu Dzar 
di Rabdzah 1/13] dengan mengenakan kain bergaris, dan budaknya 
juga mengenakan kain bergaris, lalu aku berkata, ‘ Seandainya engkau 
mengambil ini lalu mengenakannya, tentu menjadi satu stel pakaian, 
dan engkau bisa memberinya pakaian yang lain. ’ (Dalam riwayat lain: 
baju stelan dan budaknya juga mengenakan baju stelan, lalu aku 
menanyakan hal itu padanya?) dia pun menjawab, ‘Pemah ada 
pertengkaran antara aku dan seorang laki-laki (dalam riwayat lain: aku 
mencela seorang laki-laki, lalu aku mencaci ibunya). Ibunya adalah 
seorang wanita non Arab, lalu aku menyinggungnya. Kemudian dia 
mengadukanku (dalam riwayat lain: melaporkanku 3/123) kepada 
Nabi SAW, beliau pun bertanya kepada, i Benarkah aigkau telah 
mencela FulanV Aku jawab, ‘Benar.’ Beliau bertanya lagi, l Apa 
engkau menyinggung (dalam riwayat lain: mencaci ) ibunyaT Aku 
jawab, ‘Benar.’ Beliau pun bersabda, ‘Sesungguhnya engkau ini orang 
yang masih dalam kebodohan .’ Saat itu aku berkata, ‘Pada usia tua 
ini?’ Beliau menjawab, l Benar. Mereka adalah saudara-saudara 
kalian [pelayan katian]. Allah menjadikan mereka di bawah 
kekuasaan kalian. Barangsiapa yang Allah jadikan saudaranya di 



Mnthtochar (Iialiili Hnthari I m I 



bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makan dari 
yang dintakannya, memberinya pakaian dari yang dipakainya, dan 
tidak menugasinya dengan pekerjaan yang tidak mampu 
dikerjakannya. Bila menugasinya dengan sesuatu yang tidak mampu 
dikerjakannya, maka hendaklah dia membantunya 



45. Bab: Hal yang Dibolehkan Ketika Menyebutkan Manusia, 
Misalnya: Si Tinggi, Si Pendek, (731). <73,) Ucapan Nabi SAW, 
** Apayang dikatakan oleh Dzul Yadain 81 ?” dan yang Tidak 
Dimaksud untuk Menghinakan Seseorang 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 8. Shalat, bab 255, hadits) 



46. Bab: Menggunjing dan Pirman Allah Ta’ala, ** Dan janganlah 
sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah 
seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah 
matL Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertagwalah kepada AUah. Sesungguhnya AUah Maha Penerima 
taubat lagi Maha Penyayang (Qs. A1 Hujuraat [49]: 12) 



47. Bab: Sabda Nabi SAW, u Tempat kaum Ansharyang paling 

bagus ” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Usaid yang telah 
dikemukakan pada nomor 1611, juz 2) 



bagian dari hadits DzuJ Yadain yang teiah dikemukakan selengkapnya secara maushul 
pada juz 1 , nomor 255. 

81 Bcliau menyebutnya “Dzul Yadain" (Si pemilik dua tangan), karena orang terscbut 
memiliki tangan yang lebih panjang daripada orang kebanyakan. 



Im) — Mukhtadiar SUih Bukhari 





48. Bab: Yang Dibolehkan Dari Menggunjing Para Pelaku 

Kerusakan dan Keraguan 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2324). 



49. Bab: Menghasut (Mengadu Domba) Termasuk Perbuatan 

Berdosa Besar 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 129, juz 1) 



50. Bab: Yang Dibenci dari Menghasut, Serta Firman Allah 
Ta’ala “ Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur 
hasutan (Qs. A1 Qalam [68]: 11) dan u Kecelakaanlah bagi setiap 
pengumpat lagi pencela. ” (Qs. Al Humazah [104]: 1) 






'*~j ■i! :«1 JJ» 1* ' Sr ''J>— 5 r 



y a 



-m* 



j . ^ j j 

j $ s 



J / y y y yy y o. ^ 

J a > „ ,» ■ J Jp i. „. . .y J 



y y y 



2345. Dari Hammam, dia mengatakan, “Ketika kami sedang 
bersama Hudzaifah, dikatakan kepadanya: Bahwa seorang laki-Iaki 
menyampaikan suatu perkataan kepada Utsman. Maka Hudzaifah 
berkata, ‘Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ‘ Tidak akan masuk 
surga orang yang suka menghasut."'’ 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 886, juz 1). 



51. Bab: Fi 



i Allah Ta’ala, “Dan jauhilah perkataan-perkataan 
yang dusta.” (Qs. AI Hajj [22]: 30) 



52. Bab: Tentang Orang yang Bermuka Dua 



& b ° */* 'M Jis : Ju & i7s J j* -f r 1 1 

*- *r * m * 

it/jt *Slji Ji isti\ }y- cA^ *r-^ 

0 ^ /■ ^ X» ^ ^ ^ ^ ^ / 

•<V*«Slji[\°t/t ^TJ 



2346. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ [Kalian 4/154] akan menemukan orangyang bermuka dua 
sebagai manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat 
nanti, yaitu orang yang mendatangi mereka (suatu golongan) dengan 
suatu wajah \dan mendatangi 4/154] mereka (golongan lain) dengan 
wajah lainnya 



53. Bab: Orang yang Memberi Tahu Temannya Tentang Apa 

yang Dibicarakan Mengenai Dirinya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 370, juz 2) 



54. Bab: Yang Dibenci dari Memuji-Muji 



ji-j «» J' 'A y J 'j- -rrtv 







‘J* 



& iiLi !(\ oA/r :Cjj j' } ) iSCTj : 

Js) -0> Jijk- b »A/r 'cjii ajbjy iiL~c«> 



• I ^ 



ijilii V [oli-lj OlT <1)1 t(^ \\/ V 






K' ^ O 



* • i 



t^i -iuir in ^ oir 01- tiir, ur [ibu] i. 

.Gi.{ ii Jfe ( \ \ \ /v STj :Ct> ,/j) yTJ 



1 124 1 — Mnkhtashar Shahih Bukhari 




2347. Dari Abu Bakrah: Bahwa seorang laki-laki disebutkan di 
hadapan Nabi SAW, lalu seorang laki-laki memuj inya dengan baik, 
maka Nabi SAW bersabda, “ Celaka engkau (dalam riwayat lain: 
Celaka engkau 3/158)! Engkau telah memenggal leher temanmu itu 
[Celaka engkau, engkau telah memenggal leher temanmu itu 3/158] - 
beliau mengatakannya berulang kali- ( dalam riwayat lain: tiga kali 
7/111). Bila seseorang di antara kalian memang harus memuji 
[saudaranya], maka hendaklah dia mengatakan, 'Aku kira [Fulan] 
begini dan begini.' > -bila dia memang melihatnya demikian- dan Allah 
lah yang menilainya, dan tidak boleh menyucikan (dalam riwayat lain: 
dan aku tidak menyucikan 7/11 1 ) seorang pun di hadapan AUah 



Diketahuinya 





a jlJj -vnr 

.fjC, J 4i juJ Vi .aSJi jif 



(732). 121 Sa’d mengatakan, “Aku tidak pemah mendengar Nabi 
SAW mengatakan tentang seseorang yang masih beijalan di muka 
bumi (yang masih hidup), bahwa dia termasuk ahli surga, kecuali 
kepada Abdullah bin Salam.” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
pada nomor 1559, juz 2). 



56. Bab: Firman Allah Ta’ala, 



“Sesungguhnya AUah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran (Qs. An-Nahl [16]: 90), Firman-Nya, “Sesungguhnya 



<Tu>T e ]ah dikemukakan secara maushul pada juz 2, nomor 1619. 



(bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri” (Qs. Yuunus 
[10]: 23) dan Firman-Nya, “ Kemudian dia dianiaya (lagi), pasti Allah 
akan menolongnya .” (Qs. A1 Hajj [22]: 60), Serta Tidak Memancing 
Keburukan Terhadap Orang Islam Maupun Orang Kafir. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 2252). 



57. Bab: Yang Dilarang Dari Saiing Mendengki dan Saling 
Membelakangi, serta Firman Aliah Ta’aia, u Dan dari kejahatan 
orangyang dengki apabila ia dengku ” (Qs. A1 Falaq [113]: 4) 



Yj l jia? 'i :ju & M :4b SSC. J ^ -TT t A 

>4 S13 &\ si> S/j ijjl-uj 




* - 






.(^l/v JQ ^ij) JiSc jj» olS-t 



2348. Dari An as bin Malik RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “ Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian 
saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi, akan 
tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. 
Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 
tiga hari (dalam riwayat lain: tiga malam 7/91).” 



58. Bab: u Hai orang-orang yang beriman, jauhUah kebanyakan 
dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. 
dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." (Qs. A1 

Hujuraat [49]: 12) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2070, juz 3) 



1 126 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



59. Bab: Prasangka yang Dibolehkan 



C £>'y. 0 J^-S] :c — ilS — Jli -YTt^ 

.\b [b £o oliJJ t&i} tSfc y»f C. [ibjli 






^ X 1 <H 



.OiSilliJl J, ji-j llisr :ijji Ju 



^ >■ 






2349. Dari Aisyah, dia mengatakan, “[Suatu hari Nabi SAW 
masuk ke tempatku, beliau berkata, ‘ Wahai Aisyah)] Aku tidak 
menyangka bakwa Fulan dan Fulan mengetahui sesuatu dari agama 
[yang kita peluk] 

Al-Laits mengatakan, “Yaitu dua laki-laki dari golongan orang- 
orang munaGk.” 



60. Bab: Orang Mukmin Menutupi Kesalahannya Sendiri 



Sf i l /JEi 3 • t. ^ a^- J ■* 



JA & : W » A jy-3 ci^. :JV5 i-i - YT* 

* >■ / 

i^/C»S- jlUb J>- jJl J1 *j 0f 0 >UmJ| 01 J J Alae« J Jl Yl ^ti. 



iiirj iJtT bjd lL* loiu g : jyi 4^ jn 'Jj ' r ‘.~ ! 



* 

3 + 3 



^ ^ y i' 



auI 




2350. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, < ’Setiap umatku akan mendapat ampunan, 
kecuali orang yang terang-terangan 82 (berbuat dosa). Di antara 
orang yang terang-terangan (berbuat dosa ) adalah seseorang yang di 
waktu malam berbuat dosa, kemudian di pagi harinya dia 
menceritakan perbuatannya itu, padahal AUah telah menutupinya, 
yang mana dia bercerita, ’Wahai Julan, tadi malam aku berbuat 



02 



Demikian yang dicantumkan oleh pensyarah, yaitu (ujljaU-B), sedangkan dalam naskah 
Al ‘Aini dicantumkan ini yang benar. 



begini dan begitu. ’ Sebenamya, di waktu malam, Tuhannya telah 
menutupi perbuatannya itu, akan tetapi pagi harinya ia sendiri yang 
membeberkan perbuatan yang telah ditutupi Allah itud" 



61. Bab: Sombong 



.£!jj :^4iLp) :^4 aLp ^Jli) :JL»Ue«> Jlij - > Y ^ 



1290. 1290 Mujahid mengatakan, “Dengan memalingkan 
lambungnya" (Qs. A1 Hajj [22]: 9) adalah menyombongkan diri. 
'Ithjihi adalah hamba sahayanya.” 



(Haditsnya adalah hadits Haritsah bin Wahb yang telah 
dikemukakan pada nomor 1992, juz 3). 



jlj J>l f\j\ ^jA i*"VI 01 : Jl5 dUl> ^ ^ p — VY , Y’ 









.OtCi Aj jllalH» ^ 4l>l J 



m * * 



+ * 



(733). (733) Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, “Ada seorang 
budak perempuan di antara budak-budak penduduk Madinah, yang 
memegang tangan Rasulullah SAW (meminta bantuan), lalu 
mengajaknya pergi sekehendaknya.” 



1290 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi darinya. Dia mengatakan 
tentang flrman AUah Ta^ala, “tsaantya 'ithijihi" (Qs. Al Hajj [22]: 9), yakni hamba 
sahayanya. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dengan sanad terputus dari Ibnu Abbas tentang 
firman Allah "tsaoniya ‘ithi/ihi”, dia mengatakan, “Menyorhbongkan dirinya,” 

<T3, hni rttu allaq. Ahmad (3/98) menyebutkannya secara maushtd (bersambung) dengan sanad 
shahih, Dan dia sambungkan pula pada (3/174 dan 215-216); Ibnu Majah (Zuhud 16)dari 
jalur lain, dari Anas, serupa itu. 



1281 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





62. Bab: Mendiamkan (734). (7J4) Dan sabda RasuluUah SAW, 
“ Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dati 

tiga (hari)” 



£ 9 * J 

(ji' j>\ y>- J^JaJl j> tiAJL JP -YV»^ 



^jli j* & of .‘cili 5iai of :-l^U m ’Jl jr jj it_» 

/ i' / > V" / 



0^fr jf ibjlp ^3 Al} :iiJlp iipf *lii jf aT JlJ 



- • f j # 



5 ./■ .1 ^ i a 



4 / 






/ 




V Oi 3^ J> <d) > :UlS .p MjJli ?Uii Jlj> >1 :LJUi .l^Jt 

* 

| . a i.i ■* fli, i, ^ fl. ^ ,fl a^f | . / •, / 

.OjSs^Jl cJUs> jjjjJl j>\ .14/1 j-jjJl j — *f 

JlL llli .t 5 jJ Jl l^Jl Sf3 t\jf\ V ■)! ii)} Sl :*ciui 

^ > / / / j- 

fl/ * *- • f .* / • - fl i i ( / fl/ / „>'*■' 0 j- Jf m Jf Jf G f . / fO flj I fl. « * 

*J-^ j I (jj *^J (jj jjImaJI 4 Jiijj' jj*' 






O f ^ \ ^ m m f , - - / /■ 

. / J,/ fl f .td i *i , , -■ I flf , y ^ * i , _y ^ > . / I ^ 

iLokiL^^t L*J 4 )iIj 1 *j AJtji « 1 4^1 JU^ tOjAj ^ 




nur :iJU .1 jli.il :iiMi oJU ?Jija il C-jj ■•!• li 



( l>S d5 .^jli jj if j& Yj : e & ljii.il <r i :c 






Jikj .,/£ .lilili' jiij .Jisii J2iU t L.li»Ji _ijll jj JiS 



U/J J >. 



✓ J 






oi :o ^ & ci^ cJLs^ «sur u ^i i^ixiu; ^^ji 4^3 33 






/■ . * , ^ ., J •>/ / Jy a 






II 



y / / 



3*^f» 01 *L~J S/ (« jai^Jl (j* cJJlp 4 j llp *_3l 

L y / y y y y y y / T y 



y y 



; «>sJi3 ;3rjuJi s&jip Ji i^ vlli . jg 33 * ii_^f 

V 1 / - y y y ^ y 



^ 734 * Disebtitkan secara maiuAu/ (bersambung) oleh pengarang pada hadits bab ini. 



MnthfQGh«irShahili Rnkhari 1 1^0 I 



** ^ J m m ** S* • ^ ++ /■'B" 1''^ ’ ^ | ■"■ ^ -^ jH< * J o ^ ,t 

||if , Ju Ju^ jiiJlj C^jJLj ^jJ ‘U ^SsJj Uji) LoJ&^jS ju ll- flflk 



a^ . y / • ^ . j' J ^ ^ * J o 



.4jj ^Mjji iJJi lijjJ j 



> ?' 

J 1 



^ y c 



&*' + * 
+ o. a ^ ^ S0 1 . *" 



Hi ^L> 



( ' , j ' J J J i J/ &" /‘e/, / | t . " » " / < " J ■ " ® ", 

. UjUjS- 4-P j^O Jj / U jJG OulS J 



" y D . J 0 

» " / I " j ^ ■ " # ", 



2351. Dari Auf bin Malik bin Ath-Thufail -yakni Ibnu A1 
Harits, yaitu putra saudara seibu Aisyah istri Nabi SAW-: Bahwa 
diceritakan kepada Aisyah, bahwa Abdullah bin Az-Zubair (putra 
saudarinya Aisyah, yakni keponakannya) mengatakan tentang 
penjualan atau pemberian yang diberikan oleh Aisyah, “Demi Allah, 
sungguh kami selesai terhadap Aisyah.” Atau “Sungguh aku akan 
mendiamkannya.” Maka Aisyah berkata, “Benarkah dia mengatakan 
begitu?” Mereka menjawab, “Benar.” Aisyah berkata, “Aku bemadzar 
pada Allah, bahwa aku tidak akan berbicara dengan Ibnu Az-Zubair 
selamanya.” Setelah lama didiamkan, Ibnu Az-Zubair meminta 
berbaikan dengannya, namun Aisyah berkata, ‘Tidak, demi Allah, aku 
tidak akan berbaikan dengannya selamanya, dan aku tidak akan 
melanggar nadzarku.” Setelah itu berlalu lama, Ibnu Az-Zubair 
berbicara kepada A1 Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin A1 
Aswad bin Abd Yaghuts, keduanya dari Bani Zuhrah, dia berkata 
kepada keduanya, “Aku memohon dengan sangat pada kalian berdua 
dengan pertolongan Allah, agar kalian memasukkanku ke (tempat) 
Aisyah. Sesungguhnya tidak halal baginya untuk bemadzar dengan 
memutuskanku.” Maka berangkatlah dia bersama A1 Miswar dan 
Abdurrahman dengan ditutupi oleh sorban mereka, hingga keduanya 
meminta izin kepada Aisyah, keduanya mengatakan, “ Assalaamu 
‘alaika wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bolehkah kami masuk?” 
Aisyah menj awab, “Masuklah kalian.” Mereka berkata, “Kami 
semua?” Aisyah menjawab, “Ya. Masuklah kalian semua.” Sementara 
Aisyah tidak mengetahui bahwa Ibnu Az-Zubair turut serta bersama 
mereka berdua. Setelah mereka masuk, Ibnu Az-Zubair pun masuk ke 
dalam tabir, lalu merangkul Aisyah, memohon dengan sangat 
kepadanya dan menangis. Sementara A1 Miswar dan Abdurrahman 
memohon kepada Aisyah agar mau berbicara dengannya dan 
menerimanya kembali, keduanya mengatakan, “Sesungguhnya Nabi 
SAW telah melarang mendiamkan sebagaimana yang telah engkau 
ketahui, beliau telah bersabda, ‘ Tidak halal bagi seorang muslim 
untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam.'" Setelah 



li3ol — Mukhtashar Shahih Bukhari 




mereka banjak mengingatkan (tentang pahala menyambung tali 
kekerabatan, memaafkan dan menahan kemarahan) dan mengjngatkan 
(tentang dosa dan kesempitan akibat memutuskan tali kekerabatan), 
Aisyah pun mengingatkan mereka dan menangis, lalu berkata, 
“Sesungguhnya aku telah bemadzar, dan nadzamya itu berat.” 
Keduanya terus di situ sampai akhimya Aisyah berbicara kepada Ibnu 
Az-Zubair, dan dalam nadzamya itu Aisyah memerdekakan empat 
puluh hamba sahaya. Setelah peristiwa tersebut, bila Aisyah ingat 
akan nadzamya itu, dia menangis, sampai air matanya membasahi 
kerudungnya ” 




£ c ^ 




, ^ ^ ^ " > B I/ t J * , ( ^ 

lJUb jj OL Slb 

/ /■ ^ ^ ^ ^ 





2352. Dari Abu Ayyub A1 Anshari, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “ Tidak halal bagi seseorang (dalam riwayat lain: bagi 
seorang muslim) untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga 
malam. Bila keduanya berjumpa, yang ini berpaling (dalam riwayat 
lain: berpaling) dan yang ini pun berpaling. Yang paling baik di 
antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. n 



63. Bab: Boleh Mendiamkan Orang yang Bermaksiat 



'j- OwjJ » ■.» 'J* jl-Ji -VT. 



. 25 '- ■- 






(73 5 J.* 735 * Ka’b mengatakan dari Nabi SAW, ketika dia tidak 
ikut (suatu peperangan bersama beliau), “Nabi SAW melarang kaum 



<MS) lni bagian dari haditsnya yang panjang, dan telah dikemukakan selengkapnya secara 
maushul pada juz 3, nomor 1833. 



1 1 ‘ii 



1 







muslimin bcrbicara dengan kami.” Dan dia menyebutkan bahwa itu 
berlangsung hingga lima puluh malam. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 2097, juz 3). 



64. Bab: Apakah Mengunjungi Teman Itu Setiap Hari? Atau 

Setiap Pagi dan Sore? 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 1657, juz 2) 



65. Bab: Berkunjung, dan Orang yang Mengunjungi Orang Lain 

Lalu Makan Di Sana 



.SjIp jsii \f\ 0 dL Jjj -vrn 

(736)/ 736 * Sahnan mengunjungi Abu Darda pada Masa Nabi 
SAW, lalu makan di tempatnya. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah 
dikemukakan pada nomor 354, juz 1). 



66. Bab: Orang yang Berhias Untuk Menerima Para Duta 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 455, juz 1) 



^^Ini bagian dari hadits Abu Juhaiiah yang tetah djketnukakan secara maushul pada kitab 30 
Puasa, bab 51. 



1 132 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




67. Bab: Persaudaraan dan Persekutuan 



(737). ^ 7371 Abu Juhaifah mengatakan, 

mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda.” 




■ j? Jlij -yrv 

“Nabi SAW 



jtij ^ UJ jjp ^ Jl V Jl5j — Vr A 




(73 8 J.* 7381 Abdurrahman bin Auf mengatakan, “Ketika kami 
sampai di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakanku dengan Sa’d 
bin Ar-Rabi’.” 



68. Bab: Tersenyum dan Tertawa 



*Jl\ J *jJ ‘ciiij -vri 



(739). a39) Aisyah AS mengatakan, “Nabi SAW beibisik 
kepadaku, lalu aku tertawa.” 



. 'ja iil d\ Jlij - V Y t 

* 

1291. 1291 Ibnu Abbas beikata, “Sesungguhnya Allah lah yang 
membuat tertawa dan menangis.” 



^Telah dikemukakan secara mastshul pada bagian yang saya singgung tadi. 
f73S *Ini bagian dari hadits yangtelah dikemukakan secara maushul padajuz 2, nomor965, 
f739J Im bagiart dari hadits Aisyah dari Fafhimah AS. Akan dikemukakan selengkapnya pada 
nomor 2410, 

1291 Im hagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan secara maushul pada juz l, 
nomor 621 . 



Mnlchbthar Shahih Rnkhitri — I t Vtl 








-tror 



j £ 



'z oir Hji 



i* 












2353. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Aku tidak pemah 
melihat Nabi SAW tertawa dengan terbahak-bahak sampai aku 
melihat elak-elakannya. Akan tetapi, beliau hanya tersenyum.*** 



69. Bab: Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, 
bertagwalah kepada AUah, dan hendaklah kamu bersama orang- 
orangyang benar™ (Qs. At-Taubah [9]: 119) dan Larangan 

Berdusta 



'J\ J\ 'jtwJi o! : jb ii -rro t 






/ 



OJj ■L5 j-X*£ OjSkj Olj 



o « 



/ t' 

a _ J» 






Ji> Olj 4* olj cjjiJl Ji J* 



* ■+ S * 

* I " r . 0 ^ 



.Cur 




J J 



■ . ^ 



>j&3 



2354. Dari Abdulllah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan 
sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Seseorang itu akan 
selalu bertindak jujur sehingga dia menjadi orang yang sangat jujur. 
Dan sesungguhnya kedustaan itu menunjukkan kepada keburukan dan 
sesungguhnya keburukan itu menunjukkan ke neraka. Seseorang itu 
akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai 
pendusta.” 



* Hadits ini telah dikemukakan secara lebih lengkap daripada yang dicantumkan di sini, 
yaitu pada juz 3, nomor 1965. Kami memandang untuk tetap mencantumkannya dj sini 
karena ada tambahan "mustajtni ’an", yang tnana kalimat ini terlewatkan oleh kami pada 
hadits tadi (1965). 



1 1 34 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





70. Bab: Tentang Perilaku yang Shalih 



Jto Sw &*j NS ^iSi '£*\ 01 :Jii iiJb- * 



-tr«® 







i-' ■ ^ «r, ' • *■ \ f ij «- « j ^ ^ 

l» ^ tol «.jj jl J! «s* o* rj** 0s»“ ‘*M- f* o* * 

lil 4lil J 



2355. Dari Hudzaifah, dia mengatakan, “Sesungguhnya orang 
yang perilaku, sikap dan penampilannya paling mirip dengan 
Rasulullah SAW adalah Ibnu Ummi Abd, semenjak keluar dari 
rumahnya hingga kembali lagi. Kami tidak tahu apa yang 
dilakukannya bila sudah berada di keluarganya.” 



71. Bab: Sabar Terhadap Cobaan dan Firman Allah Ta’ala, 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala tanpa batas.” (Qs. Az-Zumar (39): 10) 



72. Bab: Orang yang Tidak Menghadapi Manusia dengan Celaan 



■^jj (^j) u^j* & <P' r—' 



+ * + 
^ * 



+ . o 

t *r 






y ^ y ^ 



LJaki ^l Hli £11» vs- 'ojss (<u — » £o/a 



-tr«*i 

>■ & > ^ 



j \ ' m m t i'. ' . r ^ J ^ ' 

?. ,y . "■ * f > » i, "■ . J iv ^ — f » i ^ i ^ ii. S & " ► 

4»ly 114*1^1 Oj»jzi flj*l Jb L* :J15 *j t4»l 






^ *J JJblMj AL J411 pU 






2356. Aisyah mengatakan, “Nabi SAW melakukan sesuatu, lalu 
beliau memberikan keringanan (dalam riwayat lain: memberi 
rukhshah 8/145) dalam perkara tersebut, lalu sejumlah orang 
menjauhinya (menghindari perbuatan tersebut), kemudian hal itu 
sampai kepada Nabi SAW, beliau pun berpidato, beliau memuji Allah, 
kemudian bersabda, ‘ Mengapa ada orang-orang yang menjauhi 
sesuatu yang aku lakukan ? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang 
paling mengetahui Allah di antara mereka dan yang paling takut 



i 



1 1 ie I 



MvilrhtaeliQP Cho i * * ! 




terhadap-Nya. ’ ” 



y s-4 



" ® iir : 






fv 



-trov 



/ ^ ^ 
& ' ' 



2357. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dia mengatakan, “Nabi SAW 
itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitannya. Jika beliau melihat 
sesuatu yang tidak disukainya, niscaya kami dapat mengetahui hal itu 
dari wajahnya.” 



73. Bab: Orang yang Mengkadrkan Saudaranya Bukan Karena 
Takwil, Maka Dia Sendiri Seperti yang Dikatakannya 



JU lii :Jl5 <5»l SySj 01 i—A 



+ •* + * 



B I ^ 



B+ J 



? ■ 



-YToA 



.LaJbJL>*f 4 j JLoi t ^il5^ L 









2358. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Bila seseorang mengatakcm kepada saudaranya, ‘Hai orang kajir, ' 
maka kekujuran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya** 



Jij jy-3 of ,1^ J ii! -rroi 






pC tx5i t ylT £ Jli 



y y y 



2359. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “ Laki-laki mana pun yang mengaiakan kepada saudaranya, 
4 'Hai orang kajir, ’ maka ucapan itu kembali kepada salah satu di 
antara keduanya.” 



1361 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




74. Bab: Orang yang Memandang Tidak Kufurnya Orang yang 
Mengatakan Itu Karena Menakwilkan atau Tidak Tahu 

Hukumnya 



a» J*J iLjjj :$§£ j-3l Ju» JS Jas- jL_ij — vt ■ 

+ -r * j* X 1 

oiyip ai : JUi t jIJ Jil (Jl 



(740). 40 Umar mengatakan tentang Hathib, “Sesungguhnya dia 
itu orang munaTik.’’ Maka Nabi SAW bersabda, “ Lalu apa yang 
engkau ketahui? Sungguh Allah telah melihat isi hati orang-orang 
yang ikut dalam perang Badr, seraya berfirman, l AJcu telah 
mengampuni kalian.'" 




2360. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa beliau (dalam riwayat lain: 
Bahwa Rasulullah SAW 7/221) mendapati Umar bin Khaththab [yang 
tengah beijalan] di antara rombongan, yang mana dia bersumpah 
dengan moyangnya, maka Rasulullah SAW memanggil mereka lalu 
bersabda, “ Ketahuilah , sesungguhnya Allah telah melarang kalian 
agar kalian (dalam riwayat lain: tidak) bersumpah dengan nenek 
mayang kalian. Barangsiapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah 
dengan nama Allah.jika tidak, maka hendaklah diam. n 



^'[ni bagjan dari hadits Ali mengenai kisah Hathib bin Abu Balta'ah yang telah 
dikemukakan secara maushul padajuz 3, nomor 1693. 



Mnlrhbidiar fihahfli Bnlrhari ITl 'i'7^ 



75. Bab: Dibolehkannya Marah dan Bersikap Keras Dalam 
Perkara Allah ‘Azza wa Jalla, serta Firman Allah Ta’ala, 

“ Berjihadlah (melawan) orang-orang kajtr dan orang-orang 
munajtk itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka (Qs. At- 

Taubah (9]: 73) 



_ s P 



W* Jj-* j jx£s>-\ :Jl5 'ji 



■ij U 












0 y 






o J 




h" *h" 



jH -H 









- ° ,»i| • *\ j • u 











a>> Ah ,H / 0 D|. / Jfl A J 4 J J O ^ 

ti^Ul 1 4 tf r- *sO J WrJ J»Jj 

/ - r 



ji) ii; jo u -m & ui jui .c- 



« J • • ii 

" p-fe— ! H 







j 



D 



D > O ^ 



J 



* - * 

|. J . h' 9 






J -'JJ 



0 



ch i£j u ^ L^r yy ,XJi 
^ 5^ (S^ :7 &JJ Jj) ^ 




jfcJl 5*>daJl 



2361. Dari Zaid bin Tsabit RA, dia menuturkan, “Rasulullah 
SAW pemah membuat kamar dari anyaman pelepah kurma atau tikar 
[pada bulan Ramadhan 1/178], kemudian Rasulullah SAW keluar dan 
shalat di dalamnya, lalu beliau diikuti oleh sejumlah orang 
[sahabatnya], mereka pun mengikuti shalat beliau. Kemudian pada 
suatu malam mereka datang lalu menanti, [ketika beliau mengetahui 
mereka, beliau pun duduk], dan Rasulullah SAW melambatkan diri 
untuk mereka sampai akhimya tidak keluar kepada mereka, [mereka 
mengira bahwa beliau sudah tidur 8/142], mereka pun mengeraskan 
suara (dalam riwayat lain: sebagian mereka berdehem agar beliau 
keluar kepada mereka) dan melontar pintu dengan kerikil. Beliau pun 



1 138 1 — Mukhtashar SUih Bukhari 




keluar kepada mereka dengan marah, lalu Rasulullah SAW bersabda 
kepada mereka, ‘‘Perbuatan kalian masih terus berlanjut (dalam 
riwayat lain: Aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat), sampai- 
sampai aku menduga bahwa itu akan diwajibkan atas kalian, 
[seandainya itu diwajibkan atas kalian, maka kalian tidak akan 
mampu melaksanakannya], maka [wahai manusia ] hendaklah kalian 
shalat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik 
(dalam riwayat lain: seutama-utama ) shalat seseorang adalah di 
rumahnya, kecuali shalat fard.hu. ' n 



76. Bab: Waspada Terhadap Marah karena Pirman Allah Ta’a!a, 
(bagi) orang-orang yattg menjauhi dosa-dosa besar dan 
perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka 
memberi maafS* (Qs. Asy-Syuura [42] : 37) dan u (Yaitu) orang- 
orangyang mena/kahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 
sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
memaajkan (kesalahan) orang. Attah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.'" (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 134) 



:Jl5 £§& Sy- 



y*j 



* i 
01 



.4ftb 



M ^ 0 i' P 




JLP ili iuL: Jo&}\ Col 



2362. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasuluttah SAW bersabda, 
“ Orangyang kuat itu bukan dengan bergulat, akan tetapi orangyang 
kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah." 







2363. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang letald berkata 
kepada Nabi SAW, ‘Berilah aku nasihat.’ Beliau pun bersabda, 
'Janganlah engkau marah Orang itu berkata tagi beberapa kali, 
beliau pun (tetap) mengatakan , ' Janganlah engkau marah.’" 



Mukhtashar Shahih Rnkhari — 1 139 1 




77. Bab: Malu 





:Jli Ltyii jlpi J u-im 

J; v <cS M fJi' jtJ 

4 J» y 






2364. Dari Abu As-Sawwar A1 ‘Adawi, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Imran bin Hushain mengatakan, ‘Nabi SAW bersabda, 
'Malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan.’’ Lalu Busyair bin 
Ka’b betkata, ‘Di dalam hikmah dituliskan: Sesungguhnya kesantunan 
itu timbul dari malu, dan dari malu juga terlahir ketenangan. ’ 
Kemudian Imran berkata, ‘Aku menceritakan kepadamu dari 
Rasulullah SAW sementara engkau menceritakan kepadaku dari 
lembaranmu?*” 



78. Bab: **Bila engkau tidak merasa malu , maka berbuatlah 

sesuhamu.” 



'ja ll. 01 M Jjl :J« ijiLi -mo 

/oli £ 

2365. Dari Abu Mas’ud, dia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 
* Sesungguhnya di antara yang diketahui manusia dari perkataan 
kenabian yang pertama adalah: Bila engkau tidak merasa malu, maka 
berbuatlah sesukamu.' 



«» 



79. Bab: Tidak Perlu Malu Terhadap Kebenaran untuk 

Mendalaml Agama 



1 140 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




80. Bab: (741)/ 741) Sabda Nabi SAW, “ Permudahlah dan jangan 
mempersulit” (742 ). 42) Beliau menyukai keringanan dan 

kemudahan terhadap manusia. 



JiS' 




&\ £ :'ci5 iirti. -rrnn 



u ^ 



Oli tL*jl La [ \ t/a Ja — 3 









j s c* [^j »]3 .JL. oir di oir 

f \ t . s ^ a J <h _ / 



.-lii t* 'j& h ii« 2 f oi Sii .is [4 jj.') e \i 

/ ^ ^ H 1 / ^ ^ ^ " 



. • t * * ' 



/ ^ y x* 



2366. Dari Aisyah RA, bahwa dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW tidak pemah diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau 
mengambil (dalam riwayat lain: memilih 8/16) yang lebih mudah, 
selama hal itu tidak berdosa. Bila berdosa, maka beliau adalah 
manusia yang paling jauh dari hal itu. [Demi Allah], Rasulullah SAW 
tidak pemah dendam untuk dirinya terhadap sesuatu [yang menimpa 
dirinya], kecuali bila larangan Allah dilanggar, maka beliau dendam 
terhadapnya untuk Allah.” 



81. Bab: Ramah Kepada Sesama, 1292. 1292 Ibnu Mas’ud 
mengatakan, “Berbaurlah dengan manusia dan jangan menodai 
agamamu.” dan beriang gembira dengan keluarga 




y» j!p odu LJ\ :*ciis ^ ai 



" C * 



-vnv 



j£jz. IM m u S^J 0i£i 'J& J oL^-j 



y > 
* 



} . iH r y 



/ / , / J 



^ ^ ? s (& r s # jcff ^ j & 



(741J TeIah dikemukakan secara maushui dari hadits Anas pada juz 1, nomor 52 
(742) Disebutkar secara maushul (bemambung) oleh Ahmad (6/33, 86 dan 168) dari hadits 
Aisyah, dia mengatakan, dan beliau menyukai yang terasa ringan oleh manusia.” Telah 
dikemukakan juga pada kitab ini yang menyempai itu padajuz 1, nomor 317. 

1292 Dtsebutkan secara mauskui (bersambung) oleh Ath-Thabarani di dalam Al Mujatn Al 
Kabir. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I i 4 i I 



2367. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, “Aku pemah bermain 
boneka-boneka perempuan di sisi Nabi SAW. Dan aku juga punya 
beberapa teman seusiaku yang biasa bermain bersamaku. Apabila 
Rasulullah SAW masuk mereka menyembunyikan dari beliau, lalu 
memberikannya kepadaku, kemudian dimaink an bersamaku.” 



82. Bab: Santun Terhadap Sesama 




J -J> - 



\y<\r 



1293. 1293 Disebutkan dari Abu Darda: “Sungguh kami banyak 
tersenyum kepada manusia, walau hati kami melaknat mereka.” 



83. Bab: “Tidak semestinya seorang mulunin tersengat dua kali 

dari lubang yang sama” 




jS VI Sl Ji*j 



- \ Yli 



1294 1294 Mu’awiyah mengatakan, “Tidak ada sikap bijak 
kecuali yang berpengalaman.” 



Sl • “YT1A 




2368. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Tidak semestinya seorang mukmin tersengat dua kali dari lubang 
yang sama ,” 



129fi Disebutkan secara maushul (bersambung) oieh Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibrahim A1 Harbi 
di dalam Gharib Al Hodits dan Ad-Dinuri di dalam Al Mtgaiasah, 
iasM Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengamng di dalam Al Adab Al Mufrad 
(565) dan Ibnu Abi Syaibah di dalam Ai Mushanna/ dengan sanad shahih darinya. 
Dikeluarkan juga oleh pengarang dan yang lainnya, dari hadits Abu Sa 7 id A1 Khudri 
secara rmrfu 1 dan mauqi£ namun isnadnya dha *if. 



142 i — Mukhtashar Shahih Bukhari 





84. Bab: Hak Tamu 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abdullah bin Amr yang telah 

dikemukakan pada nomor 2037, juz 3) 



85. Bab: Memuliakan Tamu dan Melayaninya Sendiri, serta 
Firman Allah, “ Tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang 
dimuliakan.” (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 24). 



**,*• f * 4a s 'Li*''' ' * *\,“i* «. ■' $ '\i • 

Ailwsl lOUA^J t jjj 0 J(jAj Ijjj J* U^! • *»* Ji’ U'— * 



*• '• ** ' *• ' ^ i ' ' i # ' ' • . ^i* • ' • ' * ' rfi ** s * *• 

ijj* J*-J ^jj* iJuy iJ**£j iw» j r j* ji* j-wa^ \ giU to j»jJj 



4 J ^ 



J 9 



J ^ , i 
J I. J 



J ^ t. J • *r *. 4» ^ 4 t > y 4 b ^ /. ^ " 



«K2 V -JM jyto »C*J tj> OWL.;} 

^ "" / iJ ^ 



.OjIju. J$i 4J 







JJJ^O 1 Jj> > ‘ : { 




Abdullah mengatakan, “Dia (bentuk tunggal) disebut zaur 
(pengunjung), dan mereka (bentuk jamak) juga zaur (pengunjung) dan 
dhaif (tamu). Artinya: Para tamunya dan para pengunjungnya. 
Karena kata tersebut adalah mashdar seperti kalimat qaumun ridha 
(kaum yang rela. Qaum berarti banyak orang, sedangkan ridha bentuk 
tunggal), juga seperti kata 'adl (adil, bisa digunakan sebagai sifat 
untuk kata tunggal maupun jamak). Contoh lain: maa'un ghaurun 
(satu air surut), bi 'run ghaurun (sumur surut), maa 'aani ghaurun (dua 
air surut), miyaahun ghaurun (banyak air surut). Ghaur dikatakan juga 
ghaair. tidak bisa diciduk dengan ember. Setiap yang bisa disurutkan 
maka itu adalah penyurutan.” 

Tazaawara adalah tamiilu (condong) dari az-zawar. Al azwar 



u Maksudnya: Bahwa makna haaulaa 'i zaurun wa dhaijun adalahi mereka itu orang-orang 
yang mengunj unguiya dan para tamunya. Ucapannya u min az'zawar” dengan fathah pada 
huruf waawu berarti condong, sebagaimana yang diperingatkan oteh Ai ‘Aini. Orang yang 
mencantumkannya dengan sukun pada huruf waawu (zaur) adalah keliru. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 143 1 



(bentuk jamak dari az-zawar) adalah al amyal (bentuk jamak dari al 
mail). 



* ' / . % ' ' 



* * 



f yij iL oir J. :ju rn j- ijy J 'j-± -trn 









^ oir ^3 <^3 *»3 j ^3) “3 ^ >'£ * 



0 ^ 






. 0 J 






/ / ^ 

• Jl 



'3^ J5^i fj2 l J ^ tiy j 4^0» r* 1 ^' f3?'j 

^ <■* / ^ ^ ^ / 



# "' 



> s/ a 



0 _ 6^ 
■^L . 






> ^ / 



0 >0 "I ° f 

• 1 ** *- -r" 1 ^ ‘ j' 



2369. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Barangsiapa beriman kepada AUah dan kari akkir, maka janganlah 
dia menyakiti tetangganya (dal&m jalur lain: maka hendaklah dia 
bersilaturahmi). Barangsiapa beriman hepada Allak dan hari akhir, 
maka hendakiah dia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa beriman 
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik 
atau diam.’* 



86« Bab: Membuat Makanan dan Bersusab-Susah Untuk Tamu 



(Haditsnya adalah hadits Abu Juhaitah yang telah dikemukakan pada 

nomor929,juz 1) 



87. Bab: Marah dan 



Kecemasan di Depan Tamu 



(Haditsnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar yang telah 

dikemukakan pada nomor 1 528, juz 2) 



88. Bab: Ucapan Tamu Kepada Tuan Rumah, “Demi Allah, aku 

tidak akan makan kecuali engkau makan.” 



•» J» & ^ J ^ V -vtr 



^ -H 






1 144 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




(743). <743) Mengenai ini ada hadits Abu Juhaifah dari Nabi 
SAW. 

(Haditsnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar yang tadi 
disinggung). 



89. Bab: Memuliakan yang Lebih Tua, Serta Mendahulukan yang 

Lebih Tua Dalam Berbicara dan Bertanya 



■X']j Jj) J J J eK» 'S* - Trv ' j Trv * 

* f ' ,/ j i ■ ^ ./ • V/ / f * i* / ■ / 

Ol oltO^- \ A Oj» yi' ji Ji-* j* 

// / / / ”/ / / 

/ tJ . /■ / / / 1 / 4 / Jf / / ■ / ^ J/ .■ / / I ^ / I / 

1 Maj> yj] Ul 4+a-^j J$-/ j» ■»! — P 

J=" tj^' ‘l' ' ^/ A fi&®* O — '1 

/ / / "/ 1 j / 



. » J / // / J / ■ ■ / • i . 0/ ( 

Jai-S^j y»j J4I. ^ 4»l (jJl 



/ J 






/ ^ / 



:<0j yi) (J^ 



J / J 



i r >3 01 :^»JJ ^J) -uS 



/ — / / / 
> 3 .J 



/■ /* ./■ 



ia&Ij 0U3 U :ljJli .0 jli&a 4 »lj j^i :ju» Sy/ jl j Iaj 



4/y (J^- pJi ,y- J3l IjJ t(oJu3l fJ5 1 j [LY/a luip Vj] 

// / 1 / / ' / / 

^ j . J .j _ _ / / _ _ / / / / 



j • / - /*| ^/ rt/ j / _/ ^ j / , 0 / j ■ / ■ • j ■/ ./ . ro j * / y * , 

JjXa~/ Ul 4-/a~»*/j <*ajj>-j J$a» ^jj *”*■* l l(*T S* ■4» 



^ ■ £ ld J m*r 



H* riT /■ 



jjsa] :& fcd cU-c. >f j 1 0 ^Si Ji 






* // 

^j) 'j&\ :S iJ jui i f i3i oir, oir ^jji 



.(^ # :<0j 



* * 



•r 



j 1 ^2o <[iiu] <->ii &£Si rn ji 

*/ */ / ^/ 




^^Telah dikemukakan seca mmaushul padajuz 1, kitab 30 Puasa, nomor 929. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — ! 145 1 




01 ijJu 01 W j&I Jj-^j Jl^] ^ 

^ ^ j' #*/ 



(^l Jl2 t[&B U :Lio c<j ^ S i» J 



^ ■#" 



L o/‘] :Ij^> 

^ ^ / / 

-j^C* :Jl5 °J~ ‘jlA fS] [:Jl5 ,aJ 13 C. ri^Jli 



-r 0 £ 




x y ,1 



X X ,X X B . VB f I ril t |B J X . -X >, „ n D /S X S X x pf 

".4jljj o^j pJ j*\ ! aJ)! J j-^j Ij tijJli CjL"' 0' 



, , X ^ JxD | ^ fl xx P IX B X O X C [x t m 

0V*jl J Jj-gJ j*J^J :J15 ('.y jjj (* IJ IU) 

^ #■ X* 

?jUT r > [oCJl ii-l r o^] IAI J^-3 L' :ljili .14I_ 



p * + D jjrJ 

f _Q- S 
* 

x a x 

jjW>„ -A? 




jy* JS0? rtil J j-x j jilSj* t[i Y/a *Co Jk-j Ol ^ A»l J yj > j 0 jSo] 

^ / |H |F 

o-S^jSG :J4-" J^ -|j^Jl cd^Sl J>~\ [oJuaJl JjI aJU] aJC — » 



.W*j, J4* l34> "oiioi tjj^l ^L- <515 



/ ^ /> / / + / 

/ / 0 P ^ X 1 



/ /> > 



^ > 



2370 dan 2371. Dari Rafi’ bin Khadij dan Sahl bin Abu 
Hatsman (dalam riwayat lain: Dari Sahl bin Abu Hatsmah dan 
beberapa orang pemuka kaumnya 8/119), bahwa keduanya 
menceritakan kepadanya: Bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah 
bin Mas’ud pergi ke Khaibar, [saat itu ada peijanjian damai dengan 
mereka 4/67] [karena adanya paceklik yang menimpa mereka 8/119], 
kemudian keduanya berpisah di perkebunan kuima, lalu Abdullah bin 
Sahl dibunuh (dalam riwayat lain: lalu Muhayyishah menemui 
Abdullah bin Sahl, namun ia mendapatinya telah terbunuh dengan 
berlumuran darah, maka dia pun menguburkannya), (dalam riwayat 
lain: lalu Muhayyishah diberitahu bahwa Abdullah telah dibunuh dan 
dibuang pada orang fakir atau seseorang, maka dia mendatangi orang- 
orang yahudi lalu berkata, “Demi Allah, kalian telah membunuhnya.” 
Mereka berkata, “Kami tidak membunuhnya, demi Allah. [Dan kami 
tidak mengetahui pembunuhnya.” 8/42] Kemudian dia kembali ke 
Madinah.) [Setelah sampai dia menemui kaumnya lalu menceritakan 
hal itu kepada mereka], lalu Abdurrahman bin Sahal beserta 
Huwayyishah dan Muhayyishah -keduanya putra Mas’ud- mendatangi 
Nabi SAW, mereka membicarakan tentang perkara teman mereka, lalu 



1 146 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Abdurrahman mulai [berbicara, yaitu yang pemah di Khaibar], dan dia 
adalah orang yang paling muda di kelompok itu, maka Nabi SAW 
berkata, “ Dakulukan yang lebih tua (dalam riwayat lain: “ Yang lebih 
tua. Yang lebih tua .”) 

Yahya mengatakan: Maksudnya adalah agar yang lebih tua yang 
berbicara. [Maka dia pun diam], lalu mereka pun berbicara tentang 
perkara teman mereka. [Lalu Rasulullah SAW berkata, “ Mereka akan 
membayar diyat teman kalian atau menyerukan perang .” Kemudian 
Rasulullah SAW mengirim surat kepada mereka tentang itu, lalu 
dibalas: ‘Kami tidak membunuhnya. ’] Maka Nabi SAW berkata 
[kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdurrahman,] “ Kalian bisa 
mendatangkan bukti (saksi) yang menunjukkan siapa pembunuhnyaT ’ 
Mereka menjawab, “Kami tidak punya bukti.” Beliau bersabda,] 
“ Kalian mau mendapatkan hak [ darah ] korban kalian -atau beliau 
mengatakan: teman kalian ] dengan sumpah lima puluh orang kalianT ’ 
Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Perkara yang tidak kami 
saksikan (dalam riwayat lain: Bagaimana kami bersumpah padahal 
kami tidak menyaksikan dan tidak melihatnya?” (Beliau bersabda, 
“Kalau begitu, orang-orang yahudi itu terbebas dari kalian dengan 
sumpah lima puluh orang mereka.” Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, [bagaimana mungkin kami meminta sumpah] dari kaum 
yang kafir?” [Namun Rasulullah SAW tidak suka menggugurkan 
darahnya 8/42], maka Rasulullah SAW pun membayar diyat kepada 
mereka dari pihak beliau sendiri [sebanyak seratus ekor unta zakat] 
[sampai dimasukkan ke dalam kandang]. Sahal mengatakan, “Aku 
mendapati seekor unta di antara unta-unta tersebut, dia masuk ke 
dalam kandang mereka, lalu menginjakku dengan kakinya.” 



90. Bab: Yang Dibolehkan dan yang Dimakruhkan dari Syair, 

Rijz dan Huda^ 



Serta firman Allah Ta’ala, “ Dan penyair-penyair itu diikuti oleh 



u Syi 'r (syair) adalah kalimat yang kata-katanya seimbang dan kadang beraldiiran senada 
(puisi, sajak). Rijz adalah salah satu jenis syair dengan kalimat-kalimat pendeL 
Sedangkan huda' adalah nyanyian musafir untuk memberi semangat pada unta yang 
ditungganginya. 



MnlrUachar Shahih Snkhari I 147 I 





orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka 
mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka 
mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya )?, 
kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal 
shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan 
sesudah menderita kethaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu 
kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (Qs. 
Asy-Syu’araa [26]: 224-227) 



- # $ 



.o»J jii jr gP yi Jl 3 - rn o 



1295 



1 295 . Ibnu Abbas mengatakan, “Dalam setiap obrolan 



mereka mengolok-olok. 



>* 



j&\ oi :jis S & oi Ji o* -xrvx 



2372. Dari Ubay bin Ka’b, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya di antara syair itu ada yang berupa hikmah.” 



^ m ‘J* cs :j(i [r • t/r 'oCC J\ UJi- -rrvr 



* * 



* + 



* * 



• c(JL*CiUl J Oir itijj jj) c>3 c>J- X*\jJ\ 's\ 



* 



* 



cu-SJ U &\ JJ- j J C~-»S aJsI Nl OjI J» : Jisi ciiZs»l 



2373. Dari Jundub [bin Sufyan 3/204], dia mengatakan, “Ketika 
Nabi SAW sedang beijalan, tiba-tiba beliau terkena batu, maka beliau 
pun terpeleset (dalam riwayat lain: dalam salah satu peperangan) lalu 
jari kakinya berdarah, beliau pun berkata, ‘ Engkau hanyalah jariyang 
berdarah. Di jalan Allah engkau tidakakan menjumpai 



1295 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari dengan 
sanad terputus darinya. 



1 148 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




«nli Jt s J J :JU j -rrvt 









v J^' L5*l ff <j^*j ‘[' y ) /v J ijjJs ^ij) j-— ,y] 



tyjj ^) yij [£J Ji] fvi [\n/v iJ] oi_r,] ( [\ \ r/ 



* 

x- * ■" 



-» <• 



x J x 



:JUi <[<sili t [oyUll 'JS~ oirj <[jiLil :Jl Juj <^ (SJ 

* * £ * f 

^ x X ,X 0 -X -X|X Ox | _ -X X #f ^ X-. -x ,y X- X 0 f 

<^j) '•j- ^JJ (IcT^' :4 *'jJ (^J) 



X X 

X X . X B X 




X D B X 



# *■ 
X- ■ 



'i/y^ ^ t/j) 'ji/y^. (J*j' :5 i'jj (/j) 



.(t L~i3l 4i*v» r«j :ĕSbi Jli 



jJSj y ( 




# X- X- 



^ : 5j* J jlJ 

.jl/jL ii i‘/ :i?> cOt 






2374. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
menemui sebagian istri-istrinya [dalam suatu peijalanan (dalam 
riwayat lain: safar)nya 7/121], di antara mereka terdapat Ummu 
Sulaim [di dalam kelompok bawaan 7/119], [dan [bersama beliau 
7/111] ada seorang budak [hitam miliknya] yang bemyanyi (dalam 
riwayat lain: menggotong skedup) mereka, yang biasa dipanggil 
Anjasyah]. [Budak ini bersuara bagus], lalu dia pun bemyanyi], maka 
beliau bersabda, * Celaka engkau wahai Anjasyah (dalam riwayat lain: 
Anjasyl) hati-hati terhadap bawaan (dalam riwayat lain: bawaanmu), 
(dalam riwayat lain: pelan-pelan) pada kaca." (dalam jalur lain: 
“ Janganlah engkau memecahkan kaca” Qatadah mengatakan, 
“Maksudnya adalah kaum wanita yang lemah.”) 

Abu Qilabah mengatakan, “Lalu Nabi mengatakan suatu kalimat 
yang apabila dikatakan oleh sebagian kalian, tentulah kalian akan 
mencela kalimat itu, yaitu ucapan beliau, *Hati-hati terhadap kaca .’ 



91. Bab: Menyindir Orang-Orang Musyrik 



Mnlrhtadiar Khahih Rnthari — I U9 I 




92. Bab: Makruhnya Seseorang Mengutamakan Syair Sehingga 
Melalaikannya dari Berdzikir Pada Allah, Ilmu dan A1 Qur'an 





H A 



^ $ & -YtYo 



>■ > 

* a 



.1 *J u' 4J 



2375. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sungguh, dipenuhinya rongga seseorang kalian dengan nanah 
adalah lebih baik baginya daripada dipenuhi dengan syair.” 



0 

>■!>/■ i^9 > * ■ 



> j' j' > > 

0 t * 



r -J£4 ou M Ai SJ-j ju :JU 4h ijy y. -rrvi 






-* r D f 

. & b i/o / . 7 1 p o/ / ( f o ^ ■ r / 

Ol 1^5 

/ / > > / 



2376. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, * Sungguh , dipenuhinya rongga seseorang dengan 
nanah hingga mengenyangkannya adalah lebih baik baginya 
daripada dipenuhi dengan syair 



93. Bab: Sabda Nabi SAW, “ tanganmu berdebu” dan 

“penyembelih an leher” 



94. Bab: Tentang “Mereka Menyangka” 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Hani' yang telah dikemukakan pada 

nomor 194, juz 1) 



95. Bab: Tentang Ucapan Seseorang, “Celaka Engkau” 



I igo I — MukhtasharShahihBukhari 




96. Bab: Tanda Mencintai AUah ‘Azza wa Jalla Berdasarkan 
Firman-Nya, “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 
aku, niscaya Allah mengasihim u. ” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 31) 




4&I J y* j ^ll iji 






% D ^ t 9 






~Yrvv 



^ ^ j j jys 

* * * 



> * 



0 ^ / . > 



^ * 



!< 5 »l J y*'j \j : Ji ai 




*'JJ\ : 




&\ J 



O J ^ 

_r"J 



JUi 



2377. Dari Abdullah bin Mas'ud RA: Seorang laki-laki datang 
kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimana 
menurutmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum namun 
tidak pemah beijumpa dengan mereka?” Rasulullah SAW bersabda, 
‘‘'Seseorang itu akan bersama orangyang dicintainya." 



&j £ill L~' 'M yil Jj : JB ■ - J • j '■ 









-YTYA 



~ : ju tu 

j' — 



2378. Dari Abu Musa, dia mengatakan, “Dikatakan kepada Nabi 
SAW, ‘Seseorang mencintai suatu kaum, namun dia belum pemah 
beijumpa dengan mereka?’ Beliau bersabda, ‘Seseorang itu akan 
bersama orang yang dicintainya.™ 



97. Bab: Ucapan Seseorang Kepada Orang Lain, “Hus” 



’-j& ii ® a SJ-j :Jvs & j. -rm 



y 



* * 

L . ' i i ' ' 



*■ 0 



.11^1 :JU .£jJl : Ju Ui ;*JJ 



2379. Dari Ibnu Abbas RA: Rasulullah SAW mengatakan 
kepada Ibnu Shaid, “Aku telah menyembunyikan 85 sesuatu untukmu. 



83 



Yang mana Nabi SAW telah rnenyernbunyikan darinya ayat ^Hari ketika langit 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 151 I 





apa itu?” Dia menjawab, “ ad-dukhkh ” ( dukhan : asap) Beliau berkata, 

“Husr 




-i-Oi :<jbi jl * jji Ji5 



Abdullah mengatakan: “ Khasa 'tu al kalba artinya aku 

menjauhkan anjing (mengusimya dengan ucapan). Khaasi 'iin (Qs. A1 
Baqarah [2]: 65) artinya dijauhkan. 



98. Bab: Ucapan Seseorang, “Selamat Datang” 






* * 



.. aUsUJ j^S> ^3t Jli oJiij — vt i 






#*■ 






(744). 17445 Aisyah mengatakan, “Nabi SAW mengatakan kepada 
Fathimah AS, 'Selamat datang putriku 






0-^ :Jl«i -Vi® 



^ ^ 



(745). (745) Ummu Hani' mengatakan, “Aku datang kepada Nabi 
SAW, lalu beliau berkata, ‘ Selamat datang Ummu Hani V” 



membawa kabut yang nyata” (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 10). Ucapannya “ad-dukhkh" yang 
dimaksud adalah “ad-dukhkhaari' (kabut) namun dia tidak dapat menyelesaikan ucapan 
itu seperti kebiasaan para dukun yang mendapat kalimat-kalimat dari jin, Ucapan beliau 
^huss”, asalnya adalah kalimat untuk mengusir dan menjauhkan anjing, kemudian 
digunakan untuk mencegah perkataan atau perbuatan yang tidak layak, artinya adalah 
"diam“, 

Ini bagian dart hadtts yang akan dtkemukakan secara maushul pada kitab 79 Minta izin, 
bab 43. 

* T45 *Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushui pada juz l, kitab 3 Shalat, 
nomor 194. 



1 152 1 — Mnkhtashar Shahih Bukhari 




99. Bab: Manusia Akan Dipanggil Dengan Menyertakan Nama 

Bapak-Bapak Mereka 



J'j) LUi 0! :Jli m ’J)I cJ s&S ^ j— » -TTA* 

j ^ ^ >■ ^ ^ ^ ^ 



2380. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
1 'Sesungguhnya orang yang berkhianat akan ditancapkan (dalam 
riwayat lain: dUdbarkan) panji untuknya pada kiamat nanti, lalu 
dikatakan , *Ini pengkhianatan Fulan bin Fulan. m 



100. Bab: Tidak Boleh Mcngucapkan, “Khabutsat Na/sii” (Jiwaku 

Buruk) 




*J£ V :JU S iiJli ^ -YTW 



t* 0 J 



^ -I 






i- ^ 



2381. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan, ‘Khabutsat 
nafsiV (jiwaku buruk), akan tetapi, ucapkanlah, ‘ laqisat nafsiV 
(jiwaku kendur i ).” 86 



‘jji V :JU 0 *Jl ^ J J : 



-rrAT 



^ ^ ^ 
0 # * J 



:Ji3 JSJj 






2382. Dari Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “ Janganlah seseorang di antara kalian 
mengucapkan, ‘Khabutsat nafsiV (jiwaku buruk), akan ietapi, 
ucapkanlah , ‘lagisat nafsiV (jiwaku kendur).” 



86 Kata dan mengandung arti yang sama, hanya saja kata (ciji.) dimakruhkan. 
Demikian ysaig disebutkan di daJarn syarahnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I is I 




101. Bab: Janganlah Kalian Mencaci Masa 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1963, juz 3) 



i , , ' 






Jj) V J J -TTAr 



X 

& * 



J i 



e 



jK d / ^ 1 



Oli c>‘Jl O «(*.>» LJi f>Ji tJfl <fj£)i ( :oyji' 



/ / 



jA AUl 



2383. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Janganlah kalian menamai anggur dengan (dalam jalur lain: 

07 

mengatakan ,) al karm (yang mulia), [karena ses unggu hnya al karm 
adalah hatinya orang beriman ], dan janganlah kalian mengatakan, 
‘ Sialan masa,' karena sesungguhnya Allah adalah Masa (Pemilik dan 
Pengatur masa).” 



102. Bab: (746). (746) SabdaNabi SAW, “Sesungguhnya al karm (yang 

mulia ) adalah hatinya orang beriman. 



ly, Lu tsill :Jl5 jij -vtv 






o!p Lju 1 iJJu: ^JJi CJl -v i A 









X- /X 



«p 



□ / 



X / X 



ttij a/Ji JrJ *ia£ji i«u ^i ai ^ -v^ 

. ( lijjuit y I bl 21 jiljt Oi) :JUi 



B7 Dimakruhkannya meimimi anggur (wtne; tuak anggur) dengan Jtarm (yang mulia) untuk 
menegaskan pengharaman khamer, karena penamaan detigan itu berarti memujiakan 
peminumnya. 

<746> Disebudcan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di akhir bab ini dari jalur Jain, 
dari Abu Hurairah, dan kami mengisyaradcan kepadanya di akhir bab yang sebeJumnya. 

88 Karena sebeJumnya mereka tidak mengatakan, ^Karm adaJah hatinya orang beriman.” 
Tapi dulunya mereka mengatakan, “Karm adalah pohon anggur.” 







Mukhtashar S hahih Bukhari 




(747) . 7 Beliau juga bersabda, “Sesungguhnya orang yang 
bangkrut adalah orangyang bangkrut pada hari kiamat” 

(748) . 8 Sebagaimana sabda beliau, “Sesungguhnya orang 
yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika sedang 
marah 

(749) . 49) Sebagaimana sabdanya, “Tidak ada kerajaan kecuali 

milik Allah .” Lalu beliau menyematkan pada-Nya dengan 

kesempumaan kerajaan, kemudian menyebutkan juga raja-raja, yang 
mana beliau mengatakan (sebagaimana firman Allah), “Sesungguhnya 
raja~raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka 
membinasakannya (Qs. An-Naml [27]: 34). 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang 
sebelumnya). 



103. Bab: Ucapan Seseorang, “Ayah dan ibuku tebusanmu” 




.A 



* I. H 

J-Jjjl V -\o 



(750). (750) Di dalamnya disebutkan riwayat Az-Zubair dari Naibi 
SAW. 



^^Disebutkan secara maushui (bersambung) oldi Muslim dan yang lainnya, seperti: Ibnu 
Hibban dan At-T]rmidzi, dan dis^oAi/jkannya, dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini 
dikeluarkan di d&am Ash-Shahifmh y nomor 847. 

^^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam Al Adob Al Mufrad 
(nomor 155) dengan sanad shahih dari Ibnu Mas’ud. Dan juga disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleh Muslim. Telah dikemukakan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah 
pada bab 76. 

lni bagian dari hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada bab 1 14 dalam satu 
riwayat darinya, dan di sana saya akan menyebutkan siapa yang mengeluarkannya, 
Dikeluarkan juga oleh Ahmad (5/727) dari Abu Hammam Asy-Sya’bani, dia mengatakan: 
Seorang laki-laki dari Khats*am menceritakan kepadaku, dia mengatakan, “Kami bersama 
Rasulullah SAW dalam perang Tabuk al hadits. Di dalamnya disebutkan: 
“Sesungguhnya matam ini A Itah teiah memberiku dua perbendaharaan, yaitu 
perbendahaman Persia dan Romawi, dan Attah telah metuaskan jangkauanku dengan 
kerajaan, yaiiu kerajaan Himyar Al Ahmar ; Tidak ada kerajaan kecuali mitik Allah ..” a] 
hadits. 

(7X>1 Pengarang mengisyaratkan kepada hadits yang telah dikemukakan dari Abdullah bin Az- 
Zubair pada juz 2, nomor 1581. 



Mnkhtashar Shahih Mhari — I 155 I 




(Haditsnya adalah hadits Ali yang telah dikemukakan pada 
nomor 1715, juz 2). 



104. Bab: Ucapan Seseorang, u Allah menjadikanku tebusanmu” 






" # 



(751).' ^ 51) Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, “Kami 
menebusmu dengan para ayah dan ibu kami.” 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada 
nomor 1234, juz 2). 



105. Bab: Nama yang Paling Disukai Allah ‘Azza \va Jalla 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1352, juz 2) 



106. Bab: (752). (752) Sabda Nabi SAW, “Namailah dengan namaku , 
tapi jangantah kaliatt berjulukan dengan julukanku” 







u*° 



n 



Demikian yang dikatakan oleh Anas dari Nabi SAW. 



107. Bab: Nama Hazn (Sedih) 



(Haditsnya adalah hadits Sa’id bin A1 Musayyab yang dikemukakan 

setelahnya) 



(75l) tni bagian dari hadits Abu Sa’id A1 Khudri yang telah dihemukakan selengkapnya secara 
maushul pada juz 1, nomor 246. 

17521 Telah dikemukakan secara maushut pada juz 2, kitab 34 Jual beli, hadits 1000. 



1 156 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




108. Bab: Mengganti Nama Dengan yang Lebih Baik 




2384. Dari Sahl, dia menuturkan, “A1 Mundzir bin Abi Usaid 
dibawakan kepada Nabi SAW setelah dia lahir, lalu beliau 
meletakkannya di atas pahanya, sementara Abu Usaid duduk, lalu 
Nabi SAW tersibukkan dengan sesuatu di hadapannya, maka beliau 
pun menyuruh Abu Usaid mengambil anaknya, maka dia pun 
mengambilnya dari paha Nabi SAW, saat tersadar Nabi SAW 
bertanya, ‘ Mana anak ituT Abu Usaid menjawab, ‘Kami sudah 
mengembalikannya wahai Rasulullah.’ Beliau bertanya, 'Siapa 
namanyaT Dia menjawab, ‘Fulan.’ Beliau bersabda, ‘ (Tidak), akan 
tetapi, namanya adalah Al Mundzir .* Maka sejak hari itu dia 
dinamakan A1 Mundzir. 







2385. Dari Abu Hurairah: Bahwa Zainab itu dulunya betnama 
Barrah, lalu dikatakan, “Dia menyucikan dirinya sendiri.” Maka 
Rasulullah SAW menamainya Zainab. 



O f f • ? • * Ar 1 ! • 

o* o* cyS) 






/ y 



: J15 C. : Juu M yh Jp } ji C 



p -rrAi 

JS - * f * - 

oJj >7 01 t(oJj9r 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 157 | 




L*^jI +j Ut L» rju ,J*g_^ Jj ijts .0^>- 



£ * 

of i *" 






X; l^^Jl lli ‘cj\'j d :^±Jl Jl5 



2386. Dari Sa’id bin A1 Musayyab (dalam jalur lain: Darinya, 
dari ayahnya, dari kakeknya): Bahwa kakeknya, Hazn, datang kepada 
Nabi SAW, lalu beliau benanya, “Siapa namamuT ’ Dia menjawab, 
“Namaku Hazn.” Beliau berkata, “(Tidak), akan tetapi namamu 
adalah Sahl.” Dia berkata, “Aku tidak mau mengganti nama yang 
telah diberikan oleh ayahku.” 

Ibnu A1 Musayyab mengatakan, ‘Temyata masih terus 
berlaigsung kesulitan 89 pada kami.” 



109. Bab: Menamai dengan Nama Para Nabi 



.«UjI 



Ji 'J joi -vor 



(753)/ 753) Anas mengatakan, “Nabi SAW mencium Ibrahim.” 
Yakni putranya. 




Q ^»Q yfj ■J) J ^ ^ 'cr^ -YTAY 



£ , 




£ ~ J 



^ J 



J ^ 



^ t ^ ^ ^ t H t j ^ ^ ^ i 

ujSsj (ji (esdt jjj (i oi* :j 



; ? 




£ j> . | 4 ^ [j' J JO. 

lsH ^ ^ 



2387. Dari Isma’il, “Aku tanyakan kepada Ibnu Abi Aufa, 
‘Apakah engkau pemah melihat Ibrahim putra Nabi SAW?’ Dia 
menjawab, ‘Dia meninggal ketika masih kecil. Seandainya ada 
seorang nabi setelah Muhammad SAW, tentu dia masih hidup. Akan 
tetapi, tidak ada nabi setelah beliau.’” 



w Al Ihmtunoh adalah ash-shu 'uubah (kesulitan). Pensyarah. 

t?53> Telah dikemukakan secara maushul padajuz 1, kitab jenazah, nomor 627. 



158 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





2388. Dari Abu Musa, dia mengatakan, “Seorang anak laki- 
takiku lahir, talu aku membawanya kepada Nabi SAW, beliau pun 
men amain ya Ibrahim. Lalu beliau mesatahnikaya dengan kurma, dan 
mendoakan keberkahan untuknya, lalu diserahkan kepadaku.” Dia 
adalah anak tertua Abu Musa. 



1 10. Bab: Menamal dengan Nama “Walid” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 

dikem ukakan pada nomor420,juz 1) 



111. Bab: Orang yang Mem an ggil Temannya, Lalu Kurang Huruf 

Pada Namanya 



\f\C 






'd* j*' J^J f 



(754). (7S4) Abu Hazim mengatakan: Dari Abu Hurairah RA, 
“Nabi SAW mengatakan kepadaku, ‘Wahai Abu Hirr.”* 



90 Tahnik adalah mengolesi langit-langit mulut bayi dengan kurma yang tetah haluskan, atau 
madu, dengan menggunakan jari tangan. 

^lni bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di 
dalam "Makanan" (6/196), namun di sana dicantumksn: ^Wahai Abu Hurairah" tanpa 
pengurangan huruf, la)u dikaitkan antara yang di sini dengan yang di sana dengan 
kesimpulan* bahwa yang benar adalah yang ada pengurangan huruf (yakni “Abu Hirr* 7 ). 
Ini akan dikemukakan seperti itu dari jalur lain, darinya, pada kisah lainnya, pada kitab 
81,babJ7. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 199 1 




112. Bab: Julukan untuk Anak Kecil dan Sebelum Punya Anak 



j oir, alli- oir : ju 



^j) JOi frli- lil OlS*j cU-iai 

^ V “ ^ ^ n' 

CI b' :( W y/y >Jrl] yS- cdiud s JJi 0L_r 

* " " r" " ^ 

_ r -■ , fl o- i' . . I l" o* 

L^UaJl Coj j5 c*u s »'j jiu ? jJlJI JJtS L* !j_ 

^ ^ #* 

3 3 b jr J b a ^ 

^ ji ^ i ^ o /y' i ^ i, i 

'J (*J^ t^^Jj A. 




0 j' 



2389. Dari Anas, dia mengatakan, “Nabi SAW adalah manusia 
yang paling bagus akhlaknya. Aku mempunyai saudara yang biasa 
dipanggil Abu Umair. Aku kira dia sudah disapih. Bila datang beliau 
mengatakan (dalam jalur lain: Sungguh Nabi SAW berbaur dengan 
kami, sampai beliau mengatakan kepada saudara kecilku 7/102), 
‘ Wahai Abu Umair! Apa yang terjadi pada nughair (burung kecil)?’ 
Burung kecil itu biasa dimainkannya. Ketika tiba waktu shalat, dan 
beliau sedang di rumah kami, maka beliau pim menyuruh untuk 
menghamparkan alas yang di bawahnya, kemudian disapu dan 
diciprati air, kemudian beliau berdiri dan kami pun berdiri di belakang 
beliau, lalu beliau shalat mengimami kami.” 



113. Bab: Berjulukan Abu Turab Walaupun Ada Julukan 

Lainnya 

(Haditsnya adalah hadits Sahl bin Sa’d yang telah dikemukakan pada 

ncmor 1 574, juz 2) 



91 Nughair adalah sebutan untuk nughar yang kecil. Nughar adalati burung kecil seperti 
buning-bumng berpelatuk merah. ( 4 Aini). 



I 160 1 — Mukhta^har Shahih Bukhari 




114. Bab: Nama yang Paling Dibenci Allah 



J j* * * * * f 

■9 t + t . - t i „ *" * ■ • 



*ci> Ji) ^ 0> u— * -Y« • 

^ j- ' 

aii Jsj jij . j>i iu sgai & »cA! (£^f 



^ J* 



^ ^ J J I, ^ ^ 



.;Ci Jliti i>i; :S> J> :ogL J« 



2390. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, *Nama yang paling keji (dalam jalur lain: yang paling hina) 
pada hari kiamat nanti di sisi Attah adaiah seseorang yang menamai 
dirinya dengan malikul amlak (raja para raja).’” 92 

Sufyan mengatakan, “Yang lainnya mengatakan, ‘Penafsirannya 
(adalah menggelari dengan) Syaihan Syah (raja para raja).’” 93 



115. Bab: Juhikan Orang Musyrik 



•sJU" J J y V! : Jji & '»» : j JL. JBj -v. 

^ .» .#■ + * .* * 



(755). (7SS> Miswar mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, l Kecuali bila Ibnu Abi Thattb mau’” 



w Saya katakan: Ahmad menambahkan (2/492) daii jalur lain, darinya: ^Tidak oda kerajaan 
kecuaii rttilik Allah” Rjwayatnya juga dari jalur ketigE (2/3 15): n Tidak ada kerajaan 
kecuaii miiik Atlah *Azza wa Jalla.”. Ini juga merupakan riwayat Muslim (6/174), dan 
padajalur lainnya: "Itdak oda raja seUiin AUah” 

93 Maksudnya, sebagaimaan yang dikatakan oleh A1 HatLdi, bahwa lafazh *‘Syahan Syah” 
telah senng digunakan sebagai nama pada masa itu, maka Sufyan mengingatkan, bahwa 
nama yang dinyatakan tercela oleh khabar tidak terbatas pada nama “Malikul Amlak”, 
akan tetapi mencakup semua yang semakna dengan bahasa apa pun, maka itulah yang 
dimaksud tercela. Hal ini ditegaskan oleh riwayat At-Tirmidzi: M seperti syaahan syaah.” 
^ 7551 Ini bagian dari hadits yang telah dtkemukakan secaia maushut pada juz 2, kitab 57 Bagian 
yang Seperiima, nomor 1351. 



Mnkhiashar Shahih Rnlrhari — I 161 1 




1 16. Bab: Sindiran 94 Tidak Mencakup Kebohongan 



:JUi :CJi 



X |f ^ ^ X 1 flx 



J e. x 



* /f ^ * X 

J o f> 



*>j : c \'^,\ ji o( _^jfj 



Jl — ij -V<s"\ 

X - 

.j . r,: 

l-Ut> :*-L- ?■! cJu 

* 



(756 ). (756> Ishaq mengatakan, “Aku mendengar Anas 

mengatakan, ‘Seorang anak Abu Thalhah meninggal, lalu dia 
bertanya, ‘Bagaimana anak itu?’ Ummu Sulaim berkata, ‘Nafasnya 
sudah diam. Aku harap, dia sudah beristirahat.’ Sementara Abu 
Thalhah mengiranya benar.” 



117. Bab: Ucapan Seseorang Pada Sesuatu, “Bukan apa-apa” 
dengan Meniatkan Bahwa Maksudnya Adalah “Itu Tidak Benar” 



» ‘J* jli ’J\ jlS} -v»v 

^ x jK 4 



(757), (7S7J Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW mengatakan 
pada dua kuburan, ‘( 'Penghuni ) keduanya sedang disiksa bukan 
karena (dosa) besar (dalam dugaan mereka), padahal itu besar.'" 



JUi Je «&I J*^j JL- :LSJU oJG -TTH) 

x X <x X 

J J ^ ^ ih-* 8 " , J •#* jĔ* > | ^ i • J - 

uU^i g J t* 1 4 l )1 u I 'jJi 3 'jamJ | 4)1)1 J 

J >' X > ^ -» * I \ J X X > f J J x 

■ " li -* ^ 1 1- _ t° J ' ii -- 1 S' 0 A h 



lfi)aAj tjJ^Jl /y» LJ^Jl 



JUi . U>~ 

X x 



w * v u — ^ y y v - 

x X x X 

</j) y <3j 3if ,/ (T\a/a Vijij4 </j) <■ 

X X X T x X 4 X T > 




it 



44 Ungkapan bukan yang sebenamya; Yaitu bahwa yang dimaksud dari ungkapan itu 
bukanlah ungkapan itu sendiri, akan tetapi maksudnya bisa ditangkap oleh yang 
mendengamya. 

(756i fni bagian dari hadits panjang yang telah dikemukakan secara moushul padajuz 3, kitab 
71 Aqiqah, bab 1. 

^lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz I s kitab 4 Wudhu, 
bab57. 



1 162 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




-'o' ^ 0 $ 



- d&J» J Jj2 01 :ttjj i'j) .^a)l (S»T :i^ljj 

^ / /■ > ^ ^ ^ x" #3 *■ 



w >|^ t ^ t / lH t. ^ ^ ^ O J i . 

-Vo A yJj) pUUl ^ ^j^a* J-^I 



/ £ > ( % * r , 

i l ' . - "°iii * J " -' 




Z3 — )l 



^ J > 



# " 



ti t (Wt ^ SjL; >Vu -fCiii odi ^ ^ 






:cS>' </j) ‘O*/* ji W* JJJjl o^liuJl 



> y > > 

> J J 



«u > >r{ 4i o jkiki c(^jji2i > ./ 

> X / X X > X X / / 



> X / 



,\U~J **•■,] iiS- 



X / 



> X 



2391. Aisyah menuturkan, “Orang-orang bertanya kepada Nabi 
SAW tentang para tukang ramal? Rasulullah SAW pun bersabda 
kepada mereka, 'Mereka bukan apa-apa .’ (yakni mereka itu tidak 
benar) Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah! Kadang mereka 
menceritakan tentang sesuatu kepada kami, dan itu temyata benar.’ 
Rasulullah SAW bersabda, l Itu adalah kalimat dari kebenaran yang 
dicuri oleh jin, lalu dia membisikkannya (dalam riwayat lain: 
menyuarakannya 8/218) pada telinga majikannya seperti suara 
(dalam riwayat lain: kotekan) ayam betina. ’ (dalam riwayat lain: 
' Sesungguhnya para malaikat turun ke awan, lalu menyebut tentang 
perkara yang telah diputuskan di langit (dalam riwayat lain: (75 S)/ 7 * 
bercerita di awan -al ‘anaan adalah al ghamaam (awan)- tentang 
perkara yang akan terjadi di bumi 4/94), lalu syetan-syetan mencuri- 
curi dengar dan mendengamya, lalu dibisikkan kepada para tukang 
ramaU 4/79), (dalam riwayat lain: * lalu dibisikkan ke telinga tukang 
ramal, seperti dentingan botol), lalu mencampumya dengan lebih dari 
seratus kebokongan [ dari mereka sendiri].’’ 



^^Disebutkan secara nutushul (bersambung) oleh Abu Nu’aim di dalam Al Mustakhraj dari 
jalur Abu Shalih, juru tulis Al-Laits bin Sa*d, darinya, dengan sanadnya, dari Abu Al 
Aswad, dari Urwah, darinya. Disebutkan secara maushul (bersarnbung) juga menyerupai 
itu pada juz 2, kitab 59 Permulaan Ciptaan, bab 6, dari jalur lain, dari Al-Laits, dari guru 
lainnya, darinya, yaitu yang disebutkan dan diisyaratkan penyandarannya (4/79). 



MnkhrtasharShahihRtikhari — I 163 I 





118. Bab: Mengangkat Pandangan ke Langit dan Flrman Allah 
Ta’ala, u Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, 
bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana dia ditinggikan.” 

(Qs. A1 Ghaasyiyah [88]: 17-18) 




(759). Dari Aisyah, “Nabi SAW mengangkat kepalanya ke 
(arah) langit.” 



119. Bab: Menancapkan Tongkat di Air dan Tanab 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Musa yang telah 
dikemukakan pada nomor 1563,juz2) 



120. Bab: Seseorang Menancapkan Apa yang di Tangannya di 

Bumi 



(Haditsnya adalah bagjan dari hadits Ali yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 82) 

121. Bab: Bertakbir dan Bertasbih Ketika Kaget 



:^\ Srt :cJi H : JB cJlt :& ^ cJi : Jli ^ ^ -VI 



(760). <760) Umar mengatakan, “Aku katakan kepada Nabi SAW, 
‘Apa engkau meneeraikan para istrim^l? , Beliau menjawab, ^Tidak' 
Lalu aku mengucapkan, '‘Attaahu akbar”' 



bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara mmtshul pada juz 3> nomor 1837. 
^^Ini bagian dari hadits panjang dari Ibnu Abbas yang telah dikemukakan secara maushui 
padaju7 2, kitab 46 Kezhaltvnan» bab 26. 



164 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




122. Bab: Larangan Melontarkan Kerikil dengan Sentilan 

Tangan 95 



(Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Mughaffal yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 969, juz 3) 



123. Bab: Mengucap Hamdalab Bagi yang Bersin 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang sebentar lagi a ka n dikemukakan) 



124. Bab: Mendoakan (Membalas Ucapan) yang Bersin BUa Dia 

Mengucapkan Hamdalah 



jA ~ 1 

(761). Di dalamnya dikemukakan riwayat Abu Hurairah. 

(Haditsnya adalah hadits AI Bara' yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 2). 



125. Bab: Yang Dianjurkan dan Yang Dimakrubkan Pada Bersin 

dan Menguap 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan 

setelah dua bab) 



95 Yaitu melontarkan batu kecil atau sejenisnya dengan ujung dua jan T yaitu ibu jari dan 
telunjuk (menyentil). 

(761, Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan pada bab 126. 



MukhtasharShahihRnkhari — I 165 I 




126. Bab: Bila Bersin, Bagaimana Ucapannya dan Jawabannya? 



•'Jr&.l 'J*. iii :ju m s'/> 












-mt 



aJ JlS lj)i (4)il J 






<" 0^0 






0 a J 

^ ^ t* i 



:a> 0 jf 5>f «) Js3j caJJ 






J ^ O ^ 



2392. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Apabila seseorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan , 
‘ Alhamdu lillaah' (segala puji hanya milik AUah), dan hendaklah 
saudaranya atau temannya mengucapkan padanya, ‘ Yarhamukallaah ’ 
(semoga AHah merahmatimu). Lalu hila diucapkan ‘ yarhamukallaah ’ 
padanya, hendaHah dia (yang bersin) mengucapkan, 
‘ Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum ’ (semoga Allah 
menunjukimu dan membaikkan keadaanmu ).” 



127. Bab: Bila Yang Bersin Tidak Mengucap Hamdalah, Maka 

Tidak Dijawab (Tidak Didoakan) 



s «* +_ 



* + 




J J 



^Jll AlP 



pj lii Lli !^il Jui (>^l 'cJliJ jj; llijb-i 









t j 

il - 



-mr 

# ^ ^ k ^ f 



.^ii 



* • ^ 



* > ^ 



/ j 



Al U- Ui (31 :JU .^££5 



2393. Dari Anas RA, dia mcngatakan, “Ada dua lald-laki yang 
bersin di dekat Nabi SAW, lalu beliau mendoakan salah satunya dan 
tidak mendoakan yang lainnya, maka orang itu berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Engkau mendoakan oiang ini, tapi tidak mendoakanku.’ 
Beliau bersabda, ‘ Orang ini memuji Allah (mengucap hamdalah), 
sedangkan engkau tidakj ” 



1 166 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




128. Bab: Bila Menguap, Hendaklah Meletakkan Tangan Pada 

Mulut 



y _ O 



L~' A' 0! :JU & ’^3i ^ ^ > -rru 



lll a j _i \ — 






* / y 



JT u£- 0lT C4)I U-3 iili .L, )i£Ji 






*" r *■ 9 -- I ^ \ " .... " * . ■'l 



Lhjls t ^ 4 .j.j». Jlj 01 I ^ ji l 4j (J 2 .— o j 01 



tf£- J^f . J * t 



I / 8 ^ J 



J a 



, t 



lil jXJb-I OU t^U^l G iVJi L±\S Iil3 c OU^JI ^ > 



o- J - i 
■ . 0 * r 



.OUalLii il* iJbLi» (li :JU lii :2 jIjj ^j) cL>tls 






2394. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. 
Apabila seseorang di antara halian bersin dan memuji Allah, maka 
hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan 
padanya, ‘ Yarhamukallaah ’ (semoga Allah merahmatimu). Adapun 
menguap, sesungguhnya itu dari syetan. Apabila seseorang dari 
kalian menguap, hendaklah menahannya semampunya, karena 
sesungguhnya, bila seseorang di antara kalian menguap (dalam 
riwayat lain: apabila dia mengatakan, 'haa *), syetan 

menertawakannya." 



M ukhtashar Shahih Bukhari — ifi7 1 




79. KITAB MINTA IZIN 



1. Bab: Memulai Salam 



Ji fST ® *J| oi sj> J -rrv 



JJCi LJkil : (Jli 



y * 



llL tli-l^ Oji — ilj — U *T/t j] 



4 1- 



\4jVi C» «SsJ^CJl 2^* J— ilJl dJ ijl 



..&I f&Ji fidJl :Jl5i ijj 





A. 



t » * t j : 

Jju ,■** J * j 



2395. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, 
“Allah menciptakan Adam dengan bentuknya itu, [dan 4/102] 
panjangnya enam puluh hasta. Setelah selesai menciptakannya, Allah 
betjirman, ‘ Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang 
sedang duduk itu, kemudian dengarkanlah jawaban mereka 
kepadamu, karena sesungguhnya jawaban itu merupakan 
penghormatan bagimu dan penghormatan bagi anak cucumu' Maka 
Adam pun mengucapkan , 'Assalamu ‘ alakum .’ [ semoga 

kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian ] Mereka menjawab, 
‘ Assalamu ‘alaika warahmatullaah . ’ [semoga kesejahteraan dan 
rahmat AUah dilimpahkan kepadamu ]. Mereka memberi tambahan 
‘warahmatullaah Maka setiap yang masuk surga dalam bentuk 
(seperti Adam), dan bentuknya itu terus berkurang hingga sekarang 



2. Bab: Firman Allah Ta*ala, 



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu. 



MnlrhtasharKliahihRiikhari — I 169 I 




agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di 
dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. 
Dan jika dikatakan kepadamu, ‘Kembali (sajajlah, ’ maka hendaklah 
kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah 
yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 
keperluanmu, dan AUah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa 
yangkamu sembunyikan.” (Qs. An-Nuur [24]: 27-29). 



& * r * 3 



> i J5> J> 3>; L3 >i : Jl5 






1296. 1296 Sa’id bin Abu AI Hasan mengatakan kepada A1 Hasan, 
“Sesungguhnya para wanita non Arab biasa membukakan dada dan 
kepala mereka.” Dia berkata, “Palingkan pandanganmu dari mereka. 
Firman Allah ‘Azza wa Jalla, ‘ Katakanlah kepada laki-Iaki yang 
beriman, ‘ Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaiuannyaJ (Qs. An-Nuur [24]: 30).’* 



Cafi J5j> :5Sla Jl_5j — 1 T ‘W 



U Ji >3l 

* X 1 



1297. 1297 Qatadah mengatakan, “Tentang yang tidak dihalalkan 
bagi mereka, ‘ Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 
‘ Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara 
kemaluan mereka (Qs. An-Nuur [24]: 31). *( 'pandangan ) matayang 
khianat ’ (Qs. Ghaafir [40]: 19), yaitu memandang apa yang dilarang.” 



Ji jJU 'J Ji Jl >3« J ~ 1 A 



1296 A1 Hafizh tidak mengeluarkannya. 

1297 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Halim> 



I 170 I — Mukhtashar S hahih R ukhari 





ir o£ 4 



X- xD J 
* 






CS$— i 









1298.' 298 Az-Zuhri mengatakan tentang memandang wanita 
yang belum haid, “Tidak dibenarkan memandang kepada sesuatu pun 
dari mereka, yang mana pandangan itu dapat membangkitkan 
syahwat, walaupun (yang dipandang itu) masih kecil.” 



^ -Ujj 0) yl jjadl tUsi- o jS *" j ~IT^ 



1299. 1299 ‘Atha' memakruhkan memandang budak-budak 
perempuan yang dijual di Makkah, kecuali bila hendak membeli. 







0 3 /I X X 

_ i r x 



* x " 

X _X ■ 



oir j t A^ij 

0 X *x ■ 

xO x ^ x xxx a *x( 4 | x *x O r 

tA^» j jA ol y\ C-ijl j t|» j. TOj 




JjaiSl jiiai 






tQl >L' jLiiiO 










J"*J 

y A J 






-H- 



J^i :^JJ Jj) ©i >^l > cjLaiil 



x 0 



l» J x 



x X x 



X r»: * 



X* 



XX X XX 

_ * £ - 
. X X X* X _ f 



Liii 



,/j) 



/ | X* X 

jfl Ilil 



* X* 



'y / 



* * 



t n ^»x 3 3 f Vf 



■ 0 X X 






[^isyi aLs- j ClaJ 3 j] 



2396. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia menuturkan. 



1296 Al Hafizh tidak mengeluarkannya. 

1299 Disebutkan secara mcmhul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Fakihi di dalam 
Kitab Makkah dengan sanad shohih darinya. 



MnlrMnchnr CI 14 I 11 I 1 Riihhnn I 171 t 




“Rasulullah SAW membonceng A1 Fadl bin Abbas pada hari nahar di 
belakangnya di bagian belakang tunggangannya. A1 Fadhl adalah laki- 
laki yang tampan. Nabi SAW berhenti untuk memberi fatwa kepada 
orang-orang. Lalu seorang wanita cantik dari Khats’am datang untuk 
meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. A1 Fadhl mulai memandang 
kepadanya [dan wanita itu pun memang kepadanya 2/218] dan A1 
Fadhl merasa kagum dengan kecantikannya. Nabi SAW menoleh 
ketika A1 Fadhl tengah memandang wanita itu, maka beliau pun 
mengulurkan tangannya 96 lalu meraih dagu A1 Fadhl, kemudian 
memalingkan wajahnya agar tidak memandang kepada wanita 
tersebut. (dalam riwayat lain: lalu Nabi memalingkan wajah A1 Fadhl 
ke arah lain). Kemudian wanita itu berkata, ‘Wahai Rasululah! 
Sesungguhnya kewajiban haji atas para hamba-Nya telah berlaku atas 
ayahku yang sudah tua renta, dia tidak lagi dapat tegak (dalam riwayat 
lain: mantap) di atas tunggangan, apa boleh diqadhakan atas namanya 
untuk aku hajikan atas namanya?’ Beliau menjawab, l Ya.* Hal itu 
teijadi ketika haji wada’.” 



3. Bab: As-Salaam Adalata Satu Satu Nama Allab Ta’ala 97 , 

“ Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balasiah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau btdasiah 
(dengan yang serupa). ” (Qs. An-Nisaa' (4] : 86) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 10. Minta Izin, bab 147) 



4. Bab: Yang Sedikit Memberi Salam Kepada yang Banyak 



t jjuSOl Js : jti JjS 



1 SS- Ojlj* £ 



-my 



* * 

* * ^ j + • 






■jc^ J* J-UIlj iJs\d\ Js jlUlj 






X 1 



96 Yaknt nienguluikan ke belakang. 

97 Judul ini merupakan bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh pengarang di dalam Al 
Adob Al Afafrad dari hadits Anas dengan sanad jayyid, yaitu yang dikeluarkan di dalam 
Ash-Shahihah (nomor 1 894). 



171 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



2397. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Yang muda memberi salam kepada yang tua (dalam jalur lain: yang 
berkendaraan kepada yang betjalan kaki), yang berjalan kaki kepada 
yang duduk, dan yang sedikit hepada yang banyak ” 

5. Bab: Yang Berkendaraan Memberi Salam Kepada yang 

Berjalan Kaki 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan) 

6. Bab: Yang Berjalan Kaki Memberi Salam Kepada yang Duduk 
(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan) 

7. Bab: Yang Muda Memberi Salam Kepada yang Lebih Tua 
(Hadits Abu Hurairah yang tadi dikemukakan secara maushul) 

8. Bab: Menyebarkan Salam 

(Haditsnya adalah hadits Ai Bara' yangtelahdikemukakanpadajuz 1, 

kitab 23. Jenazah, bab 2) 



9. Bab: Mengucapkan Salam Kepada yang Kenal dan yang Tidak 

Kenal 



10. Bab: Ayat Hijab 



Mukhtashar Shahih Bukhari — fl73 I 




11. Bab: DisyarPatkannya Minta lzin Adalah untuk Memelihara 

Pandangan 



[to/A V <I j Jis yu :jii jZ. j: J -m* 



ikf y' :jui «< &£*' ® yn m 'j* 






^ Aj dtJJilaJ t jiaii kiJLjt 



2398. Dari Sahl bin Sa’d, dia menuturkan, “Seorang laki-laki 
melongok ke dalam lubang pada [pintu 8/45] kamar-kamar Nabi 
SAW, saat itu Nabi SAW tengah memegang sisir untuk menggaruk 
kepalanya, maka beliau bersabda, t Seandainya aku tahu bahwa 
engkau melihat-Iihat, tentu aku menusuk matamu dengan ini. 
Sesungguhnya (disyari 'atkannya) minta izin adalah untuk 
(mem elihara) pandangan.*" 



12. Bab: Zinanya Anggota Tubuh Selain Kemaluan 






y\ JlS \La jJJJL aZzA ibi y \j £ :JU j-J» j—p -Yni 






- ^ 



SJJi a^f U> > Sb^ fST Ji \j£ 3.1 'oi :A *J| J J7> 
yL: lyj&j t j^j\ Oiilit \Sjj 1 % h J$\ i5 > sSiiJ Si 









Hs' iJUS 



2399. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Aku belum pemah 
melihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa kecil daripada apa yang 
dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, ‘Sesungguhnya AUah 
telah menetapkan pada manusia bagiannya dari zina yang pasti 
ditemuinya. Zinanya mata adalah pandangan (terhadap hal yang 
haram) dan zinanya lisan adalah perkataan (tentang yang haram), 
sementara nafsu berangan-angan dan berkeinginan, lalu kemaluan 
membenarkan itu dan mendustakannya . ” ’ 



Pml — MukhtasharShahih Bukhari 




13. Bab: Mengucap Salam dan Minta Izin Hingga Tiga Kaii 



/ o 



^ J Llr : J15 ^jj^l 






4 ■" 



-T i 



J* cJik * I :JUi t j>i. & J,y J\ ^ li I jiJJSli 






:Jl5i t yS- ^ £*v/T' jj ji lJL» OUT 4jtS"j] lJ OijJ (» 1* 

i' ^ x 0 i' \ ^ ^ 

1.^ X . X X .X p „ . „ ^ I * r ' * « 0>-BtB .* 

aIpJLs wXi l^jwV51 i^p^s *Uil Jl^p tSJj+0 ^ 



/ / / 






:cJi (V <>y/a C* ^Lp ^ilU>- C» : ajIjj ^ij) :JUi 

Oit-l lii :S il jl5, <LJi> .J Oi j,’ Ji ftC Li'it-i 



jl] ii Jilj : JUi .Uj£ t Jj 'oljl JUi uj^ ^TjlPi 



Ji‘ [:USJ] [jUJSli > ^ Jl JL’u .iL-, SLU 



< 0 

o? .. X 



X 



* l".f 1 



> 4* X- 



J^e ^ f , x- i " " J 1 1 ( x o J J o ^ J n jL 2 iSl ^ , "■ * x 

j*-^»l Vj «iP* fjfd jj ^*j ‘s-*^ tji <j*' J'- 43 Jr* ** 



X* X» 



- t i'- F . - f B ) ^ 

Jli £g| ,^-jJt Jt t jaP CJ cAjc« lL-^JLS ./* jju\ jk+&\ C^s Pj oi\ 

-* * X» 

^gf !?» ilj j^'j jif ^ [lii] 'Jt ^iLf :^i jlii] ciul 



.[Sjlio ^l £jj9*J I ^ju .JIj-.Vb 



X* X- 



2400. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dia menuturkan, “Aku sedang 
di suatu majlis di antara majlis-majlis kaum Anshar. Tiba-tiba Abu 
Musa datang dan tampak gemetar, lalu dia berkata, ‘Aku minta izin 
kepada Umar tiga kali, tapi dia tidak mengizinkanku, [dan tampaknya 
dia sedang sibuk 3/6], maka aku pun kembali.’ [Ketika Umar selesai, 
dia pun berkata, ‘Apa aku tidak mendengar perkataan Abdullah bin 
Qais? Izmkanlah dia.’ Lalu dikatakan, ‘Sudah pulang.’ Maka dia 
memanggilnya], lalu berkata, ‘Apa yang menghalangimu (dalam 
riwayat lain: Apa yang mendorongmu melakukan itu?’ 8/157) aku 
jawab, ‘Aku telah minta izin tiga kali tapi aku tidak diizinkan, maka 
aku kembali, karena Rasulullah SAW telah bersabda, l Apabila 
seseorang kalian minta izin tiga kali dan tidak diizinkan, maka 
hendaklah dia kembali .’ Umar berkata, ‘Demi Allah, engkau harus 



Mukhtashar Shahih Bukhari — yb l 




mendatangkan saksi [atau aku ak an melakukan sesuatu terhadapmu.’ 
Latu dia pun pergi menuju salah satu perkumpulan kaum Anshar 
kemudian menanyakan kepada mereka:] ‘Apakah di antara kalian ada 
seseorang yang pemah mendengamya dari Nabi SAW?’ Maka Ubay 
bin Ka’b berkata, ‘Demi Allah, tidak seorang pun yang akan berdiri 
bersamamu (untuk memberikan kesaksian) kecuati orang yang paling 
muda, dan akutah orang yang paling muda di antara mereka.” Maka 
aku pun berdiri bersamanya, lalu aku memberitahu Umar, bahwa Nabi 
SAW tetah mengatakan itu, [maka Umar pun berkata, ‘Apakah [ini] 
tuput dariku dari antara perintah Rasuluttah SAW?! Aku dilengahkan 
oleh hiruk pikuk di pasar.’ Yakni pergi bemiaga.”] 



14. Bab: Bila Seseorang Dipanggil Lalu Datang, Haruskan 

Meminta lzin? 




:JU 






■r t 






f -V*l\ 



(762). ^ 7625 Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“(Partggilan) itu adalah izinnya” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan 
pada kitab 81 Penggugah hati, bab 16) 



15. Bab: Mengucapkan Salam Kepada Anak-Anak 







— Y 1 * ^ 







yji oir 






2401. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa dia melewati anak-anak, 
lalu dia pun mengucapkan salam kepada mereka, dan mengatakan. 



^^Di sini dikemukakan secara mu 'allag oleh pengarang, dan tdah dia sambungkan di dalam 
Ai Adab Ai Mufrad t juga oleh Abu Daud di datam AsSunan dan yang lainnya dengan 
sanad shahih daiinya. EMriwayatkan secam matjit ' dengan lafkcah: “ Apabiia seseorang 
kaiian d iund a ng t iaht dia datang bersama utusan(nya), maka itu adaiah izinnya" Hadits 
mi diketuarkan di dalam Irwa K Al GhaUt (1955). 



1 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 





“Nabi SAW melakukannya.” 



16. Bab: Laki-Laki Mengucapkan Salam Kepada Wanita, dan 
Wanita Mengucapkan Salam Kepada Laki-Laki 



\j ‘ [y Y « / 1 4J1I J JlS — Y i • Y 



^ i e t i 

</J> Jos» (!u^ u L - (^j) 






li &\ «U^J :lJs :'ciu .f*Lji 



x- ##* 



S l. I# # <" ^ i ** ** , 1 ^ ^ / r _ . 

4»l Jj— j hYY 



2402. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “[Pada suatu hari, 
4/220] Rasulullah SAW berkata, ‘ Wahai Aisyahl (dalam riwayat lain: 
Wahai Aisyl) Ini Jibril memberi salam kepadamuj (dalam riwayat 
lain: memberimu), aku pun menjawab, l Wa 'alaihis salaam wa 
rahmatullah [ wa barakaatuh 4/220]. Engkau dapat melihat apa yang 
kami tidak dapat melihatnya.’” Maksudnya adalah Rasulullah SAW. 



17. Bab: Bila Ditanya “Siapa ini?” Lalu Dijawab, “Aku” 






oir 




* s.. * .J 



X 1 X 



: Ji5 J jjI^ *j 

i e + i _ «i*' j- j- > - p _ 

julr .01 d :JUi .Ul :oJUa Yii :Jlis *OGl oJsoi 



-Yt»r 



V' 







2403. Dari Jabir RA, dia menuturkan, “Aku datang kepada Nabi 
SAW untuk mengurus hutang tanggungan ayahku. Setelah aku sampai 
di pintu. beliau bertanya, l Siapa iniT, aku jawab, ‘Aku.’ Beliau 
berkata, 'Aku, aku.’ Tampaknya beliau tidak menyukainya.” 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 177 1 



18. Bab: Orang yang Menjawab Lalu Mengucapkan, ut Alaikas 

Saluam” 



.ttrjj '&\ tju} ~vtr 



(763)/ 763} Aisyah mengatakan, “Wa ‘alaihis salaam wa 
rahmatullaahi wa barakaatuh.” (Y aitu ketika menjawab satam Jibril 
yang disampaikan oteh Nabi SAW). 



:fST %j -M J«} -VI l 

X 1 

(764)J 764J Nabi SAW bersabda, “Para malaikat menjtrwab 
(salam) Adam: Assalaamu ‘alaika wa rahmattdlaah” 




% Jjt Sjjj WLJl JSo y^Tj d \ i J *>_* - Y i • i 



dSi\ J y**J ^ jLSi t<*ip 

x X- * X X ^ ^ ^ 



«.tSe- jrJ tjU» .Jju jj iAjti Jvai jl liO^J 







^ *■ * 'd . J' J 

x J V t + i s. 



JUi .JJ iLV J^i «fXJ iDij :jl Si cjX— i 



/\ _i i> U iiii ^JJlj] J\ j j 



•{ 



;Ul 



<X ■■ y X- X- 



t*^> A^ti Jl cuU bt :Jl 5 i \&\ SJj t [t a* 

X x X x ^ 

J~ }fj\ ‘j corjii j ii^ ti l> p t jSS xjji jiji ' r 



y X- X 



jJXi p cCUi tfjZJ J» [yti/v iClj] jiji ‘J ,urij ‘j£ti 

* >■ y ■ x X 

t 1 * , i t l^ll^ * 'I: P - ^ • C* J ^ i i' ."' ^ "! ; *■ 

Jbtu*1 aj tU*Jt3s- ^yUjaj |j cUjs-U* 1 ^jyUjaj ^1>- 

1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ 



V A* t B t - £ ^ ^ A 

jtj.l ^ t u*-L* /i 



: VjJ jVj) UJU- «jsUaj ^jjt f*J 

^ y T y x- x- 1 




L5" 



t 763 ) [ n | bagian daii hadhsnya yang tdah dikemukakan scbdum hadits mi. 

{7WJ Ini bagian dari hadits yang tdah dikemukakan pada kitab 79 Minta izin, bab 1 . 



1 itT| — Mukhtashar Shahih Bukhari 







.l^AS' iiAJi pj i(L»jli ^ji«o 



2404. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa seorang taki-laki masuk 
ke masjid, sementara Rasulullah SAW sedang duduk di sudut masjid, 
lalu orang itu shalat kemudian menghampiii (beliau) lalu 
mengucapkan salam kepada beliau, beliau pun mengucapkan padanya, 
'Wa 'alaikas salaam. Kembalilah lalu shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau behrn shalat.’ Latu orang itu kembati 
kemudian shalat, lalu menghampiri (beliau) talu mengucapkan salam, 
betiau pun menjawab, * Wa ‘alaikas salaam. Kembalilah lalu 
shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat.’ Untuk kedua 
kali atau setelahnya, orang itu berkata, [‘Demi Dzat yang telah 
mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak dapat metakukan yang 
lebih baik dari itu, karena itu 1/184] ajarilah aku wahai Rasulullah!’ 
Betiau pun bersabda, 1 Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka 
sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu takbir. 
Kemudian bacalah apa yang terasa mudah olehmu dari Al Qur'an, 
kemudian rukulah hingga engkau thuma’ninah dalam ruku, lalu 
angkatlah [ kepalamu 7/226] hingga engkau berdiri tegak Kemudian 
sujudlah hingga engkau thuma’ninah dalam sujud, lalu bangkitlah 
hingga [engkau tegak dan\ thuma 'ninah dalam duduk Kemudian 
sujudlah hingga engkau thuma’ninah dalam sujud, lalu bangkitlah 
hingga engkau thuma’ninah duduk (dalam riwayat lain: hingga 
engkau tegak berdiri ) . Kemudian, lakukan itu pada semua 
shalatmu 



19. Bab: Bila Seseorang Mengatakan, “Fulan Memberi Salam 

Padamu” 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada bab 1 6) 



98 Riwayat ini, A1 Bukhari mengisyaralkan tarjihnya. pada riwayat yang sebelurrtnya, yaitu, 
bila ini shahih, tcntu menunjukkan wajibnya duduk istirahat, bahkan disertai thurra’nmah 
padanya. Namun tidak ada seorang ahli ilmu pun yang mengatakan demikian. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 179 1 





20. Bab: Memberi Salam Dalam Suatu Kumpulan yang Terdiri 
dari Kaum Muslimin dan Kaum Musyrikin 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Usamah bin Zaid yang teiah 

dikemukakan pada nomor 1 878, juz 2) 



21. Bab: Orang yang Tidak Memberi Salam Kepada Orang yang 
Melakukan Suatu Dosa; Orang yang Tidak Menjawab Salamnya 
Pelaku Dosa Hingga Jelas T aubatnya; dan Sampai Kapan 
Kejelasan Taubatnya Orang yang Bermaksiat? 







1300. 1300 Abdullah bin Amr mengatakan, “Janganlah kalian 
memberi salam kepada para peminum khamer.” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Ka’b bin Malik 
yang telah dikemukakan padanomor 1833, juz 3). 



22. Bab: Bagaimana Menjawab Salamnya Ahli Dzimmah? 



JL tii ijii oi 









9 + • 



9 3 + 






3 3 



“U.e 

3 _ * 



2405. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulutlah SAW 
bersabda, “ Apabila orangyahudi mengucapkan salam kepada kalian, 
sebenamya seseorang mereka mengucapkan, ‘Assaamu 'alaika 
[semoga kematian menimpamu] maka ucapkanlah, 'Wa 'alaika 
[semoga pula menimpamu 



1100 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam Al Adab At Mufrad 
(1017) dengan sanad dha 'i/darinya. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Zahr, Adz- 
Dzahabi mengatakan di dalam Al Mughni, *XKredibilitasnya) diperdrbatkan, namun dia 
cenderung dha ’iJ7 > 



MO I — Mnkhtashar ShahDi Bukhari 



23. Bab: Orang yang Melihat Surat Seseorang yang 
Dikhawatirkan Membahayakan Kaum Muslimin Agar 

Perkaranya Jelas 



(Hadits Ati yang telah dikemukakan pada nomor 1693, juz 2). 

24. Bab: Bagaimana Menuliskan Surat untuk Ahli Kitab? 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Abu Sufyan yang telah 

dikemukakan pada nomor 1295, juz 2). 

25. Bab: Siapa yang Ditulis Lebih Dulu di Dalam Surat? 

26. Bab: Sabda Nabi SAW, “ BedirUah kalian untuk pemimpin 

kalian ” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan pada 

nomor 1328, juz 2). 



27. Bab: Berjabat Tangan 




(765). (765} Ibnu Mas’ud mengatakan, “Nabi SAW mengajariku 
tasyahhud, sementara telapak tangannya berada di dalam kedua 
telapak tangannya.” 






JU_ij -VVt 



Disebutkan secara maushui (benambung) oleh pcngarang sctdah bab ini. 



MukhtasharShahihBiikhari — fTiTl 



yijU ,_p- Jjj^d 4»1 -UP 4>Ab 

(766) J 766 ^ Ka’b bin Malik mengatakan, “Aku masuk ke masjid, 
temyata ada Rasulullah SAW, latu Thalhah bin Ubaidullah berdiri dan 
bergegas menghampiriku lalu menjabat tanganku dan mengucapkan 
selamat kepadaku.” 



ubw > 1 cJS : JlS oSb j c - — Y i • 1 



.p : Jl 5 



2406. Dari Qatadah, dia mengatakan, “Aku tanyakan kepada 
Anas, ‘ Apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Nabi SAW?’ Dia 
menjawab, ‘Ya.*” 



28. Bab: Memegang Tangan 



.4J J-u JjUaJI jil Jjj ji ^l*> j — \ Y 1 1 

1301. 1 Hammad bin Zaid menjabat tangan Ibnu A1 Mubarak 

dengan kedua tangannya. 






s i - ^ 



-4ir 'Ji Jr r m ai sjj :ju 

-r -» " * j . J - 



* .6 



i 



aO ^&Jl roT^i» IjJ. 51 









i J - h- j-' - i - ^ 

LaJ V i . iATS 






d* fidJi J&i y» cocJji} 



(766) Ini bagian dari kisah panjang Ka’b bin Malik tentang perang Tabuk yaitu tentang kisah 
taubatnya, pada juz 3, kitab 64 Peperangan, bab 8 1 , hadits 1 832. 

1301 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleb Ghanjar di dalam Tarikh Al Bukhari. dan 
oleh pengarang di dalam At-Tarikh (1/1/342-343) dari Isma’il bin Ibrahim bin A1 
Mughirah A1 Ju'fi: Hammad bin Zaid melihat .. dst. sama. Tentang kepastiannya ada 
catatan, karena Isma’il ini -yaitu ayabnya pengarang-, saya belum meihat ada orang yang 
menilainya tsiqah, dalam biographinya memang dicantumkan oleh pengarang, namun 
tidak mcnyebutkan kridkan maupun penilaian tsiqah padanya. 



182 1 — Mukhtasbar Shahih Bukhari 




Sjlp of Al Ni iil Sl of t 0 i~O & jk} 



n» y 

J ^ ^ 



<H jH 



/ ^ / 



Jil' Jfc -^- f^J‘ :H15 >J dii t O> 32 >J •* 



j y ^ 

jj 



2407. Dari Ibnu Mas’ud, dia menuturkan, “Rasulullah SAW 
mengajaiiku tasyahhud -sementara telapak tanganku berada di antara 
kedua telapak tangan beliau-, sdiagaimana beliau mengajariku surah 
dari A1 Qur'an: f Attahiyaatu lillaah, washs halawaatu wath 
ihayyibaatu. Assalamu * alaika ayyuhan nabiyyu wa rahm atullaahi 
wa barakaatuh. Assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish 
shaalihiin. Asyhadu altaa ilaaha iUaltaah , wa asyhadu anna 
muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh' [Segala penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan dicurahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat 
dan keberkahan-Nya. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kami 
dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa 
sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku pun bersaksi 
bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan- 
Nya]. Demikian ketika beliau berada di antara kami. Setelah beliau 
meninggal, kami mengucapkan, 'Assataamu -yakni- 'aian nabiyii 
SAW* [SemogakesejahteraandilimpahkepadaNabi SAW].” 



29. Bab: Berangkulan dan Ucapan Seseorang, “Bagaimana 

Keadaanmu?” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikem uk akan pada 

nomor 1838, juz 3) 



30. Bab: Orang yang Menjawab dengan ** Labbaik wa Sa 'daik” 
(Aku Penuhl PanggUanmu dan Menghormatimu) 



MnkhtasharShahih Rnkhari — 1 183 1 



31. Bab: Seseorang Tidak Boleh Memberdirikan Orang Lain dari 

Tempat Duduknya 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor466, juz 1) 



32. Bab: “ Apabila dikatakan kepadamu , l Beriapang-lapanglah 
dalam majlis,' lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabUa dikatakan, *BerdirUah kamu, * 
maka berdirUah (Qs. A1 Mujaadilah [58]: 11) 



(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan padajuz 1, 

kitab 1 1 Jum’at, bab 19) 



33. Bab: Orang yang Berdiri dari Tempat Duduknya atau (Keluar 
dari) Rumahnya, Sementara Para Sahabatnya (Para Tamunya) 
Belum Berpamitan, atau Bersiap-Siap Berdiri Agar Orang-Orang 

Segera Berdiri (untuk Pamitan) 



(Haditsnya adalah hadits Anas bin Malik yang telah dikemukakan 

pada nomor 2074, juz 3) 



34. Bab: Duduk dengan Memeluk Lutut 






« j 



y*j 



^j 























2408. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Aku melihat 
Rasulullah SAW di serambi Ka’bah tengah duduk memeluk lutut 
dengan tangannya seperti begini.” 



1 184 j — Mukhtashar S hahih Biikhari 




35. Bab: Orang yang Duduk Bersandar di Hadapan Para 

Sahabatnya 





Js -v*\ v 



(767). (767) Khabbab mengatakan, “Aku datang kepada Nabi 
SAW, saat itu beliau sedang duduk beralaskan kain, lalu aku berkata, 
‘Tidakkah engkau beidoa kepada Allah?’ Lalu beliau pun duduk. 



(Haditsnya adalah hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1202, juz 2). 



36. Bab: Orang yang Berjalan dengan Tergesa-Gesa Karena 

Suatu Keperluan atau Suatu Tujuan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Uqbah bin A1 Harits yang telah 
dikemukakan pada juz l,kitab 10. Adzan,bab 157) 

37. Bab: Dipan Tempat Tidur (Ranjang) 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakanpada juz 1, 

kitab 8 Shalat, bab 102) 



38. Bab: Orang yang Disediakan Bantalan (untuk Duduk) 



39. Bab: Tidur Siang Setelah JunTat 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl yang telah dikemukakan 

pada juz 1, kitab 1 1 Jum*at, bab 39) 



<767) lni bagian dari haditaiya yang telah dikemukakan sccara maushut pada juz 2, nomor 
1542 . 



Mukhtashar Shahih Bnkhari — 1 185 1 




40. Bab: Tidur Si 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang telah dikemukakan pada nomor 

1574, juz 2) 



41. Bab: Orang yang Mengunjungi Orang Lain Lalu Tidur Siang 

Di Sana 






.Ci; S 'JU ii? cJUT ff o( :a _jf -Tt^ 

^ -■ ^ V * 

‘ili : Jl5 .JJli aui lialp 



> >■ 



tiJJlpi UJj :JlS ,<iL* aj to i « *ls 



J o> > > 






*■ «JJJU 



° i s 



' -i ■ 



J > 0 



^ :Jii j j^J y yj c5ii> 






.aI» 



2409. Dari Anas: Bahwa Ummu Sulaim menghamparkan tikar 
kulit untuk Nabi SAW, lalu beliau pun tidur siang di tempatnya di atas 
tikar tersebut. Anas mengatakan, “Ketika Nabi SAW tidur, dia 

oo 

mengambil keringat dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di 
dalam sebuah botol, lalu mengumpulkannya dengan wewangian.” Dia 
(perawi) mengatakan, “Ketika Anas bin Malik hampir meninggal, dia 
berwasiat agar ditambahkan pada Annurtnya 100 dari wewangian 
tersebut. Maka (wewangian itu pun) ditambahkan pada hanuthnya..” 



w Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan rambut, A1 Hafizh memlainya gbarib dan 
mencantumkaonya pada kisah ini, kemudian dia mengemukakan, bahwa maksudnya: 
“Kedka Ummu Sulaitn mengambil keringat sewaktu beliau tidur siang, dja menambahkan 
keringat itu kepada rambut beliau yang sudab ada padartya. Jadi bukan berarti dia 
mengambil dari rambut beliau ketika beliau sedang tidur itu” Saya katakan: 
Disebutkannya rambut di dalam hadits ini adaiah karena dimasukkan dari kisah lainnya 
tentang baji wada’, yaitu ketika Nabi SAW mencukur rambutnya di Mina saat 
melaksanakan baji wada 7 . 

100 Honuth adalah ramuan wewangian untuk mayaL 



1861 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




42. Bab: Duduk Sebisanya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan pada 

nomor 2269) 



43. Bab: Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak 
dan Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, 
Setelah Orangnya Meninggal, Barulah Diberitahukan 

^S’Ji ;f itsi -r t < 






CUi cJStt 



£ B > , / J B I .0 j* 









‘oii iiijC L‘ v ^4 ‘i iziU LJ 



^ 0 I 












fo>S2 4 : g' cJuil 










^ g cia 

J' i' 

J r„l * '■'i ■"■ . * + /'•; ^ 1 t y ^ ^ r, 

u-y ^jJis c-j'j L» :cJ«3 jj»j) Oi^ ^s< t>* 

c. :Lili «;c lii :l^L s il fli li£ .(O^- 0>f 



cij jJ L«JL§ (0 4)1 1 (J y+*J L5^ 1 ^ 1 * - : ^ 






* 



01 ‘Jj^ >*Sli ,v (VjC Ui 

;di 4 j o5 «3£ t s^ c- jr ot^L ol_t 

J i' * > ^ ^ ^ y y 

(*-" t/U ‘^jr^j ^ 1 ' o3 J — s*-^|i iSj\ Slj 



j: 

-r ^ ; 








LbOI 




£k>j w' : JU d)i tcJj l?jJ» 






°f -"i' ^ 4 ^ o ^ / a I j / _ ~ r ^ 

jl (^j) oJLfc *L*J oJLu^ jl f,L*J oJL*>i ^yjSJ ui 

tf ^ i- ^H 1 -i / // -H ^ " / 






J * 



.(&JJJ LiLiJ ?aSJ| J>f *Ci 



>■ J' 



^ 1« 



2410. Dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan, 
“Sesungguhnya kami para istri Nabi SAW, tidak pemah saling 
berkhianat satu sama lainnya. Lalu Fathimah AS datang dengan 
beijalan. Sungguh, demi Allah, cara beijalannya tidak berbeda dengan 
cara beijalannya Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, beliau 
menyambutnya, beliau mengucapkan, ‘Selamat datang putriku.’ Lalu 
beliau mendudukkannya di sebelah kanannya, atau di sebelah kirinya. 
kemudian beliau berbisik kepadanya, maka Fathimah pun menangis 
sangat sedih, [maka aku bertanya kepadanya, ‘Mengapa engkau 
menangis? 1 4/183]. Saat melihat kesedthannya, beliau berbisik lagi 
kepadanya, tiba-tiba saja Fathimah tertawa. Lalu aku di antara para 
istri beliau, berkata kepada Fathimah, ‘Rasulullah SAW telah 
mengkhususkanmu dengan rahasia di antara kami, tapi kemudian 
engkau menangis.’ (dalam riwayat lain: Lalu aku berkata, ‘Aku tidak 
pemah melihat kegembiraan yang berdekatan dengan kesedihan 
seperti hari ini.’) Setelah Rasulullah SAW berdiri, aku tanyakan 
kepada Fathimah, ‘Apa yang beliau bisikkan kepadamu?’ Fathimah 
menjawab, ‘Aku tidak akan menyebarkan rahasia RasuluIIah SAW.’ 
Setelah beliau wafat, aku berkata kepada Fathimah, ‘Aku tegaskan 
padamu, dengan hakku atasmu, agar engkau memberitahuku. ’ 
Fathimah pun berkata, ‘Kalau sekarang boleh.’ Lalu dia 
memberitahuku, dia mengatakan, ‘Ketika beliau berbisik kepadaku 
untuk perkara pertama, sesungguhnya beliau memberi tahuku : i Bahwa 
setiap setahun sekali diajukan hafalan Al Qur'an kepada Jibril, 
namun pada tahun ini Jibril memintaku mengajukannya dua kali. Aku 
tidak melihatnya kecuali bahwa ajal telah dekat, maka bertakwalah 
engkau kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya aku 
sebaik-baik yang mendahului, aku bagimu. [dan sesungguhnya 
engkau adalah ahli baitku yang pertama kali menyusulku ].’ Maka aku 
pun menangis, itulah tangisanku yang engkau lihat. Saat beliau 
melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi kepadaku untuk kedua 
kalinya, beliau mengatakan, ‘ Wahai Fathimah! Tidak relakah engkau 
menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin, atau pemimpin kaum 



188 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




wanita umat ini (dalam riwayat lain: atau kaum wanita ahli surgaT 
Karena itulah aku tertawa).” 



44. Bab: Tidur Terlentang 



(Haditsnya adalah hadits Abbad bin Tamim yang telah dikemukakan 

pada juz 1, kitab 8. Shalat, bab 95) 



45. Bab: Tidak Boleb Berbisik-Bisik Dua Orang Tanpa 

Menyertakan Orang yang Ketiga 



Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu 
membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka 
kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebajikan dan 
taqwa.” hingga u dan kepada AUahlah hendaknya orang-orang yang 
beriman bertawakkal.” (Qs. A1 Mujaadilah [58]: 9-10), Firman-Nya, 
u Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan 
shadagah (kepada orang miskin) sebetum pembicaraan itu. Yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih ; jika kamu 
tiada memperoleh (yang akan dishadaqahkan) maka sesunggtthnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang hingga “dan Allah 
Maka Mengetahui apa yang kanrn kerjakan." (Qs. Al Mujaadilah 
[58]: 12-13). 



bi : Jii S iiii SjLTj 

*■ *■ 



0? (JS jJ) iil jlp -Y t \ \ 



2411. Dari Abdullah (bin Umar) RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “ Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang 
berbisik-bisik tanpa menyertakan orangyang ketiga." 



MnkhhdiarSliahih Rnhhari 



I lfiO I 



46. Bab: 



Rahasia 




-X X" 






t 




& S t, f I 1 - > e 



f\ 'j—t- -Y t > Y 



# ^ 

. ^ i» -r I / ^ ^ < 

^ Jb /« J ^ , a. ^ fi* Dt'/ D % J* Q * # ^ ► 

. 4j L$J jki ^ ^l Jl«J j coJLy Uj>-I 



2412. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, “Nabi SAW 
memberitahuku suatu rahasia, maka aku tidak pemah memberitahukan 
rahasia itu kepada seorang pun setelah ketiadaan beliau. Ummu 
Sulaim pemah menanyakannya kepadaku, namun aku tidak 
memberitahukannya. ’ ’ 



47. Bab: Bila Lebih dari Tiga Orang, Maka Boleh Berbicara 

Rahasia dan Berbisik-Bisik 



J / 



LS^ 'r^r lll : m JlS :^> oO &\ 



-Yt>r 



oi i jL&J 






S ** 



-Ml Oji 0!>Urj 






2413. Dari Abdullah (bin Mas’ud) RA: Nabi SAW bersabda, 
“ Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga sehingga kalian berbaur 
dengan orang banyak, karena hal itu membuatnya sedih." 



48. Bab: Lamanya Berbisik-Bisik 




“Dan sewaktu mereka berbisik-bisik.” (Qs. A1 Israa' [17]: 47), 
najwaa adalah bentuk mashdar dari naajaitu, lalu disematkan pada 
mereka. Artinya: mereka berbisik-bisik. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz 



190 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1, kitab 10. Adzan, bab 28). 



49. Bab: Tidak 



i di Dalam Rumah Ketika Tidur 



Os- i&ji’ j 'A V : ju S ’J* & > J.1 o» -rm 









J ^ 



.0 ^»uj 

2414. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Jangatilah kalian meninggalkan api di dalam rumah ketika kalian 
tidur .” 



'j> 4if J* si.AliL ti£ :JU -Tl\» 



,‘ji yi jl3l «ii 01 :JU tS «jdll 




2415. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, “Sebuah rumah di 
Madinah yang dihuni teibakar pada malam hari, lalu hal itu 
disampaikan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, ‘Sesungguhnya 
api ini adalah musuh kalian. Apabila kalian tidur, padamkanlah dari 
katianr 



50. Bab: Menutup Pintu Pada Malam Hari 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1407, juz 2) 



51. Bab: Khitan Setelah Berumur dan Mencabut Bulu Ketiak 













»1 







* + + 






i -Ytn 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 191 1 









^ O x 



J* ^ 





2416. Dari Sa’d bin Jubair, dia menuturkan, “Ibnu Abbas 
ditanya, ‘Seperti siapa engkau ketika Nabi SAW meninggai?’ Dia 
menjawab, ‘Saat itu aku sudah dikhitan ((768). 8) dalam riwayat lain: 
telah dikhitan.’) Dia juga mengatakan, ‘Biasanya mereka tidak 
mengkhitan laki-laki kecuali setelah baligh.’” 



52. Bab: Setiap Hiburan Adalah Batil Bila Melalaikan Ketaatan 
Terhadap Allah, dan Orang yang Mengatakan kepada Temannya, 
‘Mari Kita Berjudi,’ serta Firman-Nya, “Dan di antara manusia 
(ada) orangyang mempergunakan perkataan yang tidak berguna 
untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah .** (Qs. Luqmaan 

[31]: 6) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1976, juz 3) 



53. Bab: Tentang Bangunan 



j (43« j',«k i'i« iiilii J.«>f > -M ’J* > sX» ) Jĕ -vvi 




(769). (769 ^ Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, “Di 
antara tanda-tanda kiamat adalah, bila para penggembala ternak 
berlomba-lomba dalam hal bangunan .” 



(7W) i m dikcmukakan secara mu 'allag oleh pengarang, dan teiah disebutkan secara 

maushul (bersambung) oleh AL IsmaMLi, 

(?69) T^lah dikemukakan secara maushul dan panjang padajuz 3, nomor 1948. 



1 192 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




** S Bi'/' 



li cS iSl yi « ^?r, >i Jl j-i -U\Y 

.ii jii. > i-i ai ^jii! t; ;> JJi ;> Jsi 



2417. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Aku melihatku 
bersama Nabi SAW. Aku membangun sebuah rumah dengan tanganku 
untuk melindungiku dari hujan dan menaungiku dari terik matahari. 
Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang membantuku.” 



r * > 
,■ + * O i' . _ 



y * j' 



} o ^ 



-r + f 9. + 



akj •» j t ay ji jy u * j j» -t t u 



.J? jjj jiij :Ju ^ Jj>JU :oi±- Jli .& ;>i j£ 



jH «p 



* * - 
- 






9f f 9 ^ * * 



.^41 Jli :^rJlS : jllil» JlS 



2418. Dari Ibnu Umar, “Demi Allah, aku tidak pemah 
meletakkan sebuah bata di atas bata lainnya, dan tidak pemah lagi 
menanam pohon kurma semenjak meninggalnya Nabi SAW.” Sufyan 
mengatakan, “Lalu aku ceritakan itu kepada keluarganya, dia pun 
berkata, ‘Demi Allah, dia pemah membangun.’” Sufyan mengatakan, 
“Aku katakan, ‘Mungkin dia mengatakan itu sebelum membangun.’” 



Mnkhtashar Shahih Rnkhari 







80. KITAB DOA 



1. Bab: Firman-Nya, ** Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menymnbongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dtdam keadaan hina dina .** (Qs. Ghaalir [40]: 60) dan 
Setiap Nabi Mempunyai Doa yang Dikabulkan 




2419. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Setiap nabi mempunyai suatu doa mustajab yang dipanjatkannya, 
dan aku ingin [insya AUah 8/193] untuk menahan doaku sebagai 
syafa ‘at untuk umatku di akhirat nanti." 



iy-s rj : ju •/- ry. jt y jr : jd & -j. -w 

}'f, ji j jj s as ji 






(770)/ 770 ^ Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Setiap 
nabi telah menyampaikan permohonan — atau beliau mengatakan: 
setiap nabi mempunyai satu doa yang telah dipanjatkannya - lalu doa 
itu dikabulkan. Namun aku menjadikan doaku sebagai syafa 'at untuk 
umatku pada hari kiamat nanti “ 



t770i Ini dikemukakan secara rttu 'allag oleh pengarang rahimahullah Ta 'ala, dan telah 
disebutkan secara maushul oleh Muslim dan Ihnu Manduh pada kitab Keimanan. 
Disebutkan secara maushul pada sebagian riwayat kitab ini. 



MnlrhhiGhjir Shahih Hnkhon — 1 1Q< I 




2. Bab: Istighfar yang Paling Utama 



Firman Allah Ta’ala, “ Mohonlah ampun kepada Rabbmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan 
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (Qs. Nuuh 
[71]: 10-12), “ Dan 0 u S a ) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, 
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 
dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah. Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui .” (Qs. 
Aali ‘Imraan [3]: 135). 



J &. M ’Jk J J) J j — e -YtT> 












j d-j Jiu CcA iij H jj -jj-J 

” J' -■ ” 

/V dJUj c jjI ^ iiJL j C> *)j^p 

Ml V cjjIj i Ji- [> o . 

-H- -K ^ ^ ^ y jH T ^ 






> oCi 4 iSji ^0 > ^ ^ =jis .cJl 



■ 3 * 3 r 1 0i 






j> o n» ii y ji >3 jnj» gu ^3 . : 






/ X 1 



.*< I. I- ? • ' J - ' • > 

JPl jA j$J L£«tf2j 



2420. Dari Syaddad bin Aus RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Sayyidul istighfar (istighjar yang paling utama ) adalah : 
AUaahumma anta rabbi, laa Uaaha iUa anta, khalaqtanii wa ana 
* abduka , wa ana ‘alaa ‘ahdika wa wa*dika mastatha’tu, a’uudzu 
bika min syarri maa shana*tu, abuu'u [laka 7/150] bini’matika 
‘atayya, wa abuu' laka bi dtanbii, faghfir lii, fa innahu laa 
yaghfirudz dzunuuba iUa anta. [Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku, 
tidak ada sesembahan yang haq selain Engkau, Engkaulah yang 
menciptakan aku. Aht adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada 
perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu 



1961 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku 
dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. 
Ses ungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau\ 
Lalu beliau bersabda, “ Barangsiapa mengucapkannya di siang hari 
dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal pada hari itu 
sebelum sore hari, maka dia termasuk ahli surga. Dan bila ia 
mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan dengannya 
lalu dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga." 



3. Bab: Istighfarava Nabi SAW Dalam Sehari Semalam 



>£,&' J\ kj & * SJj J\ JU — Y t T > 

+ T / + jr + 



' h* I , B , Bf. j 






2421. Abu Hurairah mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, ‘Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat 
kepada Allah dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali. m 



4. Bab: Taubat 







1302. 1302 Qatadah mengatakan, iil Bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubat yang semumi-muminya. ’ (Qs. At-Tahriim [66]: 8) 
adalah betul-betul tulus dan mumi.” 



’y% ’Jii j, cjaii jJls j & -t t r t 

^ ** ^ ^ * * i * 

oi tj\ZJ 'c/yj 01 :Jii , 4 _i y 






jjfeb aj jus t AiJf ^ or, t 4* ^ 



JLi 



1302 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid darinya. 



MukhtasharShahihBiikhari — f 197 1 




•?f '*• • 



.-uJ» 'Jy OJU y Jli 






<aS0^ V, Sy Ji'j "y «Jy. aTji J->i lU : Jli J_i -TtYt 



/n» i" ^ 



Q x x J 

^ j. 



° t - y 1 . ^ Sxe .< -^ p r 1 ' '*,*• J V i-K J> r l^ 

JL»j hAjT.yli (O^J fL3 4 -a.Ij jJ i4jI J>j 4j*btb I4J1P (AlJb>-lj A*»J 



> ^ A 



:Jl5 u&l lli a 'j *jj I o£il lil . s- C^l 



£/ J >1 ./ D *> ^ . 



v <" . J -' - J 0 y y y o 1 , < 

JJ I 1 " 1 ' I * ^ f i ' i'- ' ' " - . , ti J * f 

. 0 JLLP liLi t4**lj ^Sj ( |J 1 4-^jjp ^U3 ■ Jj ^*js-jI 



r j 






2422. Dari Abdullah bin Mas’ud ada dua hadits: Pertama dari 
Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri , beliau bersabda, 
“Sesungguhnya seorang mukmin memcuidang dosa-dosanya seolah - 
olah dia tengah duduk di bawah sebuah gunung yang dikhawatirkan 
akan jatuh menimpanya. Sedangkan orang jahat memandang dosa- 
dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan kidungnya, lalu dia 
mengatakan begini .” Abu Syihah mengatakan, “Seraya mengipaskan 
tangannya di atas hidungnya.” 



2423. Kemudian beliau bersabda, “Sungguh Allah lebih gembira 
dengan taubat hamba-Nya daripada seseorang yang singgah di suatu 
persinggahan, sementara kebinasaan m engancamnya 1 0 , yang mana 
saat itu dia bersama tunggangannya yang mengangkut makanan dan 



101 Saya katakan: Demikian riwayat ini dicantumkan di dalam Ash-Shahih ini, tidak ada yang 
menjelaskan marfu ' atau mauqufhya. Saya menemukan penjelasannya pada riwayat 
Hannad di datam Az-Zuhd (2/448/888); At-Tirmid2i darinya (2499-2500), dari gurunya, 
Abu Mu’awiyah, dengan isnadnya Ash-Shahihain. Lalu dia kemukakan secara lengkap 
yang menjelaskan posisi mauquf dan maifu 'nya, Lalu dia mengatakan: Rasulullah SAW 
bersabda, “Sungguh Allah lebih gembira at hadits. At-Tirmid 2 i mengatakati, ^Hadits 
hasan shahih” Pengarang menilainya mu'allaq pada Abu Mu'awiyah» namun tidak 
mengemukakan lafazhnya, Begitu pula yang diriwayatkan oteh An-Nasa’i di dalam Al 
Kubra (4/415); Ibnu Hibban (2/617-ihsan) yang marfu ' darinya. Diriwayatkan juga oleh 
Al Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah (5/85-86) dengan lengkap dari jalur lain. Begitu 
pula A1 Baihagi di dalam Sunannyn (10/188*189) dari jalur Abu Usamah dengan isnad 
keduanya, namun mendahulukan yang mctrfu ' daripada yang mauquf. A1 Bukhari juga 
menilainya mu 'allaq namun tidak mengemukakan lafazhnya. Dan diriwayatkan juga oteh 
Muslim yang marfu 'nya (8/92). 

102 Redaksi (*-jj), demikian datam semua riwayat kitab ini. Sedangkan dalam riwayat Al 

Isma’ili dari Abu Syihab -gurunya A1 Bukhari- dengan sanad pengarang pada hadits ini, 
menggunakan tafazh Demikian juga dalam semua riwayat selain A1 Bukhari, yaitu 

pada riwayat Muslim, para penyusun kitab-kitab Sunan dan para penyusun kitab-kitab 
Musnad. 



1 198 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



minumannya, lalu dia merebahkan kepalanya kemudian tertidur 
sejenak, lalu bangun namun temyata tunggangannya telah hilang, 
sampai-sampai panas dan dahaga terasa memberatkannya atau apa 
saja yang dikehendaki Allah, lalu dia berguman, ‘Sebaiknya aku 
kembali ke tempatku. ’ Lalu dia kembali lalu tidur sejenak kemudian 
bangkit mengangkat kepalanya, tiba-tiba tunggangannya sudah ada di 

■ ; 19^03 

siSinya. 



oJ-P ^ ^ JlS I Jli “Y i Y 1 






A X 1 









■ Jij Ojyw J&- 






2424. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Rasuiullah SAW 
bersabda, ‘ Sungguh AUah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya 
daripada seseorang di antara kalian yang menemukan kembali 
untanya setelah sebelumnya kehilangannya di padang tandus. 04 



5. Bab: Berbaring Pada Sisi Tubuh Sebelah Kanan 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

557, juz 1) 



6. Bab: Tidur Dalam Keadaan Suci 



(Haditsnya adalah hadits ALBara' yang telah dikemukakan pada 
nomor 143, juz 1 danyang akan dikemukakan pada bab 9, di 
dalamnya menyinggung tentang doa dan peibuatan Nabi SAW) 



7. Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Hendak Tidur? 



103 Ini matjtt sedangkan yang sebelurrmya mauquf, sebagaimana yang dinyatakan oleh An- 
Nawawi, A1 AsqaLani dan yang lairtnya. 

104 Yaitu wilayah yang tidak terdapat sesuatu pun yang dapat dimakan dan diminum. 
(Pensyarah). 




8. Bab: Menempatkan Tangan Kanan di Bawah Pipi Kanan 




2425. Dari Hudzaifah RA, dia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, 
apabila telah beranjak ke tempat tidumya di malam hari, beliau 
menempatkan tangannya di bawah pipinya, kemudian beliau 
mengucapkan, ‘ Allaahumma bismika amuutu wa ahyaa [Ya Allah, 
dengan menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup]. Apabila bangun 
dari tidur beliau mengucapkan, ‘ Alhamdu lillaahil ladzii ahyaanaa 
ba*da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur. ’ [Segala puji hanya milik 
Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan 
hanya kepada-Nya kami dikembalikan ].” Tunsyiruhaa 105 adalah 
mengeluarkannya. 

9. Bab: Tidur Pada Sisi Kanan 




j* oii ap 



109 Kalimat (l* dengan taa' bertitik dua di atasnya, sedangkan yang tercantum di dalam 
A1 Qur'an adalah dengan nuun. 



200 1 — MulditasharShahih Bukhari 



2426. Dari A1 Bara' bin ‘Azib, dia menuturkan, “Adalah 
Rasulullah SAW, apabila telah beranjak ke tempat tidumya, beliau 
(berbaring) pada sisi kanannya, lalu mengucapkan, ‘‘AUaahumma 
aslamtu nafsii ilaika, wawajjahtu wajhii ilaika, wa f 'awwadhtu amrii 
ilaika, wa alja 'tu ihahrii itaika, raghbatan wa rahbatan ilaika. Laa 
manjaa minka illaa ilaik. Aamantu bikitaabikal ladzii anialta, wa 
binabiyyikal ladzii arsalta . ’ [Ya Allah, dku menyerahkan diriku 
kepada-Mu. aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyerahkan 
urusanku kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, 
karena rasa senang (mendapatkan rahmat-Mu) dan takut (terhadap 
siksa-Mu). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan (dari 
ancaman-Mu) kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu 
yang telah Engkau turunkan dan (beriman) kepada Nabi-Mu yang 
telah Engkau utus].” Dan Rasulullah SAW bersabda, “ Barangsiapa 
mengucapkannya kemudian mati pada malam hari itu, maka dia mati 
dalam keadaan Jitrah .” 106 



0 - 









• i * y . B, , * + 

W V ^ J j' P ■ J ^ X | / 

uiiU 



* J* ** ( 




“ Istarhabuuhum ” membuat mereka takut. (Qs. A1 A’raaf [7]: 
116) dari rahbah (takut). Malakuut dari mulk (kerajaan). Seperti 
ungkapan rahabuut khairun min rahamuut (membuat takut lebih baik 
daripada mengasihi), anda mengatakan, “Membuat taikut lebih baik 
daripada mengasihi." 



10. Bab: Doa Ketika Terjaga di Malam Hari 



11. Bab: Takbir dan Tasbib Ketika Hendak Tidur 



UjJ j JL £ c; LJCi c ^1ji -yiyv 



106 



Doa ini lelah disebutkan dari perintah Nabi SAW, yaitu pada juz 1, kitab 4 Wudhu, bab 




n. 







++ / 






ilii iiji o/ii t ;w jJS i?CL_: 




^ ** 



'r* 



/ ^ ^ / 

lll* jj :5 jIjj jJj) .iil5\5Ci : JUi t^jil [ 1] c4 tluss-lia 



^] l ! >! [i.*/i| ^3i] 



>' >* t j~ o >■ 

JlP 4 ^>JJ Jji tO>Jbe-j tUljj jj-JbtJ 



J . / 



/ // 



>iie. Jii cs&t Sif :jui .(1 ir/i M :-4' }J J' } ) 

* 0 * + * 

^ _+ £ .O^i? ^ *» ^ ^ J ^ 



cJj&-i V tH£ii 



/ / / / / ^ ^ ^ 

l-t**“lj tjju^Jj CS\j u»-— J tyjySljj (Uijl !4 j!jj ^Sj) I — ij\j [4)11] 



* + 

* ■+ 






1^7 Cij .^oii- 7. c^i '> 

.[\ ‘ir/i oyU & Slj :ju 



2427. Dari Ali: Bahwa Pathimah AS mengadukan luka yang 
diderita tangannya [karena menumbuk. Lalu sampai khabar kepadanya 
bahwa Rasulullah SAW mendapatkan budak 4/48], lalu dia pun 
menemui Nabi SAW untuk meminta pelayan, namun dia tidak 
menjumpai beliau, kemudian Fathimah menyampaikan hal itu kepada 
Aisyah. Ketika [Nabi SAW 4/208] datang, Aisyah memberitahunya 
[tentang kedatangan Fathimah]. Ali menuturkan, “Lalu beliau 
mendatangi kami, saat itu kami telah berada di tempat tidur, maka aku 
berusaha [untuk] berdiri, namun beliau berkata, ‘ Tetaplah di 
tempatmu (dalam riwayat lain: lalu kami hendak berdiri, namun 
beliau berkata, ‘Tetaplah di tempat kalian.’) Lalu beliau duduk di 
antara kami, sampai-sampai aku merasakan dinginnya kaki beliau di 
dadaku (dalam riwayat lain: di perutku 6/193), lalu beliau bersabda, 
‘Maukah kalian aku timjukkan pada sesuatu yang lebih baik untuk 
kalian berdua daripada seorang pelayanl Apabila katian telah 
beranjak ke tempat tidur kalian, atau kalian telah menempati tempat 
berbaring kalian, maka bertakbirlah [pada Allah] tiga puluh tiga 
(dalam riwayat lain: empat ) kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kati, dan 
bertahmidlah tiga puluh tiga kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua 



1 202 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




daripada seorang pelayan .* [Maka setelah itu aku tidak pemah 
meni ng galkan ny a. ” Dikatakan, “Tidak juga pada malam Shiffin?” Dia 
menjawab, “Tidak juga di malam Shiffin.” 6/193]. 



12. Bab: Memohon Perlindungan dan Bacaan Ketika Hendak 

Tidur 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada juz 3, kitab 64. Peperangan, bab 85) 

13.Bab 



<ii> jj 'Jrid <s} lii ■.&, 'J I jii :jvi J ^-uya 



+ * * 



S Oh- 



a/J {iUi cojO» 






Lo ^ cdi 4ik c. Sl C (1 Wa ol 



^ ^ y / 






(>j) clg-^-jli (1)1 c4*i jf kilij C... W . « /» J 



H ^ 



.i 6 



^ • * 



aj il gaiu i^Ljf o\j c(i^' >u 









2428. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ Apabila seseorang di antara kalian beranjak ke tempat 
tidumya, maka hendaklah dia mengibaskan tempat tidumya dengan 
ujung kainnya (dalam riwayat lain: hendaklah mengibaskan dengan 
ujung pakaiannya tiga kali 8/169), karena sesungguhnya dia tidak 
mengetahui apa yang telah terjadi padanya, kemudian mengucapkan , 
‘Bismika rabbi wadha *tu janbii wa bika arfa *uhu. In amsakta najsi 
/arhamhaa (dalam riwayat lain: faghfir lahaa) wa in arsahahaa 
fahfazhhaa bi maa tahfazhu bihi ‘ibaadakash shaalihHn , [ Dengan 
menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambunght, dan 
(dengan pertoIongan-Mu) aku mengangkatnya. Apabila Engkau 
menahan rohku (mematikannya), maka rahmatilah dia (dalam riwayat 
lain: maka ampunilah dia). Tapi, apabila Engkau melepaskannya 
maka jagalah dia sebagimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu 



Mnl/hl-itDli Av Glt aIiiIi Dnlrlinin 



«iin 



yang shalih]. 



14. Bab: Berdoa di Tengah Malam 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 19. Tahajjud, bab 14) 



15. Bab: Doa Ketika Hendak Masuk Kamar Kecil (Kamar 

Mandi/WC) 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz 1, 

kitab 4. Wudhu, bab 9) 



16. Bab: Apa yang Dincapkan di Pagi Hari? 




2429. Dari Abu Dzar RA, dia mengatakan, “Adalah Nabi SAW, 
apabila beliau telah beranjak ke tempat tidumya pada malam hari, 
beliau mengucapkan, ‘AUahumma bismika amuutu wa ahyaa' 
(dalam riwayat lain: namuutu wa nahyaa) [Ya Attah, dengan 
menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup (dalam riwayat lain: kami 
mati dan kami hidup)], dan apabila bangun dari tidur beliau 
mengucapkan, ‘Alhamdu littaahil ladgii ahyaanaa ba*da maa 
amaatanaa wa ilaihin nusyuur/ [Segala puji hanya milik Allah yang 
telah menghidupkan kami seteiah mematikan kami, dan hanya 
kepada-Nya kami dikembattkan 



1204 1 — MukhtasharS hahih R ukhari 




17. Bab: Doa di Dalam Shalat 



J 'Jjrf :<l* ‘cJliJ Slj ittC* 'JiS Sl'j> > — T tr 

" ^ n 1 ^ ^ j' j * 1 






2430. Dari Aisyah: “Da« janganlah engkau mengeraskan 
suaramu di dalam shalai ” (Qs. A1 Israa' [17]: 110) diturunkan 
berkenaan dengan doa. 



18. Bab: Doa Setelah Shalat 



19. Bab: Firman Allah Ta’ala, “Dan mendoalah untuk mereka 
(Qs. At-Taubah [9]: 103) dan Orang yang Mengkhususkan Doa 
untuk Saudaranya Tanpa Menyertakan Dirinya Sendiri 

ji£\ tyli. 

" * * * 

d_, * i i #x i 

<i»l A-J 
* 

(771). t?7,) Abu Musa mengatakan, “Nabi SAW mengucapkan, 
l Ya AUah, ampunilah Ubaid Abu 'Amir. Ya Allah, ampunilah dosa 
Abdullah bin Qais.’ n 



>1 ^JJI :$ J15 r J JlJj - V V \ 



20. Bab: Makruhnya Bersajak Dalam Berdoa 



•A *~ 6 ' *ii* - ,*t ( *. *' u' t*' *i 



-vtr\ 



" * 0 + * 

ditiii % tor^ii iii >& jj S/ j tJ i> '<zSjk\ 



(771) lni bagian dari hadits Abu Musa yang telah dikemukakar secara maushul pada juz 3 
nomor 1801. 



M 11 Irhtacha r Sho hih Rnlrh orv I iac 1 






y _ O J' *■ t 

* »1 * t * °l * . 

(^-U ^kia ^«3 



* 4 



* * * * + B ~|| 

y» (^J f J— 4,1 



^ 0 



J / S J y- & ^ y ^ ^ I ^ I ’ » * ° #** s"' t * B > 7 J l • J J- 

ij (►ij -yjy* 'il* to^' jSJj t|^i*i — * (*-gi — j^- 



^ j y 

<i * 



e. i' ^ ^ > 






ib 



<f < 



4 J ^ J 4 r 



> O *9 



> 

0 l_ *. 



*■*!-'• ?*" d& ^ i ^ > 9 ' >9 « ' ^ 1 ^ || e l.lr 

t 4 jL>u-^? 1 j *Ul uj^j ^jls i4*JS^li ^lPJUl ^>t*-JI ^iajli 



.0^1 ajji Ojj^' n .ais ^i Oji^: v 

^ X J> ^ ^ 



V >■ -r / 

^ S ^ >4 ^ 



^ d> y > • .- r 



2431. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Sampaikanlah 
(wejangan) kepada manusia satu kali dalam satu Jum’at (satu pekan). 
Bila engkau enggan, maka dua kali, dan bila ingin memperbanyak, 
maka cukup tiga kali. Janganlah engkau membuat orang-orang bosan 
terhadap A1 Qur'an ini. Aku tidak mau mendapatimu mendatangi 
sekelompok orang saat mereka sedang membicarakan pembicaraan 
mereka, lalu engkau bercerita kepada mereka sehingga memutuskan 
pembicaraan mereka dan membuat mereka bosan. Dari itu, hendaklah 
engkau diam, bila mereka menyuruhmu, maka berbicaralah pada 
mereka karena mereka menginginkannya. Perhatikanlah ungkapan 
bersajak dalam doa lalu hindarilah itu, karena sesungguhnya aku 
mengetahui Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan 
kecuali begitu. Yakni mereka tidak melakukan kecuali menghindari 
itu.” 



21. Bab: Hendaklah Memantapkan Permohonan, Karena Tidak 

Ada yang Memaksa Allah 



‘Jjk Si :Jii A & 'SJ-j < 4 » : 7 j» Jj--ur<r 

j k JiA i»! J > 



tr * 



c. ju;] siitJi } jj[\^/a 



+ -H" 



2432. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah seseorang kalian mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah aku 
bila Engkau berkenan. Ya AUah, rahmatilah aku bila Engkau 
berkenan. [Anugerahilah aku rizfd bila Engkau berkenan. Dan 8/193] 
hendaklah memantapkan permohonan, karena sesungguhnya [Dia 






206 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




melakukan apa yang dikehendaki], tidak ada yang memaksa-Nya 



22. Bab: Dikabulkannya Doa Hamba Selama Tidak Tergesa-Gesa 





m y .ix» J j— * — Tttr 

J J n ^ 

J D x J D | , J O X X > i x B x . 

(►* 



2433. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan dikabulkan permohonan seseorang kalian selama tidak 
tergesa-gesa (minta dikabulkan). yaitu dengan mengatakan, ‘ Aku 
telah berdoa tapi belum dikabulkan .' ” 



23. Bab: Mengangkat Tangan Ketika Berdoa 






w t-- * X flx X x f x S j. j 



J-ss-J JL-5j -YV\ 






(772). (V72) Abu Musa A1 As’ari mengatakan, “Nabi SAW berdoa, 
lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putihnya 
kedua ketiak beliau.” 




J ■ 

U* 



i Ji — ij -vvr 




(773). ^ 77 ^ Ibnu Umar mengatakan, “Nabi SAW mengangkat 
kedua tangannya (mengucapkan), 'Ya Allah, aku berlepas diri kepada- 
Mu dari apayang dilakukan oleh Khaiid 



(T72) ]ni bagian dari hadits yang disinggung tadi. 

(T73) Ini bagian dari kisah perang Bani Judzaimah yang telah dikemukakan pada juz 3 nomor 
1808. 



■4n Wj -wt 

^ ^ ^ " * |f ^ 

(774). {7?4) Dari Anas, dari Nabi SAW: “Beliau mengangkat 
kedua tangannya sdiingga aku melihat putihnya kedua ketiak beliau.” 



24. Bab: Berdoa Tanpa Mng^iadap ke Arali Klblat 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah dikemukaikan pada juz 1 , 

kitab 1 1. Jum’at, bab 34) 

25. Bab; Berdoa dengan Menghadap ke Arah Kiblat 

(Haditsnya adalah hadits Abdullah yang telah dikemukakan pada juz 

I, khab 19. Istisqa\ bab 4) 



26. Bab: Doa Nabi SAW untuk Petayanaya Agar Dipanjangkan 

Umur 107 dan Banyak Harta 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang sebentar lagi akan dikemukakan 

padabab 48) 



27. Bab: Doa Ketika Tertimpa Kesusahan 



yOJ J y* olS" 0 Sj-j of Jh je> -Y £ft 

+ * ' ' * + 

/a -^jj iai V ova/a 



dan tdab djkcmokakan secan«u»M pada juz 1 nomor 514. 

107 Saya katakan: Feqganng men gayaiall ia pada sebagian j&hir hadits yang di dalamnya 
menytbutkai doa tbbi SAW umuk Anas agar diberi umur panjang. Beliau 
mcngehiaikannya di daiam AlAdab Ai M$tfrad (653), dan Saya tdah mengduarkannya di 
dalam Ash-Skahihak (2241 dan 2541 > 



1208 1 — AMUasharShahihBiikliari 




s - 



■ J 



isi yi S/ Lj nj m ^ 

^ ^ ih / ^ 



J 




JJJI ( > vv 




2434. Dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW mengucapkan 
(dalam riwayat lain: berdoa dengan ini 8/178) ketika tertimpa 
kesusahan: “Laa ilaaha iUaahul ‘azhiim (dalam riwayat lain: al 
* aliitn 8/177) al haliim. Laa Uaaha Ulaahu rabbul ‘arsyU ‘azltiim. 
Laa ilaaha ttlaahu rabus samaawaati, wa rabbul ardhi, wa rabbul 
‘arsytt kariim.” [ Tidak ada sesembahan yang haq selain AUah yang 
Maha Agung (dalam riwayat lain: lagi Maha Mengetahui ] lagi Maha 
Lembut. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah Tuhan 'Arsy 
yang agung. Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah Tuhan 
semua lelangit, Tuhan bumi dan Tuhan 'Arsy yang mulia]. 



28. Bab: Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat 



m ^ : JB J o— * -Ttr® 



* * * 
J' Q 






iSta)\ & (Y ^ °/v tji yo \ Jl — i 

^ ^ / n 1 




r d J q •* 

#- 



2435. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “RasuluIIah SAW 
memohon perlindungan (dalam riwayat lain: bersabda, ‘ Mohonlah 
perlindungan 7/2 1 5) dari kesulitan yang berat, tertimpa penderitaan, 
buruknya qadha ' (pelaksanaan ketetapan Allah) dan berkuasanya 
musuh. f " 



Sufyan mengatakan, “Haditsnya ada tiga, aku menambahkan 
satu, tapi aku tidak tahu yang mana.” 08 



108 Disebutkan di dalam riwayat dari Su/yan bahwa tambahan itu adaJah U-^). [ni 

dijadikan sandaran oleh AI Hafizh. 



lUnbhtadiai 1 Ghahlh Rnlrhan 1 1HO I 



29 . Bab: Doa Nabi SAW, u Ya Attah , di tempatyang tinggi. r> 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada juz 3, 

kitab 64. Peperangan, bab 85). 



30. Bab: Berdoa Memohon Mati dan Hidup 



L. ii.( ‘jp V -M & Spj ju : ju tn 



■ f J 



9 B J 



C. 14 JJ 1 ££jS'U)[S' Oli C-U Sy 



x ^ ^ ■ y 



f J » ^ O 






. J ^ • 

^ c ' 



. ■ 

1 • 



. J i> 5U4S» c-v iii ^ cj I> 5i^J» ciir 

1 ® '-3' ^ J ^-*J) 



J J 



(>r»/v 



2436. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian 
karena kesengsaraan yang menimpanya. Kalaupun dia memang harus 
mengharapkan kematian, maka hendaklah mengucapkan, 
* Attaahumma ahyinii maa kaanattt hayaatu khairan lii, dan 
tawaffanii idzaa kaanattt wafaatu khairan lii’ [Ya Allah, 
hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah 
aku bila kematian itu lebih baik bagilat 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, “Seandainya aku 
tidak pemah mendengar Nabi SAW bersabda, ‘ Janganlah kalian 
mengharapkan kematian tentulah aku mengharapkan.” 7/1 30). 



31. Bab: Mendoakan Keberkahan nntuk Anak-Anak dan 

Mengusap Kepala Mereka 



&Y, JUj — vvo 



|2ioJ — Mukhbshar Shahib Bukhari 




{11S)? 1S) Abu Musa mengatakan, “Setelaih anakku lahir, Nabi 
SAW mendoakan keberkahan untuknya.” 






. * ** , 

4 i, ^ t j- ^ i» / | ^ I 



J + 



-Ttrv 

^ * 




^Lp <^->r j ;<5ix» iljj "~VV*l) AiP Jj a^I <J j-— j 

,a*S y. Jji > O* * u "' ^ J ^ -(^«/® 



- p ^ « 



2437. Dari Az-Zuhri: Abdullah bin Tsa’labah bin Shu’air 
memberitahukan kepadaku -yang mana Rasulullah SAW pemah 
mengusapnya* ((776). 67 Dalam riwayat mu 'allaq\ mengusap 
wajahnya pada tahun penaklukkan (Makkah) 5/95)- bahwa dia melihat 
Sa’d bin Abu Waqqash shalat witir satu raka’ at. 



32. Bab: Bershalawat Untuk Nabi SAW 



jr.s 



’f£j\ lii !<&! J>' b' :&» :JU IsS^ 



eJ j' / j . 

- * ** 



& 



\ *• 



-urA 






a J* JLjLi rijji : Jii [tv/t ten*] JLJ 



J J y / 



j> ii>o [J'] jt COU cr c&y-L-;, ' 






,jj>Q jr^ ^»Q ji cTji; cr .ruj jt \j»\ } 



/ / / 



2438. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dia menuturkan, “Kami 
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Ini salam untukmu (kami telah 
mengetahuinya) , lalu bagaimana kami bershalawat [untukmu?’ 6/27], 
beliau menjawab, ‘Ucapkanlah: AUaahumma shallil ‘ alaa 

muhammad * abdika wa rasuulika, kamaa shallaita *ala [aal£\ 
ibraahiiim, wa baarik ( alaa muhammad wa [ ( alad\ aali muhammad. 



t77! hni bagian dari hadits yang telah dikeniukakan secara maushuJ padajuz 3, nomor 2159. 

Di dalam A1 Fath dicantumkan: 'Ainahu (matanya). 

^^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh Ash- 
Shaghir. Di dalam sanadnya tendapat Abdullah bin Shalih, ada keLemahan pada scgi 
hafa)armya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 211 1 




kamaa baarakta ‘alaa ibraahiim wa aali ibraahiim . ' [ Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad, hamba-Mu dan 
Rasul-Mu, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada 
[ keluarga ] Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada 
Muhammad dan [kepada ] keiuarga Muhammad, sebagaimana telah 
Engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim ].” 



33. Bab: Apakah Boleh Bershalawat (Mendoakan) untuk Selain 
Nabi SAW? dan Firman Aliah Ta’ala, “ Dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa 

bagi mereka.” (Q& At-Taubah [9]: 103) 






C HjJli 



J 









j > ^ 



Ji JJi 






nr cojij jp iijiTj cLj^i jt 

ilS lr .Q JT Jt 'oT>; 



y / ■ I / 






2439. Dari Abu Humaid As-Sa’idi, bahwa mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah! Bagaimana kami bershalawat untukmu?’ Beliau 
menjawab, * Ucapkanlah'. AUaahumma shalti * alaa muhammad wa 
azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa shaUaita ‘alaa ibreahiim, wa 
baarik ‘alaa muhammad wa azwaajihi wa dzurnyyatihi kamaa 
baarakta ‘alaa aati ibraahiim, innaka hamtidun majtid [Ya AUah, 
limpahkanlah shalawat (rahmal) kepada Muhammad dan para 
istrinya serta keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan 
shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah kebekahcm 
kepada Muhammad dan ketuarganya serta keturunannya, 
sebagaimana telah Engkau timpahkan keberkahan kepada keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia] 



212 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




34. Bab: {711}P ri ' > Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang ahu sakiti 
(susahkan), maka jadikanlah itu sebagai penyuci dan rahmat 

baginya .** 



m *J» s';> i 



-Ttt • 



* ' ^ + 9 ^ * 

*■' , t . ^ ^ *• ^ I ^ i t. i ■" 0 . . A 



o J 



.COJt iJQi iT> aJ ^JJi aZZ* 

2440. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa dia mendengar Nabi 
SAW mengucapkan, “Ya Attah. Mukmin mana ptm yang aku cela, 
maka jadikanlah itu untuk mendekatkarmya kepada-Mu pada hari 
kiamat”* 09 



35. Bab: Memohon Perlidungan dari Fitnah 
(Bencana/Kejahatan/Berbagai Cobaan) 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang Teguh Kepada A1 Kitab dan As-Sunnaih, bab 3) 



36. Bab: Memohon Perlindungan dari Penindasan Orang Lain 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

pada nomor 1234, juz 2) 



(TT7] Ini bagian dari hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan padabab ini secara maushul 
menyerupai itu. Muslim telah mengeluaitannya (nomor 89-93); ahmad (2/243, 317, 390, 
449, 493) dari beberapa jalur, darinya, dengan la(kzh-Laiazh yang bermiripan dan 
mendekati ini: “Ya AUah, sesungguhnya aku ini numusia. Mustim mana purt yang aku 
laknat atau aku sakiti, maka jadikantah iiu sebagai pembersih dan rahmat baginya 
Dirrwayalkan juga oleh Ahmad (2/390) dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Asy- 
Syaikhani (A1 Bukhari dan Muslim). 

109 Dikeluarkan juga oleh Muslim (93) lebih lengkap dari ink Lafazhnya: “Ya AUah, 
sesungguhnya aku tetah menetapkan sumpah di sisi-Mu yang Engkau tidak akcn 
menjadikanku melanggamya. Maka mukmin mana pun yang aku cerca atau aku ccmbuk* 
jadikantah itu sebagai tebusan dosc baginya di hcri kiamat ncnti” 



Mnlrhtadiar Khahih Bnkhari — 1 213 I 




37. Bab: Memohon Perlindungan dari Siksa Kubur 



(Haditsnya adalah hadits Unnnu Khalid yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 23. Jenazah, bab 87) 



38. Bab: Memohon Perlindungan dari Sifat Kikir 






* * + 






^ ^ ^ ^ ^ ** 

Ojiij jji ii J%f 01 ([) * y/y J^il w-IJlp Jil :J l3Ui 

/ ^ ^ ^ 






li f * * * > * 



^ ^ ** / 



tl 






r y ^ 



01 !& JjJj l; :a) 




^ J B ^ ^ . l' !/ , ||"'!| i |V' ** * 8 J ?| I ^'h'' ^ 

o Jw? 'CjIj L*J . LgJo Awo UIJLP ujj JUu cl3X^ 

. J& OS* ^ VyS V) 



2441. Dari Aisyah dia menuturkan, “Dua orang wanita tua dari 
golongan yahudi Madinah datang ke tempatku, lalu keduanya berkata, 
‘[Semoga Allah menyelamatkanmu dari adzab kubur 2/102]. 
Sesungguhnya para penghuni kuburan akan disiksa di dalam kuburan 
mereka. ’ Lalu aku mendustakan mereka dan tidak bersikap baik 
dengan membenarkan mereka. Lalu keduanya keluar. Ketnudian Nabi 
SAW datang kepadaku, maka aku pun beikata, ‘Wahai Rasulullah! 
Tadi ada dua wanita tua .. dan aku ceritakan peristiwa tadi, beliau pun 
bersabda, 'Mereka berdua benar. Sesungguhnya mereka (para 
penghuni kuburan) tSsiksa yang dapat didengar oleh semua 
binatang' Sejak itu aku tidak pemah melihat beliau di dalam shalat 
kecuali memohon perlindungan dari siksa kubur.” 



1214 i — Mukhtashar Shahih Bukhari 




39. Bab: Memohon Perlindungan dari Fitnah (Cobaan) Hidup 

dan Setelah Mati 



(Haditenya adalah hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 

1 234, juz 2) 



40. Bab: Memohon Perlindungan dari Berbuat Dosa dan 

Berhutang 



iJb J\ (4^1 :Jj£ ^ ^ ~ y * tY 



> J -X * 






4 4 ‘r^j ‘lP^ 1 u 



« 



ili> J jPl J *UU t jGl i->Upj jl3l a: — 3 ^ 

^ f * l' i' /■ ^ ^ i' * * r ^ 

^CUai- ^ J-«pI ^Ul t Jlls-oJl £--*Ul dU i jpfj t J — iiil 



-H 

aH B 



/ #H / 



/V Ji3 :J?jj Jj) 'c4£ OMI Js 50 <030 gB 

^JLpC IaST jc-si ^ «— Jji)! ^ 

-r * * 

.->^0 o>iii >: 



<H 

0J? 






<H 



2442. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengucapkan, 
M AUaahumma inrti a'uudzu bika minal kasali wal harami wal 
ma'tsami wal maghrami, wa min jitnaU qabri wa ‘adzaabil qabri, wa 
min jitnatin naari wa adzaabin naari, wa min syarri jitnatil ghinaa. 
Wa a*uudzu bika ntitt jitnatii faqri, wa a f uudzu bika min jitnail 
masiihid dajjaaL Atlaah ummagh sil ‘annii khathaayaaya bi maa 'its 
tsalji wal baradi, wa naqqi qalbii minal khathaayaa kamaa naqqaita 
(dalam riwayat latn: yunaqqa 7/161) ats~tsaubul abyadhu minad 
danas, wa baa f id bainii wa baina khathanyaaya kamaa baa f adta 
bainal masyriqi wal maghribi” [Ya Allah! Sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan, (kepikunan) masa tua, 
berbuat dosa, berhutang, jitnah kubur dan siksa kubur, jitnah neraka 
dan siksa neraka, dan dari keburukan jitnah kekayaan. Aku 
berlindung kepada-Mu dari jitnah kentiskinan, Aku berlindung 



MukhtasharShahihBukhari — I215 1 




kepada-Mu dari Jitnah al masih dajjal. Ya AHah, cucilah kesalahan- 
kesalahan dariku dengan air es dan embun, bersihkanlah hatiku dari 
kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan (dalam 
riwayat lain: dibersihkannya) pakaian yang putih dari noda, dan 
jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 
Engkau menjauhkan antara timurdan barat ]. 



41. Bab: Memohon Perlindungan dari Rasa Pengecut dan 

Kemalasan 



jcs'j < jcJr) 

* 

“Kusaalaa” (Qs. An-Nisaa' [4]: 142) dan kasaalaa (malas), 
artinya sama. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang dising gung tadi). 



42. Bab: Memohon Periindungan dari Sifat Kikir 



jL. (J^4 l ) 



Al bukhl dan al bakhal (kikir) artinya sama, seperti al huzn dan 
al hazan (sedih). 

(Haditsnya adalah hadits Sa’d bin Abu Waqqash yang telah 
dikemukakan pada nomor 1251, juz 2). 



43. Bab: Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua 

tt Araazdilunaa n (Qs. Huud [11]: 27): Orang-orang yang hina. 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang disinggung tadi, yaitu 
nomor 1234, juz 2). 



2161 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




44. Bab: Mendoakan Agar Dibilangkan Wabah dan Penyakit 



45. Bab: Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua, 

Fitnah Dunia dan Pitnah Neraka 



46. Bab: Memohon Perlindungan dari Fitnah Kekayaan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang baru berlalu pada 

bab 40). 



47. Bab: Memohon Perlindungan dari Fitnah Kemiskinan 



(Haditsnya adalah hadits baru disinggung tadi). 



48. Bab: Memohon Banyak Harta dan Anak Disertai Keberkahan 



Uii : Jii J ;\' } J Ji) . ±. ^ -y t tr 



# * 



'Js\ :Jli .2 2* C :(\ ot/Y J* 



CLi S mj Jjj aJC. 



2443. Dari Anas, dari Ummu Sulaim, bahwa dia mengatakan, 
(dalam riwayat lain darinya, dia mengatakan: Ibuku mengatakan, 
7/1 54) “Waihai Rasulullah! Anas pelayanmu, berdoalah kepada Allah 
untuknya.” Beliau mengatakan, ‘To AUah, banyakkanlah harta dan 
anaknya, dan berkahilah pada apa yang Engkau anugerahkun 
kepadanya” 



49. Bab: Memohon Banyak Harta Disertai Keberkahan 
(Haditsnya adalah hadits Anas yang baru dikemukakan) 



Mukhtashar Shahih Rukhari — bi7 ■ 




50. Bab: Doa Ketika Istikharah 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

579, juz 1) 

51. Bab: Doa Ketika Wudhu 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Musa yang telah 
dikemukakan pada nomor 1801, juz 3) 

52. Bab: Doa Ketika Mendaki Bukit 

(Haditsnya adalaih hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 770, juz 3) 

53. Bab: Doa Ketika Menuruni Lembah 



v -WA 

(778) . (778> Mengenai ini ada hadits Jabir RA. 

(Tidak ada hadits yang dikemukakan oleh pengarang). 

54. Bab: Doa Ketika Hendak Bepergian atau Ketika Kembali dari 

Bepergian 

o* o* ls^ *** “VV 

(779) . (779) Ada riwayat Yahya bin Abu Ishaq dari Anas. 

t 7 ™* Mengisyaratkan pada hadits yang telah dtkeiroikakan secara maushul pada kitab jihad (juz 
2,nomor 1311). 

(7TO) Mengisyaratkan pada hadits yang telah dikenmkakan secara tnaushul pada kitab jihad (juz 



2181 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
pada juz 1, kitab 26. Umrah, bab 12). 

55. Bab: Doa Untuk yang Menikah 

56. Bab: Apa yang Diucapkan Ketika Hendak Menggauli Istri? 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 2073, juz 3) 

57. Bab: Ucapan Nabi SAW, “Wahai Rabb kami, berttah kami 

kebaikan di dunia. r> 




^)! X» oir :Jli -yttt 



* 

& 









cAji 



2444. Dari Anas, dia mengatakan, “Kebanyakan doa Nabi SAW 
adalah, *Attaahumma aatinaa fid dun-yaa hasanah, wa fil aakhirati 
hasanah, wa qinaa ‘ adzaaban naar [Ya Allah, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari 
siksa neraka\.” 



58. Bab: Memohon Perlindungan dari Cobaan Dunia 



(Haditsnya adalah hadits Sa’d yang telah dikemukakan pada nomor 

1251, juz 2) 



2, nomor !343)- 



MiikhtasharShahihRnkhari — llio I 




59. Bab: Mengulang-Ulang Doa 



(Hadits Aisyaih yang telah dikemukakan pada nomor 2252) 



60. Bab: Mendoakan Keburukan Bagi Orang-Orang Musyrik 



•Oi* ^ J* f :• jli jlij -VA 






A' tti-' >r.i- • " ti * 



* + 



* * 



,\&J CSu ^ ^in :»Ol j lii :^i jL-ij -VAT 



■ > iu j4> * j>f 



(780) . <78O) Ibnu Mas’ud mengatakan, “Nabi SAW mengucapkan, 
t Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan tujuh tahun (pacekiik) 
sebagaimana tujuh takun (paceHik) di masa Yusuf, 

(781) . (781> Beliau juga mengucapkan, u Ya Allah, binasakanlah 
Abu Jahal” 

(782) .* 7821 Ibnu Umar mengatakan, “Nabi SAW berdoa di dalam 
shalat, ‘Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fidan,' sehingga Allah 
menurunkan: * Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan 
mereka.' (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 128)” 



61. Bab: Mendoakan Orang-Orang Musyrik 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1294, juz 2) 



(7B0 * Ini bagian daii hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada kitab Tafsir, juz 3, 
notrtor 1947. 

(7SI) Ini bagian dari hadits yang telah dikentukakan secara mauskul pada juz 1 , kitab 4 Wudhu, 
bab73. 

,78Z) Telah dikemukakan secara maushul pada “Perang Uhud” (juz 3, nomor 1719). 



220 1 — MukhtasharShahih Bukhari 



62. Bab: (783). <783) Ucapan Nabi SAW, “ YaAliah , ampunilah apa 
yaitg telah aku lakukan danyang aku tangguhkan™ 






{j oisr J!f -M [J\ J-y J & -Ttto 

^ ^ M r > B 



* 

/ J" 






I o >■ > 



* J* ^ -- 

Uj C.j oJis C. J >t iilll im JTj t _J>j 

X- i- . & X . B <? . <" > * f 

LUp! 



> > B > D f 



& 






2445. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW: Bahwa beliau berdoa 
dengan doa ini: “ Rabbighjir lii khathnatii wa jahlii wa israajii jii 
amrii kullihi, wa maa anta a *lamu bihi minnL Allaahummaghjir lii 
khathaayaaya wa * amdii wa jahlii (dalam riwayat iain: jiddii), wa 
hazlii wa kulli dzaalika * indii AUaahummaghjir lii maa qaddamtu 
wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a *lantu , antal 
muqaddimu wa antal muakhkhiru, wa anta ‘alaa kulli syai 'in 
qadiir \Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku 
yang melampaui batas dalam segala urusanku, dan apa saja yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah 
kesalahan-kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku (dalam riwayat 
lain: kesungguhanku), senda gurauku dan semua yang ada padaku. Ya 
Allah ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang aku 
tangguhkan. apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku 
tampakkan. Engkaulah yang mengajukan dan Engkau pula yang 
menangguhkan, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ]. 



(78I) Ini bagian dari hadits maushui pada bab ini. 



63. Bab: Berdoa Pada SaatMustajab di Hari Jum’at 



(Haditsnya adaiah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 1 1. Jum’at, bab 36) 



64. Bab: (784).^ 784) Sabda Nabi SAW, “Doa kita atas orang-orang 
yahudi dikabulkart, sedangkan doa mereka atas kita tidak 

dikabuttam .” 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 

78. Adab, bab 35) 



65. Bab: Ucapan “ Aantun ** 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 10. Adzan, bab 111) 



66. Bab: Keutamaan Tahlil {Laa ilaaha iilaUaah ) 



* • ' 



V! Ait V : & -Y i i 1 



- ■" * ^ 



r B B 0 / 

^ ^ le / % 



* B ^ ^ 



t jl 5 rj* jr ji. t^Ji aij Cluuji j t j v Jii 



- > 

.''J' / __ J m * 



fl / ,c >■ J i a „S 



_ . > i " „ fl / *e > J» a ", >■ o > * 

AjL* j ^ vlJlS *o y* — S 






'n* ^ I, ' j r b > ^ e > j/ 

tiJLJa Ojj o iW.Ai l ■_« 'jj>~ “d cJiS . 4 jL» aip c~.— ^ j 



s J | B 



ifl> o > J> 






.ai o 

> > > > > > > 

2446. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “ Barangsiapa yang mengucapkan: ‘ Laa Uaaha ittaUaahu 



,784 ’liri bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan secara ntaushul pada kitab 78 
Adab, bab 35. 



222 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




wahdah, laa syariika lah , lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 
‘aiaa kutli syai'in qadiir ’ [ Tidak ada sesembahan yang haq selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan 
dan segala pujian, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu\ 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya (pahala ) seperti 
memerdekakan sepuluh budak, dituliskan baginya seratus kebaikan, 
dihapuskan darinya seratus keburukan, dan baginya perlindungan 
dari syetan pada hari itu hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun 
yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya 
kecuali orangyang melakukan lebih banyak lagi dari itu 



iij jii 'JS oir djii ju vi : jii J,. j^^-yuy 






* + 



6 / v 



cJ y Jj*s- .Ojm-a y y» JUi ‘ 41 * 



* 



* * 

n y ^ >■ > £ y/ > > 



> > 
t " ' 



oL «J 5 ^ ^ W* .J 3 ^ ^ « 



1^4 ^ P $ 












>■ ^ 



ijfl ^ J»*- tx ^ 4 J t-" l 0 ^ 

..Jj» Sj*~* y\ Jt- Oj~> j, y -VAO 



> t^ • a ^ # 



* - * 









oir :j 



J jjT .Ijjj -vai 

> > > > 0 

- J=^> 



J dJO Ji£ Jy :i>l Ji£ /\ J 15 

0 j* * + ~ j* j* 



2447. Dari Amr bin Maimim, dia mengatakan, “Barangsiapa 
mengucapkan sepuluh kali, maka laksana memerdekakan seorang 
budak 110 dari keturunan Isma’il. 



110 Demikiar yang dicartumkan dalam riwayat pengarang rahimahullah. Sedangkan yang 
dicantumkan dalam riwayai Muslim adalah u empat orang (budak) n , inilah riwayat yang 
terpelihara pada hadits Abu Ayyub ini. Remudian, hadits ini diringkas oleh penulis 



Mukhtachdr Shohih Rnlrhori Rill 



(Dalam riwayat lain: Dari Asy-Sya’bi, dari Rabi’ bin Khutsaim, 
seperti itu juga. Lalu aku tanyakan kepada Ar-Rabi’, ‘Dari siapa 
engkau mendengamya?’ Dia menjawab, ‘Dari Amr bin Maimun.’ 
Maka aku pun menemui Amr bin Maimun, lalu aku tanyakan, ‘Dari 
siapa engkau mendengamya?’ Dia menjawab, ‘Dari Ibnu Abi Laila.’ 
Maka aku pun menemui Ibnu Abi Laila, lalu aku tanyakan, ‘Dari siapa 
engkau mendengamya?’ Dia menjawab, ‘Dari Ayyub AI Anshari, dia 
menceritakannya dari Nabi SAW.’”) 

(785) . {785) Dari Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas’ud, ucapannya 
yangtadi. 

(786) . (7861 Diriwayatkan juga oleh Abu Muhammad A1 
Hadhrami dari Ayyub dari Nabi SAW: “ Laksana orang yang 
memerdekakan seorang budak dari keturunan Isma ?/.” 

Abu Abdillah mengatakan, “Yang benar, itu adalah ucapan 
Amr.” 

A1 Hafizh Abu Dzar AI Harawi mengatakan, “Yang benar 
adalah Umar, yaitu Ibnu Abi Zaidah.”’ 1 1 



rahimahullah, sedangkan Muslim mengemukakannya secara lengkap (2693), lafazhnyai 
"Barangstapa mengucapkan , 'Laa itaaha iliaiiaahu wahdah, laa syariika tah f lahul 
muihu wa tahul hamdu, wa huwa 4 ataa kulli sya'iit qadiir ’ [Tidak ada sesembahon yang 
haq seiain Allah sermta „ iidak ada sekutu hagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan 
segala pujian, dan Diatah yang terkuasa atas segala sesuatu\ sebanyak sepuluh kaii kali, 
maka dia seperti memerdekakan empat orang (budak) dari keturunan Isrm*iU" 

Amr bin Maimun adalah seorang tabi 9 in yang tsiqah dan pemuka kaum Mukhdharam, 
pemah mengalami masa jahiliyah. Konteksnya bahwa riwayat ini mauquf padanya, namun 
riwayat berikutnya menunjukkan bahwa riwayat ini musnad marfu J dari Abu Ayyub RA. 
Banyak perbedaan nama-nama perawi di dalam sanadnya yang telah disebutkan oleh 
pengarang dengan menyebutkan sejumlah riwayat mu r allaq, kemudian mentakhrij riwayat 
Amr bin Maimun yang musnad ini, sebagaimana yang dikemukakan pada penjelasan A1 
Hafizh, 

Dikemukakan secara mu’aUaq y dan telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh 
An-NasaM dan yang lainnya. 

t786J Ini riwayat mu^allag^ telah disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ahmad (5/414- 
415). Orang Hadhrami itu tidak dikenal dan riwayatnya mungkar karena menyelishi 
riwayat Amr yang tsiqah. 

m Saya katakan: Yakni yang meriwayatkan riwayat musnad dari Abu Ayyub Al Anshari, 



224 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




67. Bab: Keutamaan 



oik> : : J» A ^ J>0 of i» J o* -1 * 1 A 

^ ^ ^ 

■> 4 ' 43 'J> ciir oij &U- cii 



- t' * 

'“' ■!« *' 






2448. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang mengucapkan, ‘Subhaanallaahi wa bihantdihi ’ 
[Maha Suci Allah dengan segala puji-pujian-Nya] dalam sehari seratus 
kali, maka kesalahan-kesalahannya dihapus 112 walaupun seperti buih 
lautan." 



68. Bab: Keutamaan Berdzikir Kepada Allab ‘Azza wa Jalla 



£ ‘S% <#•» -M fjl JB : jli 






^ 



Z J ■ / 



— x tn 






2449. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, * Perumpamaan orang yang bertbikir kepada Rabbnya dan 
yang tidak berdzikir adalah sepertiyang hidup danyang mati. li 



J > + ' 



w* / y / 



o »: -jj oj -M m Sj^j ju : J k J>-t t © 

:ljSl 3 jil Oj^l' Ijiij bli t Jrjjl Jif 0 t j>]i 









* 

J 




:JV 5 .lojjl J\ :JB Jj Ijiii 






1 12 Ucapannya dalam syarahnya dtcantumkan: «^*). 

m Demikian yang diriwayatkan aleh pengarang rahimahullah Ta’ala, diselisthi oleh para 
imam hadits lainnya, di antaranya Mualim dalam kitab Shahihnya (779), mereka 
meriwayatkan dengan lafazh: “Perumpamaan rumah yang tidak dtbacakan diikndtah di 
dalamnya dan rurmh yang dibacakan dzikrullah di dalamnya adalah laksana orangyang 
hidup dan yang mati” Inilah riwayat yang terpelihara. Silakan memjuk Al Fath . . 







% r 



* J 






:l jlU Jjij' C. :-J*i. pH >j- Sk JL*j '^4 



I > ^ - - 



J * ^ A* 



Ji :Jj£ :JV5 dJb> 









<?jjj }J JJS"j :J>Q :JV5 .3j{ j U Atj N :JU t/jij 

il*kf, ijL^tJJ dU' J4,\j ;Sl> dAJ lit I>15T 2 a fj J :'oJJl : Jvi 
.&JI ^jjtj :JV5 ci :Jjl' :JU 



^ ^ j ^ ^ > 

* r. . C , * * , 



" / > > / / / 






:JlS .liji' U Lj L' Jilj Sf :ijJjl' :JU ?lijij Ji'j :Jjl' :J 



> > / 



i>ir lijij j4?f y :ijjjl; : jii ?vijfj f41f y o£i :jj_J: 



/ ^ t 






?0ji£3 jUi :Jvi .iij jj£i'j idL lii} cO> r g ; r fe 



^ > > 



/ ■ f 



> j 



/ > > / 



b Aij V :OjJji :JU ?Ujij Ji], :Jji; Ju .jbJi > : 0 jJ ji' :JU 



A 



lijrj jj : j :jli «ijr, jl' J±i :J_^' :Jli ,lij(j L 

ai j( jri^G : j ^ki : ju .iilki g jifj djl> l^L. ji,( ijlT 






/ > | / / 



lJi J4L jj o* i+i ;jsjjai ;> iit j^' :jii ,i4j ^j_Ji 

/ / / / / / r 1 



t£^J\ :JU .&GJ 

^ & * 



-" i. / > 



2450. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang 
berkeliling di jalan-jalan untuk menemukan para ahli dzikir. Bila 
mereka menemukan suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka 
saling memanggil, 'Kemarilah untuk menemukan keperluan kalian. ’ 
Lalu mereka mengepakkan sayap-sayap mereka ke langit dunia. 
Kemudian Rabb mereka 'Azza wa Jalla bertanya kepada mereka -dan 
Dia lebih tahu daripada mereka-, 'Apa yang diucapkan oleh para 
hamba-Ku? ' Para malaikat menjawab, ‘Mereka mensucikan-Mu 
(bertasbih), membesarkan-Mu (bertakbir), memuji-Mu (bertahmid) 
dan memuliakan-Mu . * AUah bertanya lagi, ‘Apakah mereka melihat- 
Ku?' Para malaikat menjawab, ‘Tidak. Demi Allah, mereka tidak 
melihat-Mu. ' AUah bertanya lagi, 'Bagaimana bila mereka melihat- 



1 226 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Ku? ' Para malaikat menjawab, ‘Seandainya mereka bisa melihat-Mu, 
tentu mereka akan lebih banyak beribadah kepada-Mu, lebih banyak 
memuliakan dan mensucikan-Mu. ’ Allah betanya lagi , ‘Lalu apa yang 
mereka mohonkan dari-Ku?’ Para malaikat menjawab, 'Mereka 
memohon surga. ’ Allah bertanya lagi, 'Apakah mereka pernah 
melihat surga? ' Para malaikat menjawab, ‘Tidak, Demi Allah wahai 
Rabb, mereka belum pernah melihatnya. ' AUah bertanya lagi. 
‘Bagaimana bila mereka pernah meiihatnya?' Para malaikat 
menjawab, ‘Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka 
akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon serta 
akan lebih besar berharap. ’ Allah bertanya lagi, 'Lalu dari apa 
mereka memohon perlindungan? ' Para malaikat menjawab, 'Dari api 
neraka. ' AUah bertanya lagi, ‘Apakah mereka pernah melihatnya? ’ 
Para malaikat menjawab, ‘Tidak. Demi Allah mereka tidak pernah 
melihatnya. ‘ Allah bertanya lagi, 'Bagaimana bila mereka pernah 
melihatnya?’ Para malaikat menjawab, ‘Seandainya mereka pernah 
melihatnya, tentu mereka akan lebih menjauh darinya dan lebih takut 
terhadapnya. ‘ Kemudian Allah berjirman, 'Aku persaksikan kepada 
kalian, bahwa Aht telah mengampuni mereka. ’ Lalu salah satu 
malaikat berkata, 'Di antara mereka ada si Fulan yang tidak 
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu keperluan. ’ 
AUah berkata, ‘Mereka adalah kelompok, tidak ada satu pun teman 
mereka yang menderita 



69. Bab: Ucapan u Laa hauta wa laa quwwata iUa billaah ” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada 

nomor 1770, juz 3) 



70. Bab: Allah ‘Azza wa Jalla Mempunyai Seratus Nama Kurang 

Satu 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 

kitab 97. Tauhid, bab 12) 



Mukhtashar Shahih Rnkhari — I227I 




71. Bab: Nasihat dari Waktu ke Waktu 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 3. Ilmu, bab 13) 



1 228 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




81. KITAB PENGGUGAH HATI 



1. Bab: Tentang Sehat dan Waktu Senggang, serta “Tidak Ada 

Kehidupan Selain Kehidupan Akhirat” 



:& JIS : JlS j—* -\to| 

^ y y ^ ■r' / ^ y 






^ 0. 



0 > 



iSJUii yOi > >r 



2451. Dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, l Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan olehnya, 
yaitu: sehat dan waktu senggang.’” 



2. Bab: Perumpamaan Dunia di Akhirat 



Dan Firman Allah Ta’ala, “ Bahwa sesungguhnya kehidupan 
dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan 
dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang 
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat wamanya kuning kemudian hancur, Dan di akhirat (nanti) 
ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. 
Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang 
menipu ” (Qs. A1 Hadiid [57]: 20). 



*i :Ju b . Y/r * jZ. o!] ‘j-* -tt«t 



Ja-*" - s* j \j > j LJOJJ ja j?- <UaOl ^ * 0j*i 



*+& i. * _Si« 



J| # £ n 

,\ G* j wJUt j-p 1 4j>- jj jl AMl 



2452. Dari Sahl [bin Sa’d RA 3/202], dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, * Tempat cambuk di surga lebih baik 
daripada dunia dan seisinya, dan sungguh, berangkat di pagi hari 



1 230 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




atau sore hari ji sabilillah adalah lebih baik daripada dunia dan 
seisinya 



3. Bab: Sabda Nabi SAW, “ Jadilah engkau di dunia, seolah-olah 

engkau ini orang asing atau pengembara .” 



& Al 'S^J :Jli tjgg J il 

" ^ ^ + * + * 



J a 



P*r • 









-Yior 



.j^ ji Lj- iiig' giii j : ju 









t 



\ lil 



>2 * IM :J>: 






+ rf ' J I M ^ 

* ^ *'«¥,.( t ' y J -*■ 






^ ■ > y | ^ ^ 1 jF 1 <F • ^ ■ . J , J" •'». O I 

.dJu j*J lLuL>* ilw? ^ 



* M ^ ^ 

. J ^ ^ ( I. 






2453. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mcnuturkan, “Rasulullah 
SAW meraih bahuku lalu bersabda, *Jadilah engkau di dunia, seolah- 
olah engkau ini orang asing atau pengembara. 

Ibnu Umar mengatakan, "Bila sore hari, janganlah engkau 
menanti pagi, dan bila pagi hari, janganlaih engkau menanti sore hari. 
Pergunakanlah dari sehatmu untuk sakitmu, dan dari hidupmu untuk 
matimu.” 



4. Bab: Panjang Angan-Angan 



Dan Firman Allah Ta*ala, ** Barangsiapa dijauhkan dari neraka 



1 Sebagian ahli hadiu meniiai hadiU mi nut 'lul (mcngandung cacat) karena ‘an 'anah 
{diriwayatkan dengan cara m an ‘on [dari .. dari dan A1 Hafizh tidak dapat 
menyangkalnya, namun dia mengatakan, “Ada jalur lain untuk hadits ini yang 
diriwayalkan oleh An-Nasa‘i dari Ibnu Umar secaia marfu\ Inilah, yang menguatkan 
hadits tersebut, karena para perawinya termasuk para perawi shahih , walaupun ada 
perbedaan pendapat tentang mendengamya Abdah dari Ibnu Umar.” 

Saya katakan: Demikian juga yang dikeluarkan oleh Ahmad (2/132); dan dia 
menambahkan di permulaannya: "Sembahlah Allah, seolak-olah engkau melihat-Nya, dan 
jadilah dan sanadnya shahih. Perbedaan pendapat yang disinggung tadi, tidak 
disinggyng oleh A1 Hafizh di dalam Ai-Tahdzib t akan tetapi dia menyebutkan dari 
Ahmad, bahwa Abdah pemah beijumpa dengan Ibnu Umar di Syam. Wallahu a*lam. 



MukhhiKharShahihltiikhari — I 711 I 




dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung. 
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 185), “6/ muzahzihihC ’ (Qs. 
A1 Baqarah [2]: 96) yakni menjauhkannya. “ Biarkanlah mereka (di 
dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan- 
angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat 
perbuatan mereka)” (Qs. A1 Hijr [15]: 4). 



t , . t 



S>V l3di \ r . r 






J + 






3 

3 x x 












Up . c 



X fi X X 

^ ^ D x 

x ,x x x d x- 



xf J 



jU cCjdi 



i in^ 

1303. Ali mengatakan, “Dunia berlalu dengan membelakangi 
sedangkan akhirat berlalu dengan menghadap. Masing-masing dari 
keduanya mempunyai banyak anak, maka jadilah kalian anak-anak 
akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini 
ada amal namun tidak ada perhitungan, sedangkan esok, yang ada 
hanyalah perhitungan namun tidak ada lagi amal,” 



lU s ^ill li. :JU -t iei 






f (^JJl IJu L^s-jli 1 Ja*xjJl 



X x 



e t 



0 > / X 



e * 



jl t*j iJubj tOU*o^l lJLfc -(Jl5j f U-^jll k ^jjl 

n' ^ ^ “ y ^ ^ 

t iUJl cil yb ^jJl liij C^ " 



X X 

■ X x x . - x 






■ ^ j ^ ^ v * f 



# <" * 0 
> ,<^o * 



.IJla Ua oO^l Dlj dJLA lii oUai-l DB t>l>Nl 



2454. Dari Abdullah RA, dia menuturkan, “Nabi SAW membuat 
garis persegi empat, lalu membuat garis di tengahnya dan di luamya. 



1505 Disebutkan secara mausktd (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam At Mushanna f 
Ibnu Al Mubaiak di dalam Az-Zuhd dan Abu Nu’aim di dalam Al Hityah dengan sanad 
yang tidak dikenal darinya secara marju \ Dirrwayatkan juga secara ntarfu ' darinya dan 
dari yang lainnya. 



1 232 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





lalu membuat lagi garis-garis kecil pada garis tengahuya, lalu 
bersabda, 'Ini manusia, yang mengitarinya ini adalah ajalnya ' atau 
l dan ini adalah ajalnya yang mengitarinya, dan yang di luarnya ini 
adalah angan-angannya, sementara garis-garis kecil ini adalah 
rintangan-rintangan. Bila dia luput dari ini, ia akan kena oleh yang 
ini, dan bila luput dari yang ini, dia akan kena oleh yang ini.’” 




2455. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Nabi SAW 
membuat beberapa garis lalu bersabda, “Ini angan-angan dan ini 
ajalnya. Ketika dia sedang begitu, tiba-tiba dihampiri oleh garis yang 
paling dekat 



5. Bab: Orang yang Mencapai Enam Puluh Tahun Berarti Allah 
Telah Menghiiangkan Udzur Pada Umurnya Itu, Berdasarkan 
Firman-Nya, “ Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu 
dalam masa yang cukup untuk berjikir bagi orang yang mau 
berjikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi 

peringatan” (Qs. Faathir [35]: 37} 





lon 



2456. Dari Abu Huraiiah, dari Nabi SAW, “Allah tidak lagi 
menyisakan udzur pada seseorang yang telah ditangguhkan ajalnya 
hingga mencapai enam puluh tahun 



1 Al rdzaar adalah menghilangkan udzur (alasan). Artinya, bahwa tidak ada lagi udzur 
yang tmisa padanya. Misalnya ntengucapkan, “Bila aiaDkan ditangguhkan, tentu aku akan 
melaksanakan apa yang diperintahkan lccpadaku." 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 233 j 





J J 






J V : Jjii m il Sj-j c • ' 






JIS^S^^J^-YtoY 



y B 



. jAi j >j lAii Li ^ :o 3i ^ Jii ^sJi Ui 



*r / 



/ / 



2457. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Hati orang yang sudah tua masih tetap 
merasa muda dalam dua hal, yaitu: mencintai dunia dan panjang 
angan-anganj" 



fST ^i % -M Jil jy.j Jli : jli 4* *Slfc J ji -r t«A 



.jUi' J>j jcii U- (oia 



e J / 



• i J 




2458. Dari Anas bin Malik RA, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Rasutullah SAW bersabda, l Semakin tua anak Adam, 
semakin membesar pula bersamanya dua hal, yaitu: mencintai dunia 
dan panjang umur.’" 



6. Bab: Amal yang Dimaksudkan untuk Meraih Keridhaan Allah 



j£. o — VAV 

* ^ 

(787). (787J Di dalamnya di sebutkan (riwayat dari) Sa’d. 



C. :jx &\ jji : Jl5 & h 'S^Tj 0» 




-Yto^ 



3 Kata yakbaru (jA) yang pertama dengan fathah pada humf baa\ sedangkan 
yakbanJyokburu ( j£j) yang kedua bisa dengan fachah dan bisa jyga dengan dhammah; 
yaitu yakbaru (S&i) atau yakburu detnikian sebagaimana disebutkan di dalam Ai 
Fath, Namun yang banyak digunakan selain berkenaan dengan utnur adalah dengan 
dhammah. 

^^Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 
23 Jenazah, bab 36. Di dalamnya disebutkan: “Sesimgguhnya engkau tidak akan 
dipanjangkan umur lalu beramal shalih [dengan m engh arapkan keridhaan Allah] w 
kecuali dengan itu engkau bertambah derajat dan ketinggian." 



1234 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





pJ LjAJI Juibl rjA A~£U0 C lil £>l cgjlp ^J-aJl C$-C 






/ ^ n* <■* 



O 0» 



< 



2459. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Allah Ta‘ala berjirman , ‘ Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang 
mukmin yang telah Aku ambil kembali yang dikasihinya dari penghuni 
dunia ini kemudian dia hanya mengharapkan pahalanya. kecuali 
balasannya adalah surga. 



7. Bab: Yang Diwaspadai dari Perhiasan Dunia dan 

Persaingannya 



8. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Wahai manusia! Sungguh, jattji 
Altah itu benar, maka janganlah kehidupan ttunia memperdayakan 
kamu dan janganlah (syetan) yang pandai menipu, memperdayakan 
kamu tentang AUah. Sungguh, syetan itu musuh bagimu, maka 
perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya syetan itu 
hanya mengajak gotongannya agar mereka menjadi penghuni 
nerakayang menyala-nyala . ” (Qs. Faathir [35]: 5-6), bentuk 

jamaknya su ’ur. 



.oU£ji Jli -\r. t 

1304. 304 Mujahid mengatakan, 11 Al ghuruur adalah syetan.” 

(Haditsnya adalah hadits Utsman yang telah dikemukakan pada 
nomor 104, juz 1). 



1304 Disebutkan secaia maushul (bersambung) oleh Al Firyabi dengan sanad shahih daiinya. 



MiikhtasharShahihRnkhari — I I 




9. Bab: Meninggalnya Orang-Orang Shalih. Dan dikatakan “ Adz - 

Dzihaab” adalah hujan 



-[ir/<. s>Aii J oirj- '^X.V jSy. 'j -rti 



1&. Jz , . j j jV o Lil: -m fji jlJ :ji l 

ami Lw iijijj ^jj ,i)lj aui ^ t ji 



.(O 



. Jlij Jui- Jli^ :xil JLP Jj( Jli 

2460. Dari Midras A1 Aslami -[salah seorang peserta bai’at di 
bawah pohon 5/63]-, dia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, * Orang - 
orang shalih meninggal satu demi satu, dan yang tersisa hanyalah 
para amatiran seperti ajkiran gandum atau kurma. Allah sama sekali 
tidak memperdulikan mereka.‘ > (dalam riwayat lain: ‘AUah tidak 
mengindahkan mereka sedikit pun. ’)” 

Abu Abdillah mengatakan, “Dikatakan: Hu/aalah adalah 
hutsaalah” (yakni artinya sama, yaitu yang berkwalitas buruk dari 
segala sesuatu). 



10. Bab: Yang Harus Diwaspadai dari Cobaan Harta, dan Firman 
Allah Ta’ala, u Sesun gg uhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 

cobaan (bagimu)J n (At-Taghaabun [64]: 15) 



• f • 



* % * 



% 






■ Jji j -J jH ^ 



-un 



\j bir 'j\j 4 2 Li-B M Sj ji £T 



iH jf 



^ H 1 " 



VI fi T :«jj L j) V b adc J*Sl <JC. : 



Jt & 



236 j — MukhtasharShahihBukhari 




Jii w }\ 'ja ji>ii 

j* 

jji >isi >i 

y ^ X X 

2461. Aku (‘Atha') mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘ Seandainya anak Adam diberi 
harta sebanyak satu lembah, maka dia menginginkan untuk memiliki 
lagi seperti itu (sebanyak itu), dan [seandainya anak Adam diberi 
harta sebanyak dua lembah, tentu dia menginginkan untuk memiliki 
yang ketiga, dan] tidaklah dapat memenuhi mata (dalam riwayat lain: 
rongga ) anak Adam selain tanah. Dan Allah menerima taubatnya 
orang yang bertaubat 

Ibnu Abbas mengatakan, “Aku tidak tahu, apakah itu dari A1 
Qur'an atau bukan?” ‘Atha' mengatakan, “Dan aku mendengar Ibnu 
Az-Zubair mengatakan itu di atas mimbar.” 






:(pUsp) 




jSi Jk & -T riY 






'J\ of y : jji bir & JJi i j-tSi u -jjk J 

^ f ' i # / # ii' . ^ 0| ^ i' f ^ ■ * j l-' . ^ V X" ( t f 

‘Ol ^ l s-* j ^ f 



* * 



. ^ «vr> «T iu bii «iSc 



2462. Dari Abbas bin Sahl bin Sa’d, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Ibnu Az-Zubair di atas mimbar di Makkah mengatakan 
dalam khutbahnya, ‘Wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW telah 
bersabda, 'Seandainya anak Adam diberi satu lembah penuh dengan 
emas, maka dia menginginkan yang kedua, dan seandainya diberi 
yang kedua, maka dia menginginkan yang ketiga. Dan tidak ada yang 
dapat memenuhi rongganya selain tanah. Dan Allah menerima 



* Memirut saya, hadits ini mutawatir sebagaimana saya jelaskan di dalam Ash-Shahihah 
(2907-2912). Sedangkan perkataan Ibnu Abbas: “Aku tidak tahu dst.” mengindikasikan 
adanya ayat-ayat yang dihapus bacaannya. Hadits ini termasuk salah satunya sebagaimana 
yang disebutkan dalam lebih dari satu hadits, yaitu dari ucapan Abdullah bin Abu Aufa 
berikut: “Kami memandang dst,” dengan fathah, menurut pendapat yang kuat. Silakan 
merujuk Ash-Shahihah, 



Mukhtashar Shahih Bukbari — 1 237 1 




taubatnya orangyang bertaubat ' ” 






;st y y : ju 




Ai y :dJc; J 






-mr 



9 , ^ y 



* *'■ ' * 

* + 3 0 



,L>\$\ (L: *J 3 4 ol>Ij S 0 jC oi L^t tv iS ^ 



j jij 

F ^ 

■S*^ *»l S: 



2463. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Seandainya anak Adam diberi satu lembah penuh emas, dia 
menginginkan untuk memiliki dua lembah, dan tidak akan dapat 
memenuhi mulutnya selain tanah. Dan Allah menerima taubatnya 
orangyang bertaubat .’* 




.oiyiji ui ^J iSr :ju 




2464. Dari Ubay, dia mengatakan, “Sebelumnya kami yakin 4 
bahwa ini dari A1 Qur'an sampai turunnya ayat: * Bermegdh-megahan 
telah melataikan kamu .’ (Qs. At-Takaatsur [102]: l).” 5 



4 Kata naraa dengan fathah pada huruf nuun artinya yakin, sedangkan dalam riwayat 
Abu Dzarr dicantumkan nuraa dengan dhammah pada huruf nuun, yang artinya 
metiduga. (Pensyarah), 

3 Saya katakan: Hadits ini daii riwayat Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, dari 
Ubay. Ini mengandung bantahan terhadap orang yang menduga bahwa A1 Bukhari tidak 
berdalih dengan Hammad bin Salamah, dan terhadap A1 Baihaqi ketika dia mengatakan, 
bahwa Al Bukhari meningalkannya. Demikian untuk menjadi perhatian. 



1 238 1 — MukhtasharShahihBukhari 




1 1 . Bab: (788). ( ™ X) Sabda Nabi SAW, “Harta ini bagai sayuran 
hijau (segar) lagi manis.” Dan Allah berfirman, “Dijadikan indah 
pada (pandangan) ntanusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan , binatang-bin atang ternak dan 
sawah tadang. Itulah kesenangan hidup di dunia. u (Qs. Aali 

‘Imraan [3]: 14) 




J of Sli Sl l?! JlJ-w 



/ ./ B £ ^ f 



1 3 05 . 1 305 Umar mengatakan, “Ya Allah, sungguh kami tidak 
mampu kecuali bergembira dengan apa yang Engkau hiaskan pada 
kami. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 
menggunakannya pada haknya.” 



(Haditsnya adalah rmgkasan hadits Hakim bin Hizam yang telah 
dikemukakan pada nomor 704, juz 1). 



12. Bab: Harta yang Telah Digunakan, Maka Itu Adalah 

Miliknya 



ih jc. M fJn ju oo ii i 



J ^ 



-Ytno 

" i 



.S. U ia Sj^j W' :l 4 t 'J 



■* * 



4 






/ / / 



.^■1 U ajjIj JU} U iJU ou : Jt5 



/ /V 



2465. Dari Abdullah (bin Mas’ud): Nabi SAW bersabda, “ Siapa 
di antara kalian yang harta pewarisnya lebih disukainya daripada 
hartanya sendiriT' Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Tidak 
seorang pun dari kami kecuali lebih menyukai hartanya.” Beliau 



(7S8 *Ini bagian dari hadits Hakim bin Hizam yang tdah dikemukakan secara nmushul pada juz 
I , kitab 24 Zakat, bab 52, dan dari hadits Abu Sa’id pada bab 49. 

1305 Ad-Daraquthni menyebutkannya secara maushui (bersambung) di dalam Charaib Malik 
dengan isnad terputus darinya, dan oleh yang lainnya, namun dha % 



ukhtasharShahih Bukhnri — 1 239 1 






li JJ^l JUi iiC : jli ,[\ w/v |JL U J_lij] 



jJil : J jui «ijU»- Jiji f U J Ciiti : jli .[ij? j|] lL_» 









l._ + I ^ T * /* **■ L . y I >■. /" «• , «/ + ■ 9 t , »/ 9 f (/ . ^ ,«» 

:Ju >• J V ««ilil£» :«Jjj (<*j) -JJi j' . j>- J» li 



ii lijL LLJ-i] Jljf Sl > [jjli jI 



J + + 

0 

.X 1 X 1 



-*■ X» 









T "J i fl ,r: 



Jl JI ^_i j-JJJu 

+ *r + _ B _ <■> j . > > I ■ f . 0 j > > 

o j5 Jj tol 01 o^jli tls^ ^3U y> y Jj 0j> o 01 t^i>jl 

j J >■ i > > jf ■> — > » r f » j > .> 

p * j>i ju.t ^ ju .ii?i > ys •* g a 



- 



>■> > / 



• J * . ^ ■ , . . . 

jf > J > , _X > ^ > X A) > ?. 



,> . a* I , ti— n ^ » . ** > ,> > »> • .> j> ^ > i > •? > 

(.U- lJj :Jb jlj olj :Jji >j <.J?i/ jij 



L_-jli- lilpljJ aJII .ciit*- IaJII L ItlJi 



«a 



I 9 ^ fl 






X ?i > > I ^ > | *r * ■ > * > . > pi ■/ ?. 

tCLJ j^- 1 cuj^ tl.w*.»* JLaJJ VULx 0JO1 «itA- jj 1JL>-1 Cju.x L* cd j»l 



*i^ j«> iui : jli [.> :iii toCi jij :jlii «S o>rii 

/ > > 1 / 



1 , Jl * J f I / . / ■ / / ,^f (^ / * tam / I, , / I / 

aUI-j CjC. 431 ^iUl j~i I Jl$ i* j>*i\ j-* jJ J 

^ ^ ^ -H 1 T J» 



.#■ *H 






aJ / - o / 
/ r * _ _S/ 



:JU .> :JU IJj Olj 'SJ Olj !Jj> C :oJi .aSjl JiS uC 

»/ -> j- ^ 

* * «o /■ * * . 

. j-xJl «_> j~> uij ip-*3 : Jli ?(_£> j oij (3 j— oij :c-l* 



2466. Dari Abu Dzar RA, dia menuturkan, “Pada suatu malam 
aku keluar, temyata Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian, tidak 
seorang pun bersamanya. Aku kira beliau sedang tidak suka ada orang 
lain berjalan bersamanya. Lalu aku beijalan di bawah sinar bulan, 
beliau pun menoleh dan melihatku, lalu bertanya, 'Siapa ituV Aku 
jawab, ‘Abu Dzar. Allah menjadikanku tebusanmu.’ Beliau berkata, 
‘ Wahai Abu Dzar! Kemarilah,'’ Maka aku pun beijalan sesaat bersama 
beliau [di area bebatuan Madinah, lalu kami menuju ke arah Uhud. 
Kemudian beliau berkata, ‘Wahai Abu DzarV t aku jawab, ‘ Labbail t 
wahai Rasulullah!’ Beliau bersabda, ‘Tidak menyenangkanku bila aku 



6 Labbaik (Aku Penuhi Panggilanmu dan Menghormatimu). Labbaik wa sa 'daik (Aku 
Penubi PanggiLanmu dan Menghonriatimu). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 241 1 



memiliki Uhud ini (dalam riwayat lain: lalu dia berubah untukku 3/82) 
menjadi emas, kemudian berlalu malam ketiga dan masih ada padaku 
satu dinar, kecuali sesuatu untuk menutupi hutang, kecuali aku bisa 
mengatakannya kepada para hamba AUah begini, begini dan begini' 
dari arah kanannya, dari arah kirinya dan dari arah belakangnya. 
Kemudian beliau beijalan [dan menunjukkan kepada kami dengan 
tangannya, lalu berkata, ‘Wahai Abu Dzar\ Aku jawab, ‘Labbaik wa 
sa 'daik wahai Rasulullah!’ 7/137]. Beliau bersabda, ‘ Sesungguhnya 
orang-orang yang memperbanyak (harta) adalah mereka yang 
menyedikitkan (pahala) (dalam riwayat lain: yang sedikit (pahalaj) 
pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang diberi kebaikan oleh 
Allah, lalu dia memberi yang sebelah kanannya, yangsebelah kirinya, 
yang di depannya, dan yang di belakangnya, serta melakukan 
kebaikan padanya. \Namun mereka yang begitu hanya sedikit / 
7/177]. Lalu aku beijalan lagi sebentar bersama beliau, kemudian 
beliau berkata, ‘ Duduklah di sini, [ jangan beranjak].’ Beliau 
menyuruhku duduk di tanah yang lembut yang dikelilingi bebatuan, 
lalu beliau berkata, ‘ Duduklah di sini sampai aku kembali kepadamu. ’ 
(dalam riwayat lain: * Tetaplah di tempatmu, jangan beranjak, sampai 
aku datang kepadamu .’) Lalu beliau pergi ke area bebatuan [dalam 
gelapnya malam] sampai aku tidak melihatnya. [Lalu aku mendengar 
suara yang sudah meninggi, maka aku merasa khawatir teijadi sesuatu 
pada Nabi SAW, sehingga aku ingin mendatanginya, namun aku 
teringat pesan beliau kepadaku, ‘Janganlah engkau beranjak sampai 
aku datang kepadamu,' maka aku pun tidak beranjak]. Aku terdiam 
cukup lama. Kemudian aku mendengar beliau datang, dan beliau 
mengatakan, * Walaupun dia mencuri dan berzinaj Saat beliau tiba, 
aku sudah tidak sabar, sampai aku berkata, ‘Wahai Nabi Allah! Allah 
menjadikanku tebusanmu! Siapa yang engkau ajak bicara di sebelah 
area bebatuan itu. Aku tidak mendengar seseorang yang 
menjawaibmu? [Sungguh aku telah mendengar suara, dan aku 
khawatir. ’ Lalu aku ceritakan kepada beliau, beliau pun berkata, 
* Engkau mendengamyaT aku jawab, ‘Ya.’] Beliau bersabda, ‘Itu 
adatah Jibril AS. Dia menampakkan diri kepadaku di sebelah area 
bebatuan itu. Dia mengatakan, ‘Sampaikanlah berita gembira kepada 
umatmu, bahwa barangsiapa mati tanpa menyekutukan AUah dengan 
sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. ’ Lalu aku berkata, ‘ Wahai 
Jibril\ (dalam riwayat lain: Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah!) 
walaupun dia mencuri dan berzina ? ' Dia menjawab, ‘Ya . ' Aku 



242 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




katakan lagi. ‘ Walaupun dia mcncuri dan benina? ' Dia menjawab, 
'Ya.‘ Aku katakan lagi, ‘Walaupun dia mencuri dan berzina? ’ Dia 
menjawab, ‘Ya. Dan walaupun dia minum khamer 



.[\ rv/v ^i -mv 



U?i Sf cj^: »6 jSji J ^ jJO J : 



> ^jC- JJJJ OSji 



4&I JLP jji Jli 

«■» 

y O f 

f / ■■ .-o ^ f 



^ :ju ? t lSjjJl J ^ jCJ J «IkS ^ M -VA*I 

^ W 0 * *r > / ^ ^ >■ 

^ jt i :jiij .5 ^i 1 * 6 - v «iirf 

jlp &\ V| iJj S/ Jli lij Mai 



V a ^ 



. j() 



2467. [Diriwayatkan juga menyerupa itu dari Abu Darda 
7/1 37]. 7 

Abu Abdillah mengatakan, “Hadits Abu Shalih dari Abu Daida 
mursal, tidak shahih. Ini hanya untuk pengetahuan 8 , dan yang shahih 
adalah hadits Abu Dzar. 

(789)/ 789 * Ditanyakan kepada Abu Abdillah, “(Bagaimana) 



7 Saya katakan: Dikeluarkan juga oleh Ahmad (6/447) sepietli itu, hanya saja di dalamnya 
disebutkan: “Walaupun Abu Daida merasa rugi” dan sanadnya shahih, sementara 
pengarang menilainya ma ’lul karena mursal -yakni terputus-. Namun sebenamya sesuai 
dengan kaidahnya mengenai syarat mu 'allaq y dan tidak cukup hanya sezaman, berbeda 
dengan jumhur. Tampaknya untuk hal itu mereka smggung dalam biographi Abu Shalih - 
namanya Dzakwan- tentang ucapan Al Bukhari berikut, bahwa itu mursal. Dan di antara 
yang menguatkan keshahihaimyd. adalah, bahwa ‘Atha' bin Yasar memu/a/ja 'ctAnya 
(menguatkannya) dari Abu Darda* walaupun dinilai ma 'lid oleh pengarang karena mursal, 
namun mendengamya c Atha' dari Abu Darda adalah pasti menurut banyak imam hadits, 
sebagaimana yang akan dikemukakan. 

s Yakni: Untuk kita ketahui bahwa dia telah meriwayatkan darinya, bukan berarti bahwa 
pengarang berdalih dengannya. 

<7S9) Disebutkan seeara maushul (bersambung) oleh An-Nasa*i, Ibnu Hatim di dalam At-Tqfsir y 
Ath-Thabarani di dalam Al Mu r jam dan Al Baihaqi di dalam Asy-Syuab. Telah 
dinyatakan mendengamya ‘Atha’ bin Yasar tentang hadits ini dari Abu Daida menurut 
mereka semua kecuali An-Nasa , i. Al Hafizh mengatakan, “A1 Baihaqi mengatakan, 
'Hadits Abu Darda ini berbeda dengan hadits Abu Dzar, walaupun mengandung sebagian 
maknanya. 1 ” Al Hafizh juga mengatakan, “Keduanya adalah dua kisah yang berbeda, 



MnMihiGhar Glioliili Dnl/lrari 



I -141 I 



hadits ‘Atha' bin Yasar dari Abu Darda?” Dia menjawab, “Mursal 
juga, tidak shahih . Yang shahih adalah hadits Abu Dzar.” Dia juga 
mengatakan, “Coretlah hadits Abu Darda ini 9 ; Apabila mati 
mengucapkan ‘laa ilaaha illallaah’ ketikamati.” 



14, Bab: Sabda Nabi SAW, “Aku tidak ingin memiliki emas sehesar 

Uhud .” 



(Bagian dari hadits Abu Dzar yang telah dikemukakan tadi) 



15. Bab: Kekayaan Adalah Kaya Hati, dan Firman Allah Ta’ala, 
“ Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami 
berikan kepada mereka itu ” hingga “selain dari itu , mereka tetap 
mengerjakannya.^ (Qs. A1 Mu'minuun [23]: 55-63) 



01 Jli — \ T * 



1 

1306. Ibnu Uyainah mengatakan, “Mereka belum 
mengeij akannya. Mereka harus mengerjakannya.” 



<^1 i : JU $ yil J J ii-UIA 

ja ‘J&j 






2468. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
**Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi, 
kekayaan Uu adalah kaya hati .” 



walaupun mengandung kesamaan makna akhir, Yaitu pertanyaan sahabat, ‘Walaupun dia 
berzina dan mencuri?* dan juga mengandung kesa/naan pada redaksi: 'Walaupun 
menigi.’” 

9 Saya katakan : Yakni ucapannya dalam hadits ini, “Barangsiapa meninggal dengan tidak 
mempersekutukan „ dst.” yakni bahwa bila dia meninggal. 

1X6 A1 Hafizb tidak mengeluarkannya. 



1244 1 — MukhtasharShahih Bukhari 



16. Bab: Keutamaan Faqir 



17. Bab: Bagaimana Penghidupan Nabi SAW dan Para 
Sahabatnya serta Pandangan Mereka Tentang Keduniawian? 



juiU oi J vi ai Si (jii : ju -yiv\ 

^ i- y ^ y ^ T / 

j' / n' ^ * y v v /■ 

Jt Lii f\ n/i _i ijii M 

, ii J. ci ^Li i ji; £ o »j > 

cMiii' Oi' ji l( >>? v! iS— 

^ / / / / / 

vi j3L c. tiii j Lt :ji > j^) i3*t l 

j* ^ ^ ^ / / 

1 ^ 3 } «^iS >jj : L 



J « 



J 0 

t £ 



4 * * 

■ t 



& * £ i 



, • * 
> • / 



f / ■ / P/|J V//, / /B t / »/ / . # | / 

‘*Vh js* C.. A,» ty— U> 



jk JjU s il Jj-J :l 5>NI jl>ll JS) M ^-iS» ^ 

/ / / / / / / / / 
^ J o v c 



J 0 
0 £ .. 



^ U»J tj^O U T-»jPJ t,^»J UJ3- f-~=» -"0 

^jJ J£li .jUujJC-j] Ul J>3 C il5 :iJs !> LJl LJ :Jl l 



/» 

/ / g / / 



s / / 



t5^J 






:J& (^ :*>Vi jyj» ^j) pii ^ C3 ‘J ^ 

!> Ct :Jli .J&i j( 2JU JOil iljiU Y>Jl iJu ' c 






* 0 



uUii 



/» 



/ / / / / 

bl t JbJ J* Vj tJL Vj Ji( ji 0 jjt V t f vC^I IsCj Ai 

/ p ^ ^ / / / / 



ll 



/ * 44* * * * 

yj £ji ik, .ib, i^. j jis ijj Lii 4 M; aiL lJ 

/- /■ /- f /■ /■ /■ 



MukbtasharShahih Rukhari — 1 245 1 




Ui Uj cCtAiS .te J4T>tj >LjJj c^LJi 



xo x "i i, . - ■"■ o " 7 , f - £ * f f o j. a x . . e f „ f '| |, 

4j jj. >Jt tJj» y ot Ut cJS^ l^jCaJt Ji' ^gS >j' 



i o ^ j . i ^ > -- > ' 

. * — o / io> , f x x ,>■> c i fl tiii j ' °y' . , x x * i ^ t - 1 ■ i ^ 

\jJi r^A ^*JLj <J' jv-g* Jg pl Ul C-^S^ Ol # tl gJ 



0 ^ ^ o * S J JSj I J ' ■' ,t ' i , „ " | t ° 0 >''' ® ^ ||, 

t -L $3? Vy* j A&lbj aMI 4£-\b y jjSsj |*Jj ly Ul 



J ^ 



X* .x 



* 



C\ U :Jl5 .C3i > Ijii-lj cj4J iiU Ct/il^i cty>iU 

>■ t* ** +■ 

oj^U : Jli .j^G :Jl5 1<&I J>' L' id :^J5 !> 



r . >- x 



J^U c^jlSM S>' p <*£ 






1 " S > $U i X C 



J £ 



SS& >> ^ 




>■ 

i i 



X 0 X J X 0 X ( I J 



X . ■" " ■ - " I . X ^ 

x B x iti' # > 0 ", x > i, 9 .J 1 V J x M 1 ^ x o x iix # x ii x ( - x ■* i 

r> ^jji ^ -rv~» ‘c^ 1 «> r “* */=*■ 

" fx . X .._ J . X X 0 „ X I 

. X f. ■ I» t -x* J 0 _♦, X X* ■ ..X jĔl # Pl. ,. J «" "0. 5" X X ... J ,x i Jx 

^«■li c^-giS^ ^ >1 iSjj o . ~^ijt c^- ^SJl i ji 

C !> l 1 : Jlii t /3 “***' J* r^ 1 

X M x X X ■ 

j&\ :J15 liii J/j L Lt : Jli \&\ S^j 

[^ji i;Xi ul l'] L/>[_J ji] : Jiii tijJi .Li>ii 



JM— t5j*X 



- £x J t x J * J. ■ J 

Lni i- iij cjjuj . j p :Jt » 



;] y > 



* X 



j ; x 



0 X 



U *>JU iKL gjJdij N :lJ 5 >. c»t : Jji' Jtj Li c[/xsJir 






At Ui c^jiit 5$UU :Ju .iSilS il aJ 



X X 



* .X 



XX x X_ XX X 4 



:ii oJjj cc^ y»t > OlT t5JJl iJ o/jj *>P cl^SU : Jti] .Caijl 



c/yi ajbl/^-i o3 ^ij !>i;ai.4j >t oir > aus ^t 







y / /t L^t ai^st b jH bC -&»3 :>4 jti iai. t/ f>{ Ltij 

XX X X 



^ *■ 



2469. Dari Abu Hurairah, dia menuturkan, “Allah, tidak ada 
sesembahan yang haq selain Dia. Aku sungguh pemah menyandarkan 



1 246 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




hatiku di atas tanah karena lapar. Sungguh aku pemah mengikatkan 
batu pada perutku karena lapar, sungguh [saat ttu aku merasakan lapar 
yang sangat, lalu 6/196] pada suatu hari aku kembali ke jalanan 
mereka yang biasa dilalui oleh mereka, kemudian Abu Bakar lewat, 
maka aku bertanya kepadanya tentang suatu ayat di dalam Kitab 
Allah, sebenamya aku tidak bertanya kepadanya kecuali supaya dia 
memberiku makan, namun dia terus berlalu dan tidak melakukan (apa 
yang aku harapkan). Kemudian lewatlah Umar [bin Khaththab], lalu 
aku bertanya kepadanya tentang (dalam jalur lain: aku minta 
dibacakan) suatu ayat dari Kitabullah, sebenamya aku tidak bertanya 
kepadanya kecuali supaya dia memberiku makan, namun dia juga 
terus berlalu dan tidak melakukan (seperti yang kuharapkan). (dalam 
jalur lain: lalu dia masuk rumahnya dan membukakannya untukku. 0 
Selanjutnya aku beijalan tidak jauh, sampai aku menyungkurkan 
wajahku karena lelah dan lapar). Kemudian Abu A1 Qasim SAW 
melewatiku, (dalam jalur lain: Tiba-tiba Rasulullah SAW tengah 
berdiri di dekat kepalaku), beliau pun tersenyum ketika melihatku, dan 
beliau mengetahui yang aku alami dan apa yang ada di wajahku, 
maka beliau berkata, ‘Abu Hirr\ ' Aku menjawab, ‘ Labbaik wahai 
Rasulullah! [wa sa ‘daik. Kemudian beliau meraih tanganku lalu 
memberdirikanku]. Beliau beikata, ‘Ikutlah.’ Beliau pun beranjak 
[bersamaku menuju tunggangannya], aku pim mengikutinya. 
Kemudian beliau memasuki rumahnya, lalu minta izin, kemudian aku 
diizinkan. Setelah masuk, beliau mendapati susu di dalam cangkir 
(dalam jalur lain: cangkir besar), maka beliau bertanya (kepada 
keluarganya), ‘Dari mana susu inP.‘ > Mereka menjawab, ‘Fulan atau 
Pulanan menghadiahkannya untukmu.’ Lalu beliau berkata, ‘ Wahai 
Abu Hirrl ’ Aku menjawab, ‘Labbaik wahai Rasulullah!’ Beliau 
berkata, ‘ Pergilah kepada ahli shuffah (orang-orang miskin yang 
tinggal di seranibi masjid) lalu panggilkan mereka kepadakuV Ahli 
shuffah adalah tamu-tamu Islam, mereka tidak tinggal bersama suatu 
keluarga dan tidak memiliki harta serta tidak pula pada seseorang. 
Bila ada shadaqah yang datang, beliau mengirimkannya kepada 
mereka, dan beliau tidak mengambil sedikit pun darinya. Dan bila 
dikirimkan hadiah kepada beliau, beliau pun mengirimkannya kepada 
mereka, dan beliau mengambil darinya dengan menyertakan mereka. 
Maka hal itu (memanggil mereka) terasa buruk bagiku, aku pun 



0 Yakni dia membacakannya kepadaku dan mener an gkan itu untukku. 



Mnbktnehan 1 Chahiti Rnl/hari 1 1^11 





bergumam, ‘Apalah artinya susu ini untuk ahli shuffah? Aku lebih 
berhak untuk mendapatkan susu ini walau seteguk untuk menguatkan 
tubuhku. Setelah datang, beliau akan menyuruhku, lalu aku 
memberikan kepada mereka, sementara aku berharap agar susu ini 
sampai juga kepadaku. Namun, tidak ada alasan kecuali menaati Allah 
dan menaati Rasul-Nya SAW.’ Maka aku pergi kepada mereka dan 
mengajak mereka. Mereka berdatangan lalu minta izin, kemudian 
diizinkan. Mereka pun mengambil tempat duduk di dalam rumah. 
Beliau bersabda, ‘ Wahai Abu HirrV Aku jawab, ‘ Labbaik wahai 
Rasulullah!’ Beliau berkata, ‘Ambillah (susu itu) lalu berikan kepada 
mereka Maka aku mengambil cangkir itu lalu memberikannya 
kepada seseorang, lalu orang itu meminumnya hingga kenyang, lalu 
cangkimya dikembalikan kepadaku, kemudian aku berikan kepada 
orang lainnya hingga kenyang, lalu cangkimya dikembalikan 
kepadaku, lalu aku berikan kepada orang lainnya lagi, dan dia pun 
meminumnya hingga kenyang, lalu cangkimya dikembalikan 
kepadaku, hingga akhimya aku sampai kepada Rasulullah SAW, 
sementara orang-orang sudah kenyang semua. Beliau mengambil 
cangkir itu dan meletakkannya di tangannya, beliau memandangku 
lalu tersenyum, kemudian berkata, ‘ Wahai Abu HirrV Aku jawab, 
‘Labbaik wahai Rasulullah!’ Beliau berkata, ‘Tinggal aku dan 
engkau.’ Aku berkata, ‘Gngkau benar wahai Rasululiah.’ Beliau 
berkata, ‘ Duduklah lalu minumlahV Aku pun duduk lalu minum. 
Beliau terus berkata, ‘\Lagi,\ minumlah \wahai Abu HurairahV Aku 
pun kembali] lalu minum. [Kemudian beliau berkata, 'Lagi,' maka 
aku kembali lalu minum sampai pemtku gendul hingga seperti 
cangkir.] Beliau tems mengatakan, ‘ Minumlah .’ hingga akhimya aku 
berkata, ‘Tidak. Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku 
tidak lagi menemukan celah.” Beliau berkata, * Perlihatkan padaku.’ 
Aku pun menyerahkan cangkir itu. Beliau pun memuji Allah dan 
membaca basmalah, lalu minum sisanya. [Kemudian aku betjumpa 
dengan Umar, dan aku ceritakan peristiwa yang telah aku alami, dan 
aku katakan kepadanya, ‘Allah memberikan itu kepada orang yang 
lebih berhak terhadap itu daripadamu wahai Umar! Demi Allah, aku 
telah memintamu membacakan ayat itu, padahal sungguh aku lebih 
hafal tentang ayat itu daripadamu!’ Umar berkata, ‘Demi Allah. Aku 
memasukkanmu lebih aku s uka i daripada aku memiliki unta merah,”’ 



248 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




• + 



fJi J J&A & jlii JT jrt li : - oiis gt ii3li -Ttv. 



UbJblJi?-l VI 
» * 



S Jf 



2470. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Tidaklah keluarga 
Muhammad SAW memakan dua makanan dalam satu hari, kecuali 
salah satunya adalah kurma.” 



& 



0 



* 

iiOl 



ibi Sj^j jO oir :oiii 5 







B ^ 



-YtY^ 



2471. Dari Aisyah, dia mengatakan, ‘Tempat tidur Rasulullah 
SAW terbuat dari kulit, dan isinya berupa serabut ” 



v Jij C. dp ,-t OlT :cili ^ -Y tVY 

JJ3 'of V! «uiij jlSl jiCol 



2472. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Pemah kami alami, 
selama satu bulan kami tidak menyalakan api. Hanya kuima dan air, 
kecuali bila kami diberi sedikit daging.” 



JT 'Jjjl 14131 :& 4' J 



B J 



Jli :JV5 




2473. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW berdoa, ‘Ya Allah anugerahilah keluarga Muhammad rezeki‘ 
yang berupa makanan 



11 Demikian yang diriwayatkan oleh pengarang rahimahullah Ta’ala. Dikeluaikan juga oleh 
Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah -semuanya pada kitab zuhud- dengan Jafazh; “Ya 
Allah, jadikanlah rezeki .. dst” lniJah yang dapat dijadilcan sandaran sebagaimana yang 
dikatakan oJeh AJ Hafizh, 



Mnkhbshar Khahih Rnkhari — 1 7dQ I 




18. Bab: Sederhana dan Mendawamkan Amal 



-^4 ‘j -M ii Sj-J jis : JU :7> -y ivt 



c(t • /v 4cJi illi- iai-f 

y 0 * + / 

44aj»-j [j Aill 01 Nj tUl Slj I Jl3 VaJJI J C C-jI 



* 



0 -r_ -r 



* ** K * ml + 



" « I 5 tk *" • f **■.*..+ - ^ ^ ^ 



[— *i 



2474. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Seseorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh 
amalnya.’ (dalam jalur lain: 'Seseorang tidak akan dimasukkan surga 
oleh amalnya .’ 7/19) Para sahabat bertanya, ‘Tidak juga engkau wahai 
Rasuiuliah?’ Beliau menjawab, ‘ Tidak juga aku. Kecuali karena Allah 
meliputiku dengan [ keutamaan dan\ rahmat. \Maka\ teguhlah kalian, 
sederhanalah, dan berangkatlah di permulaan hari, di akhir hari dan 
sedikit pada malam hari. Sederhana, niscaya kalian mencapai 
tujuan 



[ijjJijlj] Ijjjiij lj^4l< :<JI3 auI Jj«»j l)I 



> * -r 



t ' 



/ y s ^ 

i * 



-YlVo 



u\ j^,j l; oii v j :i jJis] .&j‘i y y \ 



< « , ^ < r A. / » j # > »» + 

JCLp^I t^>-i 01 j Ojjii-aj ahI cj 01 tlJi ;JL— & 



* * "■ 



d> ^ s 



. j5 oij ii Ji 



2475. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Teguhlah kalian, sederhanalah , [bergembiralah\, dan ketahuilah 
bakwa amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga.” 
[Para sahabat bertanya, “Tidak juga engkau wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “ Tidak juga aku. Kecuali, Allah meliputiku dengan 
ampunan dan rahmat]. Dan bakwa amal yang paling dicintai Allah 
adalah yang paling didawamkan (dilakukan secara 



250 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




berkesinambungan) walaupun hanya sedikit” 



Jli} - ) r • V 

1307. 1307 Mujahid mengatakan, “ Sadiidan *’ (Qs. An-Nisaa’ [4]: 
9) artinya “yang benar.” 



19. Bab: Berharap Dtsertai Kecemasan 



<rjb Ji. J£i> ll oT>l J & :16L J1 -\r . a 

. < -Jz ‘j. j jrf '^f } »sy» ij^sf 



1308. 1308 Sutyan mengatakan, ‘Tidak ada ayat di dalam A1 
Qur'an yang terasa lebih berat bagiku dari ayat: ‘ Kamu tidak 
dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran- 
ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu dari 
Rabbmu.' (Qs. A1 Maaidah [5]: 68).” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah d ik emukakan 
pada nomor 23 1 8). 



20. Bab: Sabar Terhadap Larangan-Larangan Allah, 
“Sesungguh nya aku diperintahkan supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama” (Qs. Az-Zumar [39]: 10) 




Jiij \r. <\ 



1309. 1309 Umar mengatakan, “Kami mendapati kebaikan 



1)07 Disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh Ath-Thabari dan A1 Firyabi. 

1308 Telah dikemukakan pada juz 3, kitab Tafsir, bab S Al Maaidah, atsar 783. Dan A1 Hafidi 
tidak mengomentarinya. 

1309 Disebutkan secara mauskul oleh Ahmad di dalam Az-Zuhd, dan juga oleh Abu Nu’aim 
dari jalumya dalam Al Hityak dengan sanad shahih dari Mujahid, dia mengatakan: “Umar 
berkata”. Disebutkan juga secara mauskul oleh Ibnu AI Mubarak di dalam Az-Zukd dari 



penghidupan kami dengan kesabaran.” 



21. Bab: “Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Attah, niscaya 
Attah akan mencukupkan (keperluan) nya . ” (Ath-Thalaaq [65]: 3) 



'jO> U JT > 'j Jis - \r \ 



1310. 1310 Ar-Rabi ’ bin Khutsaim mengatakan, “Dari setiap yang 
dapat menyulitkan manusia.” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
akan dikemukakan pada nomor 2509). 



22. Bab: Yang Dimakruhkan dari “Katanya” 



K II ' 3e- 3' \'\ /u . : :' i' II 



■H 1 / 

^ 0 



, , s r . a, * f 

r r ^ I L " L ■ . L 



- ^ .^i^ , H- | V J^M i ^ ^ ^ ^ ^ ? I. o _ I 

:4 ^JJ (j*J) 4)1 d j-* j jj* o\ 

7 ^ 7 iH T / 

-Jl LJ& Jl3 .(Y ^ i/v S^CaJl Lat- 





;>Ui 



jH 



'JJ 






— i ^ 






BUh 






£ ^ 



A * 



^ l ^ 



JU^Jl iT, 



*- » a J 






iJJJb 



H Jjnj Ojj « *J :Jl5 — V ^ *1 



jalur Jain dari Mujahid. Dikeluarkan oleh Al Hakim dari riwayat Mujahid, dari Sa’id bin 
A1 Musayyab, dari Umar. 

1319 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim, 



252 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2476. Dari Warrad juru tulis A1 Mughirah bin Syu’bah: Bahwa 
Mu’awiyah mengirim surat kepada A1 Mughirah (yang isinya): 
“Kirimlah surat kepadaku tentang suatu hadits yang engkau dengar 
dari Rasulullah SAW (dalam riwayat lain: apa yang engkau dengar 
Nabi SAW katakan setelah shalat.” 7/214) Laiu A1 Mughirah 
men girimkan surat kepadanya (dalam riwayat lain: A1 Mugjiirah bin 
Syu’bah mendiktekan kepadaku pada surat untuk Mu’awiyah 1/205): 
“Sesungguhnya aku mendengar beliau mengucapkan setelah selesai 
shalat (dalam riwayat lain: setiap kali selesai shalat fardhu [setelah 
salam 7/151]): 'Laa ilaaha illaaUaahu wahdah, laa syariika lah, 
lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa * alaa kulli sya'in gadiir .* 
(tiga kali) [Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Milik-Nya segala puji, milik-Nya segala kerajaan dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu ]. AUaahumma laa maanVa limaa 
a 'thaita, wa laa mu’thiya limaa mana ’ta, wa laa yanfa*u dzal jaddi 
minkal jaddu. [Ya Allah , tidak ada yang dapat mencegah apa yang 
Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau 
cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya 
(selain iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan 
kemuliaan itu berasal\ (790). 790 Dia mengatakan, “Kemudian aku 
diutus kepada Mu’awiyah, kemudian aku mendengamya 
memerintahkan orang-orang mengucapkan itu.” 



* *■ 



jiii Jfi oiTj [\ tr/A 2f 4 :'JuJ -r tvv 






j> oir] j 7iCA j t jijlJi ; 




* 



(W 



(j>- ioO iijj co 









s 4 * ** r / 

c JijUi :x> c Jiij J5 ijT, c 



-j&i 

j (CjL 

/ ^ 

(Av/r .JUi siC.ij 



[.Ji :5i 



Ri wayat ini mu*aUaq t dan telah disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ahmad 
dan Muslim. 



hlnlrhtachw C i 



i*i ! iilrliaH 



I I 



2477. Dia mengatakan, “[Dan dia mengirim surat kepadanya, 
bahwa beliau 8/143] telah melarang tentang ‘katanya’, banyak 
bertanya, menyia-nyiakan harta, dan [juga melarang] menolak 
(memberikan hak) dan meminta (yang tidak hak untuk diambil), 
mendurhakai ibu, menguburkan anak perempuan hidup-hidup (dalam 
riwayat lain: Beliau bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah telah 

mengaramkan atas kalian berbuat durhaka terhadap ibu, mengubur 
anak perempuan hidup-hidup , menolak (memberikan hak) dan 
meminta (yang tidak hak untuk diambil), dan membenci dari kalian 
‘ 'katanya banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta' 3/78).” 



1311 



1311. [ A1 Hasan mengatakan, “ Jadd adalah kekayaan.”] 



23. Bab: Menjaga Lidah, (791). (791) sabda Nab! SAW, 
“Barangsiapa yang beriman kepada AUah dan kati akkir, 
hendaklak mengatakan yang baik atau diom.”, dan lirman Allah 
Ta’ala, “ Tiada suatu ucapan punyang diucapkan melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (Qs. Qaaf [50]: 18) 



tlr*^ t>* ™ 4)51 u_j—j tjp ***— tjJ J*— 



* * 



u J * 9 * O/' a i*/ o * 



* 9 



-Y tVA 



^ e / r , / * 

— S/ t. f fl|fl / O/ . / / fl/fl I / |/ , ^ t I ■ J/ -r XX 

J (jw»! *$*j jri lJ (Y */a — Ajj 

/ / / ”x ^ / 



.(aSJl S Lisy ilTjj ^3) 



# / / 



2478. Dari Sahl bin Sa’d, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Siapa yang menjamin (dalam riwayat lain: menjamin 8/20) kepadaku 
apa yang ada di antara kedua jenggotnya (yabti lidah) dan apa yang 
ada di antara kedua kabnya (yakni kemaluan), maka aku 
menjaminkan surga untuknya” (dalam riwayat lain: “oku jaminkan 



1311 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim dan Abd bin Humaid dari dua jalur, dari 
Al Hasan tentang tirman ANah Ta*a]& “Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesarm Tuhatt 
kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beratmk'* (Qs. Al Jinn [72]: 3), dia mcngatakan, 
“Rabb kami ddak membutuhkan.” 

(791) lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushtd pada kitab 78 Adab, bab 
85. 



254 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





surga untuknya”) 



jJSg' j£ii oi : jji' &> in jy-i <;» -r t vn 

. j >iii >; tl. iil jiSi j jj(' cjsa\ 

> ^ ^ ^ ^ ^ * * '■' 



2479. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “SesungguARyu, seorang hamba iiu, karena mengucapkan 
suatu perkataan yang tanpa difikirkannya terlebih dahulu, bisa 
menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh 
daripada jarak antara timur dan barat." 





jS ji c.S/Vj I 4 J S t4»i 01 






^ 0 









2480. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Ses ungguhnya, seorang hamba itu, karena mengucapkan suatu 
perkataan yang diridhai AUah, bisa menyebabkannya dipedulikan dan 
diangkat derajatnya oieh Allah karena ucapan tersebut. Dan 
sesungguhnya. seorang hamba itu, karena mengucapkan suatu 
perkataan yang dibenci oleh Allah, bisa menyebabkannya tidak 
dipedulikan dan terjerumus ke dalam neraka Jahannam karenanya.” 



12 Saya katakan: Dalam sanad hadits ini tcrdapat Abdunahman bm AbduIIah bin Dinar 
dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Abdurrahman dinilai dha’if oldi mayoritas para 
penghaial hadits yang teidahutu maupun yang kemudian, di antaranya: Adz*Dsahabi dan 
A1 Asqalant, dan dtsehsihi oleh Matik di dalam Muwaihtha^ny^ yang mana dia 
meriwayaikannya dari ayahnya, Abdullah bin Dinar yang Iafazh dan isnadnya berbeda. 
Dia menuzugt(/kannya pada Abu Hurairah namun menjadi marju ' dengan lafazh tain yang 
menyelisihi lafezhnya. Anda bisa menemukan rincian ini dalam buku saya Adh-Dha y tfah 
(1299). Dan untuk itu» seolah-otah Al Ashbahani mengatakan di dalam kitab Targhibnya: 
“f Ini) hadits gharib.” 



24. Bab: Menangis Karena Takut Kepada Allah 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz l,kitab 10. 

Adzan, bab 36) 



25. Bab: Takut Kepada AJlah 



26. Bab: Berhenti dari Kemaksiatan 



JC. :J J SJ'j 'J- ’S J i-e -TtM 



/ i. i * " / I® " . O . ■" 



y y 



J ^ 



j^, c. uiii ilii jjii j^, jur j>3 



J ^-0i a SJ/ ^ * . " . " 0 t^Ti ■ ^ i. ^ i" ^ 1 1 * v 

■uJ*j J J*»»> ^jLaj jldl v'j J — N oJ — * J 



.i^i ^3 jilii & i^T i£ ; 



B j- 

' - ' & '-'t 



2481. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “ Perumpamaan antara aku dan kalian adalah 
bagaikan seseorang yang menyalakan api, setelah api itu menerangi 
apa yang ada di sekelilingnya, mulailah kupu-kupu dan binatangyang 
biasa mengerumuni api (laron) terjatuh ke dalamnya, lalu orang itu 
mengusir binatang-binatang tersebut (agar menjauh dari api tersebut) 
namun tidak berhasil, sehingga binatang-binatang itu pun terjatuh ke 
dalamnya . Aku juga senantiasa menarik kalian dari bagian belakang 
kalian agar tidak terjerumus ke dalam api, namun mereka malah 
menceburkan diri ke dalamnya 



27. Bab: Sabda Nabi SAW, “Seandainya kalian mengetahui ap 
yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak 

menangis™ 



s *■ 



C* OjjJLu jJ :j£j| aul J j Jl5 :Jl5 0jJj2> 



—V iAY 



1 256 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2482. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 
niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis .* 



28. Bab: Neraka itu Tertutupi oleh Keseuangan 



> 3l 










2483. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
" Neraka itu tertutup dengan berbagai kesenangan, sedangkan surga 
itu tertutup dengan berbagai ketidaksenangan 



29. Bab: “Surga itu lebih dekat kepada seseorang kalian daripada 

tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu.” 



j) L>'}\ i£jl :& jli : 'JU -£b j) jil 

■T' / ^ > X > 

.iiii jL ji3ij 



2484. Dari Abdullah (bin Mas’ud) RA, dia mengatakan, 
“Rasulullah SAW bersabda, “ Surga itu lebih dekat kepada seseorang 
kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. n 



30. Bab: Hendaklah Melihat Kepada yang Lebih Rendah dari 
Dirinya, dan Tidak Melihat Kepada yang Lebih Tinggi darinya 



J >' bl : jli 




0 I / ■ / J 



Al J j > 1« jjl j — p — Y i A® 

>■ 

^ Ji ^ 



lUitlrhhdiwSliBhih Rulhan 



I 1 



2485. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, “ Apabila 
seseorang kalian melihat kepada orang yang dilebihkan darinya 
dalam hal harta dan bentuknya, maka hendaklah dia melihat kepada 
yang lebih rendah darinya. 



31. Bab: Orang yang Berniat Melakukan Kebaikan atau 

Keburukan 



:J15 



o - . >■ 




'J* J' 



£> o. 



Jf J' <" p * m * " 

^ r O ^ . x» i | < x 1 1 x x ^ 1 . ^ 

tdiJi j-j |»j cjL-JhJI <oj! 01 : Jl > 



X- 

^ X\ f X* 



/ X" 

Lgj jA Ob £4 LaLS oJup 4J Lg-^5 tL^g-Uju ^ U 



>. ■ # *# *- * X A 

— x" x" r _ . . „i . _ xx x Jx e ^ 



X .X s x 0 



J\ «i. ^ J\ ^\zs. ' 0 jU Sji <ik 

fl X ^ X # XXX V X ^ X 



0 X #* x X # 



^x e J 



XX #X 



p» oii tiLir kj- isi i^r ti^tjj fjS * 



' 'xX * 

„xx > „ S!xX J 









. cJl?-I j 4 jl - x t! ajjI 1^3* 



2486. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, tentang apa yang 
diriwayatkannya dari Rabbnya ‘Azza wa Jalla, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah mencatatkan kebaikan-kebaikan dan 
keburukan-keburukan, kemudian semua dijelaskan-Nya. Barangsiapa 
yang bermaksud untuk mengetjakan suatu kebaikan tetapi dia tidak 
m elaksa nakannya, maka Allah mencatatkan baginya satu kebaikan 
yang sempuma, dan bila dia bermaksud untuk mengerjakannya lalu 
mengerjakannya, maka Allah mencatatkan baginya sepuluh kebaikan 
sampai tujuh ratus kali lipat bahkan sampai berlipat-lipat yang 
sangat banyak Dan barangsiapa yang bermaksud untuk melakukan 
suatu keburukan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah 
mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna, dan bila dia 
bermaksud untuk mengerjakannya lalu mengerjakannya, maka Allah 
mencatatkan baginya satu keburukan." 



5 Mushm menambahkan: "Karena yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak 
meremehkan nikmat Allak yangteiak dianugerahkan kepada kaiian" 



1 258 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




32. Bab: Menghindari Dosa-Dosa Kecil 



J&2>( j > 'JCit 0 : Jli -t 1 AV 




ciUJb U.; :iil JLi yt Jli 



2487. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Sesungguhnya kalian 
sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih 
kecil daripada rambut, padahal kami dulu di masa Rasulullah SAW 
menganggap (itu) 14 termasuk hal-hal yang merusak agama.” 15 

Abdullah mengatakan, “Yang dimaksudnya itu adalah hal-hal 
yang merusak agama.” 



33. Bab: “Amal Itu Diperhkungkan Pada Penghabisannya” dan 

Penghabisan yang Dikhawatirkan 



(Bagian dari hadits Sahl bin Sa’d yang telah dikemukakan pada nomor 

1281, juz 2) 



34. Bab: Mengasingkan Diri Adalah Melepaskan Diri dari 

Kawan-Kawan yang Bunik 



35. Bab: Hilangnya Amanat 



^ j / / ^ J 

LaJb 



* ** ^ i' 



I® * * i V/ /ti- - t ^ 



& i&Ji- m :JU iiJjb- -YtAA 



14 Redaksi dalam riwayat Al ‘Aini disebuikan dengan redaksi G*^)- Dia 

mengatakan, “Mayoritas perawi menyebutkan dengan redaksi (i*-WiJ) * 

15 Redaksi (*itfjjJl)> memmit A1 'Aini, “Riwayat mayoritas perawi moiggunakan redaksi ( i> 



s/j] cJj 5 && oi dii. !>vi > 3 ( utj 



> liiij .jSLji > ijlii «srjii > ipi {J i[\r*i/A Lrjii 



<r a . J ^ X * A J f O . # X r 

IU I- * - r* ' V r . J . 



Ji>t li yt JJi-i 4^15 4 jC*^I ^jaujds 4>jD) Jj»t- j]t ^tij :Jli 4^ g «* J 



> #- 



X* 

P ** 




tJ^Ji J> U>i ^ t( »£i C>1 flL' jj tc-r>_) 



o -» o 



- * S.? 



j t ■'i /r ^ * 



i _j 



j * 5^*1 ^ ■ >r s ' . ^ *i" / -*-* , 1 ' f ". t .'. 'ii 1 i ^ 

(j"tDI V jJ J ‘'j"" “'j 3 <■ JaiiJ 42%- 









^ t ^ A 1 j- 

:> 



' , . ' ' 



X* 

« ^ / 



/ x- 
/ / / / 



^Uj 0^3 J Dl : JULi t4iC.NI iS^ 



'S. :«'i,: 



j j'. * ^ 



x ^ 

J -« s^ 






Jli> JiJ&j iSjiU Ci} !ii>f Uj !i&f U : J^> Jti 4 } tll.1 

>■ >■ ^ y i- ^ " 

y t^Ji-: Ji? U'j cOUj s Jfc Jf ‘Aiij ,oQ > JS> a! 



tili t^c Sij di>j bir ofj tf!CNi ^ llj CXJ o\_Jr 

/ >■ ^ > >■ / 



.L f NLij bSti Nl AiC^ XiT tJ £3l 

^ ' w > 



2488. Dari Hudzaifah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
menceritakan kepada kami dua hadits. Salah satunya aku telah 
menyaksikannya, dan yang lainnya aku sedang menunggunya. Beliau 
menceritakan kepada kami, ‘Bahwa amanat diturunkan ke dalam 
lubuk hati manusia [dan Al Qur'an pun turun 8/139], kemudian 
mereka mengetahui dari Al Qur'an lalu mengetahui dari sunnah' 
Dan beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanat, 
beliau bersabda, 'Seseorang tidur sejenak lalu amanat itu dicabut dari 
hatinya, dan masih ada bekasnya seperti noda. Kemudian dia tidur 
lagi sejenak lalu bekas itu dicabut dan masih ada bekasnya seperti 
kapalan (bekas luka bakar), yaitu seperti bila engkau menggulingkan 
bara api pada kakimu, lalu melepuh, kemudian engkau melihat bekas 
yang melenting, namun tidak ada apa-apa di dalamnya. Kemudian 
manusia saling bertransaksi namun hampir tidak ada seorang pun 
yang melaksanakan amanat. Lalu dikatakan, ‘Sesungguhnya di Bani 
Fulan ada seorang yang amanah, lalu dikatakan kepada orang 
tersebut, 'Betapa pintamya dia, betapa cerdiknya dia, dan betapa 
tabahnya dia , ' padahal di dalamnya tidak ada keimanan walapun 
hanya sebesar biji sawi. ’ Sungguh telah datang kepadaku suatu masa. 



1 260 1 — Miikhtashar S hahih Bukhari 




dimana aku tidak peduli dengan siapa pun aku bertransaksi. Bila dia 
seorang muslim, maka Islam mengembalikannya kepadaku, bila dia 
seorang nashrani, maka dia akan dikembalikan kepadaku oleh 
walinya. Adapun sekarang, aku tidak bertransaksi kecuali dengan 
Fulan dan Fulan.” 



:(J (i Jl— S -T tM 






/ J/ j > 0 



. r.r J*. 

J 

• * 



.Jiip 131 Li£Ji J Jia > :(J^Ji)j 



2489. A1 Ashma’i, Abu Amr dan yang lainnya mengatakan, 
“Jadzru quluubir rijaal : Al Jadzru adalah asal pada segala sesuatu. Al 
Waktu adalah bekas yang ringan dari sesuatu. Al Majl adalah yang 
membekas pada tangan karena kerja keras. 






tJ^jL J 



O $ ^ J O / 

J*-J 












s ^ 



4)1 Jp -YiH* 

* + ^ 

.iUlj jbtJ Sf tAJLJl J^IsT J,v3l CJl 






2490. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya manusia itu 
laksana unta seratus, yang mana engkau hampir tidak dapat 
menemukan seekor pun yang layak ditunggangi.'" 



36. Bab: Riya dan SunTah 16 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits yang akan dikemukakan pada 

kitab 93 Hiikum, bab 9) 



l£ Riya adalah patnrih agar perbuatan baiknya dilihat oleh orang lain, sedangkan sum ‘ah 
adalah agar kebaikannya didengar olch orang lam. 



Mnlrli^aDltA^GhaliSh UnbhAn I ^£1 I 




37. Bab: Orang yang Mengerahkan Kemampuan Dirinya Dalam 

Menaatl Allah 



ji] S rjl U4 1-1 Ii5 :Jli J5r J il^ -TMT 
l; : jui cji-jii S>T 'Ji >3' [r \ r/r '> :i' jii’ , 



* tr* * / ^ > . Q J J 

■ - t h'" I ^ ^ | y t l' l®*' J <" ^ rfj » O J " .-■ ^ j « 5*1 J ■- • . . ^ J 

u ! JlJ pj APLv* jL*i |* J 1 kiJLj J jw' j 4^1 J u ^LLJ !c 



J x i ^ -J » ■" , >■ . 

-■> i. M 5 i | ' * ^ 1 '* l*"' 1 ^ " o* • t« J " s , «»■ J 



l5 I : 



e J J 



iLJ L' : Jii p jC p J>/, dJQ :CiJ5 !i 

L tsya ji : JU At S^j dij ! J^ ^ 

" ^ -'■ y 

ajjIu 01 Jp 4»l :jl5 .j!ipf *#l :!iJ5 ?ajCp Js- 



i, i - 
Allt , V= 









ijd :oJ5 jjir. j: iLJ l; :jii jj Uc, jC ^ .tb, .u tjr>; Sij 



■ J ^ ^ ' 
i ^ * 



- ?j J - 



^ ( > .o^ a > ^ i*. to 



ti| 4^t ^JLp ^LjJI L» l5jJG Jj* I Jt5 <0^ Jj H *j 

:Li55] .J4&; N of Ji aUt : jl5 .j&f i?>3} SjI :!iJ5 

^ — * 

. [t jl&i* jJ>J V :Jl 5 <u jA»t !rti)t J L 



2491. Dari Mu’adz bin Jabal 17 RA, dia menuturkan, “Ketika aku 
dibonceng oleh Nabi SAW [di atas keledai yang dinamai Ufair 

1 B 

3/216] , tidak ada sesuatu di antara aku dan beliau kecuali sandaran 



17 Lihat komentar nomor 22 pada hadits 84 padajilid pmama. 

18 Saya katakan: Tambahan ini disebutkan oleh pengarang dari jalur lain, dari Mu’adz. Di 
dalamnya disebutkan Abu lshaq, yaitu As-Sabi’i. Amr bin Abdullah mendengamya, dia 
mengalami kekacauan hafalan, men tadlis dan mu 'an 'an. Begitu pula yang diriwayatkan 
oleh Muslim (1/43) secara muan an dengan tambahan, dan Ahmad (5/228) tanpa 
tambahan. Saya hampir menilainya janggal mengingat kredibilitasnya, dan juga karena 
tambahannya itu menjelaskan ucapannya pada jalur pertama, dan itu yang lebih shahih : 
"aakhiraiu ar-rahli 7 , jadi seolah-olah ini adalah nash bahwa yang ditunggangi oleh Nabi 
SAW adalah unta, karena ^ar-ratj” adalah pelana khusus untuk unta, seperti halnya “as- 
sarf* adala pelana yang khusus untuk kuda Kemudian ini ditegaskan, bahwa pada jalur 
lainnya dari Mu*adz disebutkan dengan lafazh: “di atas unta merah " Diriwayatkan oleh 
Ahmad (5/234). Karena semua ini, saya hampir menilainya janggah seandainya saja tidak 
melihat adanya dua jalur lainnya untuk hadits ini yang dicantumkan di dalam Al Musrtad 
(5/228 dan 234) yang seperti riwayat Abu ishaq. Tidak disebutkan keledai kecuali pada 



1 262 1 — Miikhtashgr S hahih Bukhari 





pelana. Beliau berkata, ‘Wahai Mu’adz!’ Aku menyahut, ‘ Labbaika 
wahai Rasulullah wa sa 'daik\ ’ Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu 
berkata, ‘Wahai Mu’adz!’ Aku menyahut, ‘Labbaika wahai 
Rasulullah wa sa 'daik\ ’ Kemudian beijalan lagi sebentar, lalu berkata, 
‘Wahai Mu’adz bin JabaH’ Aku menyahut, "Labbaika wahai 
Rasulullah wa sa 1 daikV Kemudian beijalan lagi sebentar, lalu berkata, 
‘Tahukah engkau, apa hak Allah terhadap para hamba-Nya' Aku 
menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau 
bersabda, ‘Hak Allah terhadap para hamba adalah mereka 
m enyem bah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 
pun Kemudian berjalan lagi sebentar, lalu berkata, ‘Wahai Mu’adz 
bin Jabal!’ Aku menyahut, ‘ Labbaika wahai Rasulullah wa sa‘daikV 
Beliau berkata, ‘ Tahukah engkau apa hak para hamba terhadap Allah 
bila mereka melakukannya (yakni tidak memp ers ekutukan- N y a) ? ’ 
Aku menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau 
bersabda, *Hak para hamba terhadap Allah adalah Allah tidak 
mengadzab mereka. ’ [Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah! Bolehkan aku 
menyamp aikan berita gembira ini kepada orang-orang?’ Beliau 
menjawab, " Jangan engkau beritahu mereka, nanti mereka akan 
berleha-leha . ’”] 



38. Bab: Reodah Hati 



'j. :JU & ot -M M Sk-J JU :Ju ;7> J J -rtnr 

u^» jJi ^>-1 tJi A** Vj is — * 

f 5- yrjk, ‘i ^ 



* 






jalur kedga (5/23 8X di situ nicmang disebutkan. Sanad yang pertamanya (dari kedua 
sanad terakhtr ini) adalah shahih, lalu saya benawaqLtf (ttdak membenkan penilaian) 
sampai saya melihat bahwa Al Hafizh tdah menyebutkan di dalam Al Ilm , bahwa ar-rahl 
banyak digunakan untuk unta, lalu mengabarkan pula bahwa itu juga kadang dtgunakan 
untuk keledai, doigan begitu, stmalah kejanggalan tersebut, kecuali riwayat yang 
menyebuikan “unta merah”. Jawabannya, dt daJam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin 
Jad’an, dia perawi dha M if t sedangkan pada jalur lainnya terdapat Syahr bin Hausyam, dia 
juga perawi yang dha % Kedua orang ini tidak dapat dtjadikan alasan untuk tnematahkan 
riwayat-riwayat yang shahih. 



MnlrlttacharShaliih Rnlrhori I I 




»l J-' J 0j ■ » J^* J " ■ | J/B / 

Jl oJjj t4j tS-Ul Sjva>j t*J {j£jUi 4 aawuij 

,r *r ^ *r *r ^ 



^ J>t / J D^* J J 0^-0 



d> .k' 



.f 



*3-hj ju- oij .i^ ji ^,/j > r 

■» / / x ^ -■ ,o <f 

S 



^ C D 

J K' j' • j |, 9 K* ^I |*I^T 8 ", fl j' J B S / / I ^ ^ jj 1 ■ 

O^jsj CJ^ LS ^ J - ULPL5 \j\ jj-P CJH Ji L*j (.AjA* 

y ^ y / ^ ^ T jH- 

l/ blj ^yji 



j,, 



* / fl /r J 0 5 



k" <" jJ S . 



2492. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah berjirman, ‘Barangsiapa yang 
memusuhi waliku, maka sesungguhnya Aku telah memaklumkan 
perang terhadapnya. Dan tiada sesuatu yang lebih Aku cintai yang 
dilakukan oleh hamba-Ku untuk mendekatkan diri kĕpada-Ku 
daripada mengerjakan apa yang Aku wajibkan kepadanya. Dan 
tiadaklah hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepada-Ku 
dengan melakukan yang sunnah-sunnah melainkan Aku pasti 
mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, Aku menjadi 
pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi 
penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang 
dengannya dia berbuat dan menjadi kakinya yang dengannya dia 
berjalan. Jika dia minta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan jika dia 
memohon perlindungan kepada-Ku niscaya Aku melindunginya. Aku 
tidak pernah bimbang terhadap sesuatu yang Aku sendiri pelakunya, 
sebagaimana kebimbangan-Ku terhadap jiwa seorang mukmin yang 
enggan mati sementara Aku tidak ingin menyusahkannya. 9 



19 Saya katakan: Di dalatn isnad hadits ini terdapat dua otang yang tidak dibicarakan, namun 
hadits ini mempunyai jalur-jalur lainnya yang dengan kesemuanya menunjukkan bahwa 
hadits ini memang ada asainya sebagainojia yang dikatakan oleh A1 Hafvzh. Saya telah 
mentakhrij sebagian darinya dan meneliti ucapan di dalamnya yang temyata menguatkan 
apa yang dikatakan oleh A1 Hafizh. Jika anda mau, silakan merujuknya di dalam Silsilah 
Al Ahadits Ash-Shahihah ( 1640 ). 



1 264 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




39. Bab: Sabda Nabi SAW, u, Saat aku diutus dan (, saat terjadinya) 
kiantat adalah seperti begini.” “ Tidaklah kejadian kiamat itu, 
melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat (lagi). 
Sesungguhnya AUah Maha Kuasa atas segaia sesuatu,” (Qs. An- 

Nahl [16]: 77) 



.jj SidJr, d LW :jts & y» -rtnr 






2493. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Saat aku 
diutus dan (saat terjadinya ) kiamat adalah seperti begini." 



oW*’ ttJTj ^ ^ J -t « 1 



* * • J ' 



y ^ J f a 



* * 






« -* 



2494. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Saat aku diutus dan (saat terjadinya) kiamat adalah seperti begini 
Yakni (beliau mengisyaratkan) dengan dua jari. 



40. Bab*: “Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka 

AUah pun senang berjumpa dengannya.” 



* s. 



Jil «Ul Li! 'J. : jli o>lLll J iSUi •, ' 



-m® 






C-Jli .otljh <5)1 o / <5)1 cLSi o taeAiJ <5)1 >-l 






ii- lij ypi ^Tj .dli :j!i !>3 I— ?! ^ljjf 

ll> 4i 'JLJ 



/ i" / 






■ ^ 



Jh\ j£a* b| ujj .a^LSJ <5)1 <5)1 (.LiJ 



^ >* 



-i ^ i ^ * i * -i * 



15 



Lihat muqaddunah cet&kan pcrtama dari jilid pcrtama pada halamnn 13tentangpenje1a$aii 
penghapisan bab 41 . 



MnlrhtasharShahihRnkhari — I 



£u) m ij~j ^uu) t/ lod il. 4i syf 



^ * I * ' +* * 

cr* 3 ^jA^j 




)* £i, " > . > e / _ , „ 

,^1 ^jp 4-iJU ^ -Y^T 



2495. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Barangsiapa yang senang berjumpa dengan Allah maka 
Allah pun senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang tidak 
senang berjumpa dengan AUah, maka Allah pun tidak senang 

*yr\ 

berjumpa dengannya. Aisyah atau istri beliau yang lain beikata, 
“Kami semua takut mati.” Betiau bersabda, ■“ Bukan begitu. Akan 
tetapi, orang mukmin itu, bila sudah hampir meninggal, dia mendapat 
berita gembira tentang keridhaan Allah dan karamah-Nya, maka 
tidak ada yang lebih disukainya daripada yang ada di depannya, 
maka dia senang berjumpa dengan Allah, sehingga Allah pun senang 
berjumpa dengannya. Sedangkan orang kajir, bila sudah hampir 
meninggal, dia mendapat berita tentang adzab dan siksaan Allah, 
maka tidak ada yang lebih dibencinya daripada yang ada di 
depannya, maka dia tidak senang berjumpa dengan Allah, sehingga 
Allah pun tidak senang berjumpa dengannya." 

(792).* 7921 Dari Aisyah, dari Nabi SAW. 



JSA Ai »U) UJ : Jli m [J t £ 



t -mn 



4S1I » £ auI 0 js £j*J 






2496. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang senang betjumpa dengan Allah maka Allah pun 
senang berjumpa dengannya, dan barangsiapa yang tidak senang 
berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang betjumpa 
dengannya ” 



20 Saya katakan: Sebenamya itu adalah Aisyah sendiri sebagaimana yang disebutkan di 
dalam haditsnya yang dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan disebutkan secara 
mu’aUaq oleh pengarang sebagaimana yang akan dikemukakan. 

^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Muslim (dzikir 15) dan Ahmad (6/44, 55, 
207, 218 dan 236). 



2661 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



42. Bab: Sakaratul Maut (Derita Saat Kematian) 



yji o/c ;u '*■ ;> JU-j oir : ^ii5 bjii. ^ -Ytiv 



ili oi : J c|U jJ J\ %. oi5u >• iijti S 



^ ^ j j ^ 

J <4 / O ^ lJ ( X ll- B >' O r ^ ii' | J ^ - 

y Jb f jju >jJl o jJj 'il 



^ y , * . 

St' % j* ^ *. J ■ J 



2497. Dari Aisyah, dia menuturkan, “Ada sejumlah lelalri baduy 
yang tampak sangar mendatangi Nabi SAW, lalu mereka bertanya 
kepada beliau, ‘Kapan teijadinya kiamat?’ Beliau pun memandang 
kepada yang paling muda di antara meieka, lalu bersabda, ‘Jika oremg 
ini hidup (lama), maka dia tidak akan mengalami tua, hingga 
terjadinya kiamat pada kalian Hisyam mengatakan, “Maksudnya 
adalah kematian mereka.” 



J y* j 01 \S& t(^ jUatjli -Y t^A 

J>-j w' .SL UJSj :JUi t0&- » 



^ »Jl j£Ji : J15 ?£. UJJJ\j ~ C. \&\ 

ijLJij il^Jl aL. >uil JuJlj u5il iJ-j Jl l_Jblifj CJjJI 

y / / jH >■ y X 1 ^ 

.Li}jJij 



e ^ 



Ja t t ^ > 



2498. Dari Abu Qatadah bin Rib’i A1 Anshari, dia menceritakan, 
“Bahwa ada jenazah yang dibawa melewati Rasulullah SAW, lalu 
beliau bersabda, ‘ Beristirahat dan beristirahat darinyaJ Para sahabat 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Apa maksud beristirahat dan beristirahat 
darinya?’ Beliau menjawab, 'Seorang hamba yang mukmin akan 
beristirahat dari kepenatan dan penderitaan dunia kepada Rahmal 
AUah ‘ Azza wa Jalla. Sedangkan hamba yang jahat, maka para 
hamba, negeri, pepohonan dan binatang beristirahat darinya. 



*■' 






| 1 ^ ^ | ^flv 

** i i ** 




t / 

I O J H 1 



&\ J jJj Jl5 :J15 SiC 'J > -Yt^ 



MiithhMlior Choh9) Rnthon 



J f * o t f f J /«j' ^ !>■ I ^ £, t • 

AJLtol «5- t<0U^j 4JL*j -OL^I A^j . Jj>*lj Aa> (jA-JJ Ou 

'*'> ^ r * w > 



^ ^ t J 

#!>'<' „•» * l t * ■> 

.aUlC- ^ya-jj tA)L*i 



2499. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, “ Orang yang meninggal itu diikuti oleh tiga hal. Yang dua 
kembali, sedangkan yang satu tetap bersamanya. Dia diikuti oleh 
keluarganya, harta bendanya dan amal perbuatannya. Keluarga dan 
harta bendanya kembali, sedang amal perbuatannya telap 
bersamanya 



43. Bab: Peniupan Sangkakala 



.*^:<S>3> JU - > n Y 



)i :<Ai?«-t^)i> :<jj*)Si> — »' Jl — »j -mr 






1312. 1312 Mujahid mengatakan, “ AshShuur adalah seperti 
terompet. Sedangkan zajrah (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 19) adalah 
teriakan.” 



1313. 1313 Ibnu Abbas mengalakan, " An-naaquur (Qs. A1 
Muddatstsir [74]: 8) adalah ash-shuur (sangkakala), ar-raajifah (Qs. 
An-Naazi’aat [79]: 6) adalah tiupan pertama, dan ar-raadifah (Qs. 
An-Naazi’aat [79]: 7) adalah tiupan kedua.” 



1312 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Al Firyabi darinya. 

21 Yaitu yang tercantum dalam surah Al KahU [18]: 99, Yaasitn [36]: Sl, Az-Zumar [39]: 
68, dan Qaaf [50}: 20. 

1313 Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus 

darinya secara mauqvf. Dikeluarkan oleh Ahmad (1/326) dan yang lainnya dengan sanad 
dha r if darinya secara ' yang menyerupai itu. Saya jtiga telah mengeluarkannya di 

dalam Ash-Shahihph (1078 dan 1079). 



1 268 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




44. Bab: Allah Men gg enggam Bumi 






(793). (793) Diriwayatkan oleh Nafi\ dari Ibnu Umar, dari Nabi 
SAW. 







J JL?~' LOsj Ui caJLj jL^JI a;oji 

iii- a >' ^ o- J~> <fi '"iy 

:Jl5 . JL: : 1)15 woil }f_ &jl Jif J> 3>' L|f l^uii J l — j 

^ /■ ^ > > > 

L ; adi S fJi ,@ fji Jii nr csi^o ;'> d>2 

^ilSl :Jl5 C^lSL 3>f Nf :J15 ‘J /JLg ^jS J~ i 

1 *r jf y yy ^ ^ 

^ a ____ • . _■* 



0 # — > l > M 



^ 1* , .> 






LLajlS^ oijlj ^jA JSTj jjj C*j ;ljJU ^ ^ 

.uiio^ 



2500. Dari Abu Sa’id A] Khudri, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, l Pada hari kiamai nanii, bumi menjadi sebuah roti 
yang dibalikkan oleh Dzat Yang Maha Perkasa dengan tangan-Nya 
sebagaimana seseorang kalian membalikkan rotinya di perjalanan, itu 
sebagai hidangan bagi para ahti surgaJ Lalu seorang laki-laki dari 
kalangan yahudi datang, lalu berkata, ‘Semoga Dzat Yang Maha 
Pengasih memberkahimu wahai Abu At Qasim! Maukah aku 
memberitahumu tentang hidangan para ahli surga pada hari kiamat?’ 
Beliau menjawab, ‘ Tentu. ’ Dia berkata, ‘Bumi akan menjadi sebuab 
roti,’ sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW 
memandang kepada kami, kemudian tertawa hingga tampak gjgj 



'™ 3) Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan secara numshul 
pada kitab 97 Tauhid, bab 19. 



Diilrhen llTol 





gerahamnya, kemudian beliau berkata lagi, 'Maukah aku 
membentahumu tentang lauk merekaT Lalu beliau berkata, ‘Lauk 
mereka adalah balam (sapi) dan ikan paus Para sahabat bertanya, 
‘ Apa itu?’ Dia berkata, l Sapi dan ikan paus. Bagian yang menempel 
pada hati keduanya dimakan oleh tujuh puluh ribu orang 






[A :jis Jii ‘J 'j. -y • . \ 



IOjjC- jl Ju .^o-> jio u jk& e-Wa -j ^jl 4»L53I fjj 



9, 1» 



/■ / 



I „ 



JT ^ / 



«> a £ 



/ . y . y * _ /0 / 









.jb»U 



* *" 



2501. Dari Sahl bin Sa’d mengatakan, “Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, ‘Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat di atas 
bumi yang putih kemerahan seperti roti yang bersih.’" Sahl atau 
yang lainnya mengatakan, ‘Tidak seorang pun yang mengenalinya.” 



45. Bab: Bagaimana Penghimpunan Itu? 



SjijA 'je — y° * y 






ji ujj ji 1% Jt oiiij ,^0 (j!i 



/ 4// / 




0 " 






// // 
/ H 



JjJls ^ 4 ** J-aj tjLul tj«i ^ Oj^Pj 

/ / « / 

I J 0 A. - J ^ , J / . J s A/ J / ' •/ , J . . J /. 

(►**" tlj^w 5 ' tljjb tl~o- tl- — Jj 

. j 

,, / ,j O/ 

.l*~/l 



2502. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“(Pada hari kiamat nanti), manusia akan dihimpunkan dalam tiga 
kelompok, yaitu: Kelompok orang-orang yang berharap disertai 
kecemasan, kelompok dua orang di atas unta, tiga orang di atas unta, 
empat orang di atas unta, sepuluh orang di atas unta, dan sisanya 



32 Yakni putihnya tidak murni, tapi putih kemerahan atau kecoklatan. 



270 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





(kelompok ketiga) dihimpunkan oleh api. Api itu tidur siang bersama 
mereka di mana pun mereka tidur siang, api itu bermalam bersama 
mereka di mana pun mereka bermalam , api itu masuk waktu pagi 
bersama mereka di mana pun mereka memasuki waktu pagi, dan api 
itu pun memasuki waktu sore bersama mereka di mana pun mereka 
memasuki waktu sore” 



* * * M * m 

-I * *' - * f 



J - 

fl t J* 



+ ^ * 



-To*r 



‘M Jtt :*cJU 

J % Ul jy,j U :Jja *cili 




> ^ J f 0 



ii? #|i :jui J 



2503. Dari Aisyah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
*Pada kari kiamat nanti manusia akan dihimpunkan (di padang 
mahsyar) dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian 
(telanjang) dan tidak berkhitan Aisyah melanjutkan, “Aku 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah! semua laki-laki dan semua perempuan 
bisa saling melihat? ’ Beliau menjawab, ‘Persoalan pada saat itu jauh 
lebih berat.”’ (sehingga masing-masing mereka tidak sempat 
memperhatikan hal itu). 




Mokhtashiir Shahih Bukhari 



271 1 



2504. Dari AbduUah (bin Mas’ud) dia menuturkan, “Kami 
sedang bersama Nabi SAW dalam (dalam riwayat lain: Ketika kami 
sedang bersama Rasutullah SAW yang tengah memasukkan 
bawaannya ke dalam 7/220) sebuah tenda bulat [yang terbuat dari 
kulit Yaman], beliau berkata [kepada para sahabatnya], ‘ Apakah 
kalian senang menjadi seperempat penghuni surga?' Kami menjawab, 
‘Ya.’ (dalam riwayat lain: ‘Tentu.’) Beliau bertanya lagi, ‘ Apahah 
kalian senang menjadi sepertiga penghuni surga?' Kami menjawab, 
‘Ya.’ Beliau bertanya tagi, ‘Apakah kalian smang menjadi setengah 
pmghuni surga?' Kami menjawab, ‘Ya.’ Beliau berkata lagi, “ Demi 
Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh aku mengharap 
kalian menjadi setmgah penghuni surga. Demikian itu karena surga 
itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang pasrah. Sedangkan kalian 
semua di tengah-tengak kaum yang musyrik adalah laksana bulu 
putih pada kulit lembu yang hitam, atau laksana bulu hitam pada kulit 
lembu yang merah . 



C&l # -J. ’$} :JU m J ' 

:jj£ ‘p 'fkj lii : JUj 



-x©. o 



+ T 

■IB 



I<— >j L -J j^ ^jA plpr JW £-j— *=■ 1 — 9 








j HJL* JT lu 



.r^ii ji s>iJir 



2505. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Yang 
pertama kati dipanggil pada hari kiamat adalah Adam, lalu para 
keturunannya berusaha melihat. lalu dikatakan, ‘Ini bapak kalian, 
Adam. ‘ Adam pun mmyahut, 'Labbaik wa sa’daik!‘ Lalu (Allah) 
berjirman, 'Keluarkan jatah Jahannam dari keturunanmu. ’ Adam 
berkata, ‘Wahai Rabbku / Berapa yang aku keluarkan?' (Allah) 
berkata, ‘ Keluarkan sembilan puluh sembilan dari setiap seratus."' 
Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Bila diambil dari kami 
sebanyak sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang, lalu apa 



1 272 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




yang tersisa pada kami?” Beliau bcrsabda, “Sesungguhnya tanatku di 
antara umat-umat lainnya adalah laksana bulu putih pada sapi yang 
hitam ." 



46. Bab: Kirmau Allah Ta’aia, “Sesungguhnya kegoncangan hari 
kiamat Uu adalah suatu kejadian ytmg sangat besar (dahsyat)” (Qs. 
A1 Hajj f22]: 1), “‘Telah dekat terjadinya hari kiamat." (Qs. An- 
Najm [53]: 57), “'Saat (hariKiamat) semakin dekat .** (Qs. A1 

Qamar [54]: 1) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan pada 

nomor 1426, juz 2) 



47. Bab: Pirman Allah Ta’aia, M Tidakkah orang-orang itu yakin, 
bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 
yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb 
semesta alam. n (Qs. A1 Muthaffiflin [83] : 4-6) 




J :JU ’ 




1314. 1314 Ibnu Abbas mengatakan, u Dan (ketika) segala 
hubungan di antara mereka terputus sama sekali (Qs. A1 Baqarah 
[2]: 166) adalah hubungan-hubungan di dunia.” 




fA' fy> :* 'J o* 



% 









» p p 



i/ (jk 



jj < jJdi 



2506. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW: Tentang ayat “Hari 
(ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (Qs. A1 
MuthafSfiin [83]: 6) beliau bersabda, “ Seseorang di antara kalian 
berdiri di dalam keringatnya yang mencapai pertengahan 



1314 



Disebutkan secara maushul (bersambtmg) oleh Abd bia Humaid, Ath-Thabari dan Ibnu 
Abi Hatim dengan sanad dha ’if darinya yang maknanya menyerupai itu. 





telinganya.” 



}y. jsi ju m & y ‘4s. s>:> J j 



-Y«*V 



* % ^ , I © ■ 

. 1 9^ #U O > > ■ JLf J ./ , ^ ■> ■ C i * , ■ J nw 

£-4i L 5* > ' p $ (_/>j jl J j HpjP S—^Al 4>LiJI 



9 J V T 

.j^bl 



2507. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat, sampai-sampai 
keringat mereka mengalir ke tanah hingga tujuh puluh hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka." 



48. Bab: Qishash (Menuntut Balas) Pada Hari Kiamat, yaitu al 
haaqqal i 23 (hari kiamat) karena di dalamnya ada pahala dan hal- 
hal yang pasti terjadi. Al haqqah dan al haaqqah artinya sama. Al 
QaarVah (hari kiamat), Al Ghaasyiyah (hari pembalasan), Ash- 
Shaakhkhah 24 dan At-Taghaabutr , yaitu ditampakkannya ahli 

neraka kepada ahli surga. 




2508. Dari Abdullah (bin Mas’ud): Nabi SAW bersabda, “ Yang 
pertama kali diperkarakan (pada hari kiamat) di antara manusia 
adalah masalah pertumpahan darah 



49. Bab: Yang Hisabnya Diperdebatkan, Maka Dia Disiksa 



13 Al Haaqqah menurut bahasa berarti “yang pasti teijadi”. Hari kiamat dinamai al haaqqah 
karena dia pasti terjadi. 

24 Yaum at-taghaabun adalah ditampakkannya kesalahan-kesalahan. 

23 Ash-Shaakhkhah adalah suara yang memdtaJdtan telinga (tiupan sangkakala kedua). 



2741 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





50. Bab: Tujuh Puluh Ribu Orang Masuk Surga Tanpa Hisab 



*' > VI V : J^ o* &'}>£’ ‘J* jA& J*] -Y O « ^ 



^ j 0 >■ 

tA* ^ 



/ X X* 



:JUi 



0 

‘ U* 



i/v _J jl 



* + 



L& ,’Ji\ : Jii [y n/v _i iiy & JJi di £>] 



■X > 



^ . ,^t'- ^ 



i t 8 ^ti ~''i' . v * ^t, f J ^ i ^(h ^ ^ -V, 

t(JaA^] I4 jI jj ^j) yjj 4*" tOVl »X; 






O 






V > 

^ o i e 



> J ^ > ■£ St.y 



O I >, Q > » ^ H iPi > | J / > j J > t! ^i / ^ > | J > / J J > 

tdJL^-J jaj (jHM j + j / tO j^aJI 



iSl : Jli kj» !Jj > C :tii .[J&i >] Slj— lij_i 



X x 



Hi U >5l :3 jIjj ^j) ji^ll Jl >5l jSJj t[4j.y ^ ^ji Ij—a] 



* * * 



: Jli .[j^^l f£* Li] juST lili icj>Is .(f.uljl (jlil ^s lli lij 



^ . <" 



N t [&Ji o jt jJ] ^.iji uii o j£. fr Vji3 ^ j_Js 



. *" o 



'O >tl ^ . |-f^ ■ ^ I 0 9 t*" l^ X 1^1 . *'/ ." ^ P I I" 

‘C-^ 1 o^* 1 * ‘r^ o** H-? r 1 </J) * , -* jUp r^— ^ 



/ > ^ 



Lj3Vj^ jl tp-& LaJIj L^T ^ji-iil lljN^J lli J 






. t 



f- 

X* 



V ji ’JS } .«) » iiL l5l li£jj t •)>)! > ITjJ> >J tif > 






X* X 



y» ^3 .4fuujl ^i UjJj l!li t r ic^l ^ IjjJj ^JJI (L^d J— s 



/ // / / X / X / / j/ 

/ / * 0 . / * / x / _ / 



“i/j 'i/j V ijli ?pJj (|- — 9 t^ ^^<3 




f ii :jui "; Liii 4 ;ui .Ojir> i*j Jij <Oj^5 

0 t* " " ‘ > 

:JU >T 4 ^ i^l ^Li : JU 01 2 jI 



> > ^ ^ 



^ <- \ 



> > y 

t I > ./ ■ I B ^ 



: JU f* J>3 C 151 ^Li ^ ^) .^1 



» 



*» ^ 

/fl / 






B ( A , B 

di»J 01 4»l £al 



.blSi L :Jii («f Ul*f :jlii >T ilii .11' 

^ ' / * 



2509. [Dari Amir, daii Imran bin Hushain RA, dia mengatakan. 



^AnlrlttrteliApdialiili HnlrliAn 




“Tidak ada ruqyah kecuali dari ‘ain atau binatang berbisa.” Lalu aku 
ceritakan itu kepada 7/16] Sa’id bin Jubair, maka dia pun berkata, 
“Ibnu Abbas menceritakan kepada kami: [Pada suatu hari Nabi SAW 
keiuar kepada kami, lalu 7/26] beliau bersabda, ‘ Telah diperlihatkan 
kepadaku umat-umat terdahulu. Ada nabi yang berjalan disertai oleh 
•'ombongan besar, ada nabi yang berjalan disertai oleh rombongan 
•:ecil (dalam riwayat lain: sejumlah orang ), ada nabi yang berjalan 
disertai oleh sepuluh orang, ada nabi yang berjalan disertai oleh lima 
orang, ada juga nabi yang berjalan sendirian. Kemudian terlihat 
olehku rombongan besar [memenuhi ujukj, lalu aku berkata, ‘Wahai 
Jibrill Apa itu umatku?’ Dia menjawab, ‘Bukan. [Ini adalah Musa 
dan kaumnyaj, akan tetapi, lihatlah ke ufuk sana. ' (dalam riwayat 
lain: lihatlah di sebelah sana dan di sebelah sana ). Kemudian aku 
lihat, ternyata ada rombongan besar [yang memenuhi ufukj, Jibril 
berkata, ‘Mereka adalah umatmu, mereka adalah tujuh puluh ribu 
orang mendahului [masuk surgaj, tanpa dihisab dan tanpa disiksa 
terlebih dahulu.’ (dalam riwayat lain: Kemudian masuk (ke dalam 
rumah) dan tidak menjelaskan kepada mereka, maka orang-orang pun 
ramai membicarakan (tentang orang-orang yang akan masuk surga 
tanpa dihisab dan tanpa disiksa terlebih dahulu). Mereka mengatakan, 
‘Kita yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Kita 
termasuk mereka, atau anak-anak kita (dalam riwayat lain: Adapun 
kita, kita dilahirkan dalam kesyirikan, namun kita beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, pasti mereka itu adalah anak-anak kita) yang 
lahir dalam Islam. Kita sendiri lahir dalam jahiliyah.’ Lalu hal itu 
diketahui oleh Nabi SAW, maka beliau pun keluar, lalu) aku berkata, 
‘Mengapa?’ Beliau bersabda, * Mereka itu adalah orang-orang yang 
tidak pernah mencos (pengobatan dengan besi panas), tidak pemah 
minta diruqyah, tidak pemah meramal dan hanya kepada Rabb 
merekalah mereka bertawakkal. ’ Kemudian Ukkasyah bin Mihshan 
berdiri mendekati beliau lalu berkata, ‘Berdoalah kepada Allah agar 
menjadikanku termasuk di antara mereka.’ Beliau berdoa, 'Ya AUah, 
jadikanlah dia termasuk di antara mereka. 1 Lalu berdiri pula orang 
lain dan berkata, ‘Berdoalah kepada AJlah agar menjadikariku 
termasuk di antara mereka.’ (dalam riwayat lain: lalu berkata, 
‘Apakah aku teonasuk di antara mereka wahai Rasulullah?’ Beliau 
menjawab, 'Ya' Lalu ada orang lain yang berdiri lalu berkata, 
‘Apakah aku termasuk di antara mereka?’) Beliau berkata, ‘ Engkau 
telah didahului oleh 'Ukkasyah’" 



1 276 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ji( W' Ji(j JU»' -M Ju :Jli J : 



-Y«>. 



0 i' 






V S J%f C : jlIJl Ji(j} .o^ Sl o jli laSji 



2510. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “RasuluIIah SAW 
bersabda, ‘Dikatakan kepada para penghuni surga, ‘Kekal, tidak ada 
lagi kematian, ’ dan (dikatakan pula) kepada para penghuni neraka, 
‘ Kekal ', tidak ada lagi kematian. , " 



51. Bab: Sifat Surga dan Neraka 



Jiir IsCj J>f &i; r a> Jjl :S JJft Jl5 :jl 

+ + + + j£ * * 






S jL_ij -V«\i 



J ? J o ^ # a ^ ^ I >■ J 

4C*j tC^il 



0 



tJJiP 



b 

^ ^ ^ X f 

(794). (7M1 Abu Sa’id mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 
‘ Makanan pertama yang dimakan oleh ahli surga adalah bagian 
tambahan yang menempel pada hati ikan paus 



‘Adn (Qs. At-Taubah [9]: 72) adalah kekal (jannaatu ‘adn: 
tempat tinggal abadi). ‘Adantu bi ardhin artinya aku tinggal di bumi. 
Al Ma ‘din (barang tambang, karena bumi sebagai tempatnya) berasal 
dari kata ini. 



Fii ma ’ dini shidgin artinya di tempat yang disenangi. 



I * 



D % > . ^ 



Ji fc*Jt Jii jU lii M Jj-3 Jtf : Jis 



- ^ , 

i* r jr I , ^ l, F *r + > 



i jliJl J 4i*J I (j-J l jlSl ^l jiSl Jil^ *L_»Jl 

^ ^ / / / 



* J* 

* £ 



<7M, Telah disebutkan secara maushul (bersambung) pada bab 44 darinya dengan maknanya, 
namun beliau menyambungkannya juga dari hadits Anas dengan lafazh itu, yaitu yang 
telah dikemdukakan padajuz 2, nonx>r 1662. 



Mnk litdGlior Chohih RnMiarl 



RtTI 




2511. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, 'Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka 
telah masuk ke dalam neraka, kematian di datangkan, lalu 
ditempatkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih, 
kemudian penyeru berseru, 'Wahai penghuni surgal Tidak ada iagi 
kematian. Wahai penghuni neraka! Tidak ada lagi kematian. ’ Maka 
bertambahlah kegembiraan pada penghuni surga, dan bertambahlah 
kesedihan para penghuni neraka 



^ -J: c : jti rn o* ';£i r m t 

f iS H 

^ ^ y 



2512. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Jarak antara kedua bahu orang kafir adaiah sejauh perjalanan tiga 
hari bagi pengendara yang cepat.” 



J&Jl J 0\ :Jl5 s A» & 






(d 

d S d 






2513. Dari Saihl bin Sa’d, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana bila 
seorang pengendara berjalan di bawah bayangannya seiama seratus 
tahun, dia tidak dapat menempuhnya.” 




1278 1 — Miikhtashar S hahih Bnkhari 




2514. Dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesurtgguhrtya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana bila 
seseorang berhendaraan kuda yang ramping dan sangat cepat larinya 
berjalan selama seratus tahun, niscaya dia tidak dapat 
menempuhnya. ” 



%. jSJi ytii :jo & y «j£. J S+. • 



|4 j ^ 






— (Jl5 Lkjjl ^ — Udl jl biji l) j. - 



I 



oJJ -r oj.y** ^ L . .T^ 9 + * + r m 9 + * T , 

j ^ g « A*j iO 

/ ■j' 



* ^ ' 



0 e ^ o ^ J o ■'■ 







0 J 1 ^ ^ i' 4 

■j*v' j*"' : Vjj ^*j) °jj*^ j 



0 J J J ^ 






2515. Dari Sahl bin Sa’d, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sungguh akan masuk surga dari umatku sebanyak tujuh puluh atau 
tujuh ratus ribu orang -Abu Hazim tidak tahu persis, mana yang 
beliau ucapkan- yang saling berpegangan, mereka saling 
berpegangan satu sama lain. Yang paling pertama tidak masuk 
sehingga yang paling terakhir juga masuk. Wajah mereka bagaikan 
gambar (dalam riwayat lain: cahaya 7/199) bulan pada malam bulan 
purnama 



J lijA &Jl Jif 0! : JlS m y» o® 0* -T • u 



CS’ \J*L. y! Slj) .,0 J LS~J&\ 0>I>' cr <LJJ| 






^ ^ 

^ > _e + * t 



s - 



;/> oiM' j LjUJi oysji 



/ / # 



2516. Dari Sahl dan Abu Sa’id, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya para penghuni surga itu dapat melihat 
kamar-kamar yang ada di surga sebagaimana kalian dalam melihat 
bintang-bintang di langit (Abu Sa’id menambahkan: sebagimana 

kalian dapat melihat bintang-bintang yang sangat cemerlang di ufuk 
timur dan barat.”) 






aUI Jji l jlS <3gi& ctUU* y 



f\ 



*Jh > jf}A JlidJJ 01 y :cdl 0& jlSl Jil oi-ill 

|F y ^ T y ^ ^ y x y 




'j 



l : Jjili .|*ju : J jili ^4 j (_j j£a5 





2517. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Allah berj\rman kepada penghuni neraka yang paling 
ringan siksaannya pada hari Mamat, ‘Seandainya engkau mempunyai 
sesuatu yang ada di bumi, apa engkau mau menebus dengan itu? ‘ Dia 
menjawab, ‘Ya.’ Allah berjirman, *Aku menginginkan darimu yang 
lebih ringan dari itu, sementara engkau masih berada di dalam tulang 
punggung Adam, yaitu agar engkau tidak mempersekutukan-Ku 
dengan sesuatu pun, tapi engkau enggan kecuali mempersekutukan- 
Kur 



3jr\JLZ]\j jlfll yA :Jl5 ,_ijl 01 J 

+ ■* " -T J / 



-T»TA 



: Jli c: :’Ji .^jUdi J4.tr 



2518. Dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Akan keluar 
(sejumlah orang) dari neraka dengan syafa‘at, mereka itu seolah- 
olah ats-tsa 'aariir." Aku berkata, “Apa itu ats-tsa 'aariirT' Beliau 
menjawab, “ Mentimun-mentimun kecit." 



0>( 0| -.jjij ' » *J| oJJ. :jli Jji J 0tjfll o_P -T»IT 



* + * > 



OJD 



U Jt [ji-jf| jijp] cgai £ i}i_i jiLji j_*( 



jw>ji j&; ur ;*&> uji. t o\f> 

-r ■#- jr 'j- y 

2519. Dari An-Nu’man bin Basyir, dia mengatakan, “Nabi SAW 



26 Scbagaimana dinyatakan datam riwayat Musiim dan Ahmad (3/326 dan 379). 



12801 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





bersabda, 1 Sesungguhnya seringan-ringannya siksaan penghuni 
neraka pada hari kiamat [ adalahj seseorang yang pada lekukan 
telapak kedua kakinya [diletakkan] dua bara api sehingga 
mendidihkan otaknya, sebagaimana mendidihnya periuk dan tĕko. 



& r y : ® 

y' J' J' 




0 j- 3 



S ^ 0 g y 



j ^ j O y' J 

f 5 j- i . . 0 ? |, _ 8 



i&Jl Djli-lM 



& y* 3 _jr 



Apliio jll)l 



/ n» 



2S20. Dari Imran bin Hushain RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, u Akan keluar sejumlah orang dari neraka dengan syafa 'at 
Muhammad SAW, lalu mereka masuk surga. Mereka dinamakan 
jahannamiyyuun ( 'orang-orangjahannam )." 



' ip - P [t • n/r >3 «Qi ^ $ of -r»r > 

^ J' yr ^ yr j. 

/v ;**i > 3 ] A /y oiii ii 3 S ii LJ? raiA Ji 



^ -P- 

J ' • ' ' • u -■ * • i y ' 1 ■ : f r w 

y .C-JLm (*-&"' : VJj ts*j) , -r , j p ' ^iw 9 ' L' * * 



J 6 | J* 

cu*JLp 



^ > 



jT j j J- J- J- jT jT J- J- * 

jj) .^1 U : <i'jj (Vj) 

vJLi [jf| pjU- ff i:] : g jii ( ,&!i j J njjj 

J/Ji J .[j5ji j\ ou- ii?i O ii-1'j ‘&S 

J' y J 1 J 1 J 1 y ^ y ^ 



- £ ■ 

•J^l 



2521. Dari Anas: Bahwa [Ummu Ar-Rabi’ binti A1 Bara', yaitu 
3/206] Ummu Haritsah [bin Suraqah] 28 datang kepada Rasulullah 
SAW. Sementara Haritsah gugur ketika perang Badar, [dia adalah 



27 Yaitu lekukan yang tidak mengenai tanah ketika berjalan. 

28 Inilah yang dapat dijadikan sandaran. Adapun yang sebelumnya “Ummu Ar-Rabi’ binti 
Al Bara' ,J hanya perkiTaan, ini telah dipenngatkan oleh lebih dari satu orang, silakan 
menijuk Al Fath. 



UnlrlainiiliAiii Oltrtltili llnlrJtnin 



I I 




anak kecil 7/200] yang terkena panah nyasar, (dalam riwayat iain: 
panah tak dikenaJ) , lalu dia beikata, “Wahai RasuiuIIah! Engkau 
tentu tahu perasaanku terhadap Haritsah. Bila dia di surga, maka aku 
tidak akan menangis karenanya. (dalam riwayat iain: aku akan 
bersabar [dan mengharapkan pahala], tapi jika tidak, maka engkau 
akan melihat apa yang akan kuperbuat. (dalam riwayat lain: aku akan 
menangis sejadi-jadinya.”) Maka beliau bersabda kepadanya, "\Wahai 
Ummu Haritsah] \Apa] engkau sudah kehilangan akaP. Apakah surga 
itu hanya satui Sungguh banyak sekali surga \di surga], dan dia 
berada di surga Jirdausyang tinggi.'” 



•VI &JI 3S-I Ji-i: H -M '^l Jli J -T»TT 

^i 5cf jiSi jijy % ,i sisy .;cf y _,i!ii ^j' 




+ & 






2522. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ Tidak seorang pun masuk surga kecuali ditampakkan 

30 

padanya tempatnya di neraka seandainya dia berbuat keburukan, 
agar hal itu menambah kesyukurannya. Dan tidak seorang pun masuk 
neraka kecuali akan ditampakkan padanya tempatnya di surga 
seandainya dia berbuat kebaikan, agar hal itu menambah 
penyesalamtya. ’ ” 












-t 



,t3i 



ES* JUj :* >S iSji Jif >Tj ^ & j> J_if 



L-iil :Jil J c(Y » t/a *ij) tl 

-H- ^ ^ ” y 




29 Yakni tidak diketahui siapa yang mdepaskannya. 

30 Dalam riwayai Ibnu Majah dikemukakan dengan sanad shahih dari jalur lain, dari Abu 
Huiairah: Bahwa hal itu teijadi ketika ada potanyaan tentang kubuian. Di dalamnya 
disebutkan: “Latu dibukakan padonya satu celah dari neraka^ kemudian dia melihat 
kepadanya, kdu dikatakan kepadanya y * Lihatiah apa yang AUah teiah meiindungimu 
darinya** Telah dikemukakan yang inenyenipai itu pada juz 1, kitab 23 Jenazah, bab 67, 
dari hadits Anas. 



1 282 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




f f / , ** jo + a £ 






j. 









V >: 
Jr^ 




> > 
> 



A J J 

#*•" . 




J^>> tiJU OU t<I?tOl J^ilj : J jij .^lL tgjjii-j ! Ij : J j-il? 

y i' ^ 



O J J /■ 






j * + 



>u : j >i .ijjji jvif jl ajJ oi jf t g\Lf ;>*, cJjJi 

y x y ** ** 

* I -'■ ‘jPn , I e J ■H' J B „1. J | I -» ■ ■" ^ I*' • I- 1 f — 

oJbw 3 4iil J j+» j ojIj JlSJU .(iJJLUl cJlj ^iJLiwaJ jl 

y * *' * 

.%P a£j| Jif Jif *Jli : ju; olTj .iJbeiJ ojj 



X* ^ 



2523. Dari Abdullah (bin Mas’ud) RA: Nabi SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar 
dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. 
Yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak (dalam 
riwayat lain: dengan merangkak 8/202), kemudian Allah berfirman, 
‘Pergilah dan masuklah ke dalam surga. ’ Kemudian dia pun 
mendatangi surga, namun terbayangkan olehnya bakwa surga telah 
penuh, maka dia kembali dan berkata, ‘ Wahai Tuhan, aku 
mendapatinya sudah penuh Allah beijirman, ‘Pergilah dan 
masuklah ke dalam surga Namun terbayangkan olehnya bahwa 
surga telah penuh, lalu dia mendatanginya, kemudian kembali dan 
berkata, * Wahai Tuhan, aku mendapatinya sudah penuh Allah 
berfirman, ‘Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Karena 
sesungguhnya bagimu adalah seluas dunia dan sepuluh kali lipatnya. ’ 
atau ‘Sesungguhnya bagimu adalah sepuluh kali dunia. ' Kemudian 
dia berkata, ‘Apakah Engkau mengejekku’ atau 'menertawakanku 
sedangkan Engkau Maharaja ?"’ (Ibnu Mas’ud berkata), “Sungguh 
aku melihat RasuluIIah SAW tertawa sehingga tampak gigi-gigi 
gerahamnya,” kemudian beliau bersabda, “Demikian itulah serendah- 
rendahnya tingkatan ahli surga.” 



52. Bab: Titian Jembatan di Atas Jahannam 



(Haditsnya adalah Abu Hurairah yang akan dikemukak an pada lritab 

97. Tauhid, bab 24) 



MukhtasharShahih Riikhari — I iri I 




53. Bab: Telaga dan Firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kami 
telah memberikan kepadamu nikmatyane banyak ” (Os. A1 

Kautsar [108]: 1) 



j. j£ J. Ij> :» JTH JU Wj J JUj -W 






> X 1 



(795) . f795 ' > Abdullah bin Zaid mengatakan, Nabi SAW bersabda, 
“ Bersabarlah kalian, hingga kaliati herjumpa denganku di telaga 

(796) . <796) Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW. 




J&d : Jii m 



m ■ £ ' 



2524. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Di depan kalian ada sebuah telaga yang (lebamya) seperti antara 
Jarba' 3 dan Adzruh.” 








.ilj iliaPl >Jl :<£$$> :JU 4 b 




JUi .a: 



3l jpgJ AjI CxUI 0| cii I jJLj 




tTO5J Telah diktmukakan secara numshuJ pada juz 3, nomor 1806. 

^Mni diktmukakan stcam mu’allaq oleh ptngarang, dan telah disebutkan stcara maushul 
(bersambung) oleh Muslim 

11 Yaitu nama sebuah desa di Syam. Begitu juga Adzrah. Mereka mengatakan, bahwa jarak 
antara keduanya tidak Itbih satu lontaran anak panah. Mengenai perkiraan shahihnya 
riwayat ini, bahwa penyingkronan riwayat ini dengan riwayat: “Telagaku (seluas) 
petjdanan satu bulan " dan riwayat: “Sesungguhnya kadar (luasnya) telagaku adalah 
seperti (jarak) antara Aitah dan Shan T u n adalah janggal. Ya Allah, kecuali bila dikalakan, 
bahwa dalam hadits ini ada kalimal yang ttrbuang lalu diperkirakan: “sebagaimana 
(jarak) antara tempatku ini dengan Jarbi dan Adirah" sebagaimana yang disebutkan 
dalam hadits Abu Hurairah. Silakan merujuk Fath Ai Bari. 



1284 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



X\ ^ &S J :jl*^ 

j* j' * ^ / ■" ^ ^ 

2525. Dari Abu Bisyr dan ‘Atha' bin As-Saib, dari Sa’id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan, “Al Kautsar adalah 
kebaikan yang banyak yang telah dianugerahkan Allah kepada 
beliau.” 



Abu Bisyr mengatakan, “Aku katakan kepada Sa’id, ‘Orang- 
orang menyatakan bahwa {al kautsar ) itu adalah sebuah sungai di 
surga/ Sa*id berkata, ‘Sungai yang ada di surga termasuk kebaikan 
yang dianugerahkan Allah kepada beliau.”’ 32 






c j' M c 



ttiJL-uoJl 4^jJ tJjlUl ij&tl 



x* y 






ri' aj£ 



& 






2526. Dari Abdullah bin Amr: Nabi SAW bersabda, “ Telagaku 
(lebamya) sejauh perjalanan satu bulan, airnya lebih putih daripada 
air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi dan gayung- 
gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit. Barangsiapa yang 
minum dari air telaga itu, maka tidak akan haus selamanya" 



0 ^ - B „ 



jJi5 0» : JU S &» S^j 01 i4b dWi ^ -Y®TV 



X* 



f ^ ^ ^ v oi) t0 J» ;> ^) UJ ' ’ ' 



X" X" 



X ^ X* X* 






2527, Dari Anas bin Malik RA t bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesurtgguhnya kadar telagaku adalah seperti (jarak) 



32 Saya katakan: EHkeluarkan oleh Al Hakim (2/537), dan dia mengatakan, M Shahih menunn 
syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarkannya.” Ini disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. Keduanya hanya memperidrakan penemuannya itu terhadap pengarang 
rahimahullah, padahal lafazh pengarang lebih lengkap daripada yang dicantumkan di 
dalam Al Mustadrak 



MnkhhishsirKhahniRnkhsiri — 1 2SS I 





antara Ailah dan Shan ’a dari Yaman, di dalamnya terdapat cerek- 
cerek sebanyak jumlah bintang di langit.” 



<ji ^ <^*J) ^ </3* J* u- 5 * tl 



-Y«tA 

£ 



uIj d bl cmSJi Ci CJ£ : Jii Ji 



J 



. £r *!. sii 



aii( ^jJi > : ydi ui : ju tj,> t ui c; :Lii > j^»lii y_n 



.£( icato iiii .iii 



2528. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW (dalam riwayat lam: 
Dia mengatakan, “Ketika Nabi SAW dimi'rajkan (dinaikkan) ke 
langit 6/92), beliau menuturkan, “ Ketika aku berjalan di surga, tiba- 
tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya adalah butiran- 
butiran mutiara yang berlubang, aku pun bertanya , ‘Apa ini wahai 
Jibril ? 1 Dia menjawab, ‘Ini al kautsar yang dianugerahkan Rabbmu 
kepadamu . ' Temyata lumpumya atau aromanya adalah misik yang 
semerbak." 







2529. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sungguh sejumlah sahabatku akan datang kepadaku di telaga, 
sehingga setelah aku mengenali mereka, mereka ditarik dariku, lalu 
aku berkata, ‘Para sahabatku ! ’ Lalu (Allah) berkata, ‘Engkau tidak 
tahu apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu 
(kematian mu)."’ 





yi jli :Jli Jii J • 




> t £ i-' ^ ■ "■ 9 " i . i ■" ■ , 

r>j~' J* J* & t5— ^ — * 



-t«r 



2861 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




a | /a/h' c> | ^ ^ S * , o » o *■ . s r i*v j ^ , > -^i 

■(Hhrij (>* (h ^yyyj f'y' 

*> >■ *> ^ >■ 

2530. Dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa’d, dia mengatakan, 
“Nabi SAW bersabda, ‘Sesungguhnya aku mendahului kalian ke 
telaga, orang yang sampai kepadaku maka dia minum, dan siapa pun 
yang minum (darinya) maka tidak akan kehausan selamanya. 
Sungguh, akan datang kepadaku sejumlah orang yang aku kenal dan 
mengenaliku, kemudian ada penghalang antara aku dan mereka. ,n 



u£i :jui tj& J :f j£. /\ Jl_5 -y»r\ 

& X X" _ / > / > * 

5 a ^ i. " r i ^ ^ « r i. o >> * i a ifl > o ^ o > 









r r r 

. / 0 ^ . i ^ I | ^ ^ <" * ' ^ ^ i 

L* ! JU*t . 6 J Oaa^- — J 

&L uUl : J /li .3 ju#' 



.la^ :<U^> Jl Jlij -iri o 

* 

J X X(/ ^^X * fx J _X X 1> X ^ X 



2531. Abu Hazim mengatakan, “Kemudian An-Nu’man bin Abu 
Ayyasy mendengarkan, maka dia pun berkata, ‘Begitukah yang 
engkau dengar dari Sahl?’ Aku jawab, ‘Ya.’ Dia berkata lagi, ‘Aku 
persaksikan pada Abu Sa’id Al Khudri, sungguh aku mendengamya 
dan dia menambahkan di dalamnya: “Lalu aku berkata, 

'Sesungguhnya mereka dari (golonganjku . " Lalu dikatakan, 
‘Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan 
setelah ketiadaanmu. ’ Aku pun berkata, l Jauh (dari rahmat-Mu), jauh 
(dari rahmat-Mu) bagi yang mengubah (tuntunan) setelah 
ketiadaanku 

1315. 1315 Ibnu Abbas mengatakan, “ Suhqan (Qs. A1 Mulk [67]: 
1 1) adalah dijauhkan.” 



11,3 Disebutkan secara maushul (bersambung) o)eh Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus 
darinya. 



MukhtasharShahihRnkhari — 1 287 1 




Dikatakan: “ Sahiig artinya ba ‘iid (jauh). Sahaqahu dan 
ashagahu artinya ab 'adahu (menj auhkannya) 



= J» & & £>f il? il tS^* .rJ 1 



i * 1 H " 

* |0 



t . 



-V<\V 

jP rtjj ]/, — V^A) ^ J«_ij i.lJi 

^ ^ ^ ^ ^ "y - F - ^ ^ 

4ii^; 1 JjtS il* dti iL ? i : j Jd \L,J b' : J /u 



^ I 



H " ^ 

J I ^ 



■iSsW ^J^ ‘ Aj' 



(797). f797) Dari Abu Hurairah, bahwa dia menccritakan: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “ Pada hari kiamai nanti, akan datang 
kepadaku sejumlah orang dari sahabatku, laiu mereka ditariK, 
((798). (798 ^ Dalam riwayat mu 'allaq: lalu mereka diusir (dijauhkan)) 
dari telaga, maka aku pun berkata, ‘Wahai Rabbku ! (mereka) para 
sahabatku. ‘ Dia berfirman, ‘ Ses unggu hnya engkau tidak tahu apa 
yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. Sesu ngguhnya mereka 
kembali mundur ke belakang V” 



^ s ? b ^ 

0* 



^ I 



j — Y ®T*Y 



* ** 

t £p 0 *y Jli-j Js- S J : Jl — » 0 5 



tiilbJ i)J Up N iAil : J .JJJj \L>j J : Jj-Ju 



j * 






2532. Dari Ibnu A1 Musayyab, bahwa dia menceritakan dari 
para sahabat Nabi SAW: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Akan datang 









(^lm dikemukakan secara mu'aUaq oleh pengarang, dan lelah disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleb Abu Awanah* Dan telah dikemukakan juga secara rmushtd oleh 
pengarang dari duajalur lain dari Abu Hurairah, dikemukakan juga setelah hadits ini yang 
serupadengan hiL 

33 Yakni dipahngkaa Dan dalam riwayat berikutnya menggunakan redaksi (a>>W*) yang 
artinyadiusir. 

Hafizh tidakinengeluarkaRnya. 

34 Maksudnya adalah nuutad (kehiar dari Islam) setelah beliau meninggaJ. Ada juga yang 
mengatakan, bahwa maksudnya adalah paia pelaku dosa besar dan para pelaku bid’ah. 



1 288 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



kepadaku di telaga sejumlah orang dari sahabatku, talu mereka 
dijauhkan darinya, maka aku pun berkata, 'Wahai Rabbkut (mereka) 
para sahabatku. ' Lalu Rabb berfirman, ‘ Sesungguhnya engkau tidak 
mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. 
Sesungguhnya mereka kembali mundur ke belakang.”' 



<&} lil yJB £? :ju & Jjl oi SX» J O» -T»TT 

/ / ^ l**' 






jP ^ L >jl UT ijjy. ^ \ IU. J OSjMJ BJU 

C*b li', :tJS .jilj jl3l J :jli vj :jia l( VA /r 









^ ^ 0 



£ S9 



bl . bl/^j -lS jljil \jJJ j\ ^ — gj| 

g 9 J jr J ^ ^ . 

J i. ? l, B O-» B i# ^ / n 1 / 0 

.1 :oii .^U :JL« ^-i br* r/ I* 






. / / 



-Jbjbil Jp Ax*i \jJ5j\ {+>[ :Jl3 

J* *r #*■ 









.aJIIj jli ll 

>£4 Sij) **i .i## 



l 1. ■ * o * ^ t 



2533. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Ketika aku sedang berdiri, tiba-tiba ada serombongan orang, hingga 
ketika aku sudah mengenali mereka, seorang taki-laki ketuar dari 
antara aku dan mereka, lalu berkata, 'Kemarilah (dalam jalur lain: 
Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan 
menggiring sejumlah orang dari telagaku sebagaimana digiringnya 

35 

unta asing dari kolam 3/78) lalu aku berkata, ‘Kemana? ’ Dia 
menjawab, f Ke neraka. Demi Allah . ' Aku berkata, *Apa perkara 
m ereka ? ' Dia menj awab t ‘Sesungguhnya mereka telah kem ba li 
mundur ke belakang setelah ketiadaanmu . ' Kemudian ada lagi 
serombongan orang t hingga ketika aku telah mengenali mereka , 
seorang laki-laki keluar dari antara aku dan mereka, lalu berkata. 



33 Catatan: JaJur ini menggunakan Jafazh tersebut, dan tidak tertikiikan oJeh AI Hafizh 
ketika membicarakan hadits-hadits pada bab ini, sebingga dia menyandarkannya kepada 
Muslim, dan dia mengatakan, “A1 Bukhari tidak mengeluarkannya, walaupun banyak 
hadits-hadits yang dikeluaikannya mengenai penyebutan telaga.” 



MiikhhKhar Khahih Rnkhitri — 1 ?RQ I 





'Kemarilah.' Aku berkata, Kemana ? ’ Dia menjawab, Ke neraka. 
Demi Allah. ’ Aku berkata, 'Apa perkara mereka? ‘ Dia menjawab, 
‘Sesungguhnya mereka telah kembali mundur ke belakang setelah 
ketiadaanmu. ’ Akhimya tidak ada yang lolos di antara mereka, 
kecuali hanya seperti ternakyang berkeliaran .” 



Ji iif -jjk i 






i -yort 



2534. Dari Jundub, dia mengatakan, “Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, ‘Aku mendahului kalian di telagaj ” 




^ ^ ^ * 

l , _ ■ y ^ # ^ u u, 

J 15 0 — ^ Y ® i ® 

3 * 






<LjuJi 31; lir :JUi 



2535. Dari Haritsah bin Wahb, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW, beliau menyinggung tentang telaga, lalu 
bersabda, ‘Sebagaimana (jarak) antara Madinah dan Shan ’a.”’ 



# V "j- r 

v cf>- rSj^Jh Jii .Sl :Jli : JU i 



/ / /■ / 



-H * H I J 



J*. sjTJt 






(799 dan 800). ^ 799 8001 Dari Haritsah, dia mendengar sabda 

Nabi S AW, “Telaganya (luasnya seperti) antara Shan ’a dan 
Madinah .” Lalu A1 Mustaurid bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
tidak mendengar beliau mengatakan L bejana-bejana’T’ Dia 



36 



Yakni bahwa di antara mereka yang hampir sampai di telaga itu, hanya sedikit yang 
akhimya sampai di telaga itu, hanya seperti temak yang tidak ada penggembaJanya, yakni 
hanya sedikit sekali. 

(?99 dm 800) j n j dikemukakan secara mu 'allag oleh pengaiang rahimahullah Ta’aJa, dan telah 
disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Muslim. 



290 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



menjawab, “Tidak.” A1 Mustaurid berkata, ‘Tampak di dalamnya 
bejana-bejana seperti bintang-bintang.” 



^ + * 



J * 



iji 1 



:Jl5 



> t o 






il' '_i -ton 



^ »'l > j! :ft y» JB :tii >: 

V / -r / ^ " 

^ *' i /■ ^ J ^ f * A/ -r ■ /"• S* (/ 

: .j*\ jaj :JyU 

^ ^ ** * J' 

\j*j c. ^r, rxsj ijLi c: 









/ J J X 



1 



e * 



■ i 



•r \ f ^ 



* * t 






jr > y 



I' * 



A-Lbdt Jj*>r J» Jj./i^J 



2536. Dari Nafi' bin Umar, dia mengatakan: Ibnu Mulaikah 
menceritakan kepadaku dari Asma* binti Abu Bakar RA, dia 
mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku berada di atas 
telaga, sampai aku melihar 7 orang dari kalian yang datang 
kepadaku, namun beberapa orang ditarik dariku, maka aku pun 
berkata, ‘ Wahai Rabbku! (mereka) dari golonganku dan dari 
umatku /* Lalu dikatakan, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang 
mereka perbuat setelah ketiadaanmu? Demi Allah, mereka telah 
kembali ke belakang. ’ (dalam riwayat lain: Lalu (Allah) berfirman , 
* Engkau tidak tahu, mereka berjalan mundur 8/86) 

Ibnu Mulaikah mengatakan, “Ya Allah. Sungguh kami 
berlindung kepada-Mu agat tidak kembali ke belakang kami, atau 
terpedaya sehingga menyimpang dari agama kami.” 

“ A 'gaabikum tanktshuun” (Qs. A1 Mu'mmuun [23]: 66) artinya: 



17 Redaksi (JJ^) dicantumkan dengan harakst dhammah para huruf raa' sedangkan 

dalam riwayat Abu Dzar dengan harakan iathah (Ipijl), demikian yang disebutkan oieh 
pensyarah. Sedangkan Al ‘Aini menetapkan dengan fathah. 



lUiilrhtadloi* Ghahill linlrlmiii I li 





Kamu selalu berpaling ke belakang. 




Mukbtashar Shahih Bukhari 




82. KITAB TAKDIR (KETETAPAN ALLAH) 



/\ J&] 's> i js"j :jis $ *Ji ^ Sic ji -r«rv 

0 + * * 



\l/j ! L/, ^l cUU' JtL/, g;l : J ^ clSi ^j-Jb [AY 

J&i ^ & : ^l; y ii stjt tiu 



.of JL; ^ iiur Li^ iii £ji ci 






/ of 






2537. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Allah ['Azza wa Jalia 1/82] mempercayakan rahim kepada 
seorang malaikat, lalu dia berkata, 'Wahai Rabbkui Setetes mani. ’ 
* Wahai Rabbku! (Sudah menjadi ) segumpal darah. ’ ‘Wahai Rabbku! 
(Sudah menjadi) segumpal daging. ’ Kemudian tatkala Allah hendak 
menyempumakan penciptaannya, malaikat itu berkata, ‘Wahai 
Rabbkui Laki-laki atau perempuan? Sengsara atau bahagia? 
Bagaimana rezekinya? Kapan ajalnya?’ Maka ditetapkanlah semua 
itu ketika di dalam perut ibunya.” 



1. Bab: Pena Sudah Kering Sesuai dengan Ketetapan Allah 38 , dan 
Firman-Nya, “Dan Allah m embiarkannya sesat dengan 
sepengetahuan-Nya. ” (Qs. A1 Jaatsiyah [45]: 23) 



.«jSl c-Ji Jiit 







‘Jj JIJ J JBJ -A • \ 



(801). (8O1) Abu Hurairah mengatakan, “Nabi SAW bersabda 
kepadaku, 'Pena telah kering, tentang apa yang pasti terjadi 
padamu .’** 



38 Bahwa pencatatan sudah selesai, dan bahwa apa yang dicatatkan di dalam Lauh Mahfuzh 
tidak akan berubah. Ini pengertian dari sdesainya pencatatan, karena pencatatan itu ketika 
masih dicatatkan tintanya masih basah, dan bila telah selesai maka sudah mengering. 

(S0 °Telah dikemukakan secara mu *aUoq dengan Lebih lengkap daripada yang dicantumkan di 
sini, yaitu yang dikemukakan pada juz 3, nomor 636- Di sana telah kami sebutkan orang 
yang telah menyambungkannya. 



1 294 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





+ * 

1316. 1316 Ibnu Abbas mengatakan, “ Lahaa saabiquun (Qs. A1 
Mu'minuun [23]: 61) artinya lebih dulu memperoleh kebahagiaan. 



■ . ^ ^ ^ ^ * 



' "yl !J»t JjLJ C J %r'j :J15 :J15 



^ • t 



Jt 01>P J_P“Y«r A 

B J 



( T \ o/a CJ li/ljj J'j) lli :JU ,U5 :Jli f jlSl Jit jSJl Jit 

^ ^ t 3 S ^ ^ ^ ji » J 



ij> .-^ cj jf- ii jii. cj ju: jr : ju ?oj-JL.ujt j — jj 

*■ r jr / 



. ( ij ;j£cjjL^ jr :^0 j 



2538. Dari Imran bin Hushain, dia mengalakan, “Seorang laki- 
laki berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apakah ahli surga dan ahli neraka 
sudah diketahui?’ Beliau menjawab, c Ya.’ Dia bertanya lagi, ‘Lalu 
untuk apa (dalam riwayat lain: Lalu untuk apa 8/215) orang-orang 
tetap berusaha?’ 39 Beliau bersabda, 'Segala sesuatu dilakukan sesuai 
dengan untuk apa ia diciptakan.' -atau sesuai dengan untuk apa ia 
dimudahkan-”' (dalam riwayat lain: “Segala sesuatu telah 

dimudahkan sesuai dengan untuk apa ia diciptakan.”) 



2. Bab: Allah Lebih Mengetahui tentang Apa yang Mereka 

Usahakan 



3. Bab: “Dan ketetapan AOah itu adalah suatu ketetapan yang pasti 

berlaku” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 38) 



3 j? c. '4^ & j 3 :jd 4* ££& ^ -Y®ri 



oi ^ iJ* ^ Nt ^t i4_Js. 



^ * 









13lfi Disebutkan secara matuAu/ oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus darinya. 

39 Maksudnya: BiJa ahli surga dan ahli neraka telah ditentukan, untuk apa lagi orang 
berusaha? Sebab pada akhimya mereka akan tnenjadi seperti apa yang telah ditetapkan. 



Miilrhhiciiar Shshih Riibhnri — 1 7Q* I 





*■ + ... ^ . u *■ .+ £ . © ^ 



tAiP >_jIp bl Jjc jJl «_9j*J U 1_9 jPli tc-_«j JLa P,pjl t5jU cJ — 5 

jr X y* J ** 



.43 j *3 el y 



2539. Dari Hudzaifah RA, dia mengatakan, “Sungguh Nabi 
SAW telah menyampaikan suatu khutbah kepada kami, yang mana di 
dalamnya beliau tidak melewatkan (apa pun) hingga tentang 
teijadinya kiamat, kecuali beliau menyebutkannya. Itu diketahui oleh 
yang mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh yang tidak 
mengetahuinya. Aku memang kadang pemah melihat sesuatu lalu 
lupa, kemudian aku tahu (ingat), seperti halnya seseorang yang pemah 
mengenali seseorang, lalu orane itu pergi, kemudian ketika 
melihatnya maka dia mengenalinya.' 1 



4. Bab: “Amal Perbuatan Itu Diperhitungkan di Penghabisannya” 



5. Bab: Nadzar Itu Mengantarkan Hamba Kepada Qadar 



6. Bab: Laa Haula wa Laa Quwwata Ittaa Bittaah 



(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1770, juz 3) 



7. Bab: “Orang yang ma *shum (dilindungi) adalah yang 

dilindungi Allah” 42 






40 Redaksi dicantumkan dalam naskah lainnya dengan redaksi ^j^ 

). Pensyarah. 

41 Saya katakan: Int hadits yang ditemukan oleh AJ Hakim (4/4S7) teihadap paigarang, lalu 
dia mernperkirakaiL 

42 Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara maushul (bersambiing) oleh pengarang pada 
bab ini, dan akan dikemukakan pada kitab 93 Hukum, bab 41- 



1 296 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




:<a£s> <&■> JB -irw 



‘Aashimun (Qs. Huud [11]: 43) adalah pelindung (yang 
melindungi). 

131 7. 1317 Mujahid mengatakan, “ Saddan (Qs. Yaasiin [36]: 9) 
adalah terhalangi dari kebenaran sehingga mereka berbolak balik 
dalam kesesatan. Dassaahaa (Asy-Syams [91]: 10) adalah 

menyesatkannya. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Sa’id A1 Khudri yang 
akan dikemukakan pada kitab 93. Hukum, bab 42). 



8. Bab: u ‘Dan tidak mungkin bagi (penduduk) suatu negeriyang 
telah Kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali (kepada 
Kami)." (Qs. AI Anbiyaa' [21] : 95), “ KetahuUah tidak akan 
beriman di antara kaummu, kecuali orangyang benar-benar 
beriman (saja). ” (Qs. Huud [11]: 36), “Dan mereka hanya akan 
melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak taku bersyukur :** (Qs. 

Nuuh [71]: 27) 



<?>>3 r»A 

/ / ^ jH J y + / # 






* + 



* 



131 8. 1318 Dari Dcrimah, dari Ibnu Abbas: **Hirmun menurut 
bahasa Habasyah artinya pasti. 

(Haditsnya adalah hadits Ihnu Abbas yang telah dikemukakan 
pada kitab 79. Minta Izin, bab 12). 



1117 Discbutkan sccara maushul (bcrsambung) oldi Ibnu Abi Hatim dan Abd bin Humaid, 
tanpa menyebutkan penafsiran “dasaahaa”. Ini yang disambungkan oleh AI Firyabi 
dengan sanad shahih darmya. 

t3ie Ini atsar yang dtknmukakan secara mu 'altaq oleh pengarang labimahullah Ta^ala, dan A1 
Hafizh tidak mengomentari maushuin ya dengan 1a&zh ini darinya. Memang teEah 
disambungkan oleh Ath-Tbabari, Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad 
shahih dari Ikrimah darinya, namun tanpa redaksi **bil habasyiyyah” (menunit bahasa 
Habasyah), dan dari jalur lain dari Ikrimah: “wa hirmun ” menumt bahasa Habasyah 
artinya pasti. 



Mukhtashar Shahth Bukhari — 1 297 1 




j* -n 

9. Bab: u Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah 
perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi man 

(Qs. A1 Israa' II7J: 60) 




(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1653, juz 2) 



10. Bab: Perdebatan Adam dengan Musa di Sisi Allah ‘Azza wa 

Jalla 



/o Ja :J ;> j- }) U-i : ju m rji > yJ- w 



tUjjl c-il !f3l b : 



- J J 






/ ^ t' *■ 

Jl—e t 

. t 






/ 1 ilsssJa^- lsAJi fST CiJi :l 5^' Jd ^ (o— »}) 



pai (Yr^ 



> * 



((►4^^'j <^-ui c-ji :jd y 3 (< — * j) 


















^ i » i > > 



iJLJ 



> U 



* ' 












0! J5 LoS" 



j jui] i?k- y [p ‘Ji p^- jf) S» J 

,> J f ST tki [:S ii 

2540* Abu Hurairah, dari Nabi SAW 9 beliau bersabda* “ Adam 
dan Musa beradu argumentasi (dalam jalur lain: berjumpa 5/239). 



43 Mimpi adalah terjemah dari kata ar-ruya dalam ayal inj maksudnya ialah minpi tentang 

SkYJ sdbe\\in\ peristwa Perai^ Badar \tu terjwh. 
Banyak pula muiasir menerjemahkan kata ar-ru 'ya tersebut dengan penglihatan yang 
maksudnya, penglihatan yang dtalami RasuIuEIah SAW pada waktu malam Isra’ dan 
Mi’raj. 



1 298 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





Musa berkata, ‘Hai Adam! engkau adalah bapak kami, engkau telah 
menyia-nyiakan kami dan telah mengeluarkan kami (dalam jalur lain: 
Engkau adalah Adam yang dikeluarkan oleh kesalahanmu sendiri 
4/131), (dalam jalur lain: Engkaulah yang telah menyengsarakan 
manusia dan mengeluarkan mereka ) dari surga. ’ Maka Adam berkata, 
‘Wahai Musal (dalam jalur lain: Engkaukah Musa, yang mana ) Allah 
telah memilihmu [dengan risalah-Nya dan] Jirman-Nya, [dan telah 
memilihmu untuk diri-Nya] dan Dia telah menuliskan Taurat untukmu 
dengan tangan-Nya. (dalam jalur lain: dan menurunkan Taurat 
kepadamu?’ Musa menjawab, 'Benar. ’ Adam berkata, ‘Lalu engkau 
menemukan di dalamnya, bakwa telah ditetapkan atasku sebehtm Dia 
menciptakanku? ’ Musa menjawab, ‘Benar. ' [Adam berkata ,]) 
‘Apakah engkau mencelaku atas suatu perkara yang telah Allah 
taqdirkan [atau tetapkan] terhadapku empat puluh tahun sebelum Dia 
menciptakankuT” [Lalu Rasulullah SAW bersabda,] “Maka Adam 
mengalahkan argumentasi Nabi Musa.” (tiga kali). 



1 1. Bab: Tidak Ada yang Dapat Menghalangi Apa yang Diberikan 

Allah 



(Hadits A1 Mughirah yang telah dikemukakan pada nomor 2476) 



12. Bab: Orang yang Memohon Perlindungan Kepada Allah dari 
Tertimpa Penderitaan dan Buruknya Ketetapan, serta Firman 
Allah Ta’ala, “ Katakanlah , ‘‘Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menguasai subuh (fajar), dari kejahatan (makhluk yang) Dia 

ciptakan (Qs. A1 Falaq [113]: 1-2) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairab yang telah dikemukakan pada 

kitab 80. Doa, bab 28) 



44 Nabi Adam dapat mematahkan argumentasi Nabi Musa, sebab bukan pada tenpatnya dia 
mencela Nabi Adam, sebab jika Nabi Musa mencelanya karena diketuaikan dari surga, 
iriaka bcrarti dia telah mencelanya atas suam perkara yang pasii harus terjadi karena tclah 
ditetapkan Allah; dan jika dia mencclanya atas perbuatan dosa, maka sesungguhnya Nabi 
Adam tdah bcrtaubat, sedangkan orang yang telah bertaubat tidak dapat dioela baik 
menunit akal maupun agama. 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 299 1 



13. Bab: “Membatasi antara 




usia dan hatinya” (Qs. A1 Anfaal 
: 24) 




+ X 1 



2541. Dari Abdullah (bin Umar), dia mengatakan, “Kebanyakan 
(dalam riwayat lain; Mayoritas 8/169) yang disumpahkan oleh Nabi 
SAW (dalam riwayat lain; Sumpah Nabi SAW 7/217) adalah: ‘ Tidak. 
Demi Dzatyang membolak balikkan hati 



14. Bab: “Katakanlah, ‘ Tidak akan menimpa kami melainkan apa 
yang telah ditetapkan Attah bagi kami (Qs. At-Taubah [9]: 51) 



c. i? ' ^ (joLL> : aaLstj» Jli - 






.l^J jjJ jji> 



13 19. 131 9 Mujahid mengatakan: “5i /aatiniin (Qs. Ash-Shaffaat 
[37]: 162): artinya (tidak dapat) menyesatkan, kecuali orang yang 
telah ditetapkan Allah bahwa dia akan menghuni neraka. Qaddara fa 
hadaa (Qs. A1 AMaa [87]: 3) artinya menetapkan penderitaan dan 
kebahagiaan, dan memberi petunjuk kepada binatang temak untuk 
merumput.” 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1476, juz 2). 



1319 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Abd bin Humaid darinya. 



1300 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





15. Bab: “Kami tidak akatt mendapat petunjuk sekiranya Allah 
tidak menunjukkan kami. n (Qs. A1 A’raaf [7] : 43), “‘Sekiranya 
Attah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang- 
orangyang bertakwa.” (Qs. Az-Zumar [39]: 57) 

(Hadits A1 Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 1 326, juz 2) 



Mukhtashar Shahih Bukhari — |30i I 




83. KITAB SUMPAH DAN NADZAR 



1. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Allah tidak menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk 
bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda petanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari 
makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu , atau 
memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba 
sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka 
(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah- 
sumpahmu apabtta kamu bersumpah, Dan jagalah sumpahmu. 
Demikiantah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu 
agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (Qs. A1 Maaidah [5]: 89) 



aJ j ’Jz J jc; d ‘J > -Y»tY 



* ' 



l> yf> cw J» Sl :Jl5j ijtJsr 

V! ^O) ^ ii ^ VI <I> 



>■ > 



\ n- 



.() AA/O jA (^JUi J 



2542. Dari Aisyah: Bahwa Abu Bakar RA tidak pemah 
melanggar sumpah, hingga Allah menurunkan (ketentuan) tebusan 
sumpah, dan dia mengatakan, “Aku tidak menyatakan suatu sumpah 
lalu aku melihat yang lainnya lebih baik dari itu, kecuali aku 
melakukan yang lebih baik itu dan menebus sumpahku.” (dalam 
riwayat lain: “kecuaJi aku menerima keringanan dari Allah dan 
melakukan yang lebih baik itu.” 5/188) 




‘J* [' • 1/a J] JB :JIS 'J » > > -Yotr 

4 &J. > oi jL; Sl > LJ 



Mukhtashar Shahih Bukhari — fioTk 




B ^ 



* 01 , 



j* ijt isr, .Qi cJpt iiL; > i^-ji i>i3 cQi 



* 

J 



0 



iJ i' J ■ i. i' i ' o i' o / , , ^ e i *' t i , *•' ^ 

. <£-U» J ^ t l*L. \ji* \AjS> <l^\j c&h 



t , 



/ y ^ ^ 



Pi» 

jT 



X* >■ 



y y 



* ^ 



2543. Dari Abdurrahman bin Samurah, dia mengatakan, “Nabi 
SAW berkata [kepadaku 8/106], ‘ Wahai Abdurrahman bin Samurah ! 
janganlah engkau meminta suatu jabatan, karena sesungguhnya bila 
engkau diberi suatu jabatan karena memintanya, maka engkau akan 
ditundukkan kepadanya . Tetapi bila engkau diberi suatu jabatan 
tanpa meminta(nya), maka engkau akan mendapat pertolongan 
(dalam menjalankan tugas jabatan itu). Dan bila engkau telah 
menyatakan suatu sumpah, lalu engkau melihat yang lainnya lebih 
baik dari itu, maka tebuslah sumpahmu itu dan kerjakaniah yang 
lebih baik itu. *” 




2544. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Demi Allah, seseorang dari kalian terus menerus menjalankan 
sumpahnya kepada keluarganya, adalah lebih berdosa di sisi Allah 
dari pada memberikan tebusannya yang telah diwajibkan Allah 
atasnya. (dalam jalur lainnya dengan lafazh: u Barangsiapa terus 
menerus menjalankan sumpahnya kepada keluarganya, maka dosanya 
lebih besar, karena itu, hendaklah dia membebaskan ." Yakni 
membayar tebusan). 



43 Yakni sumpah yang berkaitan dengan keluaiganya, yang mana apabila sumpahnya itu 
terus berlangsung maka akan menimbulkan madharat bagi keluarganya. Karcna itu 
selayaknya dia menarik sumpahnya dan menebusnya. Bila dia beiiikiran untuk tidak 
melanggar sumpah karena khawatir beidosa, maka berdasaikan hadits ini, bahwa 
berlanjutnya dia menjalankan sumpahnya yang menimbulkan madharat bagi keluaiganya 
itu adaEah lebih besar dosanya dari pada melanggamya. 



304 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2. Bab: Ucapan Nabi SAW, “Wa AimuUak (Demi Allab)” 



(Hadits Ibnu Umar yang tclah dikemukakan pada nomor 1 587, juz 2) 



3. Bab: Bagaimana Sumpahnya Nabi SAW? 

.aJLj ^n<i Jli : JaIj Jlij — A ■ Y 

\ ^up ^ jfl Jli ibSU jjl Jlij _ A' r 
" * 

,4UlJj iJLaj 

(802) . (802) Sa’d mcngatakan, “Nabi SAW mengatakan, ‘ Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya 

(803) J 803 ^ Abu Qatadah mengatakan, “Abu Ba ka r mengatakan di 
sisi Nabi SAW, ‘ LaahaaAllah idzan. m 

Dikatakan juga: Wallaahi, billaahi, dan tallaahi. 



.lil &\ liN M y 



I 



Xj j*j i 



% ^t £ 13" :JI5 irt jlp -Y©1® 

jr > ‘J. LsJ iJ(i ! ii 3 c S jis j 

OjS'! tO-C Sf fj^Jt JlS* «.[5 — 

^ ^ * y ^ ^ ^ T 



^ yt Li-f cjK on! ij jls .dJul f > ^jdt Li-f 



J y J 




2545. Dari Abdullah bin Hisyam, dia menutuikan, “Kami 
sedang bersama Nabi SAW, yang mana saat itu beliau memegang 
tangan Umar bin Khathtahb, lalu Umar berkata kepada beliau, ‘Wahai 



(8 ^Inibagiandarihaditsyang telah dikemukakan pada juz 2, nonwr 1567. 

(Mn> ]ni bagtan dari hadits yang telah dikcmukakan pada juz 2, kitab 57 Seperlima, nonw 
1366. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 305 1 





Rasulullah! Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu 
selain diriku.’ Natoi SAW bersabda kepadanya, * Tidak. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sampai aku lebih engkau cintai 
daripada dirimu sendiri Maka Umar pun berkata, 'Kini sudah 
begitu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.’ 
Maka Nabi SAW bersabda, ‘ Kini (sempumalah imanmu) wakai 
VmarV ” 



J,] S & SJSj 01 I^JL^lljl 

n' ^ ^ ^ ^ 

> ^isiL jt (\ri/4 

> r> ya Lui [ ( 4& ^ :5jry \ rv/x 425i 

U*, lii Ul C :Jlii c[^Wa ^ 

^ K' K'/ 

Sl fl ilJ idjSl} iJLt clL ^ ojji i*l :JJ JUi 

j* 






* ^ . J , J f _ 

t *l* t ' * 




&\ SJ*J Ji [vi/a t?tLcb cJT Jl] 






,i+*a ,[i y \ /a LiSi Liiil 



J | O r 9 * 



< 1 . 



'J&i 



J - f J B 
a 0 f | J *■ 



»<, . O e f |J^ ^ s > J J V * r rS I * f ■* i* 

^ J« ^ u*" ^ J J® 

b clir 1 t%JU 01 t4-ftlP , JLp * «j Aj cl>- N) 



y / 






* / 



#/ y / #* 



/a 'i> :43j yi'j) ^ 5>: oiir 00 jiij S 

ji Li: ' / * • 

<S\ .5. A' # a j>s j' L ; :>J. ji» .[(),% Lil; 



^ ^ ^ 0 / / rr » . _ 9 * q. r li^l. ,y | 

ji 1 -wl */*- J! 



* ^ 



1 306 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




• h ' »/A ^ <0^) > :<:>»] 



2546. Dari Abu Humaid As-Sa’idi: Bahwa Rasulullah SAW 
mengangkat seorang petugas [dari suku A1 Asd (dalam riwayat lain: 
A1 Azd 4/136) untuk memungut zakat Bani Sulaim, yaitu yang biasa 
dipanggil Ibnu Al-Lutbiyyah 2/137 (dalam riwayat lain: Ibcnu A1 
Atabiyyah)]. Kemudian petugas itu datang kepada beliau setelah 
menyelesaikan tugasnya [dan menghitungnya 8/121], lalu berkata, 
“Wahai Rasulullah! Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku.” 
Maka beliau berkata kepadanya, “Mengapa engkau tidak diam saja di 
rumah ayah dan ibumu, lalu engkau lihat, apakah akan dihadiahkan 
kepadamu atau tidak [bila engkau memang benarlY ’ 8/66]. Kemudian 
pada sore harinya, selesai shalat beliau berdiri, [lalu berbicara kepada 
orang-orang 8/121]. Beliau bertasyahhud dan memanjatkan pujian 
kepada Allah dengan pujian yang layak untuk-Nya, kemudian 
bersabda, “Amma ba 'du. Apa urusan petugas yang kami tugasi [untuk 
mengurusi beberapa urusan yang dibebankan Allah kepadaku ], yang 
mana dia datang kepada kami lalu berkata , ‘/m termasuk tugasmu, 
sedangkan ini dihadiahkan kepadaku .’? Mengapa dia tidak diam saja 
di rumah ayak dan ibunya, lalu melihat, apakah dihadiahkan 
kepadanya atau tidak? Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan- 
Nya, tidaklah seseorang di antara kalian mengorupsi sesuatu darinya 
[tanpa haknya] kecuali pada hari kiamat nanti dia akan datang 
dengan membawanya pada lehemya. Bila itu berupa unta maka dia 
akan membawanya sambil bersuara . Bila itu berupa sapi maka dia 
akan membawanya sambil bersuara. (dalam riwayat lain: bersuara 
8/115). Bila itu berupa kambing maka dia membawanya sambil 
bersuara. [Ya Allah] sungguh aku telah menyampaikan [Ya Allah, 
bukankah aku telah menyampaikan .” (Tiga kali)] Abu Humaid 
melanjutkan, “Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya, 
sampai-sampai, sungguh kami melihat putihnya kedua ketiak beliau.” 
Abu Humaid mengatakan, “[Kedua mataku ini yang melihat, dan 
kedua telingaku ini yang mendengar]. Zaid bin Tsabit juga mendengar 



46 Yakni bila harta itu berupa unta maka bersuara dengan suara unta, dan bila itu sapi maka 
bersuam dengan suara sapi t dan biEa berupa kambing maka bersuara dengan suara 
kambing. 



MuklilasharShahihltukhari — fw7l 





itu bersamaku dari Nabi SAW, silakan tanyakan kepadanya.” 

[(Khuwaar) artinya suara. (Al Juaar ) dari 'taj aruun' seperti 
suaia sapi 8/115]. 



& * J J 



JjS 3»J M J Jl5 :J15 5 J\ -Y»tY 



.!>ui tjUil a y ts ju 






J I» 



2547. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Abu A1 Qasim 
SAW bersabda, 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya. 
Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian 
akan banyak menangis dan sedikit tertawa.”’ 



> * 



J J 



jU :a2£}\ ^ J jm 'jpj ti^2\ :JU ji J -Y«tA 



« J 






c. :Jjs .gidi Ljj ’fS cCSi Ljj 



o( lik-i d jji' > j 4 k-Li yb 6 ^_s ^ 



' 1 



Jj*" j Ij ty* J •— -*l ^eilj (*-® :c-i^> tAill f.vl- Li jJlIwijj toiwl 

dJ&ij JJ& Jli V; Vi Oj^i : Jli !?& 



i 



2548. Dari Abu Dzar, dia men g ata ka n, “Aku menghampiri 
beliau, saat itu beliau mengatakan di bawah bayang-bayang Ka’bah, 
‘ Merekalah orang-orang yang merugi, Demi Rabb Ka ' bah . 
Merekalah orang-orang yang merugi, Demi Rabb Ka ’bah . ' Aku 
berkata, ‘Apa perkaraku? Apa ada sesuatu padaku, apa perkaraku?’ 
Lalu aku duduk di dekat beliau, sementara beliau mengatakan itu, dan 
aku tidak bisa diam. Sungguh terasa berat bagiku sebagaimana yang 
dikehendaki Allah. Lalu aku berkata, ‘Ayah dan ibuku tebusanmu 
wahai Rasulullah, siapa mereka?’ Beliau bersabda, * Mereka yang 
paling banyak harta, kecuali yang mengatakan demiMan, demikian 
dan demUdan.’" 



308 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Sjii ^:] k±. Jvi :@ & S±J Jli :Jli J -t»tn 



oi^ </j) Oso^j *±' 0*J— '•[' T"l/ 1 



^ ^ ^ 






IiiiiiJl \Ji (^*j) JlSi , 4 ill J-f-* jj-jLij 

^ ^ |F ^ rfT ^ ^ 



» > A ^ 



^jg.lp <— »UaJ (31 Ji |*i .«Jil f.li t)l (^ *\ • /*\ J5 



.yi) ‘J^ j* Uii. ii3b-0 V* ^ J^ ciL 

/ ^ ^ ^ y / /■ if 

.(OC-Jl i_iuflj :t£ iYTTa/y f!3 A — p ijtij — t 



-r^ ° 



LjLp^ ji 4^1 ^ Ij^UJ s-Ci Oj Jli j) coJLi 



> 



* ^ 



^ A 



0 * ^ 

* * 



* * * 



/ " " 



r* - f *" * * -i 

. |75-V=>t 






2549. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, * Sulaiman [bin Daud 4/136] mengatakan, ‘Sungguh malam 
ini aku akan mengelilingi sembilan puluh (dalam riwayat lain: tujuh 
puluh ) istri, semuanya akan melahirkan seorang penunggang kuda 
yang berjihad fi sabilillah. ’ Lalu temannya berkata (dalam jalur lain: 
malaikat, l Ucapkanlah 6/160) Insya Allah.' Namwn dia tidak 
mengucapkan 'Insya Allah\ [dan lupa]. Kemudian dia mengelilingi 
mereka semua. Temyata, tidak ada yang hamil di antara para istrinya 
itu kecuali seorang saja yang melahirkan setengah laki~laki. (dalam 
jalur lain: anak laki-laki 7/238. Dalam jalur lainnya lagi: setengah 
manusia). Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 
seandainya dia mengatakan 'Insya AUah, ’ tentulah akan banyak para 
penunggang kuda yang berjihad fi sabilillah.’** 

[(Riwayat yang menyebutkan) sembilan puluh, lebih shahih ]. 



4. Bab: Janganlah Kahan Bersumpah dengan Nenek Moyang 

Kalian 



ijkUj 'S\ ls"l£ & oi :$ Al 'S±j J Jli :Jli>i^-Yoo 





\y(h & ‘Jw ili cjL a jii 



.CJp % :<,JU S'Ci ji> Jii -\rv- 



2550. Dari Umar, dia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, ‘ Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan 
nenek moyang kalian 



Umar mengatakan, “Demi Allah, aku tidak pemah bersumpah 
dengan itu semenjak aku mendengar Nabi SAW menyebutkannya. 
Dan tidak ada yang menceritakan itu dari beliau selain dariku.” 

1320. 320 Mujahid mengatakan: “Au atsaaratin min ‘ilmin (atau 
peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)) (Qs. A1 Ahqaaf 
[46]: 4), yakni peninggalan berupa ilmu.” 



5. Bab: Tidak Boleh Bersumpah dengan Laata, ‘Uzza dan 

Thaghut 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1976, juz 3) 



6. Bab: Orang yang Bersumpah Tentang Sesuatu Walaupun 

Tidak Diminta Bersumpah 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 2279) 



l32fl Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh A1 Firyabi darinya dengan 
1afazh: “Seseorang meninggalkan ilmu.” Al Hafizh mengatakan, “Tampaknya kata 
"ahad* (seseorang) terhapus dari asal A1 Bukhari ” 



1 3io I — MukhtasharShahihBukhari 




7. Bab: Orang yang Bersumpah dengan Agama Selain lslam 



IJj 1\ V : jdi jAj Jlij ~A* i 

• I t ^ 

s&*J. 



(804). t8M) Dan Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa bersumpah 
dengan laata dan ‘uzza, maka hendaklah dia mengucapkan, ‘ Laa 
ilaaha illalaah.’" Beliau tidak menyematkan kekufuran padanya. 



8. Bab: Tidak Boleh Mengucapkan, “Sesuai dengan kehendak 
Allah dan kehendakmu” dan Bolehkah Mengucapkan, “Aku, 

de mi Allah, kemudian demimu”? 



(Dikemukakan secara mu 'allaq sebagian dari hadits Abu Hurairah 
yang telah dikemukakan secara lengkap sanadnya pada nomor 1471 , 

juz2) 



9. Bab: Firman Allah Ta’ala, “Dan mereka bersumpah dengan 
namaAttah dengan segala kesungguhan.” (Qs. Al An’aam [6]: 

109) 



tjJdb C : jSy Jjt Jl> jl Jl }j — A • o 



■r * 



L_i' V : Jli .Cj'> J olW 



(805). (805) Ibnu Abbas mengatakan, “Abu Bakar berkata, 
‘Sungguh, demi Allah, wahai Rasulullah! Ceritakan kepadaku tentang 
kesalahanku dalam (pena&iran) mimpi itu.’ Beliau bersabda, ‘ Jangan 
bersumpah 



^^Telah dikemukakan secara maushul pada juz 3, nonwr 1 976. 

<so5) j n j bagjan dari hadits partjang yang akan dikemukakan pada kitab 91 Ta’bir, bab 47. 



MukhtasharShahihBiikhaii — 1 311 1 




10. Bab: Bila Mengucapkan, “Aku bersaksi, demi Allah” atau 

“Aku telah bersaksi, demi Allah” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1201, juz 2) 



11. Bab: Janji Allah ‘Azza wa Jalla 



(Hadits Ibnu Mas’ud yang akan dikemukakan pada bab 1 7) 



12. Bab: Bersumpah dengan Kemuliaan Allah, Sifat-Sifat-Nya 

dan Kali mat-Kalimat-Nya 






JHJyn jk & ‘J* OIT :J$. ‘J Jlij -A • 1 






J J 

. s lr /> _«i» | B / i J / _i/ 



W' : J yy oC :• JUJj - a . V 

.ii> aitf v v * ji2» jp ^ j Lj >t 

S>ij iBi ajJ :&l Jli :Ji / Jli} -A . a 




— A • ^ 



(806) .* 8061 Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW pemah 
mengucapkan, 'Abu berlindung dengan Kemuliaan-Mu.' > ’ 

(807) . (8O7) Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW, “Ada 
seseorang yang tersisa di antara surga dan neraka, lalu dia berkata, 
‘ Wahai Rabbku! Palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh, demi 
Kemutiaan-Mu , aku tidak memohon kepada-Mu selain itu. m 



(8061 Ini bagian dari hadits yang akan dikemukakan secara maushul pada kitab 97 Tauhid, bab 
7. 



1312 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




(808) . (8OB1 Abu Sa’id mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 'Allah 
berjirman, ‘Itu untukmu dan sepuluh kali lipatnya™ 

(809) . (809J Ayyub mengatakan, “Demi Kemuliaan-Mu, aku 
sungguh membutuhkan berkah-Mu.” 

(Haditsnya adalah hadits Anas yang akan dikemukakan pada 
kitab 97. Tauhid, bab 7). 



13. Bab: Ucapan Seseorang, u La*amrullaah n 



(Bagian dari haditsul ifki (kisah berita bohong tentang Aisyah) yang 

telah dikemukakan pada nomor 1 748, juz 3) 



14. Bab: “ Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang 
tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niatyang 
terkandung dalam hadmu. Attah Maha Pengampun Lagi Maha 

Penyantun” (Qs. A1 Baqarah [2]: 225) 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1893, juz 3) 



15. Bab: Bila Melanggar Sumpah Karena Lupa, dan Firman 
Allah Ta’ala, u Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khttaf tentang 
itu, tetapi (yang ada dosanya) adalah apayang disengaja oleh 
hatimu n (Qs. A1 Ahzaab [33]: 5), “Dia (Musa) berkata, ' Janganlah 
engkau menghukum aku karena kelupaanku* n (Qs. A1 Kahfl [18]: 

73) 




(80S1 (E0 ** Akan dikenndcakan secara maushul dari keduanya dalam hadits panjang pada kitab 
97 Tauhid, bab 24. 

•"^Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 1, kitab 5 Mandi, 
bab 20. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 313 1 



(810). tsl0J Diriwayatkan oleh Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas, 
dari Nabi SAW. 

16. Bab: Sumpah Palsu. “ Dan janganlah kamu jadikan sumpah- 
sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu , yang menyebabkan 
kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kokoh), dan kamu akan 
merasakan keburukan (di dunia) karena kamu menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, dan kamu akan mandapat adzab yang 

besar” (Qs. An-Nahl [16]: 94) 

Dakhalan ardnya makar dan pengkhianatan. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abdullah bin Amr yang 
akan dikemukakan pada kitab 88 Diperin tahkanny a Orang Murtad 
Untuk Bertaubat, bab 1). 

17. Bab: Einnan Allah Ta’ala, 

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji 
AUah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu 
tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa 
mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan 
tiddk akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka adzab yang pedih” 
(Qs. Aali ‘Imraan [3]: 77), “Dan janganlah kamu jadikan (nama) 
Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, 
bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. AI Baqarah: [2]: 224), dan 
Firman-Nya “Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) AUah 
dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi 
Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Qs. An-Nahl [16]: 
95), u Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

^Disebutkan secam maushul (bersambung) oleh pengarang pada juz 3, kitab 73 Kurban, 
nomor 2180. 



|3I4| — Mukhtashar Shahih Bukhari 




janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu 
telah meniadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu)" (Qs. 
An-Nahl [16]: 91) 



Sy*j Jli :JU Jl) jl p "j p -Y»o^ 



+ + * 



a Js * s 






J£ *iaii (YY i/v — I :tfjj ,Jj) u>" ^ Li 

J^jti .jU^aP aIIp Jil t[vo/\" j*-li Lgip y*] jC-> ££ y' 

^ y» jp * 4 

Jl £i L»jqfj At Oj^J ^JJl oi> :^jjl J,j^ iil 

/ / H» y y / / ^ / -» 



?cU-> Jil J&U li : jui ^4 i; cJiV ■&' J*1 



* + 

*r JF y 



/ ^ / 

i < 0 *■ 



j 'cJir tUij!f [iiij] [m/r t^] : ju .liTj iir : ijli* 

* *% * ■* 0" *> . 4 y ^ J ^ / 8 s f , O 

ty o=ij ^ o15 ^ : ^*jj (/j) J r* <j*' i>j' (/ j— ^ 



:[^] Jlii «»l Sy*j (^ »/r «2/Aii t^Pjl 



y* ^ <» 



: j jus : 53 ij .iu j! ( n./r 3 ii>ii ^ ^ iiS 

jlii :tS >f j;> >j) .Uj : jls .S^i J U :i_Js ,3i 



Jl^ 



* ^ ■/ 



a J ^ / / 



Jj^j [^2 Vj] 1*5* liiiJ 'il :ciii (:Jli 



y ^ y 

/■ ^ 



>ii lU Uj jU jU Ji Lit > :® i» J>Uj ji_ii lii! 



/ / ^ y / 

e a ^ 



i.oii }■;„ 2.1 'j ut: cs > ju u (j^u ^ijj jj) > 

- -r / ^ ^ ^ j '*V 



^ J 1 ^ „/ 



> . / / ( 

/9 , y J / 

jaP aJp 






2551. Dari Abdullah (bin Mas’ud) RA, dia mengatakan, 
“Rasulullab SAW bersabda, ‘ Barangsiapa bersumpah dengan 
sumpah bohang (dalam riwayat lain: dusta untuk 7/224) merampas 
harta seorang muslim, [sementara dia berbuat jahat dengan 
sumpahnya itu 3/75], maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah 
dalam keadaan Allah murka kepadanya.* Lalu Allah menurunkan ayat 
yang membenarkan itu: * Sesungguhnya orang-orang yang 



MiilrhtaGharShahihlliilrhari l llA k 



memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga murah ‘ (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 77) hingga akhir ayat.” 
Kemudian A1 Asy’ats bin Qais masuk, lalu berkata, “Apa yang 
diceritakan oleh Abu Abdirrahman kepada kalian?” Mereka 
menjawab, “Demikian dan demikian.” Dia pun berkata, [“Dia benar, 
3/116], [Demi Allah] ayat itu diturunkan berkenaan denganku. Dulu 
aku punya sebuah sumur di tanah anak pamanku (sepupuku), lalu aku 
menemui (dalam riwayat lain: Ada sebidang tanah antara aku dan 
seorang laki-laki yahudi, lalu dia mengingkari (bahwa itu milikku), 
maka aku mengadukannya kepada 3/90) Rasulullah SAW. Beliau pun 
berkata [kepadaku], ‘ Buktimu (dalam riwayat lain: Dua saksimu 
3/160) atau sumpahnyaj (dalam riwayat lain: Lalu beliau berkata 
kepadaku, ‘Para saksimu Aku pun berkata, ‘Aku tidak punya saksi.’ 
Beliau berkata, ‘Kalau begitu, sumpahnya' Dalam riwayat lainnya 
lagi: Lalu beliau berkata kepada orang yahudi itu, ‘ Bersumpa hlah.’" 
Dia melanjutkan:) Maka aku berkata, ‘Tentu dia akan bersumpah 
(untuk) mendapatkannya, [dan tentu dia tidak akan memperdulikan] 
wahai Rasulullah!’ Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘ Barangsiapa 
bersumpah dengan sumpah bohong, sementara dia berbuat jahat 
dengan sumpahnya itu untuk merampas (dalam riwayat lain: memiWd ) 
harta seorang muslim, maka pada hari kiamat kelak, dia akan 
berjumpa dengan AUah dalam keadaan Allah murka kepadanya 



18. Bab: Bersumpah Tentang Sesuatu yang Tidak Dimiliki, 
Bersumpah untuk Bermaksiat, dan Bersumpah dalam Keadaan 

Marah 



19. Bab: Bila mengatakan, “Demi Allah. Aku tidak akan 
berbicara pada hari ini” lalu dia shalat, atau membaca, atau 
bertasbih, atau bertakbir, atau bertahmid, atau bertahlil, maka 

itu sesuai dengan niatnya 47 



V! ill % c<I J Juiilj f ^s3l JiJt M JJl JL-5j -A 1 \ 



47 



Yakni bila niatnya mgncaktip semua itu niaka dia melanggar, namun bila tidak berarti 
tidak melanggar. 



316 1 — MukhtasharShahihBukhari 




J / 







till 



l % & *Sr Jj :ji> J » J3' 



J! jl_j -A\T 



SiJ 




.<3il Nj 4 J 1 ^ :jiaI*J JUj -)t“Y > 



(81 l). t8,1> Nabi SAW bersabda, “ Sebaik-baik perkataan ada 
empat: Subhaanallaah, alhamdu lUlaah, laa iiaaha Utallaah, dan 
attaahu akbar 

(812). (8I2) Abu Sufyan mengatakan, “Nabi SAW mengirim surat 
kepada Hiraklius (yang di antara isinya): ‘ Marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan ) yang tidak ada perselisihan antara 
kami dan kamu' (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 64).” 

1321. 1321 Mujahid mengatakan, “ Kalimatut taqwa (Qs. A1 Fath 
[48] : 26) adalah Laa ilaaha illallaah .” 



20. Bab: Orang yang Bersumpah Tid ak Akan Masuk Kepada 
Istrinya Selama Satu Bulan, Sementara Satu Bulan Itu Adalah 

Dua Puluh Sembilan Hari 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

pada nomor 205, juz 1) 



^"'Disebutkan secsra maushul (bersambung) oleti An-Nasa’i dari hadits Abu Sa’id dan Abu 
Hurairah secara matju ' dengan lafazhnya. 

(8tI) Ini bagian dari makna hadits panjang dari Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada juz 2, 
nomor 12958. 

1321 Disebutkan secara maushul (bereambung) oleh Abd bin Humaid darinya, dan 
dikemukakan juga secara ntaiju ’ dari hadits sejumlah sahabat. Silakah menijuk Al Fath. 



1 11 m I 



Miilrhlnnhn# Clin * * * * 



21. Bab: Bila Bersumpah Tidak Akan Minum Tuak, Lalu Minum 
Thila', Gula Atau Sari Buah, Maka Menurut Sebagian Orang 
Bahwa Dia Tidak Melanggar, Karena Semua itu Tidak Termasuk 

Tuak 



iJjji Sli d LiC. :ciis S SS^ -YooY 



( ll^ jLs^ , 4*5 JuJJ lJj L* 






2552. Dari Saudah istri Nabi SAW, dia menuturkan, “Seekor 
kambing milik kami mati, lalu kami menyamak kulitnya, kemudian 
kami masih terus menggunakannya untuk wadah tuak sampai kulit itu 
rusak” 



22. Bab: Bila Bersumpah Tidak Akan Makan Lauk, Tapi 
Kemudian Makan Kurma dengan Roti, dan Makanan Lain yang 

Termasuk Lauk 



23. Bab: Niat Dalam Bersu m pa h 



(Haditsnya adalah hadits Umar bin Khaththab yang telah 
dikemukakan pada nomor 1, juz 1) 



24. Bab: Bila Menghadiahkan Harta Sebagai Nadzar dan 

Pertaubatan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits panjang Ka’b bin Malik yang 

telah dikemukakan pada nomor 1 832, juz 3) 



25. Bab: Bila Mengharamkan Makanannya Sendiri, Firman Alla h 
Ta’ala, “ Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apayang 
dihalalkan AUah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri- 
istrimu? Dan AUah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Sungguh, AUah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri 



1 318 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 







dari sumpahmu ” (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2) dan Firman-Nya, 
“Janganlah kamu mengharam kan apayang baikyang telah 
dihalatkan Attah kepadamu (Qs. A1 Maaidah [5]: 87) 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 2105, juz 3) 



26. Bab: Melaksanakan Nadzar, dan Firman Allah Ta’ala, 
“ Mereka memenuhi nadzar” (Qs. A1 Insaan [76]: 7) 




2553. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Bukankah mereka 
telah dilarang bemadzar? Sesungguhnya Nabi SAW (dalam riwayat 
lain: Nabi SAW telah melarang nadzar 7/213) bersabda, 

1 Sesungguhnya nadzar itu tidak memajukan sesuatu dan tidak pula 
menangguhkan. Sebenamya nadzar itu hanya mengeluarkan (harta) 
dari yang kikir.'” 



Sj* £)l fST Ji 'J M JU :jii J 



-Y«ot 






J J 



J! i-ai ^ :*> 'fii’Ji't-i 



V * . ~ ,1 *' ' 



aj aUI td 'Ji »«*j) — 9 •* — 9 tjJ— «Jl 



^0 









2554. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, "Nabi SAW 
bersabda, f Nadzar tidak akan mendatangkan kepada anak Adam 
sesuatu yang tidak ditakdirkan (dalam jalur lain: yang tidak pemah 
ditakdirkan 7/213) untuknya. Akan tetapi nadzar itu mengantarkannya 
kepada takdir yang telah ditakdirkan (dalam jalur lain: dan telah 
ditakdirkan ) untuknya. Maka dengan itu AUah mengeluarkan (harta) 



Mukhtashar Shahih Rukhari — 1 319 1 




dari yang kikir, dan memberikan kepadanya apa yang belum pemah 
diberikan kepadanya sebelumnya 



27. Bab: Dosa Orang yang Tidak Melaksanakan Nadzar 



28. Bab: Nadzar Dalam Hal Ketaata n . “Don apa pun infakyang 
kamu berikan atau nadzar yang kamu janjikan t maka sungguh, 
AUah mengetahuinya, Dan bagi orang-orang yang zhalim, tidak ada 
seorang penolong pun. r> (Qs. A1 Baqarah [2]: 270) 














2555. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Barangsiapa bemadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia 
menaati-Nya, dan barangsiapa bemadzar untuk bermaksiat terhadap- 
Nya, maka janganlah dia bermaksiat terhadap-Nya” 



29. Bab: Bila Bemadzar atau Bersumpah untuk Tidak Berbicara 
dengan Manusia Ketika Masih Jahiliyah, Kemudian Memeluk 

Islam 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 

1 , kitab 33. 1’tikaf, bab 5) 



30. Bab: Orang Meninggal yang Mempunyai Nadzar 



Jk «d So g-d jk 'ty ^ 



* e 









Ju} - \ r \r 



1 320 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1322. 1322 Ibnu Umar menyuruh seorang wanita yang ibunya 
telah bemadzar untuk shatat di Quba', dia mengatakan, “Shalatlah 
engkau atas namanya.” 

1323. 1323 Ibnu Abbas juga mengatakan serupa itu. 



31. Bab: Menadzarkan Sesuatu yang Tidak Dimiliki, dan 

Bemadzar untuk Bermaksiat 




J + * 



^lj M j <***" S/j J-S^I jj' 






jti 





yn 'JUJ . 















2556. Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, “Ketika Nabi SAW 
sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki 
sedang berdiri, maka beliau pun menanyakan tentang orang tersebut, 
para sahabat menjawab, ‘Abu Israil, dia telah bemadzar untuk berdiri, 
tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa. ’ Maka 
Nabi SAW bersabda, ‘ Suruhlah dia agar berbicara, berteduh, duduk 
dan melanjutkan puasanya 



32. Bab: Orang yang Bernadzar untnk Berpuasa Beberapa Hari, 
Lalu Bertepatan dengan Idul Qurban atau Idul Fithri 



rs * r • t. » - - Sff Jt ?• (n • r 

j»* & •M’ jj — * °°Y 

* ^ m * / > / 



^ H / | / ■ ^ v / . 

H ■ * /« / / / , /,/ . - / I/ . > * / ./ . r a / 

P*-* 9 ' fJi <3*'y ‘f^* ^I fji LS*Vi V J\ jjJ J^t-j Js-* 




1312 A1 Haftzh tidalc mengduarkannya. 

1123 Disebutkan secara maushul (bersarrbung) oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 321 1 








^ J \ _ J ^ ^ // > 0 ^ 

^ . i ^ • _l t. A 1 . * f 



IJ iaH- 3- ĕj— i <5)1 J _^»j L5J jl5" JuJ : JlSi V jlai jl 

o' ^ ^ y 

.c^» r } < >iii3 fy 









i . ... ^ i¥^ . -*■ ^ j b ^ ^ j 0^ . e^j « * i / -''i^ # >' v 

: JU J^j aJL-j t j*p £» ojT :Jla j^cy-^-ju^ ^'jj «^J) 

0 * <r jr f V 



fi y 0 _ 

^ 0 **|, , * ^ J ***."■, J • , ■" * f # f lt-.lt * -' , I ^ + J f . f J O • * 

^j3l Ijla c-oilj* tc~i»p- U ^Coji ji pU^L ^ji JT ^ j-<?i ji o jJl j 

'^i :*?i> 'JA ‘^ 1 »“* ^ > f =j^ f> 



/ > f i f 






* * , £ 8 ^ / 
/ J f _ f J 0 




* "■ ^ 

(4^ -L-ji' S/ &• jui t 4i suE ->^h ji (Yt<\/r 



2557. Dari Hakim bin Abu Huirah A1 Aslami, bahwa dia 
mendengar Abdullah bin Umar RA ditanya tentang seseorang yang 
bemadzar, bahwa tidak ada satu hari pun yang dialaminya kecuali dia 
akan berpuasa, lalu bertepatan dengan hari Idul Adhha atau Idhul 
Fithri, dia pun menjawab, “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang 
baik pada diri Rasulullah. Beliau tidak pemah berpuasa pada hari Idul 
Adhha dan Idul Fithri, dan tidak membolehkan puasa pada kedua hari 



(Dalam riwayat lain dari Ziyad bin Jubair, dia menutuikan, 
“Aku sedang bersama Ibnu Umar, seorang laki-laki bertanya 
kepadanya, orang itu mengatakan, ‘Aku telah bemadzar untuk 
berpuasa setiap hari Selasa, atau Rabu, selama hidupku. Lalu hari itu 
bertepatan dengan hari Idul Adhha.’ Ibnu Umar berkata, ‘Allah telah 
memerintahkanmu untiik melaksanakan nadzar, namun kita dilarang 
(dalam riwayat lain: Nabi SAW telah melarang 2/249) kitab berpuasa 
pada hari Idul Adhha.’ Lalu orang itu mengulanginya, maka Ibnu 
Umar pun mengatakan seperti tadi, tidak lebih dari itu.) 



33. Bab: Apakah Tanab, Kambing, Tanaman dan Barang-Barang 

Termasuk Dalam Lingkup Nadzar? 



>l*f is NL li Cbji M *Ju > Jii Jiij -Atr 

* * r' 






CJ-L<ajj I4O1 c - j- cLii ol :Jl 5 . 



J* 



1322 1 — Mnkhtashar Shahih Bnkhari 




JiSGJ ‘J\ J\y\ IL 

j* j* M jr ^ JT JT r J* 



ji\ Jl — »j — A i i 



(81 3) . (8,3> Ibnu Umar mengatakan, ‘TJmar mengatakan kepada 
Nabi SAW, ‘Aku memperoleh sebidang tanah, aku belum pemah 
memperoleh harta yang lebih berharga dari itu.’ Beliau pun bersabda, 
‘Bila engkau mau, waka/kanlah pokoknya, dan shadaqahkanlah 
(hasilnya).'" 

(814) . (8,4) Abu Thalhah mengatakan kepada Nabi SAW, 
“Hartaku yang paling aku cintai adalah yang di Bairuha' Yaitu 
kebun miliknya yang menghadap ke arah masjid. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1781, juz 3). 



(8,31 Telah dikernukakan secara maushui pada juz 2, nomor 1231. 

(Bi4)Telah dikemukakan secara maushul pada juz 1, kitab 24 Zakat, bab 46. 



Mnl/lilncliar Clialikh HnlrliaH 






1 




84. KITAB 48 TEBUSAN SUMPAH (DENDA 
PELANGGARAN SUMPAH) 



1. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Maka kafaratnya (denda 
pelanggaran sumpah) ialah memberi makatt sepuluh orang 

miskitt (Qs. A1 Maaidah [5]: 89) 



idd jf jf :cJj? Gj -A Y O 



:o' jil' U jJkPj e.lJaPj jjp j— £"• ijj — 



* 

Jl 



^ O . / J 



^ ' # 



. jOJb v-Cai . . . jf . . . 



.Cliil S f-5» > “A ^ 1 

(815) / S15> Apa yang diperintahkan Nabi SAW ketika turunnya 
ayat: “ Maka dia wajib herjidyah, yaitu berpuasa , bershadaqah atau 
berkurban’ (Qs. A1 Baqarah [2]: 196), 

1324-1326- 1324 " 3326 Disebutkan dari Ibnu Abbas, fi Atha' dan 
Ikrimah, “Apa yang dicantumkan di dalam A1 Qur'an berupa ‘atau .. 
atau maka boleh memilih.” 

(816) . (816) Nabi SAW memberikan pilihan kepada Ka"b dalam 
masalah fidyah. 

(Haditsnya adalah hadits Ka J b bin fi Ujrah yang telah 
dikemukakan pada juz 1, kitab 27 Orang yang terhalang, bab7). 



48 Asalnya “Bab” dan pada salah satu naskah disebutkan “Kitab”, A1 Hafizh A1 AsqaJam 
telah menjelaskannya. 

(B15) Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ka 5 b bm Ajrah yang telah dikemukakan pada 
juz 1, kitab 27 Tertahan, bab 7. 

i 334-1 32* ^tsar Ibnu Abbas disambungkan oleh Ats-Tsaun di dalam 7b^simya dengan sanad 
dha f if darinya. Sedangkan atsar 'Atha' disambungkan oleh Ibnu Uyainah di dalam 
Tafsim ya dan oleh Ath-Thabari dengan sanad shahih darinya. Sementara atsar Iknmah 
disambungkan oleh Ath-Thabari juga. 

(8!6> Ini adalah hadits yang diisyaratkannya tadi. 



MukhtoduirSholiAi Ruhhori 



I ric I 



2. Bab: Firmau Allah Ta'ala, “Sungguh, Allah telah mewajibkan 
kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; datt Allah adalah 
pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui tagi Maha Bijaksana. n 

(Qs. At-Tahriim [66]: 1) 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 30 

Puasa, bab 30) 



3. Bab: Menolong Orang yang Kesulitan Membayar Tebusan 



(Haditsnya adalah hadits disinggung tadi) 



4. Bab: Tebusannya Adalah Memberikan Makan Kepada Sepuluh 

Orang Miskin, Baik Kerabat Ataupun Bukan 



(Haditsnya adalah hadits disinggung tadi) 



5. Bab: Ukuran Sha’ Madinah, Mudd Nabi SAW dan 
Keberkahannya, dan Apa yang Diwarisi Oleh Penduduk Madinah 

dari Itu Generasi Demi Generasi 



Ai & 'Jsi As Jf* KJ' oir J 









0 J 



0 _ - * * j* . 

-A-P P jaj -X*j Ujj 



2558. Dari As-Saib bin Yazid, dia mengatakan, “Ukuran Sha’ 
pada masa Nabi SAW adalah satu mudd, atau dua pertiga mudd kalian 
sekarang. Lalu ditambahkan padanya pada tnasa Umar bin Abdul 
P&&L. 



49 Saya katakan: A1 Hafizh mengatakan, “A1 EsimMli menambahkan pada jalur ini: As-Saib 
mcngatakan: ‘Aku telah dihajikan dalam kelompok bawaan Nabi SAW, saat itu aku masih 
anak-anak. ” T Saya katakan: Tambahan ini telah dinwayatkan oleh pengarang pada juz 1 T 
kitab 28 Denda binatang buruan, bab 24. 



1 326 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




^t X» ^ oir : -t 



/ / 



D ■* *- h- J J D 



/ -" 



/ & / 



-Yoo^ 



.J^ yit ili oyJ' ijU5T ij Juit 

” -i 1 ^ if |F / ^ - 



^it j^iii jip( cii :SJLiC 13 jii Ag £ jii 



? . J j i* 



> ^ ^ > j 



J -r 



lii o>I y jKii y :iuii j juj .a y* li 



■ 

s?’ 



,s ^i sj*. M ^Si Si 



P ' 

Sf JS,. £ J f. J ^ yeT a tf f 



* * 



M y» V J\ Q >St oi Jj *il : Ju 



2559. Dari Nafi\ dia mengatakan, “Ibnu Umar memberikan 
zakat Ramadhan dengan ukuran mudd Nabi SAW, yaitu mudd yang 
pertama, dan untuk tebusan sumpah juga dengan mudd Nabi SAW.” 

Abu Qutaibah mengatakan, “Malik mengatakan kepada kami, 
‘Mudd kami lebih besar daripada mudd kalian. Dan kami tidak 
memandang keutamaan kecuali pada mudd Nabi SAW.” Malik juga 
mengatakan kepadaku, “Bila datang seorang pemimpin kepada kalian 
lalu menetapkan mudd yang lebih kecil daripada mudd Nabi SAW, 
dengan apa kalian akan memberikan?” Aku jawab, “Kami 
memberikan dengan mudd Nabi SAW.” Dia berkata lagi, “Tidakkah 
engkau melihat, bahwa perkaranya dikembalikan kepada mudd Nabi 
SAW?” 



6. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Atau memerdekakan seorang 
budak ” (Qs. AI Maaidah [5]: 89), Budak mana yang lebih baik? 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1149, juz 2) 



MukhtasharShahihitukhari — 1 327 1 



7. Bab: Memerdekakan Budak Mudabbar^' , JJmmul Walad 5 1 dan 
Mukatab 52 untuk Tebusan, dan Memerdekakan Anak Zina 



^ | J D I J J .1 .C* 

.jJjll Jlij — ^ VTV 



1327. 1327 Thawus mengatakan, “Budak mudabbar dan ummul 
walad juga boleh.” 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada 
nomor 1 1 06, j uz 2) . 



8. Bab: Bila Seseorang Memerdekakan Budak yang Dimtliki 

Olehnya dan Orang Lain 



(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



9. Bab: Budak yang Dimerdekakan Sebagai Tebusan, Siapa yang 

Memegang Wala'nyz 53 



a 

(Bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1024, 

juz 2) 



50 Budak tnudabbar adalah budak yang di tadbir. Tadbir adalah mcn gaitkan kemerdekaan 
seorang budak dengan kematian tuannya (pemitiknya). Misalnya, pemilik budak berkata 
kepada budaknya, “Kamu merdeka setelab kematianku " Jika pemilik budak tersebut 
meninggaJ dunia, maka budaknya merdeka, 

51 Uniniti walod adalah budak perempuan yang digauli pemiliknya dan melahirkan anak 
darinya, baik laki-laki maupun perempuan. 

52 Budak mukatab adaJah budak yang telah mengadakan peijanjian merdeka dengan 
majikannya (pemiliknya) dengan cara menebus kemerdekaan dirinya, yaitu dengan cara 
menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati, atau mencicilnya yang dicatat oleh 
pemiliknya. Setelah lunas maka budak itu menjadi merdeka. 

1327 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah, 

53 Walu' adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Jadi, barangsiapa yang 
memerdekakan budak dengan cara apapun, maka dia menjadi kerabat budak tersebut. Jika 
budak yang telah dimerdekakannya itu meninggal dunia dan dia tidak memiliki ahli waris 
dari nasabnya, maka orang yang telah memerdekakannya dan kerabatnya menjadi ahli 
warisnya. 



3281 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



10. Bab: Pengecualian Datam Bersumpab 



11. Bab: Penebusan Sumpah Sebelum Terjadinya Pelanggaran 

dan Setelahnya 



/v J & : ju V>jl ^ -T«1 



[y ^ v/A j uj] ^ jse- ^ lii j-#j OL-T j t[Y Y Y 



oliL f**3j - t^lil» [ 4 J 1 ] :Jl5 t>_5jj » 



r' r' 



+ o 



•& ,'Ai.l 41 ^ > [yts/t J^s :Ji-i 



+ + * * 
A >' ' " - 



* 




_*1 1) Jlii <[<.Ut J.] iu; Lii :JU c[Oj Sliii] 
lui JSTj 4il j ^l :Jla .4 l» JSX jsp 4»l Jj— j c-jIj Jii !jjI 



^ij) .iui Ji 3 >f <oL :Jlii .ill iLif h y liiL 



H» 



» * > 



• * » *.% : » /. ' 



-^p :aj!jj 



■ ^ 1" - j» - >/ i rt | JJ / t * i* , i * J ' m * 

Iaju &4JLa^imw) 4ili L* 






* ^ 



0 * 



t I r 






:Jt5 tOQaP >j 



B ^ ^ 







" * 

Jji B f Ji £ 



^ ^ j 



:Jl5 : VjH j!5- 45 Juo) 1 jii Jh. 

/ > / 

tli&to :Jl5 .[y 1 l/v 4i] a csjlp Lj tl£LU H Ali 

/ y ^ ^ / / 

tjjl [J>] v4^ ^ *S>I Jj-"j t[YfA/Y Jll C* lij (*— j'] 






“jjjjjU-S/i jjI :(Jl^ : 4 lljj Jjii t[Q jtJ] 

y- Jji (Yta/y iSiL :<?}., ij) i3 <rfi YO jf 

# ' / ^ y " ^ >■ ^ y 



^ i 0 * 




iill " 



Sy*j U2f :^lS4»0 cJii tUiiJLili :Jli .(^JJlJi 

V > r 

.iL 4 S ^i tiisi di ji-j* Ji tii^J Si if jJU 



MiikhtasharShabihRnkhari — I .Y20 1 




J a J ' I, ,x . * e i ? ^ ^ l VI ^ i 1° J ^ . -"i *-r^ ■ i x 

y*» j Jj w JJjl 7xJuaj j/ 4 JUaj j5§? aJJi tJj^j LJLiju ^yu aJJij 

31101 [lf|] IJil J>j L' :da i[4l] 



J 0 . .* X* J , J - . J X X 



* 0 * 
0 J ^ 



^ / 



' , . ^ > J"* 

■*V ■* j M J / n 1 J O I J| 






dJI 






X. J 



X V 



cG> Jj c[UUkj 6 31 jup C.j] cIIUJ Sl ’oI ciiL^J 

J* 

[uy/o ^Jj c>q :J15 .ilL4 C--5 iLJ li; 

V s-Li 0 | aJJIj t<Oil Lwli LjI l— *] Ij — iijajl 

r' 

UT 



e x x 



i jf dLjy 



J " J ' I, J *-•* fc I . , " 0 .0 ■-' . -" ' 6 » -" f ". >■ \ r J . 1 *' r 

^ >* tS-U' 'ja^ t£jb wl *i ■ - — ^ Li !>-' 



J 



> a # x x D » x 0 _ 



J X 



v* s 

'■^ 11 -' 



(^r-i J* J [A i'jJ i/j) W^J 

> h- ^ x T ^ 

iit-‘ S ii j>j Ji ^iSJ*f ^LjJ :jii & tf '>f ^j) 



*r 



X" 



eJ j . J - ,b 

X- J I _ * X 1 Jx _ X" O , <x x» *, X fl J 



b' :ci 5 i ciljj Sj> >J cS>Jl' Jt 0 r > £. 5 ' cj^J O^J' 

l£LU U il^ :Jlii .J4LL3 d4i J jLj' 01 ! Ji' >0 

x ^ XX X X- x X x X 

Slj oci >j iSijj .[tta/y jJLU u c.] c^ 

x XX ^ 

^ tfi, . X-" - f .. - 1 -" x 0 " JLj, 1? oxe £ x J 9xx> J Jo ? 

^-J' OjSo o' 431 ^ ^j c£p ^j' ^ Ujj^- C-*^jj Cj*-' 

yj' Jii * ai v i^t J| J cJ^> cji <Jr > jlJtj 



x > x 0 

O j I . . ,S > 




-lii J ^ 



x x 

X k X 

4 ^ x 9 i» . x *x D f 



X 

^ x D ^ f B B-x xx 

-'J 1 J 0 -» , . „ J 'r? 5 



!> >; 0i LLL. 31 e0' l_u j 

^ x- ^ iJ / y ^ 

*.j ',.: j *4 ,sr: ' t . ■* 't * - • f '.," ^ ■- f: 

jiJL» JL>- :Jli 4~>l l*JU .il_j£-Jb jgp d»l Jj--j V J '"' ^JIa* t-L; — jjpli 

y 

ji!u - 



0 x 0 



x , X- _ X O X >S 

- J X xO x x „ ■*■ I V' d |, * */ " ** xti 

j* Oj^' «-J- Js^>l' Ji^J 

* X ^ x x 

^ X J X 



X 

J I 



£[ X XXX X X 

I Jx 



p^Lso 3S§& 4>i! J j— j 0' :Jl5 j' C4>j! 01 :jL cdJbb-w?! J\ ^ 



• y» il :ciiiS ion j^i oiu^li . • 

T y / / y y y 



J J 1hf 0 ^ J y 




(15 A i_A 



J J 



jicjj yi5 J~ ^is! n aij ^Kr, Jt j_suj 



,* J x * 






# . it , 



yy it 



aLl; jj i 0 j. j» 5 o‘^ Ji ijSij n cS ai ^i 



1 330 1 — MukhtasharShahihBukhari 




ilU C. *j&}j UaU J ij-JUi Ai J j — i»j 

H' * ■* 

ii jpj 3> iji^. j.jji iyf ^S- 141. >1 yf jikii 

K- - - ' * f *r 




*■ J J# I J ^ Jf , aJ ;& ^ ^ O X 6 J | I o . * n o J » J o- 9 

^y ji' b* Ji-H tJjo *Aslkp[ *j 

<m/ 



^ f & ^" 1 ^ a. f i o^ 5 J/ j-' 



2560. Dari Zahdam A1 Jarnii, dia menuturkan, “Kami sedang 
bersama Abu Musa [A1 Asy’ari 7/222], sementara antara kami 54 dan 
orang yang masih hidup dari Jarm ini telah ada [kecintaan dan 8/217] 
persaudaraan serta perkenalan. Lalu disuguhkan [kepadanya] makanan 
berupa daging ayam. Sementara di antara orang-orang yang hadir 
terdapat seorang laki-laki [yang tengah duduk 6/229] dari Bani 
Taimillah yang beikulit merah, tampaknya dia seorang budak, dia 
tidak mendekati [makanannya], maka Abu Musa berkata kepadanya, 
‘Mendekatlah! Sesungguhnya aku pemah melihat Rasulullah makan 
darinya.’ Orang itu berkata, ‘Sesungguhnya aku pemah melihat beliau 
memakan sesuatu yang aku merasa jijik, lalu aku bersumpah untuk 
tidak memakannya selamanya.’ Abu Musa berkata, ‘Mendekatlah, aku 
akan memberitahumu tentang hal itu.’ (dalam riwayat lain: tentang 
sumpahmu.): 

‘Kami mendatangi Rasulullah SAW bersama sejumlah orang 
dari golongan Asy’ari untuk minta kendaraan pengangkut, yang mana 
saat itu beliau tengah membagikan temak zakat (tunggangan).’ - 
Ayyub mengatakan: aku kira- dia mengatakan, ‘Aku mendapati beliau 
sedang marah, beliau mengatakan, l Demi Allah aku tidak akan 
mengangkut kalian [ dengannya .’ 7/216] Maka kami pun beranjak 
[lalu kami tinggal selama yang dikehendaki Allah. 7/238] Selanjutnya 
dibawakan kepada Rasulullah SAW harta rampasan [yang berupa] 
unta, [lalu beliau bertanya tentang kami], lalu dikatakan (dalam 
riwayat lain: lalu beliau beikata), t Mana orang-orang Asy’ari itu. 
Mana orang-orang Asy’ari ituT Maka kami pun datang, lalu beliau 
memerintahkan untuk memberikan kepada kami lima ekor (dalam 



54 Redaksi 'i* uhj [sementara antara kami dst.] hingga (41 [Kauu 

mendatangi Rasulullah SAW] adalah perkataan Zahdam diselingi sebagian perkataan dari 
Abu Musa RA. 



Mnl/li^acliniKClinliUi Diil/hnrt 



I I 



nwayat lain: tiga ekor 7/238) unta yang gemuk-gemuk. Kemudian 
kami pun bertolak, lalu aku katakan kepada para sahabatku, ‘Kita 
datang kepada Rasulullah SAW untuk minta tunggangan pengangkul, 
lalu beliau bersumpah untuk tidak mengangkut kita, tapi kemudian 
beliau mengirim utusan kepada kita lalu mengangkut kita. Rasulullah 
lupa akan sumpahnya. Demi Allah, bila kita membiarkan Rasulullah 
SAW lupa akan sumpahnya, sungguh kita tidak akan beruntung 
selamanya. Mari kita kembali kepada Rasulullah, lalu kita 
mengingatkan beliau akan sumpahnya itu.’ Maka kami pun kembali 
[kepada beliau], lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah! 
[Sesungguhnya] kami telah datang kepadamu untuk minta diberi 
tunggangan pengangkut, lalu engkau bersumpah untuk tidak 
mengangkut kami, [karena engkau tidak mempunyai (kendaraan) 
untuk mengangkut kami], tapi kemudian engkau mengangkut kami, 
maka kami mengira, atau kami mengetahui, bahwa engkau lupa akan 
sumpahmu.’ Beliau pun bersabda, l [Benar, akan tetapi 5/122] 
berangkatlah kalian , [aku memang tidak mengangkut kalian], akan 
tetapi Allah lah ycing mengangkut kalian. Sesungguhnya aku, demi 
Allah, insya Allah, aku tidak bersumpah tentang sesuatu lalu aku 
melihat yang lain lebih baik darinya, kecuali aku melaksanakan yang 
lebih baik itu dan membebaskannya (dalam riwayat lain: dan menebus 
sumpahku.’) 

(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, ‘Para sahabatku 
mengutusku kepada Rasulullah SAW untuk meminta kendaraan 
pengangkut untuk mereka, saat itu mereka termasuk dalam tentara 
masa sulil, yaitu perang Tabuk, lalu aku berkata, ‘Wahai Nabiyullah! 
Para sahabatku telah mengutusku kepadamu agar engkau mau 
mengangkut mereka.’ Beliau pun bersabda, l Demi Allah, aku tidak 
akan mengangkut kalian dengan sesuatu, [aku tidak mempunyai 
kendaraan untuk mengangkut kalian 7/238] Aku dapati beliau saat 
itu sedang marah, namun aku tidak menyadari. Maka aku kembali 
dengan perasaan sedih karena tidak diperkenankan oleh Nabi SAW, di 
samping aku khawatir Nabi SAW merasakan sesuatu yang buruk 
terhadapku, maka aku kembali kepada para sahabatku, lalu aku 
memberitahu mereka tentang apa. yang telah dikatakan oleh Nabi 
SAW itu. Namun baru sesaat, tiba-tiba aku mendengar Bilal berseru, 
‘Wahai Abdullah bin Qais!’ Aku pun menyahutnya, dia pun berkata, 
‘Penuhi (panggilan) Rasulullah SAW yang memanggilmu. ’ Setelah 
aku menemuinya, beliau bersabda, l Ambillah kedua unta yang diikat 



1 332 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ini yaitu di antara enam ekor unta yang beliau beli dari Sa’d saat itu- 
laiu bawakan kepada para sahabatmu , kemudian katakan, bahwa 
Allah, atau bahwa Rasulullah SAW mengangkut kalian dengan unta- 
unta ini, maka naikilah mereka Maka aku pun membawa unta-unta 
itu kepada mereka, lalu aku berkata, ‘Sesungguhnya Nabi SAW 
mengangkut kalian dengan unta-unta ini. Tapi, demi Allah aku tidak 
akan membiarkan kalian sehingga sebagian kalian berangkat 
bersamaku kepada orang yang telah mendengar ucapan Rasulullah 
SAW. Janganlah kalian mengira bahwa aku menceritakan sesuatu 
yang tidak pemah dikatakan oleh Rasulullah SAW.’ Mereka pun 
berkata, ‘Kami percaya engkau jujur, dan kami pasti akan melakukan 
apa yang engkau inginkan.’ Maka Abu Musa berangkat bersama 
beberapa orang dari mereka, hingga mereka menemui sejumlah orang 
yang mendengar ucapan Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau 
menyatakan tidak akan memberi mereka tunggangan mereka, ialu 
akhimya beliau memberi mereka tunggangan. Kemudian mereka 
menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Musa.” 5/1 29) 






I I 



MllbhHtlidr Clialillt Rnlrka 



85. KITAB TARAIDH (KETENTUAN PEMBAGIAN 

HARTA WARISAN) 



1. Bab: Firman Allah Ta’ala: 



“ Ailah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang 
anak laki-laki sama dengah bagian dua orang anak perempuan . 
Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 
dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 
setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
dia (yang meninggal) mempunyai anak Jika dia (yang meninggal) 
tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) 
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 
yang ditinggalkan olĕh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah 
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan 
setelah dibayar) h utang-h utangmu. Jika seseorang meninggal, baik 



55 



Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat 
dari perempuari, seperti kewajiban niembayar maskawin dan memberi nafkah (lihat An-Nisa’ 
( 4 ) : 34 ). 




laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dim tidak 
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing- 
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama- 
sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak 
menyusahkan (kepada ahli waris). DemiUanlah ketentuan Allah. 
Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Qs. An-Nisaa *[4]: 11- 
12 ) 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada juz 
1, kitab 4 Wudhu, bab 46). 



2. Bab: Mengajarkan Faraidh 



: j* li- ^ Jlij — \ TY A 



1328.’ 328 Uqbah bin Amir mengatakan, “Pelajarilah sebelum 
menduga-duga.” Yakni orang-orang yang berbicara berdasarkan 
dugaan. 



3. Bab: Sabda Nabi SAW, “Kami tidak mewariskan. Apayang kami 

tinggalkan adalah shadaqah” 




% Menyusahkan kepada ahli waris ialah tmdakan-tindakan seperti : (a). Mewasiatkan lcbih 
dari sepertiga harta peninggalan. fb). Berwasiat dengan maksud mengurangi harta 
warisaiu Sekalipun kurang dari sepeniga jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak 
diperboiehkan. 

1328 Al Hafizh mengatakan, "Aku tidak berhasil menyarttbungkannya” 



|336l — Mukhtashar Shahih Bukhari 



2561. Dari Aisyah RA: Bahwa para istri Nabi SAW, ketika 
Rasulullah SAW wafat, mereika hendak mengutus Utsman kepada 
Abu Bakar untuk menanyakan warisan mereka, lalu Aisyah berkata, 
“Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, * Kami tidak mewariskcui. 
Apa yang tinggalkan adalah shadagah 



4. Bab: Sabda Nabi SAW, u Barangsiapa meninggalkan harta, 

maka itu untuk keluarganya.' n 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1074, juz 2) 



5. Bab: Bagian Warisan Anak dari Ayah dan Ibunya 



^ D 



ti i\y\ jt tij Jb) \ r y 



-t ' 0 L 0 t I* ' ' 



X /■ x 

> & J OX 



' * * ^ 



jji jL /i 14^ ^ j-iii V 

.^ii jL /iii d 



1329. 1329 Zaid bin Tsabit mengatakan, “Bila seorang laki-laki 
atau seorang perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, 
maka baginya setengah bagian, bila yang ditinggalkan itu dua anak 
perempuan atau lebih, maka mereka memperoleh dua pertiga bagian. 



13:5 Disebutkan secara maushui {bcrsambungj oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad hasan 
darinya sama seperti itu, hanya saja dia mengatakan setelah utapannya: “Jika ada laki-lakt 
di antara mereka (anak-anak perempuan), maka tidak ada satu pun dari mereka yang 
memperoleh taridhah (bagian tertentu), dan dimulai dengan yang menyertai mereka (laki- 
laki), yaitu diberikan dulu taridhahnya (bagian tertentu untuknya), lalu sisanya setelah itu, 
bagian untuk laki-laki dua kali bagian untuk perempuan.” [bnu Baththal mengatakan: 
“Lcapannya: ‘Jika ada laki-laki di antara mereka (anak-anak perempuan)’ maksudnya, 
bila bersama anak-anak perempuan itu ada saudara laki-lakj sebapak, dan bersama mereka 
juga ada orang yang mempunyai bagian tertentu, misalnya bapak." Dia mengatakan, 
“Karena itu dikatakan ‘yang menyertai mereka (lakt-laki)* bukan 'menyertai mereka 
(perempuan)\ maka bapak, misalnya, dtbertkan dulu bagiannya, kemudian sisanya 
dibagikan kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang mana bagian laki-laki 
dua kali bagian perempuan .' 1 Dia juga mengatakan, l£ Ini adalah penakwilan hadits pada 
bab ini, yaitu sabda beliau , ' Berikanlcih harta warisan kepada ahli warisnya^" 



MnkhhGharShahili Rnkhoii [ 117 1 




3ila bersama mereka ada laki-laki, maka dimulai dengan yang 
menyertai mereka 57 , lalu diberikan bagiannya (sesuai ketentuan), lalu 
sisanya, bagian untuk laki-laki seperti bagian dua orang perempuan 



:Jl5 iHl ^ ~ ^ Y 






./ jji 



2562. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Berikanlak warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 
adapun sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling 
berhak.” 



6. Bab: Bagian Warisan Anak Perempuan 



Ldi* ( y. IjLI :ju Jjjj jt A j ^ — Y ©IT* 



^ 0 



/ ^ y 



^ ^ ^ ^ | ^ X o -j* ^ J* ^ 

LLj I4j1jj j) -^-^j ^yj K^y O* auJu-^B j 



0 ' 



LCJii Ji!i c(v/ a s ii j J/, Jp j?, 



.liUSl 



2563. Dari A1 Aswad bin Yazid, dia menuturkan, “Mu’adz bin 
Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, 
lalu kami bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang 
meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan 
saudara perempuan? (dalam riwayat lain: Mua’dz bin Jabal 
memutuskan pada kami di masa Rasulullah SAW 8/7), yang mana dia 
memberi anak perempuan setengah bagian, dan saudara perempuan 
setengah bagian.” 



57 Yakni bila anak-anak perempuan itu disertai dengan laki-laki, maka yang laki-lakt 
didahulukan. (AI ‘AinO- 



3381 — MukhtasharShahihBukliari 





7. Bab: Bagian Warisan Anak Laki-Laki dari Anak Laki-Laki 

Bila Tidak Ada Anak Laki-Laki 



pjrl jJj pjS Ji JJ bi jfj\ iijll. ii} -Xj Jvij -\rr. 

lT * * 




• , - J 

J I" - 






1330. 1330 Zaid mengatakan, “Anak laki-laki dari anak laki-laki 
setingkat dengan anak laki-Iaki bila di bawah mereka tidak ada lagi 
anak laki-laki. Yang laki-lakinya (yakni cucu laki-laki) setingkat 
dengan yang laki-laki (anak laki-laki), dan yang perempuan (cucu 
perempuan) setingkat dengan yang perempuan (anak perempuan), 
mereka (para cucu) mewarisi sebagaimana mereka (para anak) 
mewarisi, dan mereka (para cucu) terhalangi sebagaimana mereka 
(para anak) terhalangi. Anaknya anak (yakni cucu) tidak mewarisi bila 
ada anak.” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang baru dikemukakan). 



8. Bab: Bagian Warisan Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki 

dengan Keberadaan Anak Perempuan 



* 4 '. > 



J Wj »9 : JU JJ-'> J Sj* ‘cr^ ~t i 



0 * * 

^ e, J o 



ioL«dJl cj^-UJj <1 jU :Ji Si ?c.. . .^lj 

cjbi aiJ : JUi ij* J J Sjk ^ j^ jJi 



fr 



. L 






1^3' [v/A JU : jtl jfj JeH llj 0-» ^jaSI Ul tlil 






ji; uj 5 L& ^jlji Ji jiijuj LCaSi *lju ^ 




lii ;is i; j jkj Si : jui jiL; j*jl rf UjG 









1330 



Sa’id bin Manshur menyebiitkannya secara bersambung dengan sanad hoson darinya. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 339 1 




2564. Dari Huzail bin Syurahbil, dia menuturkan, “Abu Musa 
ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, 
dan saudara perempuan? Dia pun menjawab, ‘Untuk anak perempuan 
setengah bagtan, untuk saudara perempuan setengah bagian. Temuilah 
Ibnu Mas’ud, dia pasti mengikuti pendapatku.’ Lalu ditanyakan 
kepada Tbnu Mas’ud, dan disampaikan apa yang dikatakan oleh Abu 
Musa itu, maka Ibnu Mas’ud berkata, ‘Kalau begitu berarti aku sesat 
dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku 
memutuskan dengan apa yang telah diputuskan [atau dia mengatakan, 
‘Telah bersabda 8/7] Nabi SAW, ‘ Untnk anak perempuan setengah 
bagian dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam 
bagian, menggenapkan yang dua pertiga . Lalu sisanya untuk saudara 
perempuan' Lalu kami menemui Abu Musa, kemudian 
memberitahunya apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud, dia pun 
berkata, ‘Janganlah kalian bertanya kepadaku, selama orang alim 58 ini 
ada di antara kalian.’” 



9. Bab: Bagian Warisan Kakek dengan Keberadaan Ayah dan 

Saudara-Saudara Laki-Laki 



r > ’ Jl jjtj jj' Jl5j -MTT-MT^ 



'fAA 'L IiiSj) ,<fsi c> $ (j_ij -\m 

< - 



Jj>^ & j J ijJ-i ^jj 



* . c r . r 3 1 r f , r 

>* > , > y + 0 * . » ■ J , / t I ^ 









.J* 'J\ \f\ Vj bjS -trro 






56 (>?kS) arlinya orang berilmu (f^)- Sedangjcan yang masyhur adalah dengan kasrah pada 
humf haa ' (>j?J 1), disebut demikian karena untuk menulis, yaitu tinta. Demikian yang 
dinisbatkan oleh Ka’b At-Tabi’i (seorang tabTin). Bentuk jamaknya adalah ahbaar. 
Sedangkan riwayat ini semuanya mencantumkan dengan fathah, demikian yang 
dikemukakan oleh Al ‘Aink 



j 340 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




A "V * f 0 J' B - # J s * J □ 

Lj J u J j 3 jJCwkw* v 'j ^L&a ytP + -P 



JS aj 



_ \ yr* a _ \ 



1331-1333. 1331-1333 Abu Bakar, Ibnu Abbas dan !bnu Az-Zubair 
mengatakan, “Kakek adalah ayah.” 

1 >i 4 j 

1334. Tbnu Abbas membacakan: l Wahai anak cactt AdamV 
(Qs, A1 A’raaf [7]: 26) 'Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: 
Ibrahim, Ishakdan Yakub,' (Qs. Yuusuf[12]: 38). 



Tidak ada riwayal yang menyebutkan adanya seseorang yang 
menyelisihi Abu Bakar di masanya, dan saat itu para sahabat Nabi 
SAW masih banyak. 

1 3 3 5 . 1 335 Ibnu Abbas mengatakan, “Anak laki-laki dari anak 
laki-lakiku mewarisiku tanpa disertai oleh saudara-saudaraku yang 
laki-laki, namun aku tidak mewarisi anak laki-laki dari anak laki- 
lakiku.” 

1336-1339. 1336 * 1339 Disebutkan beberapa pendapat yang beragam 
dari Umar, Ali, Ibnu Mas’ud dan Zaid. 



10. Bab: Bagian Warlsan Suami dengan Keberadaan Anak Laki- 

Laki dan yang Lainnya 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1882, juz 3) 



1MM3J3 Bakar, Ad-Darimi menyebuikannya secara bcrsambung dengan dua 

sanad yang shahih darinya. Adapun ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Nashr A1 Marwazi 
mcngcluarkannya di dalam Kitab Al Faraidh. Sedangkan ucapan Ibnu Az-Zubair, telah 
dikemukakan maknanya secara benambung pada juz 2, nomor 1557. 

1334 Argumentasi Ibnu Abbas dengan firman Allah Ta’ala, 'Wahai anak AdamV (Qs. Al 
A T raaf [7]: 26), Ad-Darimi dan Ibnu Nashr tclah mengcluarkannya. Sedangkan 
argumcntasinya dengan firman Alah Ta^ala, ‘ Dan aku mengikuti agama nemk moyangka' 
(Qs. Yuusuf [12]: 38) tclah discbutkan oleh Sa'id bin Mansbur secara bersambung. 

Sa’id bin Manshur menyebutkannya sccara bersambung. 

1336-1339 Ad-Darimij Ibnu Abi Syaibah, Ad-Daraquthm, Ath-Thahawi, Al Baihaqi dan yang 
lainnya telah mengeluarkannya, dan pembahasannya sangat panjang bila kita mgin 
mcnyebutkan takhrijnya dan mengemukakan lafazh-lafazbnya yang bermacam-macam, 
untuk itu, silakan mcnijuk Al Faih bila anda mau. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 341 1 



11. Bab: Bagian Warisan Istrl dan Suami dengan Keberadaan 

Anak Laki-Laki dan yang Lainnya 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada kitab 76 

Pengobatan, bab 46) 



1 2. Bab: Bagian Warisan Saudara-Saudara Perempuan dengan 
Keberadaan Anak-Anak Perempuan Sebagai ‘Ashabah 59 



13. Bab: Bagian Warisan Saudara-Saudara Perempuan dan 

Saudara-Saudara Laki-Laki 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada juz 1, 

kitab 4 Wudhu, bab 46) 



14. Bab: “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 
Katakanlah, ‘ AUah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 
(yaitu),jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi 
mempunyai saudara perempuau, maka bagiannya (saudara 
perempuannya itu) seperdua dati harta yang ditinggalkannya , dan 
saudaranya yang laki-Iaki mewarisi (seluruh harta saudara 
perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang saudara Iaki-Iaki sarna dengan bagian dua saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu 
tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” (An-Nisaa' 

[4]: 176) 



K ‘Ashabah bentuk jamak dari kaia 'ashib, yaitu orang yang mendapatkan seluruh harta 
warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris yang lainnya, 
atau tidak mendapatkannya apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. 

Kalalah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. 



3421 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




15. Bab: Dua Anak Paman, yang Salah Satunya Saudara Seibu 

dan Satunya Lagi Suami 



'y clilaSl ^ j jU : 




-\rt . 

. jLLmiJ 



1340. 1340 Ali mengatakan, “Untuk suami setengah bagian, untuk 
saudara laki-laki seibu seperempat bagian, dan sisanya dibagi rata 
untuk mereka berdua.” 



16. Bab: Dzawil Purudh (Ahli Waris yang Mendapat Bagian 

Tertentu) 

(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1 072, juz 2) 

17. Bab: Bagian Warisan Anak Zi Vm 61 (Sumpah Kutuk) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1941 3 juz 3) 



13<0 5a’id bin Manshur menyebutkannya sccara bersambung darinya. 

61 Li *an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, b Aku melihatmu 
beizma”* atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal dannya T kemudian 
kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Ketika di hadapan hakim suami diminta supa^a 
mcndatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang 
bersaksi bahwa mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, 
maka hakim memberiakukan li an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak 
empat kali dan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat 
istriku telah berzina’' atau ‘"janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku.” dan 
berkata, “Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-crang yang berdusta.” 
jika istrinya mengaku bahwa ia telah berrina, maka ia dijatuhi hukuman had, akan tetapi 
jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, u Aku 
bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berana" atau 
“janin yang ada dalam rahimku berasal darinya.” dan berkata, “'Kemurkaan Allah untukku 
jika suamiku termasuk orang-orang yang benar.” Selanjutnya hakim mermsahkan 
keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk untuk selamanya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [343 1 



18. Bab: Anak Adalah Hak Si Pemilik Tempat Tidur, Baik 

Merdeka Maupun Budak 



19. Bab: “YVala' Adalah Hak Orang yang Memerdekakan” dan 

Warisan Anak Temuan 



Ja-iUi \ JUj -\r i\ 

I n 4 1 

1341. Umar mengatakan, "Anak temuan adalah orang 
merdeka ” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadtts Aisyah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 024, juz 2). 



20. Bab: Bagian Warlsan Saibah 62 (Budak yang Dimerdekakan 

Tanpa Wala') 












Olj V (**>C^I JaI 0' :<JU Ji) &\ jlp J. -T®1o 

^ ^ ^ i* X ^ 

.o jif 






2565. Dari Abdullah (bin Mas’ud), dia mengaukan, 
“Sesungguhnya para pemeluk Islam tidak memerdekakan budak tmpa 
wala\ sedangkan orang-orang jahiliyyah memerdekakan budak tinpa 
wala\” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang dising£ung 

tadi). 



Tclah disebutkan orang yang menyebutkannya secaia bersambung yang lebih lcnjkap 
daripada ini, yaitu pada juz 2, kitab 52 Kesaksian, bab \6. 

62 Saibah adalah budak yang dimerdckakan dengan ketentuan bahwa tidak seorang pun wig 
memegang H'o/tf'nya- Misalnya, majikannya mengatakan kepadanya keika 
memerdekakannya, "Aku memerdekakanmu sebagai saibah” atau “engkau merccka 
sebagai sctibak'\ dengan begitu, orang yang memendekakannya itu tidak mcmliki 
wala' nya, sehingga dia boleh menggunakan hartanya semaunya. Cara pemerdekaan ini 
dilarang baik dalam kondisi lapang maupun tidak. 



1 344 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





21. Bab: Dosa Oraog yang Berlepas Diri tlari Maulanya 



22. Bab: Bila Seseorang Memeluk Islam Melalui Orang I uin 




j* 






J y 






.cUj J0i JV > :JU ^OJi ^ 



s,. # 



o 

<r m ^ J jr - 




*Aj j — A \ A 



j*- 









1342. 1342 A1 Hasan memandang bahwa orang ynng 
mengislamkan itu tidak memegang wala nya. 

(81 7) J S17> Nabi SAW bersabda, “Wala' adalah milik orangyang 
mem erdekakan . ’ ’ 

(818) . (8I8) Disebutkan dari Tamim Ad-Dari, dia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW, dia mengatakan, “Dia adalah 
orang yang paling berhak terhadap hidup dan matinya.” Mereka 
berbeda pendapat tentang keshahihsn khabar ini. 



23. Bab: Wala' yang Dlwarisi oleh Wanita 



24. Bab: Maula Suatu Kaum Dianggap Termasuk Kaum Itu 
Sendiri, dan Anak Leiaki dari Saudara Perempuan Juga 

Termasuk Mereka 



(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1494, juz 2) 



342 Sutyan Ats-Tsauri menyebutkannya secara bersambung di dalam Janti 'nya dengan sanad 
shahih. 

{&n> Telah dikemukakan secara bersambung dari hadiis Ibnu Umar (juz 2, nomor 1019), dan 
dari hadits Aisyah(juz2, nomor 1024| 

{Slfi> Abu Daud dan yang lainnya menyebutkannya secara bersambung dengan sanad dha*if 
sebagaimana telah saya jelaskan di dalamv4/ Irwa'. 



MnkhtasharShahih Bnkhari — 1 345 1 



25. Bab: Bagian Warisan Orang yang Ditawan 



yt :J tj-W' t^Jj' ^ j~ 



01 — Cj :Jl_i -\rtr 




Ju L>j -M- i; jii jiij -m! 

X ^ ^ ^ |f if V rff ^ ^ 

,PUJ L* A-J AJLt u]j> (OJ jp pJ U 



X 1 XXX 



1 343 

1343. Dia mengatakan, “Syuraih memberikan warisan 
kepada orang yang ditawan musuh, dan dia mengatakan, ‘Dia (orang 
yang ditawan) lebih membutuhkannya.’” 

1 O, J| j# 

1344. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, “Sahkan wasiat 
untuk orang yang dttawan, pemerdekaannya dan apa pun yang 
dilakukannya terhadap hartanya selama tidak merubah agamanya, 
karena sesungguhnya itu adalah hartanya, dia boleh berlaku apa saja 
yang dikehendakinya.” 



(Hadttsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 074, juz 2). 



26. Bab: Orang Islam Tidak Mcwarisi Orang Kafir dan Orang 
Kailr Tidak Mewarisi Orang Islam. Bila Orang Kaflr Memeluk 
Islam Sebelum Harta Warisan Dibagikan, Maka Dia Tidak 

Memperoleh Bagian Warisan 



pCLlii y : Jii A y» ctggS Jbj J Cd ' c 



“Yo*n 



.(<\y/o Ji J .^jl 3i :$jj * Jj) .XJUi 'j&\ Yj >£Ji 

■h- -x x ^ ^ X 1 x 

2566. Dari Usamah bin Zaid RA, bahwa Nabi SAW bersabda. 



343 Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darimi menyebutkannya secara bersambursg dengan sanad 
shahih darinya. 

1344 Abdurrezzaq dan Ad-Darimi menyebutkannya secara benambung dengan sanad jayyid 
darinya. 



1 346 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





“ Orang Islam tidak niewarisi orang kajlr, dan orang haur tulak 
mewarisi orang Islamj' (Dalam riwayat lain: “orang n.uLnr'n" di 
kcdua redaksi itu 5/92). 



27. Bab: Warisan Budak Nashrani dan Mukatab Nashrani, serta 
Dosa Orang yang Tidak Mengakui Anaknya 



(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



28. Bab: Orang yang Mengakui Orang Lain Sebagai Saudaranya 

atau Sebagai Anak dari Saudaranya 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 967, juz 2) 



29. Bab: Orang yang Mengaku Bemasab Kepada Selain Ayahnya 







2567. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Janganlah kalian membenci ayah kalian, barangsiapa membenci 
ayahnya, maka dia kajir 



30. Bab: Bila Seorang Wanita Mengakui Seorang Anak Sebagai 

Anaknya 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 1450, juz 

2 ) 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [347I 




31. Bab: Ahli Garis Keturunao 



Sj/J^ 'J* JiS m Ai Sj~>j Oi :cJ« iiSii 'J* — Y®*\A 

* jH / 

^ ^ i' - , 

^ls L. ; jjl :^ljj ,yj) i$j jji : JLis i^j ^j 



' f «' 



[_i *Jz ji.s t£*i 'ot (\ nn/i ?ccij JJ33 ^JjlJi 

" / ^ ^ ^ y >■ 

J^r/i oi^kii] jJj i;cfj l r jC j juj ji l_1t ^Jj 



* -■ ^ 

0 _ . ^ 






/ y 

X 1 H- H- 



jJla 0| ijLSi c[Lq^j*IJj1 oJjj cl^.g*xjg.j Ljai^ Jl 5 L«^ — lij] 

i- ^ ^ -r 

OJ B 

^ ^ e > ^ j' 



s > > > > 



8 > 8 . <- > » ' ' , ' b i . 

JA ftOsVl 



2568. Dari Aisyah RA, dia menuturkan, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW datang ke tempatku dengan riang gembira, tampak 
sinar kesenangan pada wajahnya, lalu beliau berkata, ‘ Tahukah 
engkaul (dalam riwayat lain: Apa engkau belum mendengar apa yang 
dikatakan oleh Al Mudliji tentang Zaid dan usamah? 4/166) 
Sesunguhnya tadi Mujazziz \Al Mudliji datang kepada/cu lalu ] dia 
melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid [yang sudah 
berbaring 4/213], [sementara keduanya telah ditutupi di bagian 
kepala, namun kaki mereka menonjol], lalu dia mengatakan, 
‘ Sesungguhnya kaki-kaki ini satu asal. ,n 



a Sabda beliau “ Mujazz&\ yaitu Ibnu AI A’war bin Ja’dah A1 Mudliji. 



1 348 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




86. KITAB HUDUD 64 (HUKUMAN) 

1. Bab: Khamer Tidak Boleh Diminum, 134S. 1345 Dan Ibnu Abbas 
mengatakan, “Cahaya iman dicabut darinya ketika berzina.* 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1135, juz 2) 



2. Bab: Tentang Pukulan yang Diterapkan Terhadap Peminum 

Khamer 



& 



o ^ 



pjl j m ‘Jll of :4fe JJJli J -YOH 






* * ^ 

% , r, , 



•llwj' Aii-J cJUJtj 



2569. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa Nabi SAW memukul 
peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara Abu 
Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali. 



3. Bab: Orang yang Memerintahkan untuk Melakukan 

Pemukulan Hukuman di Rumah 



(Hadits Uqbah bin A1 Harits yang telah dikemukakan pada nomor 

1081, juz 2) 



M Hudud adalah bentuk jamak dari hadd y yaitu hukuman tertentu yang diterapkan terhadap 
orang yang melanggar larangan tertentu. 

1345 Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung di dalam Al Jman (nomor 72 dan 
94 yang saya tahqiq) dengan dua isnad darinya secara mauquf t salah satunya hasan. 
Dikemukakan juga secara marfu* dari hadits Abu Hurairah yang menyerupai itu, yaitu 
yang dikeluarkan di dalam Takhrij Al Misykat (60) dan Al Ahadits Ash-Shahihah (509). 
Akan dikemukakan juga pada bab 20 di akhir hadits Ibnu Abbas yang matju 9 secara 
mauquf padanya, menymipai itu. 



1 350 1 — MukhtasharShahihBukhari 




4. Bab: Mcmnkiil dengan Pelepah Kurma dan Sandal 



^ : J 15 & *jij* c 



Y®V 



iLi :4b Jil Jli :JtS ( Wa _i Oi 



i* / 



/ i e 






e* * 0 










iLi ,4jjii «wJjL^aJi [Uj»]j «Jbcj >wJjLjaJl [k »]j ioJl i ^jUa-J 

n % 



J J ^ ^ ^ X. 



> 0 ^ > 



4p >jLj Sf iU& tjiji; Sf :ju .At 3t>f : r >t j£ m Jii o>!i 



j / 



(.^>t Jp oiL^Jt o> 1 jSj5o M :^Tjj *^j> .aiLSJt 



2570. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Dihadapkan 
kepada Nabi SAW seorang laki-laki yang telah minum (dalam riwayat 
lain: minuman yang memabukkan, maka 8/15) beliau pun bersabda, 
* Pukuli dia. m Abu Hurairah RA mengatakan, “Maka di antara kami 
ada yang memukulnya dengan tangannya, [di antara kami] ada juga 
yang memukul dengan sandalnya, dan [di antara kami] ada juga yang 
memukul dengan pakaiannya. Setelah orang itu kembali, sebagian 
orang berkata, ‘Semoga Allah menghinakanmu. ’ Beliau pun bersabda, 
1 Janganlah kalian mengatakan begitu. Janganlah kaltan membantu 
syetan terhadapnya (dalam riwayat lain: l Janganlah kalian 
membantu syetan terhadap saudara kalian .’) 




2571. Dari Ali bin Abu Thalib RA, dia mengatakan, “Tidaklah 
aku melaksanakan suatu hukuman terhadap seseorang sehingga 
menyebabkannya meninggal lalu aku merasa terbebani, kecuali 
peminum khamer, sebab, bila dia meninggal, aku membayar diyatnya. 
Demikian ini, karena Rasulullah SAW tidak men>omnahkannya.” 



MnlrhtachwCIiahih Rul/hori ___ I CC1 1 



X" 



X* X» 



Sj-j Ji ^j&b Jj 13- : JU J jD j» -T«VT 

X 1 X 1 



X 1 X 1 



< m } + _ ^ 
Pl. ^ _ >■_ J' >■ I 



r ^ X 1 ^ / 

* _x D 



tiiij iLjJu Oi f jj& ijlUj >; 5>j tS 4i 



^ X 

Jl 



X xx,- 



# X 



x O XX 



tl jil«ij I ji lil 



> ^ ^ ^ ^ n J -y 

c^jyuji JubttS c o 



■X X 1 



i oir .>. aiJ^ij 



y* x x 



■"■ i ^ i ■" 



* .i^l I 

JJl >r 



2512. Dari As-Saib bin Yazid, dia mengatakan, “Didatangkan 
kepada kami peminum (khamer) pada masa Rasulullah SAW, pada 
masa pemerintahan Abu Bakar, dan di awal masa pemerintahan Umar. 
Kami menghampirinya dengan (memukulkan) tangan, sandal dan 
sorban kami, hingga di akhir masa pemerintahan Umar, dia 
mencambuk sebanyak empat puluh kali, dan ketika dipandang 
keterlaluan dan fasik, Umar mencambuk sebanyak delapan puluh kali. 



5. Bab: Yang Dimakruhkan dari Melaknat Peminum Khamer, 
dan Bahwa Sebenarnya Dia Tidak Keluar dari Agama 



oisr S J* y ^ -t«Yr 



* J' 

0 .+ 



fJi oir, M Jjt*’ LiL' ois^ ciiii x* 

^ ^ / * * 

Jj*-j JLS# cJJL^j L *jj 4j c^t j*xS\ J djJ^- 1 » 

X -X -X -x XX X X T X 

Aiy lijii: Sl -M fji JUi .-4 Jja J U 'jti U i£i\ Liii : f ^3i 




J ^ . J i i * .+ y 
<1 j*M jj auI ■_ -*•* «dl c~Uf- U 



2573. Dari Umar bin Khaththab: Bahwa seorang laki-laki di 
masa Nabi SAW yang bemama Abdullah dijuluki himar (keledai), dia 
suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Nabi SAW pemah 
mencabuknya karena minum khamer. Lalu pada suatu hari dia 
dihadapkan, beliau pun memerintahkan untuik dicambuk, \a\u seorang 
Iaki-Iaki di antara yang hadir berkata, “Ya Allah. Laknatlah dia. 
Betapa seringnya dia melakukan itu.” Maka Nabi SAW bersabda, 
“ Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, yang aku tahu bahwa 



1 352 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




tiia mencintai Allah dan Rasul-Nya.” 



6. Bab: Pencuri Ketika Mencuri 



(Bagian dari hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada bab 20) 



7. Bab: Metaknat Pencuri Bita Tidak Disebutkan 



3 3jOi i* 'ji :jo B J J 'J -t«vt 



£ I ^ ^ ^ 






/ O x ^ 0 _ j^Dh- 

J t i. 3 " ** " * i 

.oJLj to-b 



4 ji Ojj,j IjjIS Jj ji IjjIS JLs 



- o * 



a ^ 






x x ^ ^ 0 / . ^ 



2574. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, 
dan mencuri tali lalu tangannya dipotong .” 

A1 A’masy mengatakan, “Mereka memandang bahwa 
maksudnya adalah telur besi, dan tali dimaksud, bahwa di antara tali 
itu ada yang nilainya mencapai beberapa dirham.” 



8. Bab: Hukuman adalah Tebusan 



(Hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang telah dikemukakan padajuz 1, 

kitab 2 Keimanan, bab 1 0) 



9. Bab: Punggung Orang Mukmin Dilindungi, Kecuali Karena 

Hukuman atau Hak 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor kitab 64 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 353 I 




Peperangan, bab 79) 



10. Bab: Melaksanakan Hukuman dan Dendam Karena 
Dilanggarnya Larangan-Larangan Allah 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 78 Adab, bab 80) 

11. Bab: Melaksanakan Hukuman Terhadap Orang Terhormat 

dan Rakyat Jelata 

(Bagian dari hadits Aisyah yang akan dikemukakan setelah ini) 



12. Bab: Makruhnya Pembelaan Pada Hukuman Bila Telah 

Diajukan Kepada Penguasa 



3 ^ ^ ' 






JJ *J> 






* * < 






lljjUi t [^v/o CC-l Jl Pj — «i] 



■J *mi tsjS»; jy.: [q] j&' ^ [j] 




Jli] ?Ai i 

■r ^ 



- 

' ' *i ^ 




in r J ' * 




iJaki OlT Uli .Al J 

^ [y* ^j) 

# - 






354 1 — MukhtasharShahihBuktiari 






AT, 






. * n 1 



- 



c-JlS .lil' o 



JsiS 



[. < 3 sJ J ^jJ) ^ijU ciiJi U*e 



2575. Dari Aisyah RA: Bahwa orang-orang Quraisy merasa 
terusik oleh (dalam riwayat lain: merasa terusik oleh perkara 4/150) 
seorang wanita bermarga Makhzumiyyah yang telah mcncuri [ketika 
perang penaklukkan Makkah 3/150], [lalu kaumnya menghadap 
Usamah bin Zaid untuk meminta pembelaannya 5^97], mereka 
berkata, “[Dan] siapa yang mau membicarakan [tentangnya] kepada 
Rasulullah SAW? Siapa yang berani berbicara kepada beliau selain 
Usamah [bin Zaid], yang dikasihi Rasulullah SAW?” Maka [Usamah] 
berbicara kepada Rasulullah SAW, [serta merta rona wajah Rasulullah 
SAW berubah,] lalu beliau pun bersabda, “ Apakah engkau matt 
memberi pembelaan pada salah satu ketetapan AUahT' [Usamah 
berkata, “Mohonkailah ampunan untukku wahai Rasulullah.” Sore 
harinya,] beliau berdiri menyampaikan pidato lalu beliau mengatakan, 
“[Amma ba‘du.] Wahai manusia! Sesungguhnya telah sesat (dalam 
riwayat lain: telah binasa) umat-umat sebelum kalian, (dalam riwayat 
lain: Sesungguh Bani Israi l 3/213) yang mana apabila orang 
terhormat \di antara mereka ] mencuri . maka mereka membiarkannya , 
namun bila rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka 
memberlakukan hukiunan padanya. Demi Allah, seandainya Pathimah 
binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong 
tangannya." [Lalu wanita itu pun dibawakan kepada Rasulullah SAW, 
kemudian beliau memerintahkan untuk dipotong tangannya. Aisyah 
mengatakan, “Lalu taubatnya baik, dan menikah. Kemudian setelah 
itu dia datang, lalu aku menyampaikan keperluannya kepada 
Rasulullah SAW.” 



13. Bab: Firman Allah Ta’ala, u Adapun orang laki-laki maupun 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (Qs. AI 

Maaidah [5]: 38) 







Mukhtashar Shahih Rukhari 




.dJt£ N! :^Li cJiii sf> Si\5 JlSj-\riV 

* * -» / T / 



1346. 1346 Ali memotong dari telapak tangan. 

1 H jpj 

1347. Qatadah mengatakan tentang wanita yang mencuri lalu 
dipotong tangan kirinya, “Tidak ada yang lain selain itu.” 



£ j JjCa ’4 M 



-H 

+ _ + 






-YoYI 



. [iJipCai] 



y» Jp tAl-*] X &&] jJ /cii jl> ^J) 



li 04^ y oisy jf ¥? o^ : > c/^ ^ < 



i > ^ / *■ 

^ -r ^ 











2576. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Tangan 
pencuri dipotong bila (curiannya) mencapai seperempat dinar [atau 
lebih ]” 



(Dalam jalur lain darinya, dia mengatakan, “Tidak [pemah] 
dipotong tangan pencuri di masa Nabi SAW bila kurang dari harga 
baju perang: tameng atau baju kulit (baju perang), masing-masing dari 
keduanya ada harganya.”) 



t*' i 

4JLaj 



t „ 



3 « 



j m ^ = jis & 



+ * > o * , a 

a»1 JLP 



0* 






-Yoy V 



(«-kJ r-Cjljj jjj) 

* V J* 0 y T 



2577. Dari Abdullah bin Umar RA, dia mengatakan, “Nabi 
SAW memotong tangan seorang pencuri yang mencuri baju perang 
seharga (dalam riwayat Iain: senilai) tiga dirham.” 



Ad-Daraquthni mcnyebutkannya secara bersambung. 

1347 Ahmad menyebutkannya secara bersambungdi dalam 71oHWinya. 



1 356 1 — MukhtasharShahihBukhari 




14. Bab: Taubatnya Pencuri 



t * 



J J/ i^'' 0 | ^ > 



C—Li oJL L* Jju ^\J iil IaJJI J-i Jl— # 



/ y 



cii lii 4 dJJir ij 



I « V 



Abdullah mengatakan, “Bila pencuri bertaubat setelah 
tangannya dipotong, maka kesaksiannya diterima. Begitu juga semua 
hukuman, bila pelakunya bertaubat (setelah diberlakukan hukuman 
padanya), maka kesaksiannya diterima.” 



15. Bab: Orang-Orang Katir dan Orang-Orang Murtad yang 
Memerangi, dan Firman Allah Ta’ala, “ Hukuman bagi orang- 
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 
kerusakan di bumi f hanyatah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara sitang 65 , atau diasingkan dari 
tempat kediamannya (Qs. Ai Maaidah [5] : 33). 



(Bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan pada juz I, kitab 4 

Wudhu, bab 70) 



16. Bab: Nabi SAW Tidak Menyumbat Aliran Darah 66 Orang- 
Orang Murtad yang Memerangi Sampai Mereka Binasa 



(Bagian dari hadits yang disinggung tadi) 



61 Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi maka 
dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 

66 Maksudnya: Setelah Nabi SAW menetapkan hukuman potong dan tangan mereka secara 
silang, bekas potongan itu tidak dihentikan. Biasanya dalam hukuman pcncurian, setelah 
dipotong diolesi dengan minyak panas untuk menghentikan keluamya daiah. Namun 
dalam kasus ini beliau tidak melakukan itu, sampai rnereka binasa. 



Mukhtflshflr Shnhih Rnkhari — I 3*7 1 



17. Bab: Orang-Orang Murtad yang Memerangi Tidak Diberi 

Minum Sampai Mereka Binasa 



(Bagian dari hadits yang disinggung tadi) 

18. Bab: Nabi SAW Membutakan 67 Mata Orang-Orang yang 

Memerangi Itu 

(Bagian dari hadits Utsman yang disinggung tadi) 



19. Bab: Keutamaa n Orang yang Meninggalkan Perbuatan Keji 



20. Bab: Dosa Berzina. Firman Allah Ta’ala, “Dan tidak bertina ” 
(Qs. A1 Furqaan [25] : 68), “ Dan janganlah kamu mendekati zina ; 
(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, datt suatu jalan yang 

buruk ” (A1 Israa' [17]: 32) 



& Sl :» 2* 'j» : $ o-i -t»VA 






" •$*$*$* / 2 i ^ 0 , > 

uj~ *j ijj i ui?- o °> A :4 -^'jj *j) 

/ J ^ fl / j' / x ^ 9 ^ ^ B ^ * i-' ^ 0 / / J / B J 

yj tpy j>j y*j sj <-<yy yj o 



J D J 



^ ^ $ a / 



.USu> :Jl3 ?«■, Ol^' ^ : u-£ J\_3 

y / ^ ^ ® ^ / j / / - 

/ •/ / , % ^ , < /"■' »1. / 1^*4- . / / /D f 5 i, t jr f ^ ^ 

^js{ liJLij .IAnP ol ilp t_jlj 0^3 J>-\ AfJ 4»C^I 1 ti.1; .«J 



0/ / 



67 Yakni dengan mendekaikan besi yang tdah dipanBskan ke mata seseorang sehingga 
membuatnya tidak dapat melihat. 



3581 — MukhtasharShahihBukhari 



2578. Dari ibnu Abbas RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bcrsabda, l Tidaklah seorang hamba (dalam riwayat lain: seorang 
pezina 8/15) berzina, ketika dia benina dalam keadaan beriman, dan 
tidaklah mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan 
tidaklah minum (khamer) ketika dia minum khamer dalam keadaan 
beriman, dan tidak pula membunuh (ketika dia membunuh ) dalam 
keadaan beriman. 

Ikrimah berkata, “Aku katakan kepada Ibnu Abbas, ‘Bagaimana 
dicabutnya keimanan darinya?’ Dia menjawab, ‘Begmi,’ seraya 
merenggangkan jari-jarinya lalu mengeluarkannya, ‘Bila dia 
bertaubat, maka kembali lagi seperti ini,’ seraya merenggangkan jari- 
jarinya.” 



21. Bab: Hukuman Rajam 68 Bagi Pezina yang Telah Menikah 




i 



tj*- yij ja JUj - 

* 



\rtA 



1348. 48 AI Hasan mengatakan, “Orang yang berzina dengan 
saudara perempuannya, maka hukumannya adalah hukuman pezina." 








/ / «■* + 



2579. Dari Ali RA: Ketika dia merajam seorang wanita pada 
hari Jum’at, dia mengatakan, “Aku telah merajamnya sesuai dengan 
sunnah RasuluIIah SAW.” 







68 Hukum rajam adalah hukuman bagi pezina yang telah menikah. Yaitu sebagian tubuhnya 
ditanam di tanah kemudian diiempari dengan batu hingga meninggal. 

148 Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung darinya menyerupai itu. 



Mukhtashar Shahih Rukhari — 1359 K 





2580. Dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, “Aku tanyakan 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, ‘Apakah Rasulullah SAW 
merajam 60 ?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Aku berkata Iagi, ‘Sebelum 
turunnya surah An-Nuur atau setelahnya?’ Dia berkata, ‘Aku tidak 
tahu.’ 

[Sebagian mereka menyebutkan, “A1 Maaidah” 70 , yang pertama 
lebih shahih 30/8]. 



22. Bab: Orang Gila Tidak Dirajam 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor2107, juz 3) 



23. Bab: Bagi Pezina Adalah Batu 



■ • y 



- " - - - f • 



’J } ) ii? :» JU -TM 



t(^/ A 









2581. Dari Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda, “Anak adalah 
hak tempat tidur (dalam riwayat lain: si pemilik tempat tidur 8/9), 
sedangkan bagi pezina adalah batu” 



69 Yakni rnerajam laki-laki dan perempuan yahudi, sebagaimana yang disebutkan dalam 
riwayat Ahmad 

70 Yakni bahwa sebagian perawi hadits ini menyebutkan “al maaidah” pada redaksi “an- 
nuur”. Riwayat yang lebih shahih adalah yang pertama, yaitu yang menyebutkan “an- 
nuur 1 ’. 



360 1 — MukhtasharShahihBukhari 





24. Bab: Merajam di Lantai Ubin 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1550, juz 2 ) 

25. Bab: Meiajam Di Mushalla 71 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 2106, juz 3) 



26. Bab: Orang yang Meiakukan Suatu Dosa yang Tidak 
Ditetapkan Hukumannya, Lalu Dia Memberitahu Imam, Maka 
Tidak Ada Hukuman Baginya Setelah Bertaubat Bila Dia Datang 

untuk Meminta Fatwa 



f-iJl Jli — t T 1 5 





m ; 'j* ^ j -j. j -j. -a m 

1349. 1349 ‘Atha mengatakan, “Nabi SAW tidak 
menghukumnya. 

1350. 1330 Ibnu Juraij mengatakan, “Beliau tidak menghukum 
orang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadhan.” 73 



71 Mitshalla, secara harfiyah berarti tempat shalat. Maksudnya adalah dataian terbuka 
(lapangan terbuka) yang digunakan untuk shalat, misalnya shalat Id, shalat istisqa dan 
sebagainya. 

1349 dun i35o tjdak mengeluarkannya. 

72 Saya katakan: Yakni orang yang mernberitahu beliau bahwa dia telah melakukan 
kemaksiatan tanpa menjelaskan kemaksiatannya, lalu orang itu shalat bersama beliau, 
kemudian beliau memberitahunya bahwa shalatnya itu telah menghapuskan dosanya itu. 
(Fath), Beliau mengisyaratkan kepada hadits Anas yang akan dikemukakan pada bab 27. 

73 Haditsnya telah dikemukakan pada juz 1, kitab 30 Puasa, bab 30. 



MnkhtiKhsirShshni Riikh»ri — 1.361 1 




! 351. 1351 Umar tidak menghukum si pemburu kijang. 74 

(819). (8I9> Disebutkan riwayat dari Abu Utsman, dari lbnu 
Mas’ud, dari Nabi SAW. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan padanomor907,juz 1). 



L. : J M : JU sJi~^Ji J & "J* J ni -at . 

^ ^ ^ X ^ X 1 

.I-p. U : Jli .‘Jajd :il Jli . JC^j J Jrjt : Jtj T3 i1 

U U Jli- ,fuL> jjJ jCJt SlJ} ' 

'jJUsa IJU :Jli .ti d li :JUi ?£> J y» J -i-i 

.:^S3 :jii ,fuL c. sj. i->{ Ji -jii 







,JJ>t jjaf :iS> JjV ^J^' jJ Jli 



(820). (820) Dari Aisyah: Bahwa seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW di masjid. Laki-laki itu berkata, “Aku sudah binasa.” 
Beliau bertanya, “ Memangnya kenapaT’ Dia berkata, “Aku 
menyetubuhi istriku di siang bulan Ramadhan.” Beliau berkata 
kepadanya, u Bershadaqahlah. n Dia berkata, “Aku tidak punya apa- 
apa.” Lalu dia duduk, kemudian seseorang mendatangi beliau sambil 
menuntun keledai yang membawa makanan -Abdurrahman 
mengatakan: Aku tidak tahu, apa itu- kepada Nabi SAW, lalu beliau 
berkata, “Mana yang binasa tadf?" Orang itu berkata, “Ini aku.” 
Beliau berkata, “ Ambillah ini, lalu shadaqahkanlah." Orang itu 
berkata, “Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku? 
Keluargaku tidak mempunyai makanan!” Beliau pun berkata, 



1151 Sa’id bin Manshur menyebutkatmya secara bersambung dengan sanad shahih darinya. 

74 Yakni bahwa Umar tidak menghukumnya, namun menyuruhnya membayar tebusan. 

(S,!l) Pengarartg telah menyebutkannya secara bersarnhung pada juz I, kitab 9 Waktu-waktu 
shalat, bab 4. 

(S 20 ) pengarang menyebutkannya secara bersambung di dalam At-Tarikh Ash-Shaghir. Di 
dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Shalih, juru tulis Al-Laits bin Sa'd. Adalah shahih 
riwayat bersambung dari jalur lainnya, dari Aisyah, secara ringkas, dan telah 
dikemukakan padajuz 1 , kitah 30 Puasa, bab29. 



[3621 — MukhtasharShaliihBukhari 



“Makanlah oleh kalian.” 

Abdullah mengatakan, “Hadits pertama 75 lebih jelas, yaitu sabda 
beliau, ‘‘Berilah makan kepada keluargamu 



27. Bab: Bila Seseorang Mengakui Telah Melanggar Namun 
Tidak Menyebutkan, Apakab Imam Harus Menutupinya? 



i* t + 



JUj M y» iSp ^ :ju 4b dJC. J -YOAY 

:ji5 .Ji z£ Cz4^' Ji i: : jia 

tlS yil U cBCU-Jl :Jl — 5 




* . * -f* ' * ■ 



\ - p 









*' f J\ \b\ SJ>j G :Ji3 Jir> 4Ji fU 



6 1f y ^ \ 

p if t*- i' 






cJu ixs; 

— — ■“ 

.ai^ : jii a J\ «ai?! au 



2582.. Dari Anas bin Malik RA, dia menuturkan, “Ketika aku 
sedang bersama Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang, lalu 
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Aku telah melakukan suatu pelanggaran, 
maka laksanakanlah hukumannya terhadapku.’ Beliau tidak 
menanyakan (pelanggaran tersebut). Kemudian tibalah waktu shalat, 
maka orang itu pun ikut shalat bersama Nabi SAW. Setelah usai Nabi 
SAW melaksanakan shalat, Iaki-laki itu berdiri Ialu menghampiri 
beliau dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu 
pelanggaran, maka tegakkanlah Kitabullah terhadapku.’ Beliau 
bertanya, * Bukankah engkau tadi shalat bersama kamtT Ia menjawab, 
‘Ya.’ Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Attah telah mengampuni 
dosamu -atau beliau mengatakan: pelanggaranmu ~ . ”’ 



75 



Saya katakan: Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Huiairah yang musnad yang 
tclah dikeinukakan padajuz 1, nomor 907. 



28. Bab: Bolehkah Imam Mengatakan Kepada Orang yang 
Mengaku Berzina, “Mungkin engkau hanya menyentuh atau 

merabanya”? 



Jli ^ ciAJU J >U J dj :J li «g* J\ > -Yo/or 



.l^! :JU .ibt W' S/ :JU fo> jf jl JS djiJ :ii 



.4^/* >1 iUi :JV5 V 



/ / / 



2583. Dari Ibnu Abbas RA, dia menuturkan, “Ketika Ma’iz bin 
Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanya, 
‘ Mungkin engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau 
memandanginyaT Ia menjawab, ‘Tidak wahai Rasulullah.’ Beliau 
bertanya lagi, ‘ Engkau telah menyetubuhinyaT -beliau tidak 
mengungkapkan dengan kata sindiran- Ia berkata, ‘Maka pada saat 
itulah beliau memerintahkan agar ia dirajam’.” 



29. Bab: Pertanyaan Imam Kepada Orang yang Mengaku 
Berzina, “Apakah engkau sudah menikah?” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2107, juz 3) 



30. Bab: Mengaku Benrina 



31. Bab: Dirajamnya Wanita yang Hamil Karena Zina Bila 

Ternyata Dia Telah Menikah 



141 . c^l^J» > Uj\ 

' / / / / / / 



, 0 * 

* 1. 



t -f' v- 

r - -C * 






: J\5 (j-L p jji 



-Y®At 



4/ 



& 



J ^ K' B % J* £ | 0/ , 



■ X J Q 







y :j£ ^» y» ^ aju 



« D 






-! J ^Ua^J» 






3641 — MukhtasharShahihBukhari 




?0^\» ^» wJJ jgA U : Jlii tf >l jjc«»j^Jl j±A ^ 

^ ^ / » y 

^i J 5^' oJV? U iii> t l3!Ai ^JJl; j 3 ot- ji y :Jjl' 

> * > 



^ -*■ 



1 £ i > * 

^ -^k 



A-jJJi pjuJ Jsi fr U DI ^Ji : w ^ 

j' > jf / 

/ !>''>' $ 

B ^ ^ f t J ** ( ^ 

,nJ>jj * I jt-to j yya^j ul Oyioji fr 



> jt > * fl> 

-r . n tf > , 




a!)i 



»*> 



1-^Jl 01» iJJjj N !oii>pl >1 U CUSi j£ 

1 > > » ^ > 

^ f> 0i- iiy Ji ijl' ii» j 

Si 'ofj jr iiii ii’JJ sii£ jyis f j£ o( u+j c 



.i3i 




jpj v ul.L 








- > i ^ |^ / Jr 



.aIjJl z j>\ f il. jji &j1 *& /o lii 

> > > > / / 



j > _>j j 



f y oir Qi t <kkM & 

/ / / 

0 tf> > o >■ ^ > f A' f B f I. ■ . |- > " t' m U ' t m + w.' ' * tl 

j C-*^l \ l T^>~ rM J* oJ^tP 

> > > > 

fl i I * >■ . i* i* e 

> a -* ■" J *fl > J 0 ,X 

ijr? J ^ t j-Ul t 

r > > > > > ^ > 

^ ■ * * .f x ^ * b * t . e> > » 

^ul #3 Ol» <yU*J» l: ^ £> 01 L~i5I ^Ji 

0 0> 0 X 1 

y J /j — ^ ' 



>>/ 
t^: — -5 j 



, " * > > > J. Q X 

iiT U aJI^ ilJJl ■ 



X J X 



; j * 0 > 



> > > 

^O* - ■ & >fl 



JJU .aO il; ij u j^ 01 ^ n :J\»3 > >3U .jak£li 



MiikhtaKharShahih Rnthon — I I 




t 



> c, ii j* /u jjL, d£ tJ lJi Jii ^ 




j; v j jii ji Su; ;£j Jii Ji ijj 



1 






* o 

0 >■ >• . 9 > , ^ 



''I | ' ■ ^Ti '" I > » ' >| , . > . > > > | / I 6 / , |> * S " > 

4j 0^1 LL—*- Ljiip j*J — J 



-\ * 



0 0 



ijj jji ji iji l.j^ oi j^/u jJ* v oi 



tr L> Ll Ai j jSf iL. oi£i cLii^i 4* c^JL s I 



^ ^ / /■ / / 
^ ^ y 4 ^ ^ 



>»£> # > !. 



,*> > 






J. r ° * ^ i fc i* i ^ t x i^i"' i ^ i^i ii 

toJ^j \istjrjj 4\St (J^— i^) IJJ^ ,LfcwjPjj LftU— L aPj Lfcul j— cj 



p > , >o > > > 




,ji *jf jJl Jao li auIj i JsV5 J^ij 01 Ol > j (j-dL JlL 01 

J' ^ / / / / / 



, i r 
i^U 



a j i&\ w;\ *i> i jjua cA» ^ 






* ./ 
/ j 

a r 



" \ 



/ > / / 

/ / < ^ — 1 / > 



ovT y Cji cJis ui ‘ p cJji} jii> 






* ^ 
r i. > / v 



f 



iii 



>■ #r 



i <^J 0 




*■’ ^ 






.Lji>Vi ji JSJI 



2584. Dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, “Aku membacakan 
(mengajarkan A1 Qur'an) kepada beberapa orang dari golongan 
Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ketika aku sedang di 
tempatnya di Mina, 76 saat itu dia sedang bersama Umar bin 
Khaththab, yaitu ketika melaksanakan haji yang terakhir kali 
dilaksanakannya. Tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku, lalu 
berkata, ‘Apa engkau tahu bahwa seseorang menemui Amirul 
Mukminin hari ini, lalu dia mengatakan, ‘Wahai Amirul Mukminin! 
Apa engkau tahu si Fulan? Dia mengatakan, ‘Bila Umar telah 
meninggal. maka aku telah berbai’at kepada Fulan. Demi Allah, 
bai ’ atnya Abu Bakar hanya dilakukan secara tiba-tiba 77 lalu 
berlangsung. ’ Maka Umar pun marah, kemudian berkata, ‘ Sungguh, 
insya Allah nanti sore aku akan berdiri di hadapan orang-orang, lalu 
mempermgatkan mereka yang melemahkan urusan mereka. ’ ’ 



76 Yakni aku hendak menemuinya namun sedang tidak ada, maka aku pun menunggu. 

77 Yakni tanpa pertimbangan yang matang. 



|366| — Mukh tashar Shahih Bukhari 





Abdurrahman melanjutkan: ‘Lalu aku katakan, ‘Wahai Amirul 
Mukminin! Janganlah engkau melakukan itu. Karcna musim haji ini, 
adalah saat di mana rakyat jelata dan orang-orang dungu mereka juga 
sedang berkumpul. Dan sesungguhnya, mereka itulah yang akan 
mendominasi tempat di dekatmu ketika engkau berdiri nanti. Aku 
khawatir, ketika engkau men gucapkan suatu perkataan, itu akan 
ditebarkan oleh setiap orang kepada setiap yang dijumpainya tanpa 
memahami maksudnya dan tidak ditempatkan sesuai porsinya. Karena 
itu, tunggulah (dalam riwayat lain: Menurutku sebaiknya 

ditangguhkan 4/265) hingga engkau kembali ke Madinah, karena 
sesungguhnya, itulah negeri hijrah dan negeri sunnah. Di sana akan 
engkau jumpai para ahli fikih dan para pemuka manusia [serta orang- 
orang yang cerdik pandai] (dalam riwayat lain: para sahabat 
Rasulullah SAW dari golongan Muhajirin dan Anshar 8/152), 
sehingga engkau bisa menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu, 
dan para ahli ilmu bisa mencema ucapanmu dan menempatkannya 
sesuai porsinya.’ Umar pun berkata, ‘Setelah aku sampai, Demi Allah, 
insya AHah aku pasti melakukan itu ketika pertama kali aku berdiri 
(khutbah) di Madinah.”’ 

Ibnu Abbas melanjutkan: “Kami kembali ke Madinah setelah 
Dzulhijjah. Pada hari Jum’at, kami berangkat lebih awal (untuk shalat 
Jum’at) ketika matahari tergelincir, sehingga aku mendapati Sa’id bin 
Zaid bin Amr bin Nufail sedang duduk di salah satu sudut mimbar, 
lalu aku duduk di dekatnya, sehingga lututku menyentuh lututnya. 
Tidak berapa lama, Umar Ibnu Khaththab keluar (yakni datang). 
Ketika aku melihatnya datang, aku berkata kepada Sa’id bin Zaid bin 
Amr bin Nufail, ‘Siang ini dia akan menyampaikan suatu perkataan 
yang tidak pemah dikatakannya semenjak menjabat sebagai khalifah.’ 
Namun dia tidak mempercayaiku, dan dia mengatakan, ‘Engkau hanya 
berharap dia akan mengatakan apa yang belum pemah dikatakannya 
sebelumnya.’ Lalu Umar duduk di atas mimbar. Setelah muadzdzin 
selesai mengumandangkan adzan, Umar berdiri Ialu memanjat pujian 
kepada Allah dengan pujian yang sesuai, kemudian mengatakan, 

‘Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu 
perkataan yang telah ditakdirkan bagiku untuk mengatakannya. Aku 
tidak tahu, mungkin ini sudah dekat ajalku. Barangsiapa 
menghafalnya dan memahaminya, maka hendaklah dia 
menyampaikannya ke mana pun yang bisa dicapai oleh 



m 



1 *i 



I ta 



tunggangannya. Adapun yang khawatir tidak memahaminya, maka 
aku tidak membolehkan seorang pun untuk berdusta atas namaku: 
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan 
kebenaran, dan menurunkan Al Kitab kepada beliau, dan di antara 
yang diturunkan Allah adalah ayat rajam, lalu kami pun sering 
membacanya 78 , menghafalnya dan memahaminya. Karena itulah 
Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah 
beliau. Aku khawatir, bila telah berlalu masa yang panjang pada 
manusia, akan ada orang yang mengatakan, ‘Demi Allah kami tidak 
menemukan ayat rajam di dalam Kitabullah.’ Sehingga mereka 
menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan 
Allah. 79 Hukum rajam di dalam Kitabullah adalah benar, itu 
diberlakukan terhadap orang yang berzina apabila telah menikah, baik 
laki-laki maupun perempuan, jika ada buktinya (saksinya), atau hamil, 
atau pengakuan.’ 



• ' i ^ 

& 



V 01 -M 




j —V ®A® 



1 ys- j O^ 1 yS' 01 jl ij*^SLl S* ^ 




2585.. ‘Kemudian, sungguh kami membaca apa yang biasa kami 
pada dari Kitabullah 80 : Janganlah kalian membenci nenek moyang 
kalian. 81 Karena sesungguhnya, adalah kekuturan pada kalian bila 
kalian membenci nenek moyang kalian.’ -atau dia mengatakan:- 
‘Sesungguhnya kekufuran pada kalian bila kalian membenci nenek 
moyang kalian.’ 



78 AI Isma’ili dan yang lainnya menambahkan: “dan kami lelah membacanya: 'Orang lanjut t 
baik lah-lab mauputi perempuan, apabila keduanya berzina t maka rajamlah mereka" 
Ini mempunyai banyak syahid (riwayat penguai) yang bersumber dari sejumlah sababat. 
Silakan merujuknya di dalamyl/ Fath dan Ash-Shahihah (2913). 

79 Yakrti pada yang tersebut yang bacaannya telah dihapus namun hukumnya tetap berlaku. 
AI Hafizh mengaiakan, “Dan memang teijadi apa yang dikhawatirkan oleh Umar itu. 
dimana sekelompok orang dari golongan khawarij dan sebagian golongan mu*tazilah 
mengingkari hukum rajam ” 

Yakni telah dihapus bacaannya, namun hukumnya tetap berlaku. 

81 Yakni tidak mau mengakui bemasab pada mereka. 



1 368 1 — MukhtasharShahihBukhari 





•j}) j/jJ Sl :JlS $£ J^/, 0] LJ Sf» -ToM 



<Z& Cf CwVl y J-* (' tT/t ^CaSl o' 




M : 






Jj 



* * * 

.4] L*jj <&l Lp :t jl j«[ — i 



2586. ‘Ingatlah! Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, 
l Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku, sebagaimana dilebik- 
lebihkannya (dalam riwayat Iain: kaum nashrani berlebih-lebihan 
4/142) Isa putra Maryam. [Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, 
maka] katakanlah, * Hamba Allah dan utusan-Nya 



J 9 + * } + $ 

u 



J aSsIj : J_y2j ^jIS 0t — T ® AV 



' t . 
V' .C 



■0 ^ 



& £; LTir q : j y p o^; iu 



^ J 0 









-js } .ii> .iuir Liir ji i_& 

osJCd 'j. .& J jL 4 



4 " t . . " ^ 
>■ > ^ J « 



.S&? 01 s> ; £G (^JJ! V'j > 



2587. Kemudian dari itu. Telah sampai kepadaku, bahwa ada 
seseorang di antara kalian mengatakan, ‘Demi Allah, seandainya 
Umar meninggal, aku berbai’at kepada Fulan.’ Janganlah seseorang 
teipedaya dengan mengatakan, bahwa bai’atnya Abu Bakar itu terjadi 
dengan serta merta lalu berlangsung begitu saja. Ingatlah, bahwa hal 
tersebut memang demikian adanya, akan tetapi Allah memelihara dari 
keburukannya, dan tidak ada dari kalian yang dipotong lehemya 
seperti Abu Bakar. Barangsiapa yang berbai’at kepada seseorang 
tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia tidak dibai’at, 
demikian pula orang yang berbai’at kepadanya, karena keduanya telah 
teipedaya mempersembahkan diri mereka untuk dibunuh.’ 




jCojV' 0‘ A*-J Aul ^ jj ^jO- Ij y*> OlT A_Jlj "Y OAA 






0 f J/ y 0 . x 






& Liil*/j cSluC J> uX, j jJO-l i cljj «31^- 






: j^ • Js (^i* Jl £•**•' J lUj- °j*j 



.^1 J uiikii .jCjy > ci>i ji c jiki !/: l1 






/ ^ / 



■ l^ * " I^ x , 1 , . x l, " , kl J ' t^B . ''''■t ° ^ fl , "P *'* 1 ^l* 

* tljJu oWw? l)5Wj ^i j ‘ * l«aj p-gj> U j_i^ 



r / * x j c ^ ^ , x j j ^ i' J **[.*! * J t. ^ ® - x 

[Y • / © ^.xp ^ j»jjp Ui : Jltti t jJi j — i 0 j 



s - x “ * 



:Clii C OjV :VUi cf>Jl ^ ULJ C. ijTJii 



y J i, j y 0 y . / 



' er . . . . _ /e „■. ii- Fi . " 



* jr 



i >51 >/ir V of >> h :W 5 > /ji l3i>! 









. » i i'*sf *" i x «H !•• • i* '~f'l -i- ' Jli • •? 

uLl LiUuU .»_$; _jL) -al_j ‘ ‘~- i — .*_S -1 

/ / ^ “ ^ ' ^ /» 



* / 0 / ^ * __.* 0 0-^j /fl i ^ 0-^ / J J ^ 



*+ + 



lii MjiUi Yiii ^ JV, UL_i cSJt*L— 



* * * * ** + * 
I-' , *^ i » ^ I x ^ 



J* ■> J i „. _., , #^J > e J s 



j£sj .!>Ui ULU Oi .ilij; :ijiu ?U e. :CiJL5i .sSa jJ 



o? J a J e X" 



«f /..:»* 'f»? 



/«r . * > 



l ?l J " rf h- ^ » *L e i y '*l'' l v <S.I ■ ■ 1 ^ I ^ 

aUI jwul tJju Uil :J15 c^JLa! ji Laj aUI t^-g-^Jg.>- 



/ y / ■* 

^ o , f ^ « ■* - 

<3 li C-3J Ojj JaJbj t^jj *j; >1 j 

/ / > / > / 

J 



Lr* 



. j*VI UjUas^J Olj cllLsl jjj* l5jJjto«o 01 OjJbji |*Jk UU cp^C» j5 



^ Jt 0 ^ °_ f 



*, f J f »" * f - h / J fl ^ ^ ^ x ?/4 e , f ^ i x f " / x - S rt' 

jl Jbjl <J1X* C/Jjj JLi C-J5 j tjJoOl ol c/ijl tC-Sw Ub 



* f J o ^ .. ^ x ?. x • x f ^ fa ^ ^ !>■ . ■« 

01 C/5jl Uli ,J->*jl ^jia* J 4JL* L?J^^ d*lS j t j>o 






#0 .u 



rr , ^ 



c j^Kj Jjl jU^^s cil>pl 01 c«i J^i .iAJu J jp : Jnj Jjl Ju cl — C xjI 

* x x x * 

C > _ c^/ 0 ■? _ > | ^ o ^ « v / .o ■«' ? / iP r / ^ ^ , 

^jOJ 1 (/ c y AyU tt»lj .yjlj jJ^I jA Ol — XS 



jf , 

/ . ■-■ 



• ^ 
^ 0 



^ p'' 



0 + 



, 0 



!* o ^ 

■■ m * 



**Q 






c\^L» Jlail jl cl^il» 4 ^jUj J JU ^l 



/ // / 



y ‘jtt iii Ci>' y'j , Jif i /ri u :ji — ai 



370 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




i ^ 0 -r 

( > 



& cj Ly y -jxj > ’>ii 'i— y 

1 ^ * 1 * ^ T * 



>«f . > .-: 



^ m *■ 

(.> S 



B ■ / ^ 



^ jai 1 -Lj <£-*si .pAx U^jl l>»tM Sjsk* 1 / J** 1 * -^ - ' 



foif jf <iij ovir t u> ju il, ;>rf ^ .£; >} c C i^jJi 



• : r ' s M*.f* * u * ^ f f. ■ '*u' -" - < 



SW 'i Jj. o‘P' il» «j-ii ’J1 J’/ 0' il! Uil' -£ J? ^-i 

Ul Jjli Jl— Si ,0VI 



* j* 



j & t* - 



t . * B *.. B *-0 f i l, " /. ^ / / ( ^ ^ J f * /B <" ^ f J ** 

tol jJV' ojuujIj Jaiil' />j .J^ijS j-U, L jt,! j jyl u 



aJ j 



t ;j; lii .Jl; uf i; 2i jJ !klJi t ^^vf iJJ 



* ( ' I ^ , "B " "" / | >■ 0? . J* (, ,, , S J, , I .<"■#♦. t *■' <■'. /i, i/ 6 

Cf- ' XxMt L> “J/J .jUaijl U*jb tOjj3e-l#*JI 4 — *JOj t4I — «U* 

J* 

^ " . flJ/ / . J 9 -" , J <" *" J "' y _ 

jj Jjl— < aDI :oJLa* .ojLp ji Jl*~> oia :.^y J5u Ju* to^U—P 

.sSLi 



f . '* 9 



- .-. „ . ,*J ,t 9 

^j* 4*jVy j* c5 y' /' jj* 






CJ ITj^} U iulj uV, JlJ 



# a .*- i£ J ** *- a a ^ a 

^ •<"<>• , ^ , J , «<J ? * b-< a / s a >a 



. ^ o , 8 > 8 , ^ <" , I .K 1 # , f fl /> o l*" > o i | , <■'_*" t . . . " J 

tbJbo jU-j i jAjLj 01 Ajl-j ^j 3 sj j|Jj ^jJlJI UJjlj 01 U**^^ t 




^ / 






yi; 'jjsaojti f4iiuj to s,y vc ^ lJu 



* <" * * . <" <" 



9 / 



oi Ijj £l; ^jJi v} > Su c*XJLii ^ s 3 >l. > ^3 



y / 



& t 

.^i 



2588. ‘Sungguh, di antara yang kami ketahui, ketika Allah 
mewafatkan Nabi-Nya SAW, kaum Anshar tidak bersama-sama 

S9 

dengan kami , dan mereka mengadakan pertemuan tersendiri di 
gedung tertutup Bani Sa’idah. Ali, Az-Zubair dan para pengikut 
mereka, juga telah ikut bersama-sama dengan kami, sementara kaum 



82 Yani tidak ikut bcrkumpul betsama kami di kediaman Rasulullah SAW. 



R^iilrk^npltAii ClinliSli DiilrltAan 



[ '2'TI I 




muhajirin sepakat kepada Abu Bakar, lalu aku berkata kepada Abu 
Bakar, L Wahai Abu Bakar! Mari kita temui saudara-saudara kita kaum 
Anshar.’ Maka kami pun berangkat hendak menemui mereka. Setelah 
kami dekat dengan mereka, kami ditemui oleh dua orang shalih dari 
mereka [yang ikut perang Badar.’ -Lalu aku menceritakan kepada 
Urwah bin Az-Zubair, dia pun mengatakan: keduanya adalah Uwaim 
bin Sa’idah dan Ma’n Ibnu Adi 5/20]. Lalu mereka menyebutkan apa 
yang telah dipesankan oleh kaumnya, keduanya mengatakan, ‘Hendak 
kemana kalian wahai kaum Muhajirin?’ Kami menjawab, ‘Kami 
hendak menemui saudara-saudara kami, kaum Anshar.’ Keduanya 
berkata, ‘Tidak. Janganlah kalian menemui mereka. Selesaikanlah 
urusan kalian sendiri.’ Aku berkata, ‘Demi AHah, kami harus 
menemui mereka.’ Maka kami pun berangkat hingga kami menemui 
mereka di gedung tertutup Bani Sa’idah. Temyata ada seorang laki- 
laki yang berselimut dengan pakaiannya di tengah mereka, lalu aku 
bertanya, ‘Siapa ini?’ Mereka menjawab, ‘Ini Sa’d bin Ubadah.’ Aku 
bertanya lagi, ‘Mengapa dia?’ Mereka menjawab, ‘Demam.’ Setelah 
kami duduk sebentar, juru bicara mereka membaca syahadat, lalu 
memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai bagi- 
Nya, kemudian mengatakan, ‘Amma ba’du. Kami adalali para 
penolong Allah dan pasukan Islam. Dan kalian, wahai sekalian kaum 
Muhajirin, kalian adalah segolongan kecil yang merayap pelan-pelan 
dari kaum kalian. Namun tiba-tiba saja mereka hendak 
menyingkirkan 84 kami dari asal kami dan menjauhkan kami dari 
urusan ini.’ Setelah selesai, aku hendak berbicara, dan aku memang 
telah menyiapkan perkataan yang aku senangi. Aku akan 
menyampaikannya di hadapan Abu Bakar, dan aku telah membatasi 
perkataan itu akan tidak kasar. Ketika aku hendak berbicara, Abu 
Bakar berkata, ‘Tunggu.’ Aku pun khawatir menyebabkannya marah. 
Kemudian Abu Bakar berbicara. Sungguh, dia lebih lembut dan lebih 
lapang dada daripada aku. Demi Allah, dia tidak melewatkan satu 
kalimat pun yang aku senangi yang telah aku persiapkan, semuanya 
dia ungkapkan begitu saja atau lebih baik dari itu, demikian 
seterusnya sampai dia diam. 



83 Yakni kalian hanya sedikit bila dibanding dengan karni. Dan kalian datang periahan-lahan 
dari Makkah kepada kami. 

84 Melepaskan kami dari umsan (kepemimpinan) ini dan menangani sendiri tanpa 
menyertakan kami. 



[372 1 — Miikhtashar Shahih Bnkhari 



Setelah selesai, dia mengatakan, ‘Kebaikan yang kalian 
sebutkan pada kalian, itu memang benar adanya. Dan perkara ini tidak 
akan dikenal (di kalangan bangsa Arab) kecuali karena yang masih 
hidup dari suku Quraisy ini. Mereka adalah kaum Arab pertengahan, 
baik secara nasab maupun tempatnya. Sungguh aku telah rela terhadap 
salah seorang dari kedua orang ini untuk (menjadi pemimpin) kalian. 
Maka, silakan kalian bai’at, siapa pun di antara keduanya yang kalian 
kehendaki.’ Lalu dia meraih tanganku dan tangan Abu Ubaid bin A1 
Jarrah yang saat itu sedang duduk di antara kami. Sungguh, tidak ada 
yang aku benci dari perkataannya kecuali yang ini. Demi Allah, bila 
aku diajukan lalu leherku dipenggal tanpa mendekatkanku dengan 
dosa dari perkara itu, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku 
memimpin suatu kaum yang di dalamnya terdapat Abu Bakar. Ya 
Allah, kecuali bila jiwaku terbuai sesuai saat kematian yang tidak aku 
dapati sekarang. Lalu seorang Anshar berkata, ‘Aku orang yang bisa 
diandalkan, berpengalaman, putra terbaiknya dan pemimpin yang 
diagungkan. Dari kalian seorang pemimpin, dan kami pun seorang 
pemimpin, wahai orang-orang Quraisy!’ Maka perbincangan pun 
semakin ribut dan suaranya semakin meninggi, sampai-sampai 
dikhawatiikan teijadi perselisihan. Maka aku berkata, ‘Ulurkan 
tanganmu wahai Abu Bakar!’ Maka Abu Bakar mengulurkan 
tangannya, lalu aku berbai’at kepadanya, lalu kaum muhajirin 
berbai’at kepadanya, kemudian kaum Anshar pun berbai’at 
kepadanya. Kemudian kami menghampiri Sa’d bin Ubadah. Lalu 
salah seorang dari mereka berkata, ‘Kalian telah membunuh Sa’d bin 
Ubadah.’ Maka aku beikata, ‘Allah telah membunuh Sa’d bin 
Ubadah.’ 

Selanjutnya Umar mengatakan, ‘Sesungguhnya kami, demi 
Allah, kami tidak menemukan perkara lain yang tengah kami hadapi 
saat itu, yang lebih penting daripada pembai’atan Abu Bakar. Kami 
khawatir, bila kami telah berpisah dengan kaum itu, dan tidak teijadi 
pembai’atan saat itu, kami khawatir mereka akan membai’at salah 
seorang dari mereka setelah kami. Sehingga kami berbai’at kepada 
mereka mengenai hal yang tidak kami ridhai, atau kami menyelisihi 
mereka sehingga teijadi kerusakan. Barangsiapa yang berbai’at 
kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia 
tidak boleh diikuti, demikian pula orang yang berbai’at kepadanya, 
karena keduanya telah terpedaya mempersemb ahkan diri mereka 
untuk dibunuh.’” 



MnkhbcliarSliahih Rnlrhgri 1 171 1 



32. Bab: Jejaka dan Perawan (yang Berzina) Dihukum Cambuk 

dan Diasingkan 



“Peiina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing- 
masing dari keduartya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalunkan) agama 
(hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dun hari kemudian ; 
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh 
menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan 
musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan 
pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu 
diharamkan bagi orang-orang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 2-3). 



Jb-J' Jli — \ ro Y 



H" #■ 



1352 



1352* Ibnu Uyainah mengatakan, “Rasa belas kasihan 
dimaksud adalah ketika menjalankan hukuman/ 5 






' . a' 



£ fl 



^ O v ^ 






U^l J ijs -YOAS 



.SjiiiL- 



2589. Dari Urwah bin Az-Zubair: Bahwa Umar bin Khaththab 
mengasingkan (terhukum), kemudian sunnah itu masih terus 
dilaksanakan. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan padanomor 1217, juz 2). 



1352 



Ibnu Uyainah sendiri telah tnengeluarkannya di dalam kitab Tb/simya. 





33. Bab: Mengasingkan Pelaku Maksiat daii Laki-Laki yang 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada kitab 77 Pakaian, 

bab 62) 



34. Bab: Orang yang Diperintahkan Imam untuk Melaksanakan 

Hukuman tanpa Disertai Imam 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang telah dikemukakan 

pada nomor 1217 dan 1218, juz 2) 



35. Bab: Firman Allah Ta’ala, 



“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah 
dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena 
itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan 
yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan 
yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka 
telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji 
(zina), maka (hukuman) bagi mereka adalah setengah dari apa 
(hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). 
(Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang 
yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan 
zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. An-Nisaa' [4] : 25). 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



MiithtadiarGlmlini Unblmn I 17? I 



36. Bab: Bila Hamba Sahaya Perempuan Berzina 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid yang telah dikemukakan 

pada nomor 1017 dan 1 01 8, juz 2) 



37. Bab: Tidak Boleh Mencerca Hamba Sahaya yang Berzina dan 

Telah Oihukum yang Tidak Diasingkan 



(Hadits yang disinggung tadi) 



38. Bab: Hukum-Hukum Ahli Dzimmah dan Muhshannya 
Mereka Bila Berzina dan Diadukan Kepada Pemimpin 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1 550, juz 2) 



39. Bab: Bila Seseorang Menuduh Istrinya Atau Istri Orang Lain 
Bereina di Hadapan Hakim dan Orang Banyak, Apakah Hakim 
Harus Mengirim Utusan Kepada Wanita Tersebut Untuk 
Menanyakan Kebenaran Tuduhannya? 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid yang disinggung tadi) 



40. Bab: Orang yang Memberi Pelajaran (Sanksi) Kepada 
Keluarganya Atau Lainnya Tanpa Seizin Sultan (Penguasa) 



V,' 'Ji ‘Ji y 5if SlSti jb lij :* j-4 JL-ij -AY I 

JLjiI* Ji 4l .ihuji J tiiiluli 



1 



376 j — MukhtasharShahihBukhari 




(821). <B21) Abu Sa’id mengatakan: Dari Nabi SAW, "Biia 
(seseorang) sedang shalat, lalu ada orang lain hendak lewat di 
depannya, maka hendaklah dia mencegahnya, jika dia enggan 
(dicegah), maka hendaklah dia melawannya " Abu Sa’id pemah 
melakukannya. 



41. Bab: Orang yang Melibat Lakl-Lakl Lain Bersama Istrinya, 
Kemudian Dia Membunub Laki-Laki Tersebut 



(Hadits A1 Mughirah yang akan dikemukakan pada kitab 97 Tauhid, 

bab 20) 



42. Bab: Tentang Ungkapan Sindiran 



(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang teguh dengan A1 Kitab dan As-Sunnah, bab 12) 



43. Bab: Berapa Kali Pemberian dan Pelajaran? 



V :Jjk m 'J» J 






: Jli UjC&\ sS 'J 



. , ^ a < + *■ t + 

j* Jo- OjAp (3y (4 j^aP s 









2590. Dari Abu Bundah A1 Anshari, dia mengatakan, “Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, c Janganlah kalian mencambuk 
(dalam riwayat lain: Tidak ada hukumanf 6 yang lebih dari sepuluh 



c * 2[, Te1ah dikemukakan secara bersambung pada juz 1, kitab 8 Shalat, pembatas shalai, bab 
100 . 

Ta*zir ialah sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan 
(pemboikotan) atau pengusiran. 

86 Saya katakan: Di dalam isnadnya terdapat Fudhail bin Sulaiman; ada kelemahan pada 
hafa1annya. 



Mnkhtashar Shahih Rukhari — 1 377 1 



cambukan, kecuali pada salah satu hukuman di antara hukutnan - 
hukuman Allah. ,n 



44. Bab: Orang Tampaknya Melakukan Perbuatan Keji, Merusak 
Citra Orang Lain dan Menuduh Tanpa Bukti 



45. Bab: Menuduh Zina Terhadap Wanita-Wanita yang 

Memelihara Kehormatan Oiri 



Dan Fiiman Allah Ta’ala, “Dan orang-orang yang menuduh 
perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan 
puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk 
selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali 
mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. An- 
Nuur [24]: 4-5), “Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan- 
perempuan baik, yang lengan dan beriman (dengan tuduhan 
berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan 
mendapat adzab yang besar (Qs. An-Nuur [24]: 23) dan Firman 
Allah, u Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina ), padahal 
mereka tidak mempunyai saksi-saksi.” (Qs. An-Nuur [24]: 6) 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada nomor 
1232, juz 2). 



46. Bab: Menuduh Hamba Sahaya Bendna 



* * I 

‘ J 







d :JU 



■#" 

* , B Y S 



CjT 01 'ilj jUUs - t Jli J^J ^ L-S j 



v / 



* * 






87 Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah ialah perertpuan-perempuan 
yang tidak pemah sekalipun terfikir untuk berbuat keji. 



378 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



-JV5 

2591. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Abu A1 Qasim SAW mengatakan, “Barangsiapa menuduh budaknya 
berzina, sedangkan budaknya itu terbebas dari yang dikatakannya, 
maka pada hari kiamat nanti Jia akan dicambuk, kecuali bila seperti 
yang dikatakannya." 

47. Bab: Bolehkah Imam Memerintahkan Seseorang untuk 
Melaksanakan Hukuman Kepada Seseorang yang Sedang Tidak 
Hadir di Situ (Di Tempat Keputusan)? Umar Pernah 

Melakukannya 

(Hadits Abu Hurairah yang baru disinggung pada bab 36) 



Mnkhtashar Shahih Rnkhari — 1 379 ^ 




87. KITAB DIYAT (DENDA/TEBUSAN MEMBUNUH 

ATAU MENCEDERAI) 



1. Bab: Firman Allah Ta\ila, “Dan barangsiapa membunuh 
seorangyang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah 
neraka Jahanam .** (Qs. An-Nisaa' [4]: 93) 



t a J t. o 



f y X <<■ 

a t ** 



y M & Jli :J« tg* ji -Yo*Y 



.u 






P ^ fl / ■ | jr 4 r o , 



* 

s/_ 



2592. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, l Seorang mukmin selalu dalam kelapangan dari agamanya 
selama tidak menumpahkan darah yang haram 




jit jLP^p-ronr 



* 



f t>Ji f iJt iJLal 




2593. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, 
“Sesungguhnya, di antara perkara-pericara sensitif yang tidak ada jalan 
keluamya bagi yang menjatuhkan diri ke dalamnya adalah 
menumpahkan darah haram tanpa ada alasan yang menghalalkannya.” 



^ ,«^1 Jl5 ijt5 — jl — p — AYY 

X- <■■ r x * X x 



sC, jJJCJl ci c-ir 'j^ii tJ liT r > « ^ 

•jS> 

( 822 )J 822) Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Nabi SAW 



* 

8 ^ 
> X . 



X x 

* J X 



fa22) lni mu f allaq. A1 Bazzar menyebuikannya secara bersambung, juga Ad-Daraquthni di 
dalam Al Afrad , dan Ath-Thabarani di dalam Al Kabir s dari Abu Bakar bin Ali bin ‘Atha' 



Mubhbichiir Shiihih Rnkhsiri — 1 381 I 




bersabda kepada A1 Miqdad, i Bila seorang mukmin menyembunyikan 
keimanannya di tengah orang-orang kafir, lalu ketika dia 
menampakkan keimanannya engkau malah membunuhnya, 
sebenamya seperti demikianlah engkau dulu menyembunyikan 
keimattanmu ketika di Makkah 



2. Bab: Firman Allah Ta*ala, “Barangsiapa memelihara kehidupan 

seorang manusia.” (Qs. Al Maaidah [5]: 32) 



-jtit CJ U2K yt J Jt ju - \ r.r 

' ' ' * 

•3p ji' a 'jj t j AYT 



1353. 53 Ibnu Abbas mengatakan, “Barangsiapa mengharamkan 
membunuhnya kecuali dengan haknya, maka seperti membiarkan 
hidup semua manusia.” 



(823 dan 824). (823 dan 824) Diriwayatkan juga oleh Abu Bakrah 
dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. 



J 




\ 



M 



^ ^ ^ ^ i' ^ ^ t 

J G J s , " " " I , „ * . _ — * 4 h" B O" O " . " * B j' 

y* j 4j jl>- — Y t 




Nl 431 N :JV3 ti£ :Jli 










bin Muqaddim. dari Habib bin Abu Amrah, dari Sa’id, darinya. Ad-Daraquthni 
niengatakan, “Habib meriwayatkannya serdirian, dar Abu Bakar juga meriwayatkaimya 
sendirian darirya.” A1 Hafizh mengatakarij “Sufyan Ats-Tsauri memutaba^ah Abu Bakar, 
namun meriwayatkannya secara mursal." Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ath- 
Thabari dari dua jalur, darinya. 

Saya katakan: Abu Bakar bin Ali mi tidak pemah menwayatkan darinya kecuali hanya 
dua riwayat, dan Ahmad tidak menilainya tsiqah, sememara Al Hafizh mengatakan, 
*Maqbul (dapat diterima). ,, 

1353 Ibnu Hatim menyebutkannya secara bersambung. 

(8B dan 824) adalah sabda beliau SAW: “Jangcmlah kalim kembali menjadi kaflr 

setelah ketiadaanku Adapun hadits Ibnu Abbas, telah dikemukakan secara bersambung 
pada juz 1, nomor S12. Sedangkan hadits Abu Bakrah, telah dikemukakan pada juz 3, 
kitab Peperangan, nomor 1831. 



1 382 1 — MuKhtasharShahihBukhari 





+ * i 



tlijJ llld : Jti .£! I» J»- Is jCsjNI aIp ij&j :J\ — i 






NJ yi Sl Jli c oL; idsf ibc' l; : J Jia :Jli .s ^t iiiS ^L; 



,., t 






>■ , • ^4 * + * 

^ O Jj*| ^ * 



Jl5 J> jJJ Aiilii :Jl5 S*y£> 015" CJl !«3sl Sy*'j W :c~U : Jl s ?<js' 






a > * ; 



x > J^ 






JTi jj > 4 Ji &J% J|J l— J :Jl S <&t V! «4 Sf 



"* A * 



4 
O 



.^t djui j^ IilLf 



2594. Dari Usamah bin Zaid bin Haritsah RA, dia menuturkan. 
“Rasulullah SAW mengirim kami kepada kabilah Huraqah dari 
Juhainah. Lalu kami menyerang mereka di pagi hari dan ksuni berhasil 
menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anshar 
beijumpa dengan seorang laki-Laki di antara mereka (yang kami 
serang), ketika kami menghampirinya, dia mengucapkan, ‘ Laa ilaaha 
illallaah' Lalu orang Anshar itu menahan diri (sehingga tidak 
membunuhnya), maka aku segera menikamnya dengan tombakku 
hingga tewas. Ketika kami kembali, hal itu sampai kepada Nabi SAW, 
maka beliau bersabda kepadaku, ‘Wahai Usamah! Apakah engkau 
membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illallaahT Aku 
jawab, ‘Wahai Rasulullah! Dia hanya melindungi diri.’ Beliau 
bersabda Iagi, ‘ Apakah engkau membunuhnya setelah dia 
mengucapkan laa ilaaha illallaahT Beliau terus mengulang-ulanginya 
kepadaku, sampai-sampai aku melamun, kalau saja aku belum 
memeluk Islam sebelum hari itu.” 



M * * P * 









X* X* 






.IL. JOi t W-Jt 

«r «r 

2595. Dari Abdullah (bin Umar) RA, dari Nabi SAW, beliau 



Salah satu kabilah Juhainah. Dinamakan demikian karena suatu peristiwa yang teijadi 
autara mereka dengan Bani Murrah bin Auf, lalu membakar mereka dengan anak panah 
beiapi karena banyaknya yang gugur dari pihak mereka. 



Mnlf Iitacli4r Chahili PiiMioh 



I 'is'» 9 




bcrsabda, “ Barangsiapa menghunuskan senjata kepada kami, maka 
bukan dari golongan kami” 

(825). {825) Diriwayatkan oleh Abu Musa dari Nabi SAW. 

3. Bab: Firman Allah Ta’ala: 



“ Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
( melaksanakan ) gishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. 

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba 
sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa 
memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya 
dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepudanya dengan baik 
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 
Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan 
mendapat adzab yang sangat pedih.” (Qs. A1 Baqarah [2]: 178) 



(Tidak ada hadits yang dikemukakan) 



4. Bab: Pertanyaan Kepada Pembunuh Sampai Dia Mengaku, 
dan Tentang Pengakuan yang Berkenaan dengan Pelanggaran 



(Haditsnya akan dikemukakan setelah ini) 



5. Bab: Bila Seseorang Membunuh dengan Menggunakan Batu 

atau Tongkat 



aLjuIL & ij\U :J13 J VI 






H" JT 



‘cPj ^ ® yil j\ : ju is>*. Vic.> :jl_J 



(KW) Pengarang mengisyaratkan kepada haditsnya yang akan dikemukakan pada bab 92 Pitnah, 
bab 7. 

Qishash ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. 



384 1 — MukhtasharShahihBukhari 





:Jl3 tl cJtiy oyj <3i' l^J Jlii 



0 ^ 




>jr } ■ ^ _. . 



4j(jj ^j) J;; Alll Jj*-j <i Vp*Ai 



A^-lj 



1 Av/v 6jbt«j»JL 4— lj j9 tjS§|, ^Jl J^li tL> J & I 






j>: ^ ^ 

j* 

.(\AA- 



2S96. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, “Seorang 
perempuan keluar dengan mengenakan perhiasan perak di Madinah, 
lalu seorang yahudi melempamya dengan batu, kemudian perempuan 
itu dibawakan kepada Nabi SAW yang nafasnya sudah hampir tiada, 
lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, i Fulankah yang telah 
membunuhmuT Perempuan itu mengangkat kepalanya, beliau pun 
mengulanginya lagi, l Fulankah yang telah membunuhmuT 
Perempuan itu mengangkat kepalanya, lalu beliau mengatakan untuk 
ketiga kalinya, ‘ Fulankah yang telah membunuhmuT Lalu perempuan 
itu menundukkan kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil 
orang tersebut, kemudian membunuhnya di antara dua batu.” (Dalam 
riwayat lain: Lalu orang yahudi itu dibawa, dan dia (diintrogasi) 
hingga mengaku, kemudian Nabi SAW memerintahkan (qishash), 
maka orang itu pun kepalanya digencet dengan bebatuan.” 3/187-188). 



6. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Bahwa nyawa (dibalas) dengan 
nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya 
(balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, 
maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan AUah, maka 
mereka itulah orang-orang zhalim .** (Qs. AI Maaidah [5]: 45) 



£ y 'M & Sj^j Jli :JV3 J) <5sl ^ -Yo^Y 

>■ ^ * \ > , A * r * 

* ° . u * . i o * + j "i. . . . r f * o ^ . o > o 



‘j 



f ^ ^ " | 0 * 

11 Ju-w* 



iil/htocliai" Clinliili RnMiniiii \ 1 




j s 



2597. Dari Abdullah (bin Mas’ud), dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Tidakiah halal darah seseorang yang bersaksi 
bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Altah, dan bakwa uku 
adalah utusan Altah, kecuali dengan satah satu dari tiga hal: nyawa 
dibayar dengan nyawa, janda (atau duda ) yang berzina, dan orang 
yang melepaskan diri dari agamanya, yang meninggatkan jama'ah 
kaum muslimin.”’ 



7. Bab: Orang yang Dibaias Dibunuh dengan Batu 



(Hadits Anas yang baru dikemukakan tadi) 



8. Bab: Orang yang Berhak Atas Suatu Pembunuhan Mempunyai 
Dua Pilihan (Yaitu Menjatuhkan Qishash atau Menerima 

Tebusan) 



9. Bab: Orang yang Menuntut Darah Orang Lain Tanpa Hak 




% S * / / ^ x 



2598. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “ Orang 
yang paling dibenci Atlah ada tiga: Orang yang berpaling dari 
kebenaran dan keadilan di tanah Suci, orang yang menuntut 
diberlakukannya tradisi jahiliyah dalam Islam, dan orang yang 
menuntut darah orang lain tanpa haq untuk menumpahkan 
darahnya." 



1 386 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




10. Bab: Pemberian Maaf Pada Kasns Pembumihan yang Salah 
(Tidak Sengaja) Seteiab Meuinggalnya Korban 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan padanomor 1717, juz 3) 



11. Bab: Firman Allah Ta’ala, 



“Dan ticlak patut bagi seorang yang beriman membunuh 
seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah ( tidak 
sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena 
tersalah ( hendaklah ) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta ( membayar) tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari 
kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka 
(hendaklah si pembunuh) memerdekctkan hamba sahaya yang 
beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si 
pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah 
dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat 
kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
(Qs. An-Nisaa’ [4]: 92). 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



12. Bab: Seseorang yang Mengakui Pembunuhan dengan Satu 
Kali Pengakuan, Maka Dia Dibunuh Karenanya 



(Hadits Anas yang baru disinggung tadi) 



13. Bab: Dibunuhnya Laki-Laki Karena Membunuh Perempuan 
(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang dismggung tadi) 

M Ckalitlt Dnl/knn 1 



14. Bab: Qishash Antara Laki-Laki dan Perempuan yang 

Berkenaan Dengan Mencederai 



J&k j4' -rLi Jil Jti 



d jr j sti -ir.t 



^ ■ 






, •> ■ f • i' >3l I J > l > > I, •> J • J > ^ #» 

.«a»^ jUj» jj»j ju» Jv* <*j -\rov-\roo 

.>C«ii :S JUi liO g)\ ’^J\ -AY1 






Ahli Ilmu mengatakan, “Laki-laki dibunuh karena membunuh 
perempuan.” 

13 54. 1354 Disebutkan dari Umar, “Wanita dibalas dibunuh 
karena membunuh laki-laki yang dilaku kan dengan sengaja hingga 
menghilangkan nyawa, adapun di bawaih itu berlaku ketentuan 
mencederai.” 

1355-1357, 1355-1357 Demikian juga yang dikatakan oleh Umar 
bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Az-Zinad dari para sahabatnya. 

(826). 26) Saudara perempuan Ar-Rabi’ mencederai seseorang, 
lalu Nabi SAW bersabda, "Berlakukan gishash” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah 
dikemukakan pada kitab 76 Pengobatan, bab 21). 



1 154 Sa‘id bin Manshur menyebutkannya secara bersambung dan jalur An-Nakha’i. Dia 
mengatakan, “Di antara yang dibawakan oleh Urwah A1 Baruqi kepada Syuraih dari 
Umar, bahwa dia mengatakan, ‘Melukai laki-laki maupun wanita.’ Ateamya sama, dan 
sanadnya shahih” 

U55-I357 ^tsar Umar, Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya secara bersambung dengan sanad 
shahih darinya menyerupai itu. Atsar Ibrabim, yakni An-NakhaM, telah dikemukakan di 
dalam atsar Umar yang sebelumnya. Sedangkan Atsar Abu Az-Zinad, Al Baihaqi 
menyebutkannya secara bersambung dengan sanad jayyid darinya. 

(^Muslim menyebutkannya secara bersambung di datam kitab Shahihnyn. Pendapat yang 
kuat, babwa kisah ini berbeda dengan kisah Ar-Rafi’ itu sendiri yang telah dikemukakan 
padajuz 2, kitab Perdamaian, nomor 1213, karena adanya perubahan pada beberapa segi. 



1 388 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



15. Bab: Orang yang Mengambil Haknya atau Membaias Tanpa 

Keputusan Hakitn 



16. Bab: Bila Meninggal Atau Terbunuh Dalam Keruraunan 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1717, juz 3) 

17. Bab: Bila Seseorang Membunuh Dirinya dengan Tidak 

Sengaja, Maka Tidak Ada Tebusan 90 



(Hadits Salamah yang telah dikemukakan pada nomor 1 769, juz 3) 



18. Bab: Bila Seseorang Menggigit Orang Lain, Lalu Giginya 

Tanggal 



* * o /- 



0 & £ 

b ^ | * 0* k i > ' . ! **■ > * , r - -- ^ m 

JA oJj iJ^-j Al Ja* Cf- 



" * 

^ O V J i ./ Il .«r rJSm 2 ll I i> } • /./ . 

olid *3 .A^-t Jbm ijlol (1$$ ,-dl jjJl t y^aZ^-Vs louZo 

** + 






J ^ y| , . % j 0 



* 






.iU ^ v i 



2599. Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorang laki-laki 
menggigit tangan laki-laki lainnya, lalu laki-laki (yang digigit) itu 
menarik tangannya dari mulut penggigitnya sehingga gigi depannya 
tanggal. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW, beliau pun 
bersabda, ‘Seseorang kalian menggigit saudaranya sebagaimana 
hewan jantan menggigiti Tidak ada tebusan untukmu 



Yakni terhadap 'aqilahnya dan tidak pula terhadap yang lainrya. Hal ini berbeda dengan 
orang >ang berpendapat, bahwa ada diyat yang harus ditanggung oleh b aqilahnya. Jika 
masih hidup, maka diyat itu menjadi miliknya dan menjadi tanggungan rnereka. Bila telah 
meninggal, maka diyat itu menjadi hak para ahli warisnya. Hadits pada bab ini sebagai 
dalil atas mereka, dan kesalahannya itu terikat dengan perbcdaan ini, jika tidak, maka 
demikian halnya pada kasus bunuh diri, tidak ada diyat >ang hams ditanggung seseorang. 
Mereka telah sepakat, bahwa, bila seseorang memotong anggota tubuhnya dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban apa-apa. (Folh). 




19. Bab: Gigi Ditebus dengan Gigi 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah dikemukakan 

padanomor 1213, juz 2) 



20. Bab: Tebusan Jari 




X X 



2600. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ini 
dan ini sama.” Yakni jari kelingking dan ibu jari. 



21. Bab: Bila Suatu Kaum Mengenai (Membunuh, Mencederai, 
Atau Memukul) Seseorang, Apakah Mereka Semua Dihukum dan 

Dituntut Balasan yang Sama? 






^ t _ . J ^ j> ■J' X 1 fl|J > , > ll i # , J i, — >■ 

jJbr j ^3 £ w J Jl — Sj “ \ T& A 

^ X ** XX .X 

:JUj t Jj^ iJo jL$ dfcl :SfV5j >L Cu- ^ <1 

' J J " J X 

.iLCSLiJ CJjLj llLl LUi y 



^ . * t' j " 



XXX X 




13 5 8. 1358 Mutharrif mengatakan, dari Asy-Sya’bi, tentang dua 
leiaki yang bersaksi tentang seorang lelaki, bahwa dia telah mencuri, 
lalu Ali memotong tangannya. Kemudian di lain waktu, kedua lelaki 
itu datang dengan membawa orang lain dan mengatakan, “Kami 
keliru.” 91 Maka Ali membatalkan kesaksian mereka, dan keduanya 
'iituntut untuk membayar tebusan kepada lelaki pertama, lalu Ali 
berkata, “Seandainya aku mengetahui bahwa kalian berdua 
melakukannya dengan sengaja, pasti aku memotong tangan kalian.” 



1MB Asy-Syafi’i mengemukakannya secara bersambung dengan sanad shahih darinya. 
gi Yakni kami keliru tentang orang pertama, dan sebenartiya pencurinya adalah orang ini. 



390 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




-■ - J 




JUi iijU J» C&p of 



o 







-Y1«^ 



J f ^ " a ' 







ji»^ 



2601. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa seorang budak laki-Iaki 
dibunuh dengan cara diperdayai, lalu Umar berkata, “Seandainya 
warga Shan’a terlibat dalam perbuatan itu, pasti aku membunuh 
mereka.” 



i ^ f 



« * * 



* + 



^ JUi tjlS brj :v' JP fJZ- 'J J«j - ^rel 



ciaj 1^'j jiuJ' Ji'j ' r*tr 



-\ri 



.ijjx «T> ^ > SiTj - > ri i 



..3, 



* 



. J.£-f *So 



* >■ 



J J * 



^ ( • ' * l'l f 

p p - 



-\rto 

-\rvt 



1359. 1359 Mughirah bin Hakim mengatakan, dari ayahnya, “Ada 
empat orang yang telah membunuh seorang anak, lalu Umar 
mengatakan ..” seperti yang tadi. 

1 3 60- 1 363 360-1 363 Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali, Suwaid bin 
Muqarrin menetapkan hukuman balasan karena tamparan. 



1364. 1364 Umar menetapkan hukuman balasan yang sama karena 
pukulan dengan pelepah kurma. 

13 65. 1365 Ali menetapkan hukuman balasan yang sama karena 



1355 Ibnu Wahb mengemukakarmya secara bersambung, dan juga Ath-Thahawi dan Al Baihaqi 
darinya. 

1360-1363 ^ tsar ^bu yakni Ash-Shidd^, Ibnu Syaibah mengemukakannya secara 

bersambung. Sementara Atsar Ibnu Az-Zubair, Ibnu Syaibah dan Musaddad 
m engemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad shahth. Adapun atsar Ali 
dan Suwaid, Ibnu Syaibah mengemukakannya secara bersambung. 

1364 Malik dan Abdurrazzaq mengemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad 
dha f if. 

1365 Ibnu Abi Syaibah dan Sa*id bin Mansur mengemukakannya secara bersambung. 



MnMiioch^r ShohSli Hiihhon 1 101 I 



tiga cambukan. 

1366. 366 Syuraih menetapkan hukuman balasan yang sama 
karena cambukan dan cakaran. 

(Bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada kitab 
76 Pengobatan, bab 21). 



22. Bab: Qasaman 2 (Sumpah Lima Puluh Orang untuk 
Menyangkal Tuduhan Pembunuhan) 



iU jt ■.% ‘Ji jli -.^1 ‘J i jlij -atv 



P * + 






> * 



J-Sj IJ Jl5j — ^ nv 



?? WO- l\L'j J J\ yyi\ 

+ / / ^ ^ ^ 
£ . Al a 



*-■ J 0 J - > 



j -^rtA 

*» / Jt ^ 

jJ Oj*j d--J *XIP Jjs-j ^jS — 

H' ^ V H H 1 J >■ H ^ H 

.iiCijl Jj 4j (jAiaij Sl ki* Oli Ssi 



(827). (827) A1 Asy’ats bin Qais mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, l Dua saksimu atau sumpahnya 

1367. 1367 Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, “Mu’awiyah tidak 
memberlakukan hukuman balasan karenanya.” 



1366 Ibnu Sa’d dan Sa’id bin Manshur mengemukakannya darinya secara bersambung. 

92 Qasaamah (dengan fathah), adalah sumpah. Hakikatnya adalah: Lima puluh orang di 
antara orang-orang yang berhak terhadap darah seseorang bersumpah bahwa mereka 
berhak terhadap daiah teman rneieka itu karena mereka menemukannya telah terbunuh di 
wilayah suatu kaum yang tidak diketahui siapa pelakunya (pembunuhnya). Bila tidak 
mencapai lima puluh orang, maka orang-orang yang ada bersumpah sebanyak lirra puluh 
sumpah, dengan syarat di antara mereka tidak terdapat anak kecil, wanita, orang gila, 
maupun hamba sahaya Lalu orang-orang >ang dituduh agar bersumpah untuk 
menyangkal tuduhan pembunuhan yang diarahkan kepada mereka Jika para penuntut 
bersumpah, maka mereka berhak terhadap diyat, dan bila para tertuduh bersumpah 
(menyangkal) maka mereka tidak harus membayar diyat. Demikian yang disebutkan di 
dalam An-Nihayah* 

<827) Te1ah dikemukakan secara bersambung pada kitab 83 Sumpah, bab 17. 

1367 Hammad bin Salamah mengemukakannya secara bersambung darinya di dalam 
Mushnnnajriy&y dan isnadnya shahih. 



1 392 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1 a 
1368. Umar bin Abdul Aziz menginm surat kepada Adi bin 

Arthah -yang ditugaskannya (sebagai Gubemur) Bashrah- tentang 

seorang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah para 

penjual minyak samin: Bila para penuntutnya mempunyai bukti (maka 

berlakukan qishash), bila tidak, maka janganlah engkau menzhalimi 

manusia, karena sesungguhnya perkara ini tidak akan diputuskan 

hingga hari kiamat.” 



/ D 



JT j [\ Av / o OLJl-] — Y 1 • Y 






+ * 

O^ x A x / 



9 ^ > / 



jj\ -M 1 ji j*-* Ol t[V\/o ^Li — JL 






+ * t 






J 



f 



X -X / „ ^ 



D y 



[oAaJ j-5j L* i (J lii >v-g-! Oil t^LU L* 

X -XX- x X X X 

: Jii .iui] tU&ji li Jilii jij cji. i* ijiii iuiii : j Jl : i jlli 



UUJj vit L j J: C. : J jli ,[v\/o .jp Liii L;i*J > 1 j 

C X #" XX x X 1 









* V >J‘ ^'>'j oisA! >f l; :Lia tu j!u 



XX X 

x J x< 9 X x x X 

xX e „ ^*| y °* x* X C J J x» IX* J C I fl X D x* ^ f O i X ■*x' J 

' 4 jI (j— /0 -L , J^ 1 J I_J-A£*x (*-£** Oi*** 5 " *j' tl~>l il 









* S + 



M j X x XX . a| x x X , , , J X X 

“ J “ ' ^ B I ' I- vr h~ o >J * * ^ ' * i 

y c-jIjI :cJb TUir y ois l « — ! 



X > <x X- X O J X .xf , X 

h > t I ~ X X O |X X J I x X 8X X H X X xW X 0 , J X . X , J x 

.V : Jli Yojjti (*Jj 4*W cJSH JT J*- j ^Ip 



: JCas^ l^)\J t£Jb~l VI Ja5 >Jb-f Jll J*>j U Jlljj :o!s 

0 X X x X X X X- 

** X # X X J X e X X 



X x ^ 



X' X X X B [ . |X o . x p x ^ ^|j X o| 1 L ,X „x X | x„ ' . ^ X 

^jL- J*-J J* tdL^-l *Uj ^ij J«-j jl tJlAS <U~A> OjijSso J=> J*.j 



J x X X xfi X XX 

• -X. J “ -I 



-X Xx X X 

e 



:(C~j 'S’ jL 5 i :<\j'jj (^*j) f>*J' Jbii •f , ^Ux , yi ^ji- jj jij aJ 4 i 4 auI 



# X X 

X X 



X» X- J' 

tjpi yi s Ai J>j of tiAJii JJ i 



£ X- e_ ; X c * 




0 X 



1368 



Sa’id bin Manshur dan Ibnu A1 Mundzir mengemukakannya secara bersambung, dan ini 
adalah atsar yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh A1 Hafizh. 



jf ^ y / 



i^j-jl j^*T Ll icJLu |W 






S *++. 

O^juUS t 



j** i> ^ ^ ^ i ^ i ® y .-' ^ f ^ ^ > 

jll ^lp Ij^JJ 4jUj JXP IjtiJ ijl ^ j*ol 



Ji iui i^ii <;4icU ^iiii <>jV ijiyiu lf tcJ Ji 






\^d o jlua aI» j \l*\j «j o j^^kj y$ :jii t S J^j 

/ ^ y yyy ^ ^ 



Jii cgiyfj ggf > ijf> iji>i .Jj :ijiu ?gi>fj 




& J'ji-i il)i jp .^1 1 ji>ij J,l Jjlj >_*l j 



/ / / ^ 



j^r s- 



«■’ ^ 



tj*-^L?s- jlj cJ]a£i (a-§j yti (a_$j *,-*«» djT jjli tL* jUl 

/ / / > > y y J 1 >■ / 

J, >■ iU D ^ ■ t O ^ i ^ # j 0 J *rfQ f * * * * 

. *yu* ^5*^ (►* j***J 

+ * /■ 

i ^ -' a j ^ * , l r i r . «J 

(ijl£»j t^^U^i 'jc- IjJJ ji a-*» U* **- s ' t-is «i (^ij :c. . 1» 

j _ ^ ^ ^ ^ o ^ J I 

V?t • '- lil 1_: *.'tiC 0 *-• ' . m .1,1' . . ' . *.*. s' '!•! Ii rv i s" .'. 



J x 3 - 



V/\ :L& .J-5 f yir LUl *di ij :jl*l 'j; L^ j£ .ly» 



j ^ 

.-■ <- ■* 



ilj ,*>j Ji «i^Jbil, >jj V :JIS «igi w' ‘Ji 



> jP 



0 < J 



y; [> aa/o lai Ji,j] ^i iJii 'jX* a J2u jZji lii JO-J V 



»i 



f ° I ^ I ^ "' i!Efe _SJ . * -* . , , ^ 

^ yij J>--> 4Jl J j-* j IJl» ^s olS 



■ J ^ 0 /* 



^ - <" , 

. i ^ •. ^ ^ 



J" X* 



^ Jy 



y D^ B | 0 . J -/ </ - r 4 



iS ^ 



£ ■ 

9? 



lj3rj»U (JlA» |»-JjJjI f J s l /» j«, ,_ps-J 7T (0_U£- ljJ_L>*IS (jWs iVI 

S L, |0>^ I|| J ^'"'"' t| ■ t ^ ''t " ° ■ ' B ^ ,i ,. Jy ° ^ 

*»• U^J <y! *_***■ j» ‘f*Ul "•— % p-S~-U> (»-* laj» ‘«“I — M 



/ / / - - 

^ j* f -' - . - /- 

__, . y Df - Bo< y -'-' , 6 / ^ , -- , J-J . o< 



0 I . / 



I o-/ 



sili (\LjJi Ji; UL. »i»ikj £ oir UL-C* U)1 jy/, U :lj_JU» 



f j' ll -* ._ . 1 I l' - I - 

rt . J5 ^o-i t * - * ** . t* I > i' // , P* ». , I S ^ /'i' J o j 1 

jl VOj3aJ ^J*J : Ju» -Jil J J~>J ?r >>*» -(*^l 1*9 Jas>Uil> M j — > o 

/ y U / "L - r 



.JJblpii i J^’l J\ jLjli .££ S J^*I 01 :ij!l5 V4LS oyj m c ' 



1 394 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




jl :Jli .S? :» jlli ?Ui JJB JJH : jia 

^ ^ * 



>' 



3 S 3 

S L >* 



J u^ii oi oyC c. :^'ui 






.Ojiiii: 

S> .LiJ^JlSrU :ljJU«L 



■* I 



^ y 



J y 



Ol 






lUi. JJJJ» CJIT 

l *\L\ S 3i -gJJl 



.c^c* js :i_jJUj tr ,yjL ji t j]0 ijj^tl cjjii 

J 1 JT JF ^ / 

: Jl5 .oj*iL L Jj Jj» jj. jj«*> *— Uj : jlSa ,oj*i>- ji *-gji : jLSi 



iy&* 

* » U' : 



*~~ju jUa .ojiJ^- 

C O O J 6 * * 

1 . Ajl^j *-~sU 



?.i ^ ^ ^ 



1 1™ 4 



0 jma^JIj I ‘ alUil. lljJla , o JL j oJb ‘~ -*i Ja* c J j^Jl 



.i jlp ji I jiLjj f.Llljl ljpii-1 (aILj) * I jAl lil I jlL_ 

uli} cCLJ, i yd t i jLJi ^jjJi jk jii Ji t jL 



•< 

it 



O-LJJI jUJl ^ 4 !li cj£Jl 



Jjiji jLj 



, 1 > i' Jf .+ } jr + £y 

1 I «I 



^ 0 



OLij— Sjl 



#*■ / 



.oii 



C. jjj f Jj Ji 44iCiJL yLj Siif OI^ j; dudi Oir uij :iJs 



B £ jr £<> 



Jl tOl^jJl > I 






>' *J ' 



I oaiJl 



9 *' 






kJL 






y 



t' 

\i 



+ y 




2602. Dari [Salman 5/187] Abu Raja' dari keluarga Abu 
Qilabah [yang pemah bersamanya di Syam 5/71]: Abu Qilabah 
menceritakan kepadaku: “Gahwa pada suatu hari Umar bin Abdul 
Aziz mengeluarkan singgasananya untuk (menerima) orang-orang, 
kemudian mengizinkan mereka, maka mereka pun masuk. Umar 



MitLhtochor Shahih Riil/h<iri 



berkata, ‘Bagaimana menurut kalian tentang qasamah [ini]?’ Mereka 
menjawab, ‘Dengan gasamah itu qishash bisa diterapkan, dan telah 
mengqishash dengan itu [para khalifah sebelummu.’ Sementara Abu 
Qilabah berada di belakang singgasananya 5/71], dia berkata 
kepadaku, ‘Bagaimana menurutmu wahai Abu Qilabah?’ sambil 
menunjukkan aku kepada orang-orang, maka aku berkata, ‘Wahai 
Amirul Mukminin! Engkau mempunyai sejumlah komandan pasukan 
dan para tokoh bangsa Arab. Bagaimana menurutmu bila lima puluh 
orang di antara mereka bersaksi tentang seorang laki-laki yang telah 
menikah, bahwa dia telah berzina padahal mereka tidak melihatnya, 
apakah engkau akan merajamnya?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Aku 
berkata lagi, ‘Bagaimana menurutmu, bila lima orang dari mereka 
bersaksi tentang seorang Iaki-laki di Himsh, bahwa dia telah mencuri, 
apakah engkau akan memotong tangannya, padahal mereka tidak 
melihatnya?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ 

Aku berkata lagi, ‘Demi Allah. Rasulullah SAW sama sekali 
tidak pemah membunuh seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga 
hal ini: Seseorang yang membunuh dengan kejahatannya sendiri, 
maka dia dibunuh (qishash); atau seseorang yang berzina padahal dia 
telah menikah; atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya 
dan murtad, keluar dari Islam.’ Maka orang-orang berkata (dalam 
riwayat lain: Maka ‘Anbasah berkata) , ‘Bukankah Anas bin Malik 
telah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam 
kasus pencurian, membutakan mata dengan besi panas, kemudian 
membuang pelakunya di terik matahari?’ Aku menjawab, ‘Aku akan 
menceritakan kepada kalian hadits Anas itu: Anas menceritakan 
kepadaku: ‘Bahwa delapan orang dari Ukl datang kepada Rasulullah 
SAW dan menyatakan keislaman mereka, tapi kemudian mereka tidak 
betah tinggal di Madinah 94 sehingga tubuh mereka sakit, lalu mereka 
mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun 
bersabda, *Apa tidak sebaiknya kalian keluar ( dari Madinah) bersama 
penggembala kami dan unta-untanya, lalu kalian mimtm susu dan air 
kencingnyaT (agar mereka lekas sembuh). Mereka menjawab, 
‘Tentu.’ Selanjutnya mereka pun keluar dan minum susu dan air 
kencingnya sehingga mereka pun sehat kembali. Kemudian mereka 



93 Yakni Ibnu Sa’id, sebagaimana yang akan dikemukakan. 
M Karena cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka. 



396| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





membunuh penggembala Rasulullah SAW dan merampas temaknya. 
Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau 
mengirim orang-orang untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka 
ditangkap, lalu dihadapkan, kemudian tangan dan kaki mereka 
dipotong (secara silang), mata mereka dipanaskan (dengan didekatkan 
pada besi panas hingga buta), lalu mereka dibuang di terik matahari 
sampai tewas.’ 95 

Kemudian aku berkata, ‘Apalagi yang lebih buruk daripada yang 
telah mereka perbuat? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan 
mencuri.’ Anbasah bin Sa’id berkata, ‘Demi Allah, aku belum pemah 
mendengar yang seperti hari ini.’ Lalu aku berkata, ‘Apakah engkau 
menolak haditsku wahai Anbasah?’ Dia menjawab, ‘Tidak. Engkau 
telah menyampaikan hadits dengan sebenamya. Demi Allah, 
masyarakat akan tetap baik selama syaikh ini [dan yang seperti ini 
5/188] masih hidup di tengah mereka.’ 

Aku berkata, ‘Mengenai hal ini, ada sunnah dari Rasulullah 
SAW. Ada beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau, lalu 
mereka berbincang-bincang di sana, kemudian salah seorang dari 
mereka keluar, lalu terbunuh, seianjutnya mereka keluar setelahnya, 
tiba-tiba mereka menemukan temannya itu telah bermandikan darah, 
maka mereka kembali kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Teman kami yang tadi ikut mengobrol bersama kami, dia 
keluar duiuan, temyata kami mendapatinya telah bermandikan darah.’ 
Maka Rasulullah SAW pun keluar, lalu berkata, ‘ Siapa yang kalian 
duga atau kalian anggap telah membunuhnyaT Mereka menjawab, 
‘Menumt kami, orang-orang yahudi telah membunuhnya.’ Maka 
beliau mengirim utusan kepada orang-orang yahudi untuk memanggil 
mereka, iaiu beliau berkata, * Apakah kalian telah membmuh orang 
imT’ Mereka menjawab, ‘Tidak.’ Beiiau berkata lagi (kepada orang- 
orang Anshar), ‘Apakah kalian rela sumpah penyangkalan lima orang 
dari kaum yahudi ini bahwa mereka tidak membunuhnyaT Mereka 
menjawab, ‘Mereka tidak peduli walaupun membunuh kami semua, 
laiu mereka bersumpah (membantah).’ Beliau berkata lagi, * Apakah 
kalian mau mendapatkan diyat dengan sumpah lima puluh orang dari 
kalianT Mereka menjawab, ‘Kami tidak akan bersumpah.’ Maka 



55 Telah dikemukakan hadits Anas dengan tambahartnya pada juz 1, kitab 4 Wudhu, bab 70. 



Mnthtachoi' Shahiti Rnl/h<ii , l I IG’7 I 




beliau membayar diyat dari beliau sendiri. ,,, ' 

Aku berkata 96 , ‘Kabilah Hudzail melepaskan hubungan 
persekutuannya dengan seorang sekutunya di masa jahiliyah, lalu 
orang itu menyergap sebuah keluarga yang berasal dari Yaman di 
Bathha', kemudian seorang laki-laki dari antara mereka melawannya, 
Lalu menghantamnya dengan pedang sehingga membunuhnya. 
Kemudian suku Hudzail datang lalu membawa orang Yaman itu, 
kemudian mengadukannya kepada Umar di musim haji. Mereka 
mengatakan, ‘Dia telah membunuh teman kami.’ Orang Yaman itu 
berkata, ‘Sesungguhnya mereka telah melepaskannya. ’ Umar berkata, 
‘Lima puluh orang dari suku Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak 
melepaskannya. ’ Lalu empat puluh sembilan orang dari mereka 
bersumpah, kemudian seorang laki-laki dari suku mereka datang dari 
Syam, kemudian mereka memintanya untuk bersumpah, namun dia 
malah menebus sumpahnya kepada mereka dengan seribu dirham, 
maka mereka pun menggantinya dengan orang lain, lalu dia (orang 
yang menyerahkan seribu dirham) diserahkan kepada saudara korban, 
kemudian tangannya digandengkan. Selanjutnya mereka mengatakan, 
‘Kami berangkat bersama lima orang yang telah bersumpah, hingga 
ketika mereka sampai di Nakhlah 9 , mereka diguyur hujan, maka 
mereka pun masuk ke dalam sebuah gua di bukit, lalu gua itu runtuh 
menimpa lima puluh orang yang telah bersumpah itu, sehingga 
semuanya mati. Sementara kedua orang itu (saudara korban yang 
menggenapkan lima puluh) lolos (dari maut itu), namun keduanya 
diikuti oleh sebuah batu (setelah keluar dari gua tersebut) sehingga 
memecahkah kaki saudara korban itu, lalu dia hidup selama satu 
tahun, kemudian mati.’ 

Aku katakan, ‘Abdul Malik bin Marwan pemah menerapkan 
qishash seorang laki-laki dengan qasamah (sumpah lima puluh orang), 
tapi kemudian dia menyesali tindakannya itu, lalu dia memerintahkan 
ke lima puluh orang yang telah bersumpah itu untuk dicoret dari daftar 
pasukan, lalu membuang merekake Syam.”’ 



* Kisah ini telah dikemukakan pada kitab 78 Adab, bab 89, dari hadits Rafi’ bin Khudaij 
dan Sahl bin Abu Hatsmah. 

96 Ini dari perkataan Abu Qi1abah, yaitu kisab yang bersambung dengan sanad tersebut 
kepada Abu Qilabah, hanya saja ini mursal, ktrena Abu Qilabah tidak pemah beijumpa 
dengan Umar. 

97 Nakhlah: Suatu tempat yang berjarak saru malam peijalanan dari Makkah. 



3981 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




23. Bab: Orang yang Melongok Ke Rumah Orang Lain, Laln 
Penghuninya Mencungkil Matanya, Maka Tidak Ada Oiyat 

Baginya 



[ ^ T • /v j 01 j — c- “Y 1 • T 





^ ■> 



j^j c>iC^ ji [S J3i] 4!> fUi «i 

.^ki iu; <4 ’/is5 :4>3 j jj) 



^ * 



2603. Dari Anas RA: “Bahwa seorang laki-laki melongok ke 
dalam iubang sebuah kamar di [antara 7/130] kamar-kamar Nabi 
SAW, lalu [Nabi SAW] bangkit ke arahnya sambil membawa batang 
anak panah atau beberapa batang anak panah, dan beliau (dalam 
riwayat lain: seolah-olah aku melihat beliau) mencari kelengahannya 
untuk menusuknya.” 



iii jjLi of y 




y ic^u t oii [t ,/a iii 'ji 






* + + * 



> > 

* 



•c 



2604. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Abu A1 Qasim 
SAW bersabda, ‘ Seandainya seseorang melongok [ke dalam rumahmu 
8/40] tanpa izin, lalu engkau melontamya dengan batu kecil sehingga 
mencungkil matanya, maka tidak ada dosa atasmu, 



24. Bab: Orang-Orang yang Menanggung Diyat 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ali yang akan dikemukakan pada 
kitab 96 Berpegang Teguh Dengan A1 Kitab dan As-Sunnah, bab 6) 



25. Bab: Janinnya Wanita 



Miikhbidiar Khahih BnkhaH — I too B 




26. Bab: Janinnya Wanita, dan Bahwa Tebusannya Menjadi 
T anggungan Ayah dan ‘Ashabah Ayah, Bukan Tanggungan Anak 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

kitab 76 Pengobatan, bab 46) 



27. Bab: Orang yang Minta Tolongan Kepada Budak Atau Anak 

Kecil 



j i&Jp ‘JL iijt jii j\ ci cL p y ' 



- D 




Jbj 

.!> y 



.i > £ 



1369. 369 Disebutkan bahwa Ummu Sulaim mengirim utusan 
kepada pengajar para juru tulis: “Kirimkan kepadaku para budak 
untuk mengurai bulu, dan jangan engkau kirimkan orang merdeka 
kepadaku.” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah 
dikemukakan pada nomor 1234). 



28. Bab: Lubang Penambangan dan Sumur (yang Menyebabkan 
Kecelakaan) Adalah Nihil (Tidak Ada Tebusannya) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 68 Zakat, bab 68) 



29. Bab: Binatang (Yang Menyebabkan Kerusakan) Adalah Nihil 

(Tidak Ada Tebusaunya) 




1169 Ats-Tsauri mengemukakannya secara bersambung di dalam Jami ' nya dan juga 
Abdurrazzaq di dalam Mushannafhyz darinya dengan isnad terputus. 



1 400 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




.1* iaji oCJi y &£h IX* V Ji5j ->rv\ 



^i. j ^ i . j.i*- 



x x x 

-f'« 



Sf 



•-* y cJu c 'j£4 Sf :y> jiij -' r vY 



^ e 



Cli ^iO 'jC b) rlCJ-} J_Oli Ji_ij - \ rvr 

X - XX x 



^ > e 



jir ojj icJCi CJ j-C* t£2b CiS ac li) Jl_»j -\rvt 



■" it ' +^1* ' 



J e *. 









1370. 1370 Ibnu Sirin mengatakan, “Mereka tidak 
menanggungkan (denda) akibat sepakan kaki (binatang yang berialan 
sendiri) dan mereka menanggungkan (denda) akibat tali kekang.” 

1371. 1371 Hammad mengatakan, “Sepakan kaki (binatang) tidak 
ditanggung, kecuali bila seseorang mencucuk binatang itu.” 

1372. 1372 Syuraih mengatakan, “Tidak ditanggung, orang yang 
dibalas oleh binatang, yaitu orang yang memukul binatang lalu 
binatang itu menyepak dengan kakinya.” 

1373. A1 Hakam dan Hammad mengatakan, “Bila seorang 
penyewa penuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan 
lalu terjatuh, maka tidak ada ttmggungan apa-apa atasnya.” 

1374. 374 Asy-Sya’bi mengatakan, “Bila seseorang menuntun 
binatang sehingga memayahkannya, maka dia menanggung apa yang 
diakibatkan olehnya, namun bila dia beijalan di belaktmg 



1370 Sa’id bin Manshur mengemukakannya secara bersambung dengan sanad shahih darinya. 
Ibnu Abi Syaibah juga mengemukakannya secara bersambung dari jalur lainnya darinya. 

98 Bahwa binatang yang berjalan sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu menyebabkan 
kerusakan, maka si pemilik binatang itu tidak menanggung kerusakan tersebut Adapun 
binatang yang sedang dikendalikan lalu mcnyebabkan suatu kerusakan (pada barang 
orang lain) y maka penunggangnya menanggung kerusakan tersebut. 

1371 Ibnu Abi Syaibah mengenmkakan sebagiannya secara bersambung dari jalur Syu a bah: 
Aku tanyakan kepada A1 Hakam tentang seseorang yang berdiri di atas tunggangannya, 
lalu kakinya menyepak? Dia pun menjawab, rt Dia menanggungnya.” Sementam Hammad 
mengatakan, “Dia tidak menanggungnya.” 

1372 Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur mengemukakannya secara bersambung. 

1373 A1 Hafi 2 h tidak mengeluarkannya. 

1374 Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah mengemukakannya secara bersambung. 



Ckakili Diil/luiin I 4A1 9 



mengikutinya, maka tidak menanggung.” 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang disinggung tadi). 



30. Bab: Dosa Orang yang Membunuh Ahli Dzimmah Tanpa Hak 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

nomor 1378, juz 2) 

31. Bab: “Orang Islam Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang 



Kafir” 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits baru disinggung pada bab 24) 



32. Bab: Bila Seorang Muslim Menampar Orang Yahudi Ketika 

Marah 



* *l, ' *t" > V 1 

J* °jij* Ji' °'jj A 



(828). (S28> Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan 
pada nomor 1 109, juz 2). 



<828) Telah dikemukakan secara bersambung pada juz 2, nomor 1 109. 



1 402 1 — MukhtasharShahih Bukhari 





88. KITAB DIPERINTAHKANNYA ORANG-ORANG 
MURTAD DAN PARA PEMBANGKANG UNTUK 
BERTAUBAT, DAN PEMERANGAN MEREKA 



1. Bab: Dosa Orang yang Mempersekutukan Allah, Hukumannya 

di Dunia dan di Akhirat 



Allah Beriirman, “Sesimgguhnya mempersekutukan { 'Allah ) 
adalah benar-benar kezhaliman yang besar .” (Qs. Luqmaan [31]: 13), 
"Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi ” 
(Qs. Az-Zumar [39]: 65). 






Jttt 



j* * 



-n.o 



:Jii ?tiC. P :J\3 .i»C *St>^i :Jli jt C. Ut C :j£ 

^ ^ ^ / H r 

Oi-Jt [\ Y a/ V j t-J&l J£jl : Jt3 ?tili : Jii ti 



^ ^ ^ 



( ^ ^ 









* . - * 






* < i. * J 









ls yb JC» JaJj <^Jt : Jl5 ^jyjt 

.U>*r & y» 



2605. Dari Abdullah bin Amr RA, dia menuturkan, “Seorang 
baduy datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, ‘Wahai RasuluIIah! 
Apa itu dosa-dosa besar?’ Beliau menjawab, * Mempersekutukan 
Allah' Dia bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Beliau bersabda, 
‘ Kemudian durhaka terhadap ibu-bapak Dia bertanya lagi, 
‘Kemudian apa ?’ Beliau bersabda, *[Dan membunuh jiwa, dan 7/228] 
bersumpah palsu.' Aku bertanya, ‘Apa itu sumpah pahlsu? 1 Beliau 
bersabda, ‘ Orang yang merampas harta oranglslam, padahal datam 
sumpah itu dia berdusta."' 



1 404 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




L*j j \j 0^5 t JLs ^£j 2j*~~** ^jjl ^j£- *"T1 * T 



■X h" 



JX ■X 



* *r 



J y* U, &.\$ ^ fiCy\ j JJj ^ : JlS ¥5juuj» \Li 



X* X» 



.j*% j$L ^ ic> t^cJi 

y X X #* / X X x H- XX 



2606. Dari Ibnu Mas’ud RA, dia menuturkan, “Seorang lelaki 
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apakah kami dihukum karena perbuatan 
kami di masa jahiliyah?’ Beliau menjawab, *Orcmgyang berbuat baik 
di masa Islam, maka tidak akan dihukum atas apa yang telah 
diperbuatnya di masa jahiliyah. Adapun orang yang berbuat buruk di 
masa Islam, maka dia dihukum di masa awal dun akhirnya. 



2. Bab: Hukum Laki-Laki dan Perempuan yang Murtad dan 
Diperintahkannya Mereka IJntuk Bertaubat 



J. d J P ■ ■ j* 

rt L. - > J J > 9 0 i i.h- # ^ J J o, | . 

JSe J u j " ' rvv- \ rvo 



13 75- 13 77. 1375-1377 Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim 
mengatakan, “Wanita yang murtad dibunuh juga.” 



Dan Allah Ta’ala berfirman, “Bagaimana AUah akan memberi 
petunjuk kepada suatu kaum yang kajir setelah mereka beriman, serta 
mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar-benar (rasul), dan 
bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah 
ditimpa laknatAllah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka 
kekal di dalamnya. tidak akan diringankan ackabnya, dan mereka 
tidak diberi penangguhan, kecuali orang-orang yang bertaubat 
seteiah itu, dan melakukan perbaikan, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang kajir 
setelah beriman, kemudian bertambah kekajirannya, tidak akan 
diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.’’’ (Qs. 
Aali ‘Imraan [3]: 86-90). 



1375-13 7 Ucapan Ibnu Umar, Ibnu Syalbah mengemukakannya secara bersambung. Adapun 
Ucapan Az-Zuhri dan Ibrahim, yakni An-Nakha’i, Abdurrazzaq telah mengemukakannya 
secara bersambung. 





“ Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti 
sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan 
mengembalikan kamu menjadi orang kajir setelah beriman (Qs. Aati 
‘Imraan (3]: 100). 

“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kajir, kemudian 
beriman (lagi), kemudian kajir lagi, lalu bertambah kekajirannya, 
maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) 
menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus)” (Qs. An-Nisaa' [4]: 
137). 

""Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari 
agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum . Dia 
mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap 
lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap 
keras terhadap orang-orang kajir” (Qs. AJ Maaidah [5]: 54). 

“ Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekajiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat 
adzab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih 
mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada kaumyang kajir. Mereka itulah orangyang 

hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. 

00 

Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah dia mengatakan: Pastilah 
“ mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.” (Qs. An-Nahl 
[16]: 106-109). sampai “sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .” (Qs. An-Nahl [16]: 106- 
109). 

“ Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu 
murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa 
murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekajiran, 
maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka 
itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya .” (Qs. A1 Baqarah 
[2]: 217). 



99 Tambahan ini tidak terdapat pada sebagian naskah. namun pada mayoritas naskah 
dicantumkan, yaitu pada syarah di luar matan. 



406 1 — Mukhtashar S hahih Bnkhari 




/ ^ J» X 



iUi JtolTj, 4fc > : JU «i/* -n • V 



* ... - * ',.: 



*» a 



i/jJj ^ il jy-: Ji >f / »uf CJT y :Jlii <>! 



Sf ✓" 



, v ' 
ojLali 



I/ 



<i> ^ d r 



jj 







4)1 






a ^ *- 



J>J 



Ji-J .4)1 



<_jljbu 



2607. Dari Ikrimah, dia menuturkan, “Dihadapkan kepada Ali 
RA orang-orang zindiq 100 , latu Ali membakar mereka, ketnudian hal 
itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia pun berkata, ‘Seandainya itu 
aku, maka aku tidak a kan membakar mereka, karena adanya larangan 
dari Rasulullah SAW, ‘ Janganlah kalian mengaekab dengan adzab 
AllahJ' Tapi aku pasti membunuh mereka, karena Rasulullah SAW 
telah bersabda, '‘Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah 

diar 



> » ’J Jl ’<J$ :J0 J j-i -n. A 




/ ^ 9 ^ 9 * ? 



adI J j j ju-a ^ j ^ 




S* 



£ /s 



«V j ai>Ji3 .M V f : j > c.4 •»>, :sJij >j) <H£4 



:o i,> jj-f jiii : 4' j j >j> jt n&ri <(vi/i <_,1r 



* 



li jl l^l C ! Jlii i(^ • v/a <li* j»“^fl JlSj |4)I J y*j b 1 j j<*l 



yi a c. 4 jJl jjij :iiJi : Jii 1^4 ^ 



/ / / ^ ^ / 

iJJ aTi> Ji J& . Jjjl ouL: C4 j1 C.J 



ys»j) o" 



y I 






0 ? 



Jp JJoJ -N ji- y : JUi JoJdi 4-J-J) 



^ /■ 



100 Zindiq adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan 
kekafirannya, seperti orang yang mendustakan bari kebangkitan, atau orang yang 
mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengakui A1 Qur'an sebagai 
ftrman Allah, dan ia tidak dapat menyatakannya secara terang-terangan karena merasa 
takut atau lemah, (Minhajul Musiim). Pada masa Rasululah SAW, disebut munarik. 
iMu 'jam LughatAI Fuqaha T 



Mnlrhtadiar Khdhih Ritkhari 



I Ann 9 




cJl v»~m 1 jSOj ‘(4^ ^j»“ j* \j nJU '-** ^Jji V IjJ :«j'jj 



^ #j >■ 



•o 4 i -^i o! i! # W' j(- ^ji wf W 






Ji C 4 L. J — 0 i '^J : 3 «] -J 5 - j; iwJ £-fi j 



* J' 

* s 



> ^ > 



/o I>L ; ^ j Ijiwj ‘IjlWu' Slj Ijl; :jli ‘fj .Olijlk, j^Jlj : jl S 



01 Ul J5 C :J.ji J jlii] ,[ti li U&j Nj lijliij] >[\ • A 



iJii ]-£jl ijJl 'j. Lljij cjjJl SjJJl > Llji li iLiji 



B J 



jsr :JUi ]-[.j«l 5 t li jyi \' 3 cjliit li :Jvi C. :S?J 



[•? 



if > 




tM Cv4l« Jc^lj JT OlS~j : JV5 .-dlp ^l ll> J^-tj JS' j 



t > 



/ / / /■ 



y Jft 







> i > 

^ » / 

61 > -> 1 >* - * > 






,5}) 4> XJ cO^ 4, 

> > > > 



" t 



+ 0 * 

+ *> 



Q j5 015 ^ jC^ 

/ jV X X" / ^ X 



3 * c) aSJ j jCS c(otj»; iikJ :$jj 



*■ > > 
> 4 > 



> tiG c^t ^t j* 4di; jp J 



/ X / / 

pi» 



je^i * 










Jij tlij cjjjt :Jti chc-j tf JK c[^t 4 Jtij c>u 






, • j» , ' ®, .' ■i''>^ti 1 1 - r : i, # , . 1 / 1 « :-i . t ^ A/ , 

•yj aUI JLP L : dU» 4 Jj Jb [ » AslS- Jl olJu C~x*u>r AiJ jjj oJUP 






•ijj L‘ uLG L oir : jis ?ui (r ? *i j_, j j } c. [1^4 
Sl • J^ ; Jia (.<uip ^ ji > U :SlU Jui cJJ ji :4 — jIjj ^ — sj) 



, & 



a m. . s j' 



/ > > 



*\ - . ^ ^ 



L‘ .Js» 41 >li .(c^l> vil%J C 4 i>jj iJJt *£* ij& 

X X / ^ // / 

t/j) r j® 6* :iiijb4 j£ cjiit t>Jj [. 




-\ 



' ^ 1 

ijj-i] 



> > > dfO ^ t > \ > > > 

> _> > tt ^ *f 0* / 



>j iJLPiij CJti] : Jli ?oT> f>- 



ar !^l j^ 1; :JUi ; 2 i jIjj 



1 408 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Jji : Jli C cJf : JlS SJiSf [t 






3 '..' >U'A 




+ * _ * 



I 



> j'3 ‘( J ^ ^ f>6 c^» > oSj f yli t J^j 

h . ***.-' ^ ^ 

•j/^y i/ y*j ^ Jr** i/ 



2608. Dari Abu Musa, dia menuturkan, “Aku menemui Nabi 
SAW, datang juga bersamaku dua orang dari kalangan Asy’ari, salah 
satunya di sebelah kananku, dan satu lagi di sebelah kiriku. Saat itu 
Rasulullah SAW sedang bersiwak (Dalam riwayat lain: 
Membersihkan giginya dengan siwak di tangannya, beliau 
mengatakan, i U\ u sementara siwak itu di mulutnya, seolah-olah 
beliau akan muntah 1/66). Masing-masing dari keduanya meminta - 
tugas- (dalam riwayat lain: Salah satu dari kedua orang itu berkata, 
‘Wahai Rasulullah! Berilah kami jabatan.’ Yang satunya juga 
mengatakan seperti begitu 8/108). Lalu beliau berkata, ‘Wahai Abu 
Musa!’ atau ‘Wahai Abdullah bin Qais! ,I0t Aku beikata, ‘Demi Dzat 
yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Mereka tidak 
memberitahuku apa yang ada di dalam benak mereka. Dan aku tidak 
tahu kalau mereka akan minta jabatan.* Seolah-olah aku melihat siwak 
beliau terjatuh di bawah bibimya. Lalu beliau bersabda, l Kami tidak 
akan -atau tidak- menugaskan orang yang menginginkannya pada 
tugas kami.’’ (dalam riwayat lain: 1 Sesungguhnya kami tidak 
menyerahkan urusan ini kepada orang yang memintanya, dan tidak 
pula kepada orang yang berambisi terhadapnya,) akan tetapi, 
berangkatlah engkau wahai Abu Musa -atau Wahai Abdullah Ibnu 
Qais- ke Yaman”’ 

Kemudian beliau mengirim lagi Mu’adz bin Jabal. [Masing- 
masing dari keduanya (yakni Abu Musa dan Mu’adz) ditugaskan 
memegang satu bagian. Yaman itu dibagi menjadi dua wilayah. 102 
Kemudian beliau bersabda, ‘Bersikaplah memudahkan dan jangan 
mempersulit. Sampaikanlah berita yang menggembirakan, dan 
janganlah membuat mereka lari. 5/108] [Bekerjasamalah dan 
janganlah kalian berselisih .’ 4/26] Kemudian Abu Musa berkata. 



101 M uslim dan Abu Daud menambahkan: “Bagaimana menurutmu?" 

101 Yaman bagian atas menjadi wilayah tugas Mu’adz, dan Yaman bagian bawah menjadi 
wiiayah tugas Abu Musa. 




‘Wahai Nabiyullah! Sesungguhnya di negeri kami ada minuman yang 
terbuat dari sya’ir (salah satu jenis gandum), yaitu mizr, dan minuman 
yang teibuat dari madu, yaitu &7'.’]-[lalu aku tanyakan kepada Abu 
Burdan, ‘Apa itu bitl' Dia menjawab, ‘Tuak madu. Sedangkan mizr 
adalah tuak sya 'ir (gandum).’]-[Lalu beliau bersabda, 'Setiap yang 
memabukkan adalah haram.*] 

[Kemudian masing-masing dari keduanya berangkat ke wilayah 
tugasnya. Masing-masing dari keduanya, beijalan di wilayahnya, dan 
itu berdekatan dengan wilayah temannya, mereka baru sampai di sana. 
Lalu dia mengucapkan salam kepadanya, (dalam riwayat lain: dan 
menghamparkan sebuah tikar, lalu keduanya saling mengunjungi), 
lalu Mu’adz beijalan di wilayahnya yang dekat dengan wilayah 
temannya, Abu Musa. Lalu dia pun datang dengan mengendarai 
keledainya hingga sampai kepadanya, temyata Abu Musa sedang 
duduk, dan orang-orang telah berkumpul padanya.] Maka dia pun 
memberikan bantal kepadanya, seraya mengatakan, ‘Singgahlah.’ 
Temyata di situ ada seorang laki-laki yang terikat [kedua tangannya 
diikat pada lehemya. Lalu] berkatalah [Mu’adz kepada Abu Musa, 
‘Wahai Abdullah bin Qais!] Apa (dalam riwayat lain: Mengapa) ini?’ 
Abu Musa menjawab, ‘Dulunya dia seorang yahudi, lalu memeluk 
Islam, kemudian kembali menjadi yahudi.’ (dalam riwayat lain: ‘dia 
murtad.’ Maka Mu’adz berkata, ‘Aku pasti memenggal lehemya.’) 
Abu Musa berkata, ‘Duduklah.’ Mu’adz berkata, ‘Aku tidak akan 
duduk sampai orang ini dibunuh. (Ini) ketetapan Allah dan Rasul- 
Nya. ’ (tiga kali) Maka Abu Musa pun memerintahkan, lalu orang itu 
pun dibunuh. Kemudian Mu’adz [turun (dari tunggangannya), lalu] 
keduanya berbincang-bincang tentang shalat malam. Salah seorang 
dari keduanya berkata, ‘Adapun aku. Aku bangun malam dan juga 
tidur.’ (dalam riwayat lain: Lalu dia mengatakan, ‘Wahai Abdullah! 
Bagaimana engkau membaca A1 Qur'an?’ Dia menjawab, ‘[Sambil 
berdiri, sambil duduk, dan di atas kendaraanku,] aku membacanya 
sedikit demi sedikit.’ Kemudian Abu Musa berkata, ‘Engkau sendiri, 
bagaimana engkau membaca wahai Mu’adz?’ Dia menjawab, ‘Aku 
tidur di awal malam, lalu aku bangun, dan aku telah mengambil jatah 
tidurku, lalu aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah padaku,) 
aku berharap dalam tidurku apa yang aku harapkan dalam shalatku.’” 



Uiol — Mukhtashar Shahih Bukhari 




3. Bab: Dibunuhnya Orang yang Enggan Menerima Kewajiban, 
dan Hal-Hal yang Dianggap Menyebabkan Murtad 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor671,juz 1) 



4. Bab: Bila Ahli Drimmah atau Lainnya Mencela ISabi SAW 
dengan Sindlran Tanpa Menyatakan Secara Jelas, Misalnya 
Mengucapkan, “Assaamu * Alaik ” (Semoga Kematian 

Menimpamu) 






a 



jr 



: JUa jA :Jl5 

J 0 -T t B J *" 1 . - . * ,r * i 



* 

Jl *, 






JUi Al J^-j Jlii .iOi flLJl 



i ^ ^ . ■OJy' „ J 



f * * i > 

tO,/ J J 






lil :Jl3 M b2i VI !Al J^ L :lj3\i „iLU f Ul Jl5 fj ji 1 * 

ijija ^i2rii jif ^ jJL 






2609. Dari Anas bin Malik, dia menuturkan, “Seorang yahudi 
melewati Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan, ‘Assaamu ‘alaikV 
(semoga kematian menimpamu), lalu Rasulullah SAW mcnjawab, 
‘Wa ‘alaika.’ (semoga pula menimpamu). Kemudian Rasulullah SAW 
berkata, ‘Tahukah kalian apa yang diucapkannya tadi?, dia 
mengucapkan assaamu ' aiaik Para sahabat berkata, ‘Wahai 
RasuiuIIah! Apa tidak sebaiknya kami membunuhnya?’ Beliau 
bersabda, ‘ Tidak . Apabila ahli kitab mengucap satam kepada kalian, 
maka jawabtah wa 'alaikum?” 



Mnblitacluir ClialiSlt Hnblinn 



nrm 



5. Bab: Membunuh Khawarij dan Pembangkang Setelah Igamatul 
Hujjah (Menyampaikan Alasan) Kepada Mereka, dan Firman 
Allah Ta’ala, “Datt AUah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu 
kaum, setelah mereka diberi-Nya petunjuk, sehingga dapat 
dijetaskan kepada mereka apayang harus mereka /auAi” 03 

(Qs. At-Taubah [9]: 115) 



9 " _ . + + 



^l l^jj :Jlij n&l jl^i Leil^j ^ — j* t)' — ^ j -WVA 

i ^ ^ > j' 



13 78. 1378 Ibnu Umar menganggap mereka sebagai sejahat- 
jahatnya makhluk AUah, dan dia mengatakan, “Mereka menggunakan 
ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir, lalu 
diarahkan kepada orang-orang yang beriman.” 



'o(j W> Ai S^'j ‘J lii 






+ * 



Ji i~i Jis25i ilij .<£• S-jil 'o‘ J J\ tiJ ,cLii J 



9 g Q 



* J 



• u ^ij .APOa«- i_J jiJi J 

(1 1 o/*i ^j) 



X 1 



‘p-* j* - ^ - V j?t Jji ^ Ojijii tp^>-Sfl 



n „ »> l 



^ 3 9 / 




e ■ * - a 









>■ ^ 
* 



nJ ^ ^ — | 5 1| / I s i I 9 m 9 e * . >■ ^ ^ 

IaJJU H** jJt ^ (3^ \ }| /, 



*. • ■" 

Oj* 






. cgai fji' ‘fgi ‘JJ <JJ u& j oji ili jSii 



2610. Dari Ali RA, “Apabila aku menceritakan suatu hadits dari 
Rasulullah SAW, maka, demi Allah, aku terhempas dari langit adalah 
lebih aku sukai daripada berdusta atas nama beliau. Tapi bila aku 



103 Seorang hamba ddak akan diadzab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya kecuali 
jika hamba itu melanggar perintah-penrttah yang sudah dijelaskan. 

1378 Ath-Thabari mengemukakannya secara bersambung di dalam Musnad ‘Ali dari Tahdtib Ai 
Atsar dengan sanad shahih darinya. 



1 412 i — MukhtasharShahihBukhari 





menceritakan hanya antara aku dan kalian, maka sesungguhnya 
peperangan itu adalah reka perdaya (taktik). Sesungguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, l Di akhir zaman nanti, akan 
keluar suatu kaum yang umumya masih muda (dalam riwayat lain: 
muda usia 6/1 15), lemah akal (bodoh), berkata-kata dengan sebaik- 
baik ucapan manusia, iman mereka belum lagi melampaui 
kerongkongan mereka, tetapi tnereka telah keluar dari agama seperti 
anak panah keluar dari sasarannya. Di mana saja kalian menjumpai 
mereka, maka bunuhlah, karena membunuh mereka berpahala pada 
hari kiamat bagi siapa yang membunuhnya 






y» ju :j£ 'Jrlj / ibi -v\\ \ 



^ S* 5 * ■ ^ S S i. ''h ^ / , O ^ 1 1 ^ S * 

iijjA Oji j * j 

/ / / / / / / 






2611. Dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan tentang kaum 
Haruriyyah, dia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, ‘ Mereka keluar 
dari Islam seperti melesatnya anakpanah dari busur.”' 



6. Bab: Orang yang Tidak Memerangi Kaum Khawarij untuk 
Membujuk, dan Agar Orang-Orang Tidak Lari Darinya 



0 



„ oJ / / 

I ^ 0 ,s / > J . t e^JoJo^Je 

J* o>. Ji-J cJ* jy^ j. 



-nu 



J? \Sj^j— J jh : JlS j\y*^ J j*i 



x V * 



J J 



/ J, , _ , ^ x J e / J o ^ a 

Ojij*i Ojf,jA J 






■O ;> |HhJ» 



2612. Dari Yusair bin Amr, dia mengatakan, “Aku tanyakan 
kepada Sahl bin Hunaif, ‘Apakah engkau pemah mendengar Nabi 
SAW mengatakan sesuatu tentang khawarij?’ Dia menjawab, ‘Aku 
mendengar beliau bersabda -sambil menunjukkan tangannya ke arah 
lraq-, l Akan keluar darinya suatu kaum yang membaca Al Qur'an 
yang tidak melewati keronggongan mereka, mereka keluar dari Islam 




seperti keluamya anakpanah dari sasarannyd’” 



7. Bab: Sabda Nabi SAW, “ Tidak akan terjadi kiamat sehingga ada 
dua ketompok yang stding berperang, yang mana klaim mereka 

sama 

(Saya katakan: Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan 
dikemukakan pada kitab 92 Fitnah, bab 26). 



8. Bab: Tentang Para Penakwil 



414 g — Mukhtashar Shahih Bukhari 




89. KITAB PEMAKSAAN 



Firman Allah Ta’ala, “ Kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka 
kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab 
yang besar." (Qs. An-Nahl [16]: 106), ** Kecuali karena (siasat) 
menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka." (Qs. Aali 
‘Imraan [3]: 28) yaitu melindungj diri, “Sesungguhnya orang-orang 
yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan memhalimi 
sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?’ 
Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi 
(Mekah). ' sampai ‘Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Qs. 
An-Nisaa' [4]: 97-99) 105 " Dan (membela) orang yang lentah, baik 
laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ‘‘Ya Tuhan 
kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya 
zhalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 
penolong dari sisi-Mu.’” (Qs. An-Nisaa' [4]: 75). Allah menerima 
udzur orang-orang lemah yang tidak mampu menolak untuk 
meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah. Orang yang 
dipaksa tak ubahnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak 
untuk melakukan apa yang diperintahkan (oleh orang lain yang 
memaksanya). 



,M Muslirnin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi SAW sedangkan mereka sanggup. 
Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke Perang 
Badar, akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh (terkena panah) dalam peperangan 
itu. 

105 Ayatnya: “ Sesungguhnya orang-orang yang dicabul nyawanya oieh malatkal dalam 
keadaan menzhaUmi sendih r mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini ?’ 
Mereka menjawab„ 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Mekah). 1 Mereka (para 
malaikal) bertanya, 'Bukankah bumi AUah itu iuas, sehingga kamu dapat berhijrah 
(berpindah-pindah) di bumi itu? 1 Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam r 
dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat ketnbaii, kecuali mereka yang tertindas baik 
laki-Iaki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengeiahui jalan 
(untuk berhijrah). Maka mereka itu, mudah-mudahan Ailah memaajkannya. Allah Maha 
Pernaa/ lagi Maha Pengampun.” 



[416 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





.coi f y J\ i£s\ : jsj\ juj - 1 rvi 



Iri :Ji4 >p» Ji ^ y J«3 - ' rA 



^ >■ 
3 



#*■ > 



JJ o ^ 



*" J °l 



m ^ ■* wt 



* ®A-' 



^ J J i. 



. v!b Jlli^! :S§^ Jl5} -A\ *\ 

1379. 379 A1 Hasan mengatakan, “Taqiyah (melindungi diri) 
tetap berlaku hingga hari kiamat.” 

13 80. 380 Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa 
oleh pencuri (untuk menalak istrinya), kemudian dia menalaknya, 
“Tidak berlaku.” 

1381-1384. 1381 ’ 1384 Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu 
Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya’bi dan A1 Hasan. 

(829)/ 829> Nabi SAW telah bersabda, “ Segala perbuatan 
tergantung niatnya .” 

(Haditsnya adalah hadits Abu Huntirah yang telah dikemukakan 
padajuz l,kitab 10 Adzan,bab 127). 



1. Bab: Orangyang Memilih Dipukul, Dibunuh dan Dihinakan 

Daripada Kufur 



1379 Abd bin Humaid dan Ibnu Syaibah mengemukakannya secara bersambung darinya. 

I)B0 Ibnu Abi Syaibah mengemukakannya secara bersambung darinya. Abdurrazzaq 
mengeluarkan darinya secara ringkas dengan lafazh: “Dia tidak menganggap apa-apa 
terhadap talak yang dilakukan oieh orang yang dipaksa,” dan sanadnya shahih. 

i3Bi-L3B-i y capan [^ nti \jxnar dan Ibnu Az-Zubair, Al Humaidi mengeluarkannya di dalam 
Jamrnya darinya, dan juga A1 Baihaqi. Sementara ucapan Asy-Sya’bi, Abdunazzaq 
mengemukakannya secara bersambung darinya dengan sanad shahih. Sedangkan ucapan 
A1 Hasan, Sa’id bin Manshur mengemtikakannya secara bersambung darinya dengan 
sanad shahih. 

(B29> Pengarang telah mengemukakannya secara bereambung di awal kitab ini. 



Miilrhinplini* Clinllik Itnl/IiAn 



I n I 



2. Bab: Jual Beli Orang yang Dipaksa dan Serupanya yang 
Berkenaan dengan Hak dan Sebagainya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada 
kitab 96 Berpegang Teguh dengan A1 Kitab dan As-Sunnah, bab 19) 



3. Bab: Tidak Sahnya Pernikahan Orang yang Dipaksa. “l)nn 
janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan 
kesucian , karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan 
duniawi. Barangsiapa memaksa mereka , maka sungguh, Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah 

mereka dipaksa (Qs. An-Nuur [24]: 33) 



0. ^ 



J *C3l C :cJ5 

: Jl5 ^SCJl :cJS .JJJ : JlS jl 



e } > > 

J o 



( ^ y &l*\ . 



" 4 



2613. Dari Aisyah RA, dia mengatakan, “Aku berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Apakah kaum wanita dimintai pendapat (lebih dulu) 
mengenai pemikalian mereka?’ Beliau menjawab, ‘Ya' Aku berkata 
lagi, ‘Sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai pendapat 
biasanya malu sehingga diam saja?’ Beliau bersabda, ‘ Diamnya 
adalah isinnya (persetujuannya).”' (Dalam riwayat lain: ‘ Kerelaannya 
adalah diamnya .’ 6/135). 



4. Bab: Bila Seseorang Dipaksa Sehingga Menghibahkan Bndak 

atau Menjualnya, Maka Itu Tidak Sah 



dJUiT, jJli. IjJJ 4J c s J^l jjj ju 1^-iSi Jii) 



> o 



y > / > 



> > tr 



> > 



3 > 



.0 Ji* 0] 



liiil — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Sebagian oiang mengatakan, “Bila pembeli menadzarkan suatu 
nadzar pada barang yang dibelinya, maka (jual beli dengan 
pemaksaan) itu sah sesuai dengan klaimnya. Demikian pula bila dia 
mentadbimya (yakni budak yang dibelinya itu).” 

(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada 
nomor 1 106, juz 2). 



5. Bab: Karh dan Kurh dari Ikraah (Pemaksaan), Artinya Sama 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telab dikemukakan pada 

nomor 1883, juz 3) 



6. Bab: Bila Wanita Dipaksa Berztna, Maka Tidak Ada Hukuman 
Atas Mereka Berdasarkan Firman Allah Ta’ala, “Barangsiapa 
memaksa ntereka, maka sungguh, Aiiah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (Qs. 

An-Nuur [24]: 33) 



x X 

X ^ X | X |X B X BX , -- BXX 1 

0 J U i' (j^J cT* 

X f x X x x x x J x 

x e X „X xO,.,Xx ^ , 

9 „x ./ i ■ , O x ■ * x S x , ^ x J Jx . X , / S X„ #/ ,XXXx^xD 

^ oJjyi JlUo toliJ j JbJi <sJLbxi t 



,/ S f B/ 









-tTAo 










J ■ f 



djui ^ jlj 

jF _l^ J* ^ ^ -T J ^ 

4* ^ ^i jtffi J JJj . jLTj 



i- r 

. jjJl 



1385. 1385 Dari Shafiyyah binti Abu Ubaid: Bahwa seorang 
budak laki-laki yang termasuk harta pemerintah menggauli budak 



13BS 



Abti Al Qasim A1 Baghawi menyebutkannya secara bersambung dengan sanad yang di 
dalamnya terdapat Al ‘Ala 1 bin Qais, yaitu lbnu ‘Athiyyab A1 Bahili, namun saya belum 
menemtikan biographinya. 





pcrempuan yang termasuk harta seperiima. Budak laki-laki itu 
memaksa budak perempuan itu sehingga meienggut keperawanannya, 
lalu Umar mencambuknya sebagai hukuman dan mengasingkarmya, 
sementara budak perempuan itu tidak dicambuknya karena dia 
dipaksa. 

13 86. 1386 Az-Zuhri mengatakan tentang budak perempuan 
perawan yang diperkosa oleh orang merdeka, “Hakim menetapkan 
denda senilai dengan budak perawan itu dan dicambuk. Namun bila 
itu budak perempuan yang sudah janda (tidak perawan) maka tidak 
ada denda menurut ketetapan para imam, tapi pelakunya tetap 
dihukum.” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan padanomor 1045, juz 2). 



7. Bab: Sumpah Seseorang Kepada Orang Lain Bahwa Dia 
Adalah Saudaranya Ketika Dia Takut Dibunuh atau Lainnya. 
Begitu Pula Orang yang Terpaksa Karena Takut, Sebab Dengan 
Begitu Bisa Mencegah Tindakan Orang Zhalim darinya Sehingga 
Tidak Menyerangnya dan Tidak Menghinakannya. Bila Orang 
yang Dizhalimi Itu Membunuh Melawan (Karena Membela Diri), 
Maka Tidak Ada Denda dan Tidak Pula Qishash (Tuntutan 
Baiasan). Bila Dikatakan Kepadanya, ‘Kau Harus Minum 
Khamer' atau ‘Makan Bangkai’ atau ‘MenjualBudakmu’ atau 
‘Mengakui Suatu Hutang’ atau ‘Menghibahkan Sesuatu’ atau 
‘Meiepaskan Suatu Ikatan’ atau (Jika Tidak Kau Lakukan Maka) 
‘Kami Pasti Membunuh Ayahmu’ atau ‘Membunuh Saudaramu’ 
dalam Islam (Sesama Muslim), Maka Semuanya Tercakup 

Ketentuan Tadi 



.XX ii >1 XJLii & U* Sj£ -Ar . 

(830). (830) Berdasarkan sabda Nabi SAW, “ Seorang muslim 
adalah saudara muslim lainnya.” 



1386 A1 Hafizh tidak mengeluarkaimya. 

(E30, Pengarang telah mengemukakannya secaia bersambung padajuz 2 , nomor U 17. 



1 420 1 — Mukh tashar Shahih Bukhari 




JbiJ jl c^uJJt jl c j-*pOl ^jj j-SjJ :<J J«3 jJ jjiwj Jlij 



£ i ^ ^ of , - " * f I " O f ^ .. I ? "ili-4 * f ^ l" a ! 

jw JU pJ— ^ p^“ j ^ j* jt 



^ ^ £ 



3 „j o ? *" *>■ j, /. > w - >r o ? ^ »^i * f ^ t ^ is 



^ X / 



> 5 ji cjuJi Iii ^uil j» cdlTi ji agi JbsJ :iJ JJ 01 : JUi >SU 

x- X- 

X 0 M M 0 < 

* I '*>"'' »<" l^*Il * r * * | ■" J ^ - 4 | 

; lsoj c^j-UaJi ^ y o**^ 



* 9 0 J J 

r 



^iij £b :J>j «£ 



J e xfl x . sy *x 



^ x . * * * -- fl JJ 

a^ B . <- * ' * r . . - 0 " . ^ * I » * ■*■ * I i - - ^*'' i 

0JS *J fj*^ j^-j cSJ Js j-e IjijS .Jtg uii3 j o-UP J— 5 j 

■ ‘ ^ ^ ^ ^ fT _0 

.£* Slj 



X* 



* ■" 



Sebagian orang mengatakan, “Bila dikatakan kepadanya, ‘Kau 
harus minum khamer’ atau ‘kau harus makan bangkai’ atau (jika tidak 
kau lakukan maka) ‘kami pasti membunuh anakmu, atau ayahmu, atau 
mahrommu’, maka tidak tercakup dalam ketentuan tadi, karena yang 
ini tidak termasuk terpaksa.” Kemudian ada yang mendebat dengan 
mengatakan, “Bila dikatakan kepadanya, ‘Kami pasti membunuh 
ayahmu atau anakmu, kecuali oigkau menjual budak ini,' atau 
‘mengakui suatu hutang,’ atau ‘menghibahkan’ maka itu termasuk 
dalam kiyasan yang tadi. Tapi kami katakan, ‘Penjualan, hibah dan 
semua bentuk ikatan dengan cara itu adalah batil (tidak sah).’ Mereka 
membedakan antam kerabat mahrom dengan lainnya tanpa 
berdasarkan Kitabullah dan tidak pula Sunnah.” 



M J iAJij .jJ cii :ajT>l 3 JU 

X ^ X x» XX x" X 1 X X X 



:<ufiU 





(831). (831) Nabi SAW telah bersabda, “ Ibrahim mengatakan 
tentang istrinya, 'Ini saudariku. ' Maksudnya adalah dalam agama 
Allahr 




* ** *r 



t831> Ini bagian dari kisah Ibrabim dan Sarah AS dengan raja, dan telah dikemukakan secara 
bersambung pada juz2, nomor 1045. 



Mnlrhtadiar Shnhih Rnkhari — 1 471 1 




I387. 1387 An-Nakha’i mengatakan, “Bila orang yang minta 
sumpah itu orang zhalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, 
tapi bila yang minta sumpah itu yang dizhalimi, maka sesuai dengan 
niat yang minta sumpah.” 



l3ff7 Mtiharnmad bin AJ Hasan menyebutkannya secara bersambung di dalam A! Alsar dan 
juga Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan dannya. 



422I — Mukhtashar Shahih Bukhari 



90. KITAB REKA PERDAYA (PENGELABUAN) 



1. Bab: Meninggalkan Reka Perdaya, dan Bahwa Bagi Setiap 
Orang Adalab Sesuai dengan yang Diniatkannya Mengenai 

Sumpab dan Lain-Lain 



(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan di awal kitab) 



2. Bab: (Reka Perdaya yang) Berkenaan dengan Shalat 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

juz 1, kitab 4 Wudhu, bab 2) 



3. Bab: (Reka Perdaya yang) Berkenaan dengan Zakat, Bahwa 
Tidak Boleh Memisahkan yang Tadinya Tergabung dan Tidak 
Boleh Men gg ab ungkan yang Tadinya Terpisah Karena 

Menghindari Zakat 



^ f * , x- 



% O 



/ X 1 



OU toCi 'M JL_*J 






X X y/ 

* 



X 1 X 



14& W SlTjJl »jl> L4iC jl Ji-JJl Jl-5 

/ X ^ X X ^ X" 

.a)L ^ ^ oUi oi iAJJTj 

y y X jr 



Sebagian orang mengatakan, “Bila jumlah unta (seseorang) 
mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila 
dia menghibahkannya sebelum mencapai haul atau menjualnya karena 
menghindari zakat atau memperdayai untuk menggugurkan zakat, 
maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Begitu pula bila dia 
merusaknya lalu mati, maka tidak ada kewajiban pada hartanya.” 



G“i) — Mukhtashar Shahih Bukhari 




4. Bab: Reka Perdaya yang Bekenaan Dengan 




9 f + 





.jCC* 



iz\ :Jl5 ?JS&\ c. : 





±»j£i \ j t j*U- jU-2Jl Js^ ^jjj 



Jl£Ul oi 







* 




.ju-ii &LS j». J£-i oi ^iili Jii} 



.JJUU j» ^oJlj i jsUp : j» s- h* > Jl5 j 



o f ^ 



> -H 



2614. Dari Ubaidullah: Nafi’ menceritakan kepadaku, dari 
Abdullah (bin Umar) RA: “Bahwa Rasulullah SAW melarang nikah 
syighar." 

Aku tanyakan kepada Nafi\ “Apa itu syighar?” Dia menjawab, 
“Yaitu (seorang lelaki) menikahi anak perempuan lelaki lain dan dia 
menikahkan lelaki itu dengan anak perempuannya tanpa Eida mahar 
(mas kawin) di antara mereka. Atau menikahi saudara perempuan 
lelaki lain dan menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa 
ada mahar di antara mereka.” 



Sebagian orang mengatakan, “Bila melakukan reka perdaya 
sehingga menikah secara syighar, maka itu boleh, namun syaratnya 
batal.” 



Dia mengatakan tentang nikah mut ’ah, “Nikahnya rusak dan 
syaratnya batal.” 



Mnt)it<ichor Ciioli.1i Rnbhnri FJle1 



Sebagian mereka mengatakan, “Nikah mut'ah dan syighar 
boleh, namun syaratnya batal.” 

(Haditsnya adalah hadits Ali yang telah dikemukakan pada 
nomor 2060, juz 3). 

Sebagian orang mengatakan, “Bila melakukan reka perdaya 
sehingga melakukan mut ' ah , maka pemikahannya rusak.” 

Sebagian lainnya mengatakan, “Pemikahannya sah, namun 
syaratnya batal." 



5. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya yang Berkenaan 
Dengan Jual Beli. Kelebihan Air Tidak Boleh Ditahan untuk 

Menahan Kelebihan Rumput 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1096, juz 2) 



6. Bab: Makruhnya Jual Beli Secara Najsy (Jontrot) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1012, juz 2) 



7. Bab: Dilarangnya Penipuan Dalam Jual Beli 



'J&\ \‘/\ 'j .tiST 0 2)1 0 /ju; Juij - 1 rAA 






.y* jtr 



1 trr 

1388. Ayyub mengatakan, wlereka hendak menipu Allah 
sebagaimana mereka menipu manusia. Seandainya mereka melakukan 
perkaranya dengan terang-terangan (yakni minta harga lebih secara 



1188 Waki’ menyambungkannya di dalarn Mushannafny» dengan sanad shahik darinya, yaitu 
Ayyub As-Sakhtiyani. 



1 426 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





terbuka), tentu itu terasa lebih ringan bagiku.” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan pada nomor 1381, juz 2). 



8. Bab: Dilarangnya Reka Perdaya Wati Terhadap Anak Yatim 
Perempuan yang Disukainya (Hendak Dinikahinya) dan 
Larangan Tidak Menyempurnakan Maharnya 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

1881,juz 3) 



9. Bab: Bila Seseorang Merampas Budak Perempuan Lalu 
Menyatakan Bahwa Budak Itu Telah Mati, Lalu Dia Dihukum 
Dengan Membayar Nilai Budak Tersebut, Kemudian Budak Itu 
Ditemukan Oleh Pemiliknya, Maka Budak Itu Menjadi Haknya 
(Pemiliknya Semula), dan Nilainya Dikembalikan. Nilainya 

Bukanlah Sebagai Harganya 



* y 

o ^ t r. - P 



i 



* J 



'jJ Jl^t tii Jj .CjiJl JiSj 









- J ? S' e v . >■ ^ J ^ t + y i' o , 

w . Lgju JlpLj i J^rj 

' * * * 

t 0 AjjI^ J LjJj 









Sebagian orang mengatakan, “Budak perempuan itu menjadi 
hak si perampas karena pemiliknya semula telah menerima nilainya. 
Reka perdaya ini dilakukan oleh orang yang berhasrat terhadap budak 
perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, lalu dia 
merampasnya (menculiknya), lalu berdalih bahwa budak tersebut 
sudah mati sehingga pemiliknya mau menerima nilainya, maka budak 
perempuan itu menjadi halal bagi si perampas itu.” 




■H + 




.C.C231 -rrr 

* * ^ ^ ^ > 

(832) . (832) Nabi SAW bersabda, “ Harta sebagian kalian adalah 
haram atas sebagian kalian 

(833) . 33 J Dan “ Bagi setiap pengkhianat ada panji tersendiri 
pada hari kiamat nanti.” 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan 
padanomor 1381, juz 2). 



11. Bab": Mengenai Pernikahan 



futi Ji-j Jis-ii :/y) pj ‘jd< oii£J p •)! :u j3t Jt_i'j 

# £-j>j i^jjf ol jjj i 






j jJ j^j liljaj 01 'jAj t<d)»lj oSLg-iJl 01 



Sebagian orang mengatakan, “Bila gadis perawan tidak dimintai 
pendapat sehingga tidak dinikahkan, lalu seorang lelaki melakukan 
reka perdaya dengan mendatangkan dua orang saksi palsu bahwa dia 
telah menikahi gadis itu dengan kerelaannyEi, lalu hakim mengesahkan 
pemikahannya, sedangkan si suami mengetahui bahwa kesaksian itu 
batil, maka tidak apa-apa dia menggaulinya, karena itu adalah 
pemikahan yang sah.” 



Jl j , P < i' & 4 & € 0 

^ -Oj ©l^l O' :^UJl j* — 



9+9 $ + * ' +9 & . 9+ , ^ 0* -- D+ 0+ r, 9 *+ 9 i ^ ^ 

ujI *-«j!^»j •M’ jk-aj V' <j* c-L-jli tOjli ^j 

* V" / Ii* / / / >■ X i' 



. x d 



#X 

0 



|X 

&X Dx 



-X X / 

X -X XX J 



" jT' 



Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara (bersambung) oteh pengarang pada 

riwayat terdahulu (juz 3, nomor 1831). 

(&33) Pengarang menyambungkarmya pada riwayat terdahulu (juz 2, nomor 1831). 

Lihat muqaddimah cetakan pertama pada jitid pertama, hal 13, tentang penjelasan 
penghapusan bab 10. 



1 428 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 







[\roh 



* * 



' » Oli S£s*S -Ai :W li-J.li 



1 



^j) iJJi & j V i[U ^j] .«ijir ^j (ij-jl <— 

.(i-lij :Jjjj 



2615. Dari A1 Qasim: Bahwa seorang wanita dari keturunan 
Ja’far merasa takut dinikahkan oleh walinya, karena dia tidak suka 
(dengan calon suaminya), lalu dia mengirim utusan kepada dua orang 
syaikh dari golongan Anshar, yaitu Abdurrahman bin Jariyah dan 
Mujamma’ bin Jariyah. Keduanya berkata, “Jangan takut, karena 
Khansa' binti Khidzam [A1 Anshariyah 6/135] pemah dinikahkan oleh 
ayahnya padahal dia tidak suka, [sementara dia seorang janda], lalu 
Nabi SAW mengembalikan itu (dalam riwayat lain: nikahnya).” 



yjj ghJJj» Jf* Jjj dCjl Jlis-l 0] jtuu Jl5j 

+ # f * * * * * 

( Jai L^prjjl» jj Ajl jj*» jr JjJ*j toljl d-jii (lij 



o 

#0 



* 



"L 



ii Nj ui UiJ i ? u 






Sebagian orang mengatakan, “Bila seseorang melakukan reka 
perdaya dengan mendatangkan dua saksi palsu tentang pemikahan 
seorang wanita janda atas kerelaannya, lalu hakim mengesahkan 
pemikahan wanita itu untuknya, sementara sang suami tahu bahwa dla 
tidak pemah menikahi wanita tersebut, maka dia boleh melakukan 
pemikahan itu, dan tidak mengapa dia tinggal bersama wanita 
tersebut! 






jts-i» .'c4t » '% jl k* -A JMj 









/ ' 0 / ^ ^ y / / 

I *■ * '"[l 0 " t 0 X " 9 f . I * * r + . " , 

J-ii Cw 5 } tC-S jjU il £*r Jjt Aj\ js- Jjj s.1 — 



Je e , ^ # 



^ ^ e 



a > ^ x Fj s jJ*j tjjjii asi^ ^ 



^ a 

Ull 



Sebagian orang mengatakan, “Bila seorang laki-laki menyukai 
seorang budak perempuan yatim atau seorang gadis perawan namun 



MiikhtasharShahihRnkhari — 1 42 Q 1 




perempuan itu enggan, kemudian dia melakukan reka perdaya dengan 
mendatangkan dua orang saksi palsu bahwa dia telah menikahi 
perempuan itu, kemudian perempuan itu mengetahui (reka perdaya 
itu), lalu dia rela, lalu hakim menerima kesaksian palsu itu, sementara 
sang suami mengetahui batilnya hal itu, maka dia tetap halal 
menggaulinya.” 



12. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya Istri Terhadap 
Suami dan Para Madunya, Serta Riwayat Mengenai Ini yang 

Pernah Dialami Oleh Nabi SAW 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 

2105, juz 3) 



13. Bab: Yang Dimakruhkan dari Reka Perdaya Dalam 
Melarikan Diri dari Tha’un (Wabah Penyakit) 



14. Bab: Tentang Hibah dan SyuJ^ah^ 



* 






X' j' C-ij 01 :^\ JlJj 







.51^11 J S SJ'J\ LiJlAi !ll£. 



Sebagian orang mengatakan, “Bila seseorang menghibahkan 
seribu dirham atau lebih, hingga uang itu berada di tangannya selama 
beberapa tahun, padahal dalam hal ini dia hanya melakukan reka 
perdaya, kemudian pemberi hibah menariknya kembali, maka tidak 
ada zakat atas keduanya.” Pendapat ini menyelisihi Rasulullah SAW 



106 Syupah ialah hak pembelian secara paksa karena mempunyai hak perserikaan atau hak 
bertetangga. Misalnya: A bermitra dengan B dalam kepemilikan rumah, kemudian B 
menjual bagiannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambi! sebagian rumah 
yang sudah dijual oleh B kepada C tadi dengan paksaan, sekalipun cara itu lidak disukai 
oleh C. Hanya saja itu diambil menurut harga penjualan B kepada C. 



1 430 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





berkenaan dengan hibah, karena dia menggugurkan kewajiban zakat. 



' - ■" X' 



:JlSj .«llato o&J* Ji Jl_ 5 'j 



^ - I 0 % O 

i» y y » . y 






s a ^ / /o , . * a* \ *' T" - : " 1 i"' * 1*1- 

4jL* ^Lsili tAjuljJb jUJi JL>-b Jl Obx3 IjO 






. 6^.9 e £ 

J , / t . J ri" . ■ 



/ . . / . > ./ / / e 



it oi 









J e 



a ^ > 



«Ui ,J jMi ^i ^ aiiiJi jUJJ oiTj ^Gi ^'/ii p ^ 

.tiUi J jL»ej 01 sjtoJl JIj J 4) 



Sebagian orang mengatakan, “Syufah adalah karena 
bertetangga.” Kemudian dia berpatokan dengan pendapatnya ini, 
kemudian membatalkannya, dia mengatakan, “Bila seseorang 
membeli sebuah rumah, lalu dia merasa khawatir akan diambil oleh 
tetangganya dengan syuf ah, lalu dia membeli satu bagian di antara 
seratus bagian, kemudian dia membeli sisanya, maka tetangganya itu 
mempunytii hak syuf ah pada satu bagian yang pertama, namun tidak 
mempunyai hak syuf ah terhadap bagian lainnya, maka dia bisa 
melakukan reka perdaya untuk hal itu.” 



JJaS J- J£J of & 01 Sl 'J lil >_JJ Jl_jj 

> j? I Q Q x' y q 1 

J * Ar o*. . / ^ . O // , / m ^ // r - J I * J - /t, / / / , I, 

<Ubj*j j i. AJl \ g «<Jj j j jl JJl {£ ajUI 

OjS^ j^*Jl 



0 ^ ^ 









Sebagian orang mengatakan, “Bila seseorang hendak menjual 
suatu lahan yang ada hak syuf ahnya, maka dia boleh melakukan reka 
perdaya untuk menggugurkan syufah tersebut, yaitu si penjual 
menghibahkan rumah itu kepada pembeli dan menjelaskan batas- 
batasnya lalu menyerahkannya kepada pembeli, lalu si pembeli 
menggantinya dengan seribu dirham, maka bagi mitra lamanya, tidak 
lagi punya hak syuf ah terhadap lahan tesebut.” 



' e j 






/ / / ,s 1 il 0 -* • 1 ^ ^ 

i^^jbj c4-*jLiJI li^Lo 0 1 Jiljli tjO * --*/* * (^5 01 



.tfji 



D J- 



^,-LJl 'jOJu 



jur 



.0*4 4* ^ 



Sebagian orang mengatakan, “Bila seseorang menjual suatu 
bagian dari sebuah rumah, lalu dia hendak membatalkan syufah (pada 
rumah tersebut), lalu dia menghibahkan kepada anaknya yang masih 
kecil, maika tidak ada tuntutan sumpah atasnya (berkenaan dengan 
hibah itu) 



15. Bab: Reka Perdaya Petugas Zakat Agar Mendapatkan Hadiah 

(Pemberian Untuk Dirinya Sendiri) 



of 'Ji * Liif 01 ^lSt » JlJ-j 

* a t Bf ^ ^ i' 

X & » i ^ i» B v O / ij / i ** 1 *| X ^ / S/ f . xC 

Jl CAil) j t*Jhji < AjI jl Jjj t Ju>tJ 



1 l l ■ 



* / 

0 x 9 



x . x P -» 
<* 1 - 



o^ I5*f 'jJ- 3 cOi-^J — >J 

n' / X» ^ / V x ^ ^ x ^ ^ ' Wr X 

yj c*i> Lili ^Aji lJL ou cLo_fti 



/ / 



0> ^ 






#» / 




S i / , O y ^ r 

, f| t) > ^ ^ ^ - o * ^ * 

ou cjUj^j UAjJ 4 jI> a-wJj *Jt>jJi iwi 4st**J 

>■ -» > ^ h- £ jf ' w ' y jr ^ / - 



B / J x 



e x- 



^ sf 



#-" #- «#*■ 



/ #• " y 

X 0 #» O 



t . o 



, * -' X ( X T * t , „ | X 0 ^ r' O B t x' /S^/ JS 

lJLfc jls-u :ju !*j*ji Jdt oi aJjp Uijj AiU c 

Jcf -/ X" / / / X 



x „xO . ^ Jfl x X DXl 

tOr* - 



J J/ ii ( ^ f y xB 




.OiXJJt 



Sebagian orang mengatakan, “Bila seseorang hendak membeli 
sebuah rumah dengan dua puluh dirham, maka tidak mengapa dia 
melakukan reka perdaya (untuk menggugurkan syuf ah) sehingga dia 
membelinya dengan dua puluh ribu dirham, lalu dia membayar tunai 
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, lalu 
membayar satu dinar daii sisa dua puluh dinar itu. Bila mitranya (yang 
mempunyai hak syufah terhadap rumah itu) mau mengambilnyEi, 
maka dia membayamya dengan dua puluh ribu dirham, tapi bila tidak. 



432 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




maka tidak ada jalan baginya untuk memperoleh rumah itu (karena 
hak syuf ahnya sudah gugur sebab tidak mau membayar harga yang 
sesuai dengan akad tersebut). Bila rumah itu sudah dimiliki oleh orang 
lain (selain si penjuai tadi), maka si pembeli mengambil kembali uang 
yang telah dibayarkannya, yaitu sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan dirham ditambah satu dinar, karena ketika 
rumah itu telah dimiliki oleh orang lain, maka transaksi dengan dinar 
menjadi batal. Bila ditemukan cacat pada rumah itu sedangkan dia 
tidak berhak terhadap rumah itu, maka dikembalikan padanya dua 
puluh ribu dirham.” A1 Bukhari mengatakan, “Dia (yang berpendapat 
ini) telah membolehkan penipuan di tengah kaum muslimin.” 



aISIp 






(834). (8;W) Lalu dia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, t [Jual 

107 

heli orang Islam] tidak boleh mengandung penyakit, kotoran dan 
tidak pula pengelabuan."* 



Haditsnya telah dtkemukakan dengan lebih lengkap dari ini, yaiiu pada juz 2, kttab 34 
Jual Beli, bab 19. Kami juga telah menyebutkan di sana tentang orang yang telah 
trenyambungkan riwayai ini. 

m Ini tarrtbahan dari naskah At Fat & dan ini memang tercantuin, sebagaimana yang telah 
dikemukakan. 



lukhtashsr Shahih Biikhari — 1 411 1 





91. KITAB TA’BIR (TATSIRAN) MIMPI 



1. Bab: Permulaan Wahyu yang Diterima Oleh Rasulullah SAW 

Adalah Berupa Mimpi yang Benar 



(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 3, juz 1) 










13 89.’ 389 Ibnu Abbas mengatakan, Dia menyingsingkan pagi 
(Qs. A1 An’aam [6]: 96) adalah cahaya matahari di siang hari dan 
cahaya bulan di malam hari.” 



2. Bab: Mimpi yang Benar dan Firman Allah Ta’ala 



“ Sungguh , Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang 
kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil 
Haram, jika AUah menghendaki dalam keadaan aman, dengan 
menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu 
tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan vang 
dekat (Qs. A1 Fath [48]: 27) 



l3B9 Disebutkan secara maushui oleh Ath-Thabari dengan sanad terputus, darinya. 

1 Selang beberapa lama sebelum teijadinya Perdamaian Hudaibiyah, Nabi SAW bermimpi, 
bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekkab dan Masjidil Haram 
dalam keadaan sebagian mereka menggunduli rambut dan sebagian lagi 
memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nami. 
Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang- 
orang yahudi dan nashrani. Setelah teijadi “Perdamaian Hudaibiyah” dan kaum muskmm 
wakru itu tidak sampai memasuki Mekkah, maka orang-orang munarik mempcrotok- 
olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang dikatakan beliau pasti akan teijadi itu, 
adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu 
pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Dan sebelum jtu, dalam 



x 



MukhtasharShahihBukliari — 43S 1 



Q 



> k-SA\ :Jli & JAj o! J ^-i! [j c- -Y1M 

* & 



- i -b ^ o oj l o J » , **o J o * d . ^ i.^Ti i* & U 

U^ijb J* *J* ( V W A ^ 3 * 5 ' WjJ ■JiJ’ ,Vj) TJUaJl Ji-jJl 

^ ^ ^ ■*•■ / ^ ^ / -T /^ 1 / ^ 



J? ^ X / 



.S$1 > I fr °ji 



2616. Dari Anas bin Malik: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Mimpi yang bagus dari orang yang shalih (dalam riwayat lain: 
Mimpi seorang mukmin 8/72) adalah satu bagian dari empat puluh 
enam bagian kenabian ” 



3. Bab: Mimpi Adalab dari Allah 




* ■" 



2617, Dari Abu Sa’id A1 Khudri, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, “ Apabila seseorang di antara kalian mimpi sesuatu 
yang disenanginya, maka sesungguhnya itu dari Allah , karena itu 
hendaklah dia memuji AUah dan menceritakannya (kepada orang 
lainj Dan bila dia mimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka 
sesungguhnya itu dari syetan, karena itu hendaklah dia memohon 
perlindungan (kepada AUah) dari keburukannya dan iidak 
menceritakannya kepada orang lain, karena sesungguhnya itu tidak 
akan membahayakannya 



waktu yang dekat Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. Sekiranya pada tahun teijadinya 
Perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslirnm memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan 
terancamnya keselamatan orang-orang yang menyembun yikan imannya yang berada 
dalam kota Mekah pada waktu itu. 



4361 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





4. Bab: Mimpi yang Benar Adalab Satu Bagian dari Empat Puluh 

Enam Bagian Kenabian 




W' w 







2618. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat 
pultdi enum bagian kenabian ” 







4»l 







*L > 

# ^ * 



2619. Dari Abu Sa’id AI Khudri, bahwa dia mendengar Nabi 
SAW bersabda, “ Mimpi yang benar adalah satu bagian dari empat 
puluh enam bagian kenabian 



5. Bab: Berita Gembira 



^ J J 



> 'ji ? A ii : JU y 1^-i-UT. 



•JiJliJl iTjill : jli ?ol^yJl Cj :l jlli .oi££i VI S^Si 



2620. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “ Tidak ada yang masih tersisa dari 
kenabian selain berita gembira Mereka bertanya, “Apa itu berita 
gembira?” Beliau menjawab, “Mimpiyang benar.” 



6. Bab: Mimpi Yusuf 



Firman Allah Ta’ala, **(. Ingatlah ), ketika Yusuf berkata kepada 
ayahnya, ‘Wahai ayahku ! Sungguh, aku (bermimpi ) melihat sebelas 

Unlrk^n rli n i* Clinlilk Dnlr1iAva I ■! 




bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku. ' Dia 
(ayahnya) berkata, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan 
mimpimu kepada saudara-saudaramu , mereka akan membuat tipu 
daya (untuk membinasakan)mu. Sungguh, syetan itu musuh yang jelas 
bagi manusia. ’ Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau (untuk 
menjadi nabi) dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil 
mimpi dan menyempurnakan (nikmat-Nya) kepadamu dan kepada 
keluarga Ya ’qub, sebagaimana Dia telah menyempumakan nikmat-Nya 
kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. 
Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. 
Yuusuf [12]: 4-6). 

“ Wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan 
sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. 
Sesungguhnya Tuhanku teiah berbuat baik kepadaku, ketika Dia 
membebaskan aku dari penjara dan ketika membawamu dari dusun, 
setelah syetan merusak (hubungan) antara aku dengan saudara- 
saudaraku. Sungguh, Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia 
kehendaki. Sungguh, Dia Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku 
sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) pencipta langit dan bumi, 
Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 
dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang 
yangshalih.” (Qs. Yuusuf [12]: 100-101). 




Abu Abdiliah mengatakan, “ Eathir , al badii’, al mubdi’, al 
baari dan al khaaliq, semuanya sama, dari al bad'u baadi 'ah (yang 
menciptakan)” 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



2 Pada sebagian naskah dicantumkan dengan huruf waawu sebagai ganti huruf hamzah, itu 
beberapa ver&i, karena yang dimak&ud adalah penafsiran Pirman Allah: (>^ 

"Dan k&ika membawamu dari dusun” (Qs* Yuusuf [12]: 100), 



1 438 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





7. Bab: Mimpi Ibrahim 



Firman Allah Ta’ala, “ Maka ketika anak itu sampai (pada umur) 
sanggup berusaha bersamanya, ( Ibrahim ) berkata, 'Wahai anakku! 
Sesungguhnya aku bermimpi bakwa aku menyembelihm u. Maka 
pikirkanlah bagaimana pendapatmu! ' Dia (Ismail) menjawab, ‘Wahai 
ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya 
AUah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar . ' Maka 
ketika keduanya telah berserah diri dan dia ( Ibrahim ) membaringkan 
anaknya atas pipi(nya), (untuk melaksanakan perintah AUah). Lalu 
Kami panggil dia, ‘Wahai Ibrahim ! Sungguh, engkau telah 
membenarkan mimpi itu. ^ Sungguh, demikianlah Kami memberi 
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ” (Qs. Ash-ShafFaat 
[37]: 102-105). 



t i' 

o 



* 








1390. 390 Mujahid mengatakan, “ Aslamaa : pasrah terhadap apa 
yang diperintahkan kepada mereka bedua. Watattdhu: meletakkan 
wajahnya di atas tanah.” 



(Tidak ada hadits yang disebutkan) 



8. Bab: Keser a gasn a n Mimpi 



(Bagian dari hadits Ibnu yang akan dikemukakan pada bab 35) 



3 Mempercayai bahwa mmpi itu benar dari Allah dan wajib dilaksanakan. 

1W0 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh A1 Fiiyabi di dalam Tafsimy& dengan 
sanad shahih darinya* 



Mukhlashar Shahih Bukhari — 1439 1 




9. Bab: Mimpinya Para Penghuni Penjara, Para Pelaku 
Kerusakan dan Para Pelaku Syirik 



Berdasarkan Firman Allah Ta’ala, “Dan bersama dia (YusuJ) 
masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya 
berkata, ‘Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, ’ dan yang 
lainnya berkata, 'Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, 
sebagiannya dimakan burung . * Berikanlah kepada kami takwilnya. 
Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yattg berbuat 
baik Dia (Yusuj) berkata, 'Makanan apa pun yang akan diberikan 
kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum 
(makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan 
Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama 
orang-orang yang tklak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak 
percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek 
moyangku: Ibrahim, Ishaq dan Ya 'qub. Tidak pantas bagi kami (para 
nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah 
dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); 
tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni 
penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu 
ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kumu 
sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik 
oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak 
menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. 
Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar 
kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni 
penjara! Salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan 
minuman khamer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan 
disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab 
perkara yang kamu tanyakan (kepadaku). ' Dan dia (Yusuj) berkata 
kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka 
berdua, 'Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu . ’ Lalu syetan 
menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuj) kepada 
tuannya. Karena itu, dia (Yusuj) tetap dalam penjara beberapa tahun 



4 Menunit suatu riwayat, bahwa dtia pemuda itu adalah pdayan-pelayan raja; seorang 
pelayan yang mengurusi mtnuman raja dan yang seorang lagi tukang memtouat roti. 



1 440 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





lamanya. Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), 
'Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betiiui yang 
gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus ; tujuh tangkai 
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai 
orang-orang yang terkemuka ! Terangkanlah kepadaku tentang takwil 
mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. ‘ Mereka menjawab, 
'(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan 
mimpi itu. ’ Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka 
berdua dan teringat (kepada Yusuj) setelah beberapa waktu iamanya, 
‘Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) 
menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya ). ' ‘ Yusuf 
wahai orang yang sangat dipercaya ! Terangkanlah kepada kami 
(takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang 
dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai 
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering, agar 
akti kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. ‘ Dia 
(Yusuj) berkata, 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (beriuntt - 
turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah 
kamit biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, 
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya 
(tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu 
simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan 
(dengan cukup ) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). ' Dan 
raja berkata, ‘Bawalah dia kepadaku. ’ Ketika utusan itu datang 
kepadanya, dia (Yusuj) berkata, ‘Kembalilah kepada tuanmu.*" (Qs, 
Yuusuf [12]: 36-50). 



.oCj : ( 4 ) \% ,o°) : ( d> 'j* 

* * * * * - 



j’ij -irn 



Waddakara adalah dzakara (ingat) yang bentuknya sama dengan 



Mnkhtiithar Shahih Rnkhari — \ddt 1 




pola ifta ‘ala. Ummatin: qamin (masa), dibaca amatin: nisyaan (lupa). 

1391. 1391 Ibnu Abbas mengatakan, “Ya ‘shiruun (memeras), 
yakni memeras anggur dan minyak.” 

Tukshinuun: tahrusuun (kamu simpan). 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1436, juz 2) 



10. Bab: Orang yang Mimpi Melihat Nabi SAW 



J J 



j JTj : JA' » ‘J* ^ : 3“ ; 






f 



-r\Y\ 



la 'J'}) Yj ^ J ,j£— » 

^ ^ T T y / T ^ / 






J $ / ^ f ^ 



. 0 > A / v [ri/> (/] ^ <3UaliJl Oli t^T' 



,«* oTj bl :jijy* Jb -\T^Y :i»l ss- jjl Jli 

X 1 ^ ^ / 



2621. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang mimpi melihatku, maka dia 
akan melihatku dalam keadaan jaga, dan syetan tidak dapat 
menyerupaiku (dalam jalur lain: maka dia telah melihatku, karena 
sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupai [dalam 1/36] rupaku 
7/118). 

1392. 1392 Abdullah mengatakan, “Ibnu Sirin berkata, ‘Bila dia 
melihat rupa beliau.’” 



Bacaan ini diriwayatkan oleh Jama’ah sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Thabari, 
kemudian dia meriwayatkarmya dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, di dalamnya 
disebutkan: dan penaJstrannya adalah setelah lupa. 

1391 Disebutkan secara maushul oleh Ibnti Abi Hatirn dengan sanad terputus darinya. 

1392 Disebutkan secara maushul (bersambtmg) oleh lsma’il A1 Qadhi, dan oleh AL Hafizh dari 
jalumya, dia mengatakan, “Sanadnya shahih, dan aku menemukan yang menguatkannya 

Kemudian dia menukil dari A1 Hakim dengan tsnadnya, dari Ibnu Abbas, menyerupai 
itu. 



1442 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



jJii ^ ^ amI J Jl-i i Jli ,j^t ■'T *\ Y T 



X 1 / 



0 S , 



j£o Sl OUa^J» (jU t( Jlj 



2622. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, l Barangsiapa mimpi melihatku, maka dia telah melihatku, 
karena sesungguhnya syetan tidakdapat menyerupaiku.'” 






« — 



Juu 



•T' * ' 




i - 7 "lTr 




2623. Dari Qatadah RA, dia mengatakan, “Nabi SAW bersaibda, 
‘ Barangsiapa (mimpi) melihatku, maka dia telah melihat yang 
benar 



+ X 1 



JLo3 




-nu 




2624. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dia mendengar Nabi SAW 
bersabda, “Barangsiapa (mimpi) melihatku, maka dia telah melihai 
yang benar, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku 



13. Bab: Mimpi di MaUm Hari 



j x j.x ^ 

a ij j -Aro 



(835). t835) Diriwayatkan oleh Samurah. 



(S3 ^ Akan dikemukakBD secam maushul pada bab 48. 



ukhtaiihar Shahih Bukhari — 1 443 1 



12. Bab: Mlmpi di Siang Hari 



ojj t Jiij 

* 

1393. 1393 Ibnu Aun mengaiakan, dari Ibnu Sirin, “Mimpi di 
siang hari seperti mimpi di malam haii.” 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 1240, juz 2). 



. jnil :Jjy, J J 



13. Bab: Mimpinya Wanita 

(Hadits Ummu A1 ‘Ala' yang telah dikemukakan padajuz 1, kitab 23 

Jenazah, bab 3) 



14. Bab: “Mimpi Buruk Berasal dari Syetan”, Bila Seseorang 
Bermimpi Buruk, Hendaklah Meludah ke Sebelah Kirinya dan 
Memohon Perlindungan Kepada Allah ‘Azza >va Jalla 



(Hadits Qatadah yang akan dikemukakan pada bab 46) 



15. Bab: Mimpi Tentang Susu 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 3 Ilmu, 

bab 23) 



16. Bab: Bila Mimpi Susu Mengaliri Ujung-Ujung Jari atau Kuku 



(Hadits Ibnu Umar yang telah disinggung tadi) 



1393 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ali bin Abu Thalib Al Qaimwani di dalam 
Kitab Ta 'bimya dari jalur Mas T adah bin A1 Yasa", dari Abdullah bin Auru 



444 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




17. Bab: Mimpi Tentang Baju 



(Hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 2 

Keimanan, bab 14) 

18. Bab: Mlrapi Menyeret Baju 

(Hadits Abu Sa’id yang teiah disinggung tadi) 

19. Bab: Mimpi Melihat Hijau dan Taman yang Hijau 

(Hadits Abdullah bin Sallam yang telah dikemukakan pada nomor 

1 620, juz 2) 

20. Bab: Mimpi Menyingkap Wajab Wanita 
(Hadits Aisyah yang akan dikemukakan setelah ini) 



21. Bab: Mimpi Tentang Pakaian Sutera 



t&J M & 14I] Ju 0— & 






* 






jui] (ji > > j iJO •i&j# i>t J5 






>] iLiiTi :3 ai 

-Ull Jup y* IJu> 0j :cJL5j icJl lili 



^ < 









C-Jl IgA li^i tljLiS'1 lcJlIj °y* 4j^l> 

|F / ^ ^ 



t J’ C 5^ X 1 

aU( JHP ^y» iJUb liJJ JJ :cJud 



X / X X 1 



MnkhtashflrShahihltukhari — 1445 1 




2625. Dari Aisyah, dia menuturkan: Rasulullah SAW 

mengatakan [kepadanya 4/252], “Aku pemah mimpi tentangmu dua 
kali sebelum aku menikahimu: Aku melihat seorang malaikat 
membawamu dalam sepotong sutera, \lalu dia berkata kepadaku, *Ini 
istrimu' 6/131] Lalu aku katakan kepadanya , *Singkaplah.' Maka dia 
pun menyingkapkan [kain dari wajahmu ], temyata itu adalah engkau. 
Lalu aku berkata, ‘Bila ini dari Allah, pasti akan terjadi. ’ Kemudian 
aku melihatmu dibawa ( malaikat ) dalam sepotong sutera, lalu aku 
berkata, ‘Singkaplah . ' Lalu (malaikat) itu menyingkap(nya), ternyata 
itu adalah engkau. Lalu aku berkata, ‘ Bila ini dari Allah, pasti akan 
terjadi 

22. Bab: Mlmpi Kunci-Kunci di Tangan 

(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan pada kitab 96 
Berpegang Teguh dengan AJ Kitab dan As-Sunnah, bab 1) 

23. Bab: Mimpi Bergelantungan dengan Tali dan Lingkaran 
(Hadits Abdullah bin Sallam yang disinggung tadi) 

24. Bab: Tiang Kemah di Bawah Bantal 
(Tidak ada hadits yang disebutkan) 

25. Bab: Sutera Kasar dan Mimpi Masuk Suiga 
(Hadits Ibnu Umar yang akan dikemukakan pada bab 35) 



4461 — Mnkh tashar ShahiTi R nkhari 




26. Bab: Mimpi Tentang Ikatan 



JJ OlijJi OyS» lil :S & Sf-j Jli S>> 'J ^ -TITI 



^ ' o I r ^ o 'a I o ji 7 . -0 J ■/'<' e 

o> t j» «=~ o' j*- o^H' Wjjj ‘orH 1 ^jj fc r' a>j 



* * 






.LiC si L ? u s^h Oir Cj .s^Ji 



oiTj : Jli .oji Jjif ijlj :o*j**" ^ x»s^» Jl — * 



^ j * + + * 

t i (, ti -■* i 



> *4 



a * i» - •"■ ^ - 1 1 8S ti * ■ 0 ^ ,3 t 

(^lj ^a 3 .aJII ^ ^SUjS^Jj N 



^ 0 ^ 



otf t. J 



•- . # 



. JJaJli pjQj t ji-l >£■ 4 «rfdflj *yi OjTji 



*r _ i' O ✓ 



.0 • 



lflC jl23i : JUy .j£0t LiiJJ 0\r, J Ji)! Oir, : JlS 

* r* s- 

I ^of * • ^ ^ ^ <, . if>> • J J • + a 3* t 

•jsj' H> »—*■*»• j cci-j-tsJI ,V <iT mhhsm <st- j-3' j .jj-u' iy 



.JLSll 



<> V-»-' V :,j«flj4 J*5j “AH 






.JliSl! yi V' J^! Ojfc V :< 5 il JI> J?f JIS 



J ^ I c • I J 






2626. Daii Abu Hurairah, dia mengatakan, “Bila waktu sudah 
dekai, maka mimpi orang mukmin hampir tidak berbohong. Mimpi 
seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian 
kenabian. Apapun yang berasal dari kenabian, maka tidak berdusta.” 

Muhammad bin Sirin mengatakan, “Dan aku menyatakan ini. 
Dia mengatakan 8 , “Dikatakan juga, ‘Mimpi itu ada tiga: Bisikan jiwa, 
ketakutan dari syetan (yang menyedihkan), dan berita gembira dari 



6 Ada yang mengartikan adalah miripnya panjang siang hari dan panjang malam hari, ada 
juga yang mengatakan dekatnya waktu tetjadinya kiamat 

7 Saya katakan: Dia mengisyaratkan pada sabda beliau, “Apapun yang berasal dari 
kenabian, maka tidak berdusta 

8 Yang berkata ini adalah Tbnu Sirin. Sedangkan yang dimaksud oleh Tbnu Sirin dalam 
perkataanya adalah Abu Hurairah. Sebagian perawi meriwayatkan secara marfu ' dan 
sebagian lainnya maquf. Muslim dan yang lainnya mengeluarkannya secara marfn \ 



MukhtasharShahihBukhari — U 47 ] 





Allah. Barangsiapa mimpi sesuatu yang tidak disenanginya, maka 
janganlah dia menceritakannya kepada orang lain, dan hendakiah dia 
bangun lalu shalat.’” 

Dia mengatakan, “Dia (Abu Hurairah) tidak menyukai mimpi 
tentang belenggu, sementara mereka menyenangi ikatan.” Dikatakan, 
“Ikatan adalah keteguhan dalam agama.” Sebagian mereka 
memasukkan semua ini ke dalam hadits. 9 Hadits Auf lebih jelas. 10 

(836)/ 8361 Yunus mengatakan, “Aku tidak menyangkanya 
kecuali itu dari Nabi SAW, yaitu tentang ikatan.” 

Abu Abdillah mengatakan, “Belenggu itu hanya terdapat pada 
leher.” 



27. Bab: Mimpi Tentang Mata Air yang Mengalir 



(Hadits Ummu A1 ‘Ala' yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 23 

Jenazah, bab 3) 



28. Bab: Mimpi Menimba Air dari Sumur Hingga Orang-Orang 

Bisa Memberi Kekenyangan 




(^' u* a jij* ji' s 'jJ 



(837). (837) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. 



(Hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan setelah ini) 



9 Yakni menyatakan semuanya marju \ 

10 Yakni membedakan antara yang matju J dengan yang mauquf Lebih-lebih dengan adanya 
pemyataan Ibnu Sirin, “Dan aku menyatakan ini," Ini menunjukkan pengkhususannya, 
berbeda dengan yang mengatakan di dalamnya, “Dikatakan juga", karena 
mengindikasikan beberapa kemungkinan, berbeda dengan hadits pertama yang secara 
jelas dinyatakan marfu \ Silakan merujuk Al Faih (juz 1/408-409), 

(836) d jgebutkan secara maushul (bersambung) oleh AJ Bazzar. 

(^Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang pada bab setelahnya. 



448 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




29. Bab: Mimpi Menimba Setimba dan Dua Timba dari Sumur 

dengan Kelemahan 



Ji $16 uf 15 :jo s i &*:> ^ ^ -ntY 



*> * J ■[ i ' : r ^ * y 



J 0? P « A C. l*L «JS 1 »pJ ««^ 

-oiJ* i/S) l a4y* y vy> ^ — ■* L</— : **o= , J 



+ *> 






cJ'u^.i p’ ; [nr/i Jii] i' Jii', «jf jj 1( iii 

' y -r ^ ^ 

>*' ^ *- * f ^ •*" 1*11' i ^ x f * I ^ ,f x h ^ t > , x ; x f. . 

J-P ? j< £>* <j*Ui ^ j' r^ 4 ts->UarfJl Ji UAsS.Ij tl^* 



P a 



_ * ^ ^ , . j P ■ 

#" P I x x o . , * r ® , x I -' * .»*, - - x t » ■ I ^ ti * 

t Ti Jji r 13 (/J) -O 1 »** ^ LS=^ vUa>Jl Ji 



»j'3 ^3' jV 



2627. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

*' Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di pinggir sumur, di 

atasnya ada sebuah ember, laJu aku menimba air darinya sebanyak 

yang dikehendaki Alldh, kemudian Ibnu Quhafah (yakni Abu Bakar) 

mengambilnya [agar aku beristirahai], lalu dia menimba satu atau 

dua timba, (dalam jalur lain: dua timba -tanpa keraguan perawi-), dan 

dalam menimbanya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuni 

kelemahannya 4/193], kemudian timba itu berubah menjadi ember 

besar , lalu Umar bin Khaththab mengambilnya. Kemudian aku tidak 

pernah melihat orang cerdas di antara manusia yang dapat menimba 

seperti menimbanya Umar bin Khaththab, sampai-sampai manusia 

1 ^ 

mengistirahatkan (temak) di kandangnya . (dalam jalur lain: “Dia 
terus menimba, sampai manusia dan telaga semakin banyak 



1 1 Yaitu ember yang terbuat dari kulit sapi. 

n Yakni memberi minum unta-unta mereka sarrpai kenyang sehingga beristirahat di 
kandangnya 



MukhtasharShahihRukhari — l<wo I 




30. Bab: Mimpi Beristirahat 



(Hadits Abu Hurairah yang sebelum ini) 



31. Bab: Mimpi Tentang Istana 



t m Ai J*A3 J J -tita 

ji illi ci£ji yi ijjl: lil \Z :Jl — i [ai/ 



^<V I , J 



* * 



-jfXt Hjju ili :cJS t >s 






d> ^ 



p .[> »v/l ^JiJJl ^ >3] ^li^ll :iXi ^ JB 

f Jji j*^/, u ijdfcf : jii 

- ™ y 



2628. Dari Abu Hurairah, dia menuturkan, “Ketika kami sedang 
duduk di dekat RasuluUah SAW, [tiba-tiba 4/86] beliau bersabda, 
‘‘Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga. Tiba-tiba ada 
seorang wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, aku pun 
bertanya, ‘ Milik siapa istana ini ? ' Mereka menjawab, ‘Milik Umar 
bin Khaththab. ’ Lalu aku ingat akan kecemburuannya, kemudian aku 
mundur ke belakang.' 

Abu Hurairah melanjutkan, “Maka Umar bin Khaththab 
menangis, [yang saat itu ada di majlis tersebut 61/157], kemudian 
berkata, ‘Ayah dan ibuku tebusannya wahai Rasulullah. 
Kepadamukah aku cemburu?*’* 



32. Bab: Mlmpi Tentang Wudhu 



(Hadits Abu Hurairah yang sebelum ini) 



1 450 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




33. Bab: Mimpi Tentang Thawaf di Baitullah 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1456, juz 2) 



34. Bab: Mimpi Memberikan Sisa Minuman Susu Kepada Orang 

Lain 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 3 Ilmu, 

bab 23) 



35. Bab: Mimpi Tentang Rasa Aman dan Hilangnya Rasa Takut 







Mii-j o! :J«s > > -rm 





U&J 





I ' { a -'• 

LgJ y-OA-i 

* * * 

J jk * 

X* * 

k ■ j ^ f S i ^ ^ f I ■ " I , 

J t^w jJ&J fW ulS ICLP 4 j1jj ul ;Jbtt™oJl 

iU 0lT y J LLa t () \tl\ £& IJi t J i3 J_ 

* f Jf * + jr * jJ 

a'J 'oi ^ :*> Jj) ciji «i jL c£-J s 

X ^ ”>■ o- >■ 

:iJ3 50 oii i di .(iy/y s & jjl-3 r<l» SE 
M ciAiir rf v!Oi .Ljj ^jE i> Tj i£s 01 L-ji 
J^.1 iii «^JL, oir (® *J| 4i JiLij r^ijj ij) Oisi 

X ^ >■ > > ^ y 

VI 5^Jl ^ l5l5Ci Jjj{ V jSo t(V*l/A jiJ- J* *V- (j»j) 

J^i-j jr Jj j i(o*/y jd otr Ut,j c4 u ^Li 

> 8 f , » > ■ , *' i<f> j ij j f. .^i-> ' • : ,.o* 

:*»' jPil b'j t*i(pe (jJI (j OjLao 4 — * *a» « 

y ^i 1 > X ^ X* > > X 



Mnthhchar KhhHi Hiikharl [ 4*1 1 



0 



> .4 J iiii J\'j L ! J\ L4lii 



I ^ 



>s3 cjst y (^’( jJr> 4 y «[iii gi] : jl^ 






'ils tjj%*- ji- ^ IjiSj J^- j lyUaJU .[jIU] 'ja\ 3}Lfl_Jl 



ii jrj jr ji; tj y» o>r S JJi ^ur ^ 

(>-g— ' Jft J t J»*>LJL Oi*^* VI** J l 5 /j tJ i^- 0 ' <■ 



^ H» 



* > 



«ulj }j*\ :JjiS ■: i«L «] i^j'j» ^ja t J (1 U -I 



Ig w a^ai [c-^*» &]_» tus4» ois > J I . [jlLjl 






*■ ■■■ 



9 % jf | J|>> / I ^ Jjr o , • £ 



j-j <>■ tr^l *-■* *«♦ :<»*jj ^j) 



^ i 

*+•* 



-» s * 



/ _ V 



Ju :*j \ jj tgij) t?JU^ J*- j Jil xp 01 :W* Jil jy-j jL2i t^l 4»l 



* ^ ^ 
d> 



f >■ 

|1 ^ " I ■ 



J J 



> 0 ^ 0 jjii' S I jftTj . J 3 ii JC 4 Oir y ii i£ JL^JI 



’> 1 1 jjf Cl 5 i ofj : j 5 > Jj) .^uCLji iiii ^ ijt Cy)\ 0 ^i 



Jlil t J^\jSi\ >S I (V * /A ^ U Jjl CLCl Olj . ^l^l >^l y;-! 



- 9 ^ * 



- j^ 3 ‘^ 1 



-\'fi\ >» j ofirfjS jh-& «#j( :® ^ 3 ’ 



/ «4 - / 1 - J, 

^f Tl o® |. . f o *■ i. ^ «>■ 5 ' ^>i , ./ ' <* >1 

(ji_^ jI <j* -lSj^ l^J) Cj* — **** 

/ y / Jf * *r r 

ii] Ol^i :cs>(||i J,: jkll Jj) «bCJI ‘Jsi 'Sii > Ji' Jji :Ja, r 



w j- 

0 j- #. ^ ^ ^ 



# - >1 



•p> VI jSl ^ Sf -^J [aJll 






2629. Dari Ibnu Umar, dia menuturkan, “Sejumlah sahabat 
Rasulullah SAW pemah mimpi di masa Rasulullah SAW, lalu mereka 
menceritakannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW 
mengom entarinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Saat itu aku 
masih anak-anak, masih sangat belia, rumahku adalah masjid, dan aku 
belum menikah. (Dalam riwayat lain darinya: Bahwa dia biasa tidur di 
masjid Nabi SAW, saat itu dia masih muda dan belum pimya 
keluarga. 1/1 14). Aku bergumam dalam hatiku, ‘ Seandainya 



452 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




terkandung kebaikan dalam dirimu, tentu engkau dapat melihat 
(mimpi) apa yang dilihat oleh mereka. ’ (dalam jalur lain: Maka aku 
melamun untuk bermimpi lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW 
2/42). Pada suatu malam, setelah berbaring, aku berkata, ‘Ya Allah, 
jika Engkau mengetahui adanya kebaikan dalam diriku, maka 
perlihatkanlah mimpi padaku. ’ Saat itulah, tiba-tiba dua malaikat 
mendatangiku (dalam riwayat lain: Di masa Nabi SAW, aku 
bermimpi, seolah-olah di kedua tanganku ada sepotong sutera kasar 
(dalam riwayat lainnya: sepotong sutera halus 8/76), dan seolah-olah, 
tidaklah aku menghendaki suatu tempat pun di surga, kecuali kain itu 
terbang [membawaku] ke tempat tersebut. Dan aku lihat, seolah-olah 
ada dua orang mendatangiku 2/50), di tangan masing-masing mereka 
terdapat sebuah cambuk 13 besi. Mereka membawaku ke Jahannam, 
sementara aku di antara mereka berdua. Aku berdoa kepada Allah di 
antara mereka, ‘Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari 
Jahannam.’ Kemudian diperlihatkan kepadaku, bahwa seorang 
malaikat menghampiriku, sementara di tangannya terdapat sebuah 
cambuk besi, lalu dia berkata, ‘[Lepaskan dia]. Jangan takut, engkau 
adalah orang yang sangat baik, seandainya saja engkau 
memperbanyak shalat [di malam hari].’ Lalu mereka membawaku 
hingga sampai di pinggir Jahannam. Temyata Jahannam itu terhampar 
seperti terhampamya sumur dan ada dindingnya pula seperti dinding 
sumur. Di setiap antara dua dindingnya terdapat malaikat yang di 
tangannya terdapat cambuk besi. Aku melihat di dalamnya sejumlah 
orang yang digantung dengan rantai dengan posisi kepala di bawah. 
Aku mengenali sejumlah lelaki dari suku Quraisy, [lalu aku berkata, 
‘Aku berlindung kepada Allah dari neraka.’] Kemudian mereka 
membawaku ke sebelah kanan. Lalu [keesokan harinya] aku 
menceritakan itu kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya 
(dalam riwayat lain : Hafshah menceritakan salah satu mimpiku) 
kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, 
1 Sesungguh nya Abdullah itu orang shalih .’ (Dalam riwayat lain: 
Sebaik-baik orang adalah Abdullah, seandainya dia shalat malam .’ 
Mereka masih terus menceritakan mimpi kepada Nabi SAW, bahwa 
(lailatur qadar itu) pada malam ketujuh, (dalam jalur lain: Bahwa 



13 Yaitu seperti cambuk besi yang kepalanya melengkung. 

14 Yaitu pinggiran sumur yang dibangun dari betetuan, lalu di atasnya ditempatkan kayu 
untuk menggantungkan tali. Biasanya setiap sumur mempunyai dua tanduk (tiangnya). 



MukhtasharShahihBukhari — U53I 



sejumlah orang mimpi lailatur qadar pada malam ketujuh terakhir. 
Dan sejumlah orang mimpi pada 8/70) sepuluh hari terakhir. Lalu 
Nabi SAW bersabda, ‘Alcu lihat mimpi kalian seragam pada sepuluh 
hari terakhir. Barangsiapa yang hendak mencarinya, maka hendaklah 
dia mencarinya pada sepuluh hari (dalam riwayat lain: tujuh hari) 
terakhir”‘ > 

Nafi’ mengatakan, “Semenjak itu, dia (Abdullah), terus 
memperbanyak shalat. (dalam jalur lain: Setelah itu [Abdullah] tidak 
pemah tidur pada malam hari, kecuali sedikit”) 



36. Bab: Mimpi Dituntut Bersumpah 



(Hadits Ibnu Umar sebelum ini) 



37. Bab: Mimpi Tentang Cangkir 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 3 Ilmu, 

bab 23) 



38. Bab: Mimpi Tentang Sesuatn yang Terbang 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 1821, juz 3) 



39. Bab: Mimpi Meiihat Sapi Disembelih 
(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1 546, juz 2) 

40. Bab: Mimpi Meniup 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1821, juz 3) 



454 3 — MukhtasharShahihBukhari 




41. Bab: Mimpi Mengeiuarkan Sesuatu dari Negeri Lalu 

Menempatkannya di Tempat Lain 



(Hadits Ibnu Umar yang aJcan dikemukakan setelah ini) 



42. Bab: Mimpi Tentane Wanita Hitam 




2630. Dari Abdullah bin Umar tentang Mimpi Nabi SAW di 
Madinah, “Aku mimpi [ seakan-akan ] seorang wanita hitam berambut 
acak-acakan, keluar dari Madinah, hingga berhenti di Mahya’ah 
(Juhfah), lalu aku menakwilkannya, bahwa wabah Madinah 
dipindahkan ke Mahya ’ah, yaitu Juhfah” 



43. Bab: Mimpi Tentang Wanita yang Berambut Acak-Acakan 



(Hadits Ibnu Umar yang sebelum ini) 



44. Bab: Bila Mimpi Menggoyangkan Pedang 



(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada nomor 1546, juz 2) 



45. Bab: Orang yang Berbohong Tentang Mimpi yang Tidak 

Dimimpikannya 



'Jk p jJL‘ 'j, :ju o? & -nr> 



Hnl/KApi I 



J I ( i ^ ^ ' t . ^ >¥ l S IJ' W-TJ' r ' *t r 

*° fj* ^l yj -J^ oO o^ 



/ ^ t 

J' * y( A X ^ ./ j' O mjr / J* Bt' >■ 



.. • i 
01 



+ * 



> / 

" * £ 



Q 9 ^ £ *!* 

> ^ 9 + * 1 "-Ti " • " ^ l ^ i. 'f ■ £ j j* . * ^ fl ( 

jj-s^ yj .<uU23l tiij^l «i^l i<o Ujyjj jl tOj — a j 



i.ir 



^ #<■ 

^ ^ p j ^ 

" " *r" i" ■ " <*" i 



m , * 

. J j 



jtJUJ J~j O' OuJ J tu-jAP 



.(Ar/A iJ> y^-J -:4' } ) 'J']) -nrr 



- ■ ■ £^**' o*j - ■ ■ o-j ■ - ■ jy-° \j* : ^j* ®jij* j* " ' ^ * 



j .j j i j > 



^ ^ i >■ j r* " ^ m j f d ^ 



2631. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Barangsiapa mengaku bermimpi sesuatu yang sebenamya dia tidak 
memimpikannya, maka dia dituntut untuk mengikatkan antara dua biji 
gandum, padahal dia tidak akan mampu melakukannya . Barangsiapa 
mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka 
(didengarkannya), atau mereka itu sebenamya menjauhinya, maka 
pada hari kiamat nanti akan dituangkan bubur besi pada telinganya. 
Dan barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk bemyawa), 
maka dia akan diadiab dan dituntut untuk meniupkan (ruh) padanya, 
padahal dia tidak akan mampu meniupkan (ruh)." 

2632. (Dalam riwayat lain: Dari Ibnu Abbas, ucapannya sendiri. 
8/83). 

1394. 1394 Dari Abu Hurairah, ucapannya: Barangsiapa membuat 
gambar .. dan barangsiapa mengaku bermimpi .. dan barangsiapa 
mendengarkan .. 



01 <S$ y 01 :J15 0 ^l Jj^j 01 jl* 



u* 1 



-nrr 



1394 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleti AJ lsma’iJi, hauya saja dia tidak 
menyebutkan selain sabdanya "Barangsiapa mengaku bermimpi”. Pengarang dan yang 
lainnya mengisyaratkan dengan status mu r allaq nya riwayat ini> bahwa para perawinys 
berbeda pcnuturan mengenai Ikrimah, di antara mereka ada yang mengatakan, "‘darinya, 
dari Jbnu Abbas» secara matju ada juga yang menyatakan mauquf padanya, dan ada 
juga yang mengatakan, “darinya, dari Abu Hurairah, secara mauquf^ A1 Hafizh sendiri 
berpendapat bahwa hadits ini berasaJ dari Ikrimah, dan Ibnu Abbas dan juga dari Abu 
Hurairah. 



456 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2633. Dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Di antara 
kedustaan yang paling dusta adalah mengaku bermimpi sesuatu 
padahal tidak memimpikannya 



46. Bab: Bila Mimpi Tentang Sesuatu yang Tidak Disukai, Maka 
Tidak Menceritakan dan Tidak Menyebutkannya 



% o , /s a 



r i ^ 



^j) W' ^ i-* -tnn 



i' > 

* * * ' < , 

y _ > . J s / 



Oij : J ji 5Siii a 



t(Yo/ v JliJl > 



% M 



iTj^i : Jji S ' 



J d J >11 J > > r t 

LjJ 1 



* ' 

'V, 3 * 






lili i^OllaJjl y JL?Jlj] t<0)l y (^o/t oJLjl >j) 

- D ■ ^ ^ ^ J - * & _>i _ ^ ^ -t 



>j) t8 j^ ^ l£'j 'Mj ‘s-*^ iy N 



* - * ' i 

1 ■ j 
*- 









> > D 



> >J J, J»L c ( 4i£J 



o> 



> > 



J 



:c$ 



> 

> o 



J > 9 f 

_ U >-^1 

i - * 



Nl 









V" X 1 " 



kJl 



c(oi^ W a y * <o ^ : jj > /j) a&s j£5j COU^' 



o e> 

,S>i . D 



#> > D 



> > > 



> > 



^ > > 



/v ^ cf.l II oUa^JcJl ol jJ c. J>a> IJ>-1 l^J j 




,[VT 



2634. Dari Abu Salamah, dia menuturkan, “Aku pemah 
bermimpi lahi menyebabkanku sakit (dalam jalur lain: terasa lebih 
berat bagiku daripada gunung 7/25), sampai aku mendengar Abu 
Qatadah mengatakan, ‘Aku pun sungguh pemah mimpi yang 
membuatku sakit, sampai aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
‘Mirnpi yang bagus (dalam jalur lain: yang baik 4/95) adalah dari 
Allah , [sedangkan mimpi yang buruk adalah dari syetan\. Apabila 
seseorang di antara kalian mimpi sesuatu yang disenanginya, maka 
hendaknya tidak mencerilakan kecuali kepada yang senang 
(mendengarnya), dan bila dia mimpi sesuatu yang tidak disenanginya. 



MukhtasharShahihBiikhaii — 1 457 1 




(dalam jalur lain: mimpi yang menakutkari), maka hendaklah dia 
memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari 
kejahatan syetan, dan hendaklah dia meludah tiga kali, (dalam jalur 
lain: maka hendaklah meniup tiga kali ketika bangun ), dan tidak 
menceritakannya kepada orang lain, sesungguhnya itu tidak akan 
membahayakannya, [dan sesungguhnya syetan itu tidak dapat 
menyerupaiku . ’ 7/72] 



47. Bab: Orang yang Tldak Memandang Benarnya Penakwil 
Pertama Tentang Suatn Mlmpi Bila Memang Tidak Tepat 



J\ :jui m 'z>\ J ‘-&J of :tjgss J* J\ 

0 t jUJl} f £Jl J ^*'j 

Cji Ji j$\ J j^ij ilr, t J5£jij — - 



-Ytr© 



jH 









Jjs-j 4j ;4j j \a& jS^\ Jb**l lCj jJmA 4j ilijli 

^ / *• ■*■ j' * 

U' : _& J.1 JUi . i: ciUu >T j 4 j >f ‘J cu >T 

j ^ ^ -r * j' 

: jii _>i -M jiii .ii>£ Atj JcJf ! ii j>j 



SOT>‘u >l!lj JUJl > liir ilfj cfi_l^U 2 Tbft l_J' 



J ^ I 4<r 



i: 



jH / / 

j *£ 



L©lj cJj&mtJlj 01 jpiJl 4 

i* / I* ^ ^ 

p J ciii dJjbi -b j£.fe 4& oJi ^jJi ji ^iilji 

- I I / . 4 ( I . I . I j ' + . I . I 

f ^ .B/, I/ T |j / » I ^ [t /I > / t <1 / I ?/ 

t*U Ji-9 j*-\ 4j pj c4j Jjv 9 ilOw j 4j J 



/ , I / / I - , j I _ / / , H _ .1 _ 0 

J * * ^ # aof* I* J t i' y ' i *©^- ^^7 1 ^ ^ ^ : ''i - ' 

j-- j W •‘‘4 j^s» ^ J-^j* t4 i j 3 '-' J*-j ° J — *-W 

- /jr ' <r - 

Cbl 'c^>f :S y» ju toi_kUf ff i: 



' I ^ 

»1 Ci 



Jl 



l !j5)I 






:JU :J&\ ^JJb Jki !AI C Al> : Jli .C*J 



1 458 § — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2635. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa seorang laki-laki datang 
kepada Rasulullah SAW laiu berkata, “Sesungguhnya tadi malam aku 
mimpi melihat awan yang meneteskan minyak dan madu, lalu aku 
melihat orang-orang menadahnya dengan telapak tangan meieka. Ada 
yang banyak dan ada yang sedikit Tiba-tiba ada tali yang 
membentang dari bumi hingga ke langit. Lalu aku melihatmu 
meraihnya lalu engkau naik, kemudian ada orang lain meraih lalu dia 
pun naik, kemudian ada orang lain lagi yang meraih lalu dia pun naik, 
kemudian ada orang Iain lagi meraihnya lalu terputus, kemudian 
disambungkan.” Abu Bakar beikata, “Wahai Rasulullah! Ayahku 
tebusannya. Biarkan aku menakwilkannya.” Nabi SAW pun bersabda, 
u Silakan .” Abu Bakar berkata, “Awan itu adalah Islam. Adapun yang 
menetes berupa madu dan minyak adalah A1 Qur'an yang manisnya 
menetes. Orang-orang ada yang mengambil banyak dari A1 Qur'an 
dan ada pula yang sedikit. Adapun tali yang membentang dari langit 
ke bumi, itu adalah kebenaran yang engkau ada di atasnya, engkau 
meraihnya lalu Allah meninggikanmu, kemudian ada orang lain 
mengambilnya setelahmu lalu dia pun naik, kemudian ada orang lain 
lagi meraihnya lalu dia pun naik, kemudian ada orang lain lagi yang 
mengambilnya kemudian terputus, kemudian disambungkan lalu dia 
pun naik . Beritahu aku wahai Rasulullah! Ayahku tebusannya, apakah 
aku benar atau salah?” Nabi SAW bersabda, “ Engkau benar sebagian 
dan salah sebagian .” Abu Bakar berkata, “Demi Allah wahai 
Rasulullah! Ceritakan kepadaku tentang kesalahanku.” Beliau 
bersabda, " Janganlah engkau bersumpah ” 



48. Bab: Ta*blr Mlmpi Setelah Sbalat Subuh 










i ^ / 

y 



* -rin 



Ji :(1 • i /Y J?1 




J j — a> 01 








Miikhtashar Shahih Bnkhari — 1 459-1 




J\f\ § :Slji ^IS JI5 .('y :l3i ?LX Jb^ ^ Ji :JUi 

^ -r 4 > ' -■ 

l^b (^O? ofe iOll JU :yjj Jj) 0 CjT iLJli 



J ^ ^ 8 

' p o ^ c /e ^ f ?> , > 



^ ^ 



c.. Sljgjt t [c5^ ^ji-lij :^J \ t ^ jUol 



/ / 

< -" 



lilj Jarj L > Uo' ijj c[il»JiJl ,j^jVl ^Jl j^ - ^] 

> ? " & > > / > > 

oj*4o)U [Jj 4 i j* 'ilj caj>«-^ [jl >s]c — j aIU' *j 15 j 

> > > > > > > ^ ^ ^ ^ ^ 1 x 

, ^ > _ , * , ■j' , fl , > i >s > 

cUA IA jSstsJI -LAJl£LS c4-j»Ij (4j ^JLi-S :4jljj *j) ££ J 



" f > " 



* ■" 

^ " , " " ^ 

C| . J 3 " 



4i >> p coir nr il,ij twJ J>. 4 c~Jl ^ t >Ji 

" ^ 1 " " ^ ' w > 



J e " 



JjV jiliJ^J^G 






|F /i- 



_ x* O J - ^ 

X 1 0 J ,/ J i J 



.^UaJl JiJail *V15 :Jl3 ?d)ljii C» ! <5)1 0l>4-* :dj cJi :Jli 



#" 9 "" #" " 



[ojJ] ; Jjii >T isij ciUiJ ji£Li jV, Jp £jU UsiiaSu : J15 

X- X "X X X X / ^ ^ 

" , " & <9 > i" 

li i ^ i"'i^ ■> " * " , ^ " f J" " J ( o i-*- 

^yi a**^ <-H* r j <A y> uij c jjOj- v» j — Is 

> " " "" " " > j " > j 



:s.llrj Jjl Jli CjjJ : JL5 — oU* ^jJl 4LPj CoU5 ^jll 



" " a " " ■>", , "" " . 

^ I. t* 9 * ' .- I- *' 




" " "> • 



J 0 "• 
" _ ". 



/ J 



J " 



J^ c. Ji, 4, J^5 C>NI ^UJl J\ J>a >J :jl — 5 -jl_i 






* 



# *■" 



,«<.r 



:a;|jj ;}) k^; J. ^jUJi im > i >' ils t J‘Sfi ^-jUJb 

4 " " " "■ ■" " " ^ y " " 



5>ji ji u jL jii 4^ ti coir cr LjuJi ius (^_JL; 

> " 1 ^ > " 



" J o 

■J> 



0 

T-U Si 



' ^ *J ^ 

> o J J 



5 .JJaJl JlUl : J VU :J\5 ?0lii li 141 0^4- :cJS :JL_5 

> > * > " > 

JuJi 5L &tf] jjSi jL [.J:] 




uiiii :Ju ,oi>h ia V dd :JjJS Oir Ll L_J-6 :jd . [| ji5 



X > 



" " J J " " 



1460 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Jil-l (»-» tV^Jj Jl>- j 4 -i liy» ca_ — s 

/ V ^ r / -|X .X -X -X y #— / 

t [iy tj^-j bd oi sir JL. i>if,i tOjSt ilii] 



Slli :Jli 0. :C43 cJ5 :Jli .l>*>3 L$\ dAJi jJLrf lil_i 



^ / 

■ n 9 * * , i 9 . 



. jU»il J 



tf iii jL -Jji oir if\ LLS— Jf j£ £& iiL f ii : Jii 



i* [^] & ^ ^ «c^ b c ^ 

K 1 ^ / '* W ' ' W '/' ^ 



y - + * + 

. i. 9 ' ^ ^ 



^jb jv> t£t***«J < 1 X 3 ^ olj tdj^S ojb*tj~ oAlP 



-» " . . 9 " _ x" ^ fl / r 

J I I 0 ", ( *|' *l ^ ^ " I /" B " " " B ^ .1 " I 1 , 

,jJUaJLJ il j?eo- ‘U-aJLj colj AJ yuLs cojlswJI oJUP «^jse- JLi ^JUl OJUj 

i" " ^ ^ 

: jii .i>^- iLsJti coii >i 4 ^ ^ ‘4 ^ ^ cJC^' 



t ^ Q " " " B . 
■ _ 



7 x ^ J 



^ X* 



.jUa!» ji^l : J W :JlS ?Oiii C. :C4J LJS 



" x y x- 



1 " < " . ^ 1 ^ i — 



0 <"#" " " 



J *’J 



lldJkjli 



L$^*j 



J ^ »fl I X" J S' & 



[i ckijJii 



> / / 



J^: c,j> j;; liG # jr > [;>^ I^J 

/ ^ / / / 

js\ ji-> ik, «dJi ; ^ ^ji iis-f H cjij-t 

/ / / / ^ T / ^ 

:J Nli :Jli tolji C. ?ili C. :lljj ^Ji :J\S .li j^tj OIjJj 

.yk f i jik\ 



*..n *i °_n ?. 



fl X'|X X" X" 



.idwikp Ajp 4 i _ Jl LLllili ( l:Sl]f a.jli 



MnkhhdiarShahlli Riihhan 



1 



■Jj U* £*3u £sf,U :JU .1*1 I5> :J 

^ ^ ^ ^ ^ >■ >■ ^ ^ #* 

o ^ ^ o / e />■ , 



h\jj jj) udJji ai J .^LjlJj og \ 

& <* _ >■ > ^ > 
9 K» -» 



j . yy . " ** m , J i^_ ^ * f ^ i^*'' °fr 

I » Ijb , e i}L*oU 



-S&j 



fl r 



J O-jI L* J J 

4 ^ j? 



, 0 f' 

iJI b 



X* 

4 






o ^ 



sjj * h J>j£ j& lilj -j^' t/ 'j* 5 * :j^ Nli : Jl5 

X* X* X» / ^ 

x x y ^ _ i*' x x x 4 O x* J* x* > 



X» — *X x» 



jikji r 



oUr 



> X 



oii ^U : Ju .Sj^ JJj J ijjCai cJ4Ii ^jlJi iJJi L 

XX -X ^ X X 1 / 



ULU 



- ?. 



J* <>_ 



^ 7 ' - * isr 



t* X» 



■" ■#■ ■#■ H' 



u •*: 



.UiJl 



9 X • , > > 

^ li I. #A * 



9 'U n' 

*- A 



.x J# 



x» 



lili t (_5 j^aj 






X# «X 






• X " 



IS :JL_» 



lf 



ALO\i-J *J ktU ^ai 4 JI :ju : 4 >ijj ^jjj . 4 — o-ia l: — » ij 

r .iu i Lxfe:i 






/# X 



- *x X t(/ 



a? _^r j 



• X / 



1S“ A c-jf g?JJ> JjSl! Ji> lif :3^kX ^ d :J SlU :Jl_J 

01 jjj 4jU c j^JL 4-.fj (^•*A> i(j ,« — *j) 

/ / / / ”* / 

Li U> :tS >^ Oj> J}) xJLi\ 6t^ii > fiTj ci>> 



X* A 



jL«i Jj cJJJL 4 Cs> — » cOTj — aJl 

h/ h/ 

.(Cgui 



r, XX t// i/,* l x!. X> t / X tf/ / t^ *? J i X S I, . fif/ 

toUi o j*%^> j toUo AiJLi j^j^i aJLp c-jI (jjJUl Ji-jJl I »\j 



X» X» 



1 462 1 — Mukhtashar Shahih Bukhaii 




- D * Q 



O ^ 



«£&j| J ’*r*)\ & JU 5 Jl iL _^3 



K'^ > 



> J 



'uJjij ja> 6*3 . [^oji f y ji aj ^4] x_; [ 






LT 

g:it ji.‘j» lit} .,/,>;, siijii i/ii tJJ & ai jL. i /t si-> 



|F ^ / / 



ji> iifj .0' yi J?ii piTj Cj/li JC4 4i 



v . j-e 



s- D 

Jl 



* ^.in' i ^ r p ^ *- * ^ * + 



i3i jls> sT>i 



0 j£- liJJU aTL» t l*]> 

L^'j ^ X#jjJ' (y tS-^' Ji>' J*> ' *'_} -(*-* 



* *#* 



* *K 



O Q 



* i *' 



& 3 0 0 



.3>iJI Jk oC. 3jJ> J& C4j> JiJJl OljJ jJl 



-» ^ *" 



JUi ?OiT>Ll iVj'j !Ai J>j L' :JvXLJl JoL J' 55 :Ji 5 



cj#* .iK #H |0 ^ I, ^ 



< #* #K 



< ^ 



* i t* |B 



Ul. ijiir j,ii f >ii 1S13 . >iii ’h% M *&' J 



Q J < 



33UJ itC, >13 I^JCp *>Li I jkiL f > clk-S >L3 



'n 1 



& 1 . ^ ^ * 



3 s 



- _ 0 



KO „ O J (I . * * I -v ^ I^ 

-* — A Ji . 1 a t L» *. . I < 



. £ 0 , b j, - / « , , _ 

1 j' . ■* V "■ 6 J 1 3 *■ * 1 / r > | f J S l^l Q 3 Q ^ 

o*Lk L«!j 4-^Ip j\i t di 1 ^ j Jjl j! ll^j j*. ,P 



aMI 



- IJLa j Lll j tf l-^g — ll jlJli t jlJiJl 



J I. 3 






#K« -K 



2636. Dari Samurah bin Jundab RA, dia mengatakan, “Adalah 
Rasulullah SAW, beliau seringkali menanyakan kepada para 
sahabatnya (dalam riwayat lain: Apabila selesai shalat, beliau berbalik 
ke arah kami dengan wajahnya, lalu berkata, ‘ Adakah seseorang di 
antara kalian yang bermimpi [tadi malam]T Lalu berceritalah kepada 
beliau orang yang dikehendaki Allah untuk bercerita. (Dalam riwayat 
lain: Bila ada seseorang yang telah bermimpi, maka dia pun 
mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kemudian pada 
suatu hari, beliau menanyakan kepada kami, beliau berkata, l Adakah 
seseorang di antara kalian yang bermimpi ?* Kami menjawab, ‘Tidak 
ada.’) Pada suatu pagi, beliau berkata kepada kami, 1 Tadi malam aku 
di datangi oleh dua orang (dalam riwayat lain: Beliau bersabda, l Akan 
tetapi tadi malam aku bermimpi ada dua orang mendatangiku), 
kemudian mereka membawaku, dan keduanya berkata kepadaku, 
'Berangkallah, ' [ sambil meraih kedua tanganku ]. Lalu aku pun 



MiikhiashiirShahihRiikhari — ld£3 I 




berangkat hersama mereka herdua. \Lalu dia memhawaku ke tanah 
yaitg disucikan. ] Kami mendatangi seorang laki-laki yang tengah 
berbaring, ternyata ada seorang lagi (malaikat-penj) yaitg berdiri 
sembari memegang [cobek atau] batu besar, orang itu melemparkan 
batu besar itu ke arah kepalanya hingga pecah (dalam riwayat Iain: 
hingga menghantamnya ), lalu hatu itu menggelinding di sana, lalu dia 
(malaikat) mengikuti batu yang dilemparkan itu lalu mengambilnya, 
dan dia tidak kemhali kepada orang itu (yang dipecahkan kepalanya) 
hingga kepalanya itu utuh lagi seperti semula. Kemudian orang itu 
(malaikat) kembali lagi kepadanya dan melakukan seperti yang 
dilakukannya pertama kali .* 

Beliau melanjutkan, 'Lalu aku tanyakan kepada kedtta orang itu 
(malaikat yang mendatangi beliau), ‘Maha Suci Attah! Ada apa pula 
dengan dua orang yang ini? ’ Keduanya berkata, ‘ Berangkat , 
berangkat ! ' 

Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-Iaki yang 
berbaring terlentang dengan bertumpu pada tengkuk kepalanya, 
sementara ada seorang lagi berdiri di dekatnya sembari memegang 
fdi tangannyaj besi yang bengkok gagangnya. Orang ini lalu 
menusukkan besi itu ke salah satu bagicm wajahnya hingga membelah 
pinggir mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya, lubang hidungnya 
hingga sampai ke tengkuk kepalanya. matanya hingga sampai ke 
tengkuk kepalanya .* -Dia mengatakan: Rasanya Abu Raja' 

mengatakan: merobek- Beliau melanjutkan, ‘Kemudian ia (malaikat) 
beralih kepada bagian yang lainnya dan melakukan hal yang sama 
seperti terhadap bagian yang pertama. Dia tidak selesai dari satu 
bagian hingga dia kembali utuh (dalam riwayat lain: menyatu 
kembali ) seperti semula, kemudian kembali melakukan seperti yang 
dilakukannya pertama kali' 

Lalu beliau bersabda, ‘ Lalu berkata, ‘Maha Suci Allah, ada apa 
lagi dengan dua orang yang ini? ’ Keduanya berkata, ‘Berangkat, 
berangkat!’ Lalu kami pun pergi dan tiba pada sesuatu [ tungkuj 
seperti alat untuk memasak roti (oven), [bagian atasnya sempit, 
sedang bagian bawahnya lebar, sementara api dinyalakan di 
bawahnya ]. Dia (perawi) berkata, ‘Aku kira beliau menyebutkan, 
‘ Temyata di dalamnya terdengar teriakan-teriakan yang tidak 
difahami dan suara-suara' . Beliau melanjutkan, ‘ Kemudian kami 
dapati di dalamnya ada kaum laki-laki dan wanita yctng telanjang. 



14641 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




mereka dikejar oleh kobaran api dari bawah mereka, [ketika api 
hampir menyentuh mereka, mereka naik hingga hampir keluar, dan 
bila apinya meredup mereka kembali ke dalamnya ], bila kobaran 
menghampri mereka, semakin keruslah teriakan dan suara merekaj 
Beliau melanjutkan, ‘ Lalu aku tanyakan kepada kedua malaikat itu, 
‘Mengapa mereka ? ' Keduanya mengatakan, * Berangkat , berangkat 

Beliau melanjutkan: l Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
sebuah sungai. -Aku kira beliau mengatakan:- berwama merah 
seperti darah, di dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang 
tengah berenang, sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki 
[ berdirij dengan banyak bebatuan yang telah dikumpulkan di sisinya. 
Ketika orang yang berenang itu berenang-renang menepi ke arah 
orang yang di pinggir sungai yang mempunyai banyak bebatuan itu, 
dia membukakan mulutnya, kemudian orang yang di pinggir sungai 
itu melemparkan batu kepadanya yang kemudian dicaploknya, 
kemudian orang itu berenang lagi lalu kembali lagi, setiap kali 
kembali maka dilemparkan batu ke mulutnya yang kemudian 
disambutnya dengan mulutnyaj Beliau berkata, ‘Aku tanyakan 
kepada kedua malaikat itu, ‘Mengapa kedua orang ini?‘ keduanya 
berkata, ‘Berangkat, berangkatr 

Beliau melanjutkan: ‘Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
seorang laki-laki yang berwajah seram, seperti wajah laki-laki yang 
paling seram yang pemah kau lihat, sementara di dekatnya ada api 
yang melahap-lahap, terus berkobar di sekitamya.' Beliau berkata, 
‘Aku tanyakan kepada kedua orang itu, 'Ada apa dengan orang ini ? ' 
beliau melanjutkan, ‘Keduanya berkata, ‘ Berangkat , berangkatV Lalu 
kami pun pergi dan mendatangi sebuah taman yang dipenuhi dengan 
berbagai jenis tanaman tinggi [hijau dan ada pepohonannyaj , serta 
semua jenis tanaman musim semi, sementara di tengah taman itu ada 
seorang laki-laki yang tinggi, hampir-hampir aku tidak dapat melihat 
kepalanya yang menjulang tinggi ke langit, sementara di sekitamya 
terdapat banyak anak-anak yang belum pemah kulihat. ’ Beliau 
melanjutkan, ‘Lalu aku tanyakan kepada kedua orang itu, ‘Siapa orang 
ini, dan siapa anak-anak itu?’ beliau melanjutkan, * Keduanya berkata , 
‘ Berangkat , berangkatl’ 

Beliau melanjutkan: ‘Lalu kami pun pergi dan mendatangi 
sebuah taman besar yang aku belum pemah melihat taman yang lebih 
besar dan lebih indah dari taman itu. [. Di dalamnya terdapat orang- 




Mukhtashar Shahih 



1465 3 




orang tua, para pemuda, kaum wanita dan anak-anak.‘ , ~\ Beliau 
melanjutkan, 1 Kedua orang itu berkata , l Naiklah . ’ Beliau 
melanjutkan, ‘Lalu kami pun naik hingga mencapai sebuah kotayang 
dibangun dengan batu bata emas dan batu bata perak, lalu kami 
hampiri pintu kota dan minta dibukakan pintu, maka pintu pun 
dibukakan untuk kami, kemudian kami memasukinya. (Dalam riwayat 
lain: Lalu keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah, yang 
sangat bagus dan indah, di dalamnya terdapat banyak orang tua dan 
para pemuda). Di sana kami mendapati kaum laki-laki yang setengah 
tubuhnya tampak sangat bagus yang belum pernah kau lihat, 
sedangkan setengahnya lagi sangat buruk yang belum pernah kau 
lihat. ’ Beliau melanjutkan, * Kedua orang itu berkata kepada orang- 
orang tersebut, * Pergilah kalian dan menceburlah ke dalam sungui 
itu' Beliau melanjutnya, ‘ Ternyata ada sebuah sungai yang airnya 
mengalir, seolah-olah airnya itu sangat murni karena putihnya. Lalu 
orang-orang itu pun pergi dan mencebur ke dalam sungai tersebut, 
lalu mereka kembali, dan ternyata keburukan yang tadinya ada pada 
mereka telah hilang, kini mereka tampak dalam bentuk yang sangat 
bagus 

Beliau melanjutkan, ‘ Keduanya berkata, 'Ini adalah surga ‘Adn, 
dan inilah tempatmu. [Angkatlah kepalamu ].’ Beliau melanj utkan, 
1 [Maka aku pun mengangkat kepalaku. Lalu pandanganku naik 
menuju ke atas, ternyata di sana terdapat sebuah istana seperti awan 
putih.' Beliau melanjutkan, ‘ Keduanya berkata kepadaku , 'Itulah 
tempatmu.' Beliau melanjutkan, ‘Aku berkata kepada keduanya, 
‘Semoga Allah memberkahi kalian berdua, biarkan aku 
memasukinya. ’ Keduanya menjawab, ‘Untuk saat ini, engkau tidak 
boleh memasukinya .’ (Dalam riwayat lain: Keduanya mengatakan, 
‘Sekarang masih ada sisa umur padamu yang belum diselesaikan. 
Bila telah selesai, engkau akan mendatangi tempatmu .’) 

Beliau melanjutkan, ‘Aku berkata kepada keduanya, ‘Sejak 
malam ini, sungguh aku telah menyaksikan berbagai hal yang 
menakjubkan. Apa sebenamya yang aku lihat ituT beliau 
melanjutkan, * Keduanya berkata, ‘Sungguh kami akan 
memberitahumu: Laki-laki pertama yang engkau jumpai yang 
kepalanya dipecahkan (dalam riwayat lain: dihantam ) dengan batu 
adalah orang yang membaca Al Qur'an tapi kemudian 
mencampakkannya dan tidur meninggalkan shalat wajib. (Dalam 



1 466 j — Mnkhtashar Shahih Bukhari 




riwayat lain: Orang diajari Al Qur 'an oleh AUah , lalu dia hanya tidur 
di malam hari dan tidak pula mengamalkan di siang hari. Maka dia 
terus diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat). 

Adapun orang kedua yang engkau jumpai yang dibelah pinggir 
mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya, lubang hidungnya hingga 
sampai ke tengkuk kepalanya, matanya hingga sampai ke tengkuk 
kepalanya, adalah orang yang berangkat pagi-pagi buta dari 
rumahnya lalu berbohong [lalu menyebar] sehingga kebohongannya 
itu mencapai ufuk. [Maka dia terus diperlakukan seperti itu hingga 
hari kiamat .] Adapun kaum laki-laki dan knum wanita telanjang yang 
berada pada sebuah bangunan seperti tungku (oven), mereka adalah 
para pezina. Adapun orang yang engkau dapati berenang-renang di 
sungai dan mencaplok batu, ia adalah pemakan riba. Adapun orang 
yang tampak sangat buruk yang di sekitamya terdapat kobaran api 
yang terus melahap-lahap, itu adalah Malik, penjaga neraka 
Jahannam. Sedangkan laM-laki tinggi yang terdapat di taman, itu 
adalah Ibrahim SA W, sementara anak-anak yang di sekitamya, itu 
adaiah setiap anakyang mati masih dalam keadaan jitrah (suci ). ' 

Dia (perawi) berkata, “Ada seseorang yang bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, bagaimana nasib anak-anak kaum musyrikin?’ Rasulullah 
SAW menjawab, ‘ Termasuk juga anak-anak kaum musyrikin. 
Sedangkan kaum yang separuh tubuhnya tampak bagus dan 
separuhnya lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang suka 
mencampur adukkan amal shalih dengan amal buruk, lalu Allah 
mengampuni mereka. [Adapun rumah pertama yang engkau masuki 
adalah rumah orang-orang beriman. Adapun rumah ini adalah rumah 
para syuhada. Aku adalah Jibril, dan ini adalah Mikail.*”] 



MnlrhhcliwChaliih Kiithari I AAT7 9 




92. KITAB JITNAH 15 
(COBAAN/PERTIKAIAN/KEKACAUAN) 



1. Bab: Tentang Firman Allah Ta’ala, “ Dan peliharatah dirimu 
dari adzab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim saja 
di antara kamu." (Qs. A1 Anfaal [8]: 25), dan Peringatan Nabi 

SAW Tentang Fitnah 



Ji ut -M ‘J* :Ju Jy & -nr v 






^-j5 [r • i/v j] .jyj 

’ ^ ^ ^ 1 j' s * •" 



f J X 



C» (^jAj Sl »13 •s J j • J ^ 



* 



iT I/ t D 



' * 



. I j) JL^-I 



2637* Dari Abdullah (bin Mas’ud), dia mengatakan, t( Nabi SAW 
bersabda, ‘Aku mendahului kalian ke telaga , [rfaw 7/206] sungguh 
akan diangkat kepadaku sejumlah orang dari kalian, hingga ketika 
aku membungkuk untuk meraih mereka, mereka ditarik dariku, lalu 
aku berkata, ' Wahai Rabbku! (Mereka) para sahabatku ! ' Lalu Rabb 
berkata , *[ Sesungguhnya engkauj tidak mengetahui apa yang mereka 
ada-adakan setelah ketiadaanmu (kematianmu 



13 Pitnah mempunyai banyak pengertian. Pengertian fitnah di dalam A1 Qur'an: syirik, 
kufur, cobaan dan ujian, adzah/hukuman, membakar dengan api, memburiuh, 
menghalangi, kesesatan, dalih/alasan, hilang akal, dosa, hukuman, sakit, keputusan, ibrah. 
Pengertian iitnah di dalam hadits: Peperangan dan pertikaian, kekacauan, pembunuhan, 
perpecahan, meniru-ninj orang kafir, godaan haita, kezhaliman dan kesesatan para 
penguasa, kondisi yang lahir akibat persehsihan dalam perebutan kekuasaan sehingga 
tidak diketahui lagi siapa yang benar dan siapa yang salah, kedurhakaan, godaan wanita, 
memisahkan seseorang dari istrinya. (Takqiq Mawaqif Ash-Shatabah min At Pitan). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 469 1 



2. Bab: Sabda Nabi SAW, “ Setelah Ketiadaanku, kalian akan 
menyaksikan berbagai perkarayang kalian ingkari.” 



m "£j *J — ATA 



(838). (83S> Abdullah bin Zaid mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 

‘ Bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di telagaJ ” 



lb J Jj J :JU s o» u-b Jl -T1TA 

n'/ n' <■* / ^ ^ 









oc. ,oiii i> ^cuji ij> 5 ju « 4 * yuii 









2638. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa melihat sesuatu yang dibenci pada penguasanya „ maka 
hendaklah dia bersabar, karena sesungguhnya orang yang 
meningalkan jama ’ah walaupun sejengkal lalu ia mati r maka ia mati 
dengan kematian jahiliyah 



^ j + 






Ca J ;sii Jp ibs :ji? &f J J isii ^ -nn 

jr i" / 



4j 40il (iiiiLJ tAill dJWL^I :Ui 

I* ^ ^ 



0 + / /■ 



jl ilii iii jui S JSi uus : ji_s . 







■ i ^ 



} tll^ 1 % U jlij UJ 2 II. ^ A^IWI j 



I 



0 J 



B * * 



u>ny v j.1 a^i>: i>- ij^ 6t *yi tiiii ip v 



y ^ 

/a Ji ii yj CiiiJ ; u&£h- jJl j yr ji 6i j] 

.[m 



<i3fl) Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 3, nomor J 806. 



1 470 1 — Mnkhtashar Shahih Bukhari 




2639. Dari Junadah bin Abu Umayyah, dia menuturkan, “Kami 
datang ke tempat Ubadah bin Ash-Shamit yang sedang sakit, lalu 
kami mengatakan, ‘Semoga Allah membaikkan kondisimu. 
Ceritakanlah tentang suatu hadits yang engkau dengar dari Nabi SAW, 
semoga Allah memberimu manfaat.’ Dia pun berkata, ‘Nabi SAW 
menyeru kami, lalu kami berbai’at (beijanji setia) kepada beliau. Di 
antara yang beliau bai’atkan kepada kami adalah (agar kami selalu): 
Mendengar dan taat (patuh), baik dalam keadaan bersemangat maupun 
terpaksa, sulit maupun lapang, dan memprioritaskannya daripada diri 
kami sendiri. Dan agar kami tidak melepaskan kekuasaan dari ahlinya 
(pemeganganya), l Kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, 
yang mana pada kalian ada bukti dari AUah (ayat atau khabar 
shahih).* [Dan agar kami melaksanakan atau mengatakan kebenaran di 
mana pun kami berada, dan kami tidak takut celaan dari orang yang 
mencela dalam menj alankan agama Allah.”’ 8/122]. 



3. Bab: (839). <839) Sabda Nabi SAW , « Kehancuran umatku di 

tangan anak-anak yang dungu 



" 0 0 / t / 0 ^4 y J 0 0 / 0 ^ 



/ J *r / 



i c j&. cJr :jis 



X* X* 



tiljuJlj jgjl JL**-** c j>j* [d' Uj' 

J Jli .olj> \ZSj 

st 



X* flF^ ^ 



J ^ J 






JUi .CJi :OI}y JUi ilii ^ x Ja 

£•> f o-*i j $ o! th y : ;x» J 






C0J4 i5dp ilu , f CSdL i jSi Oi» Ji ~ 

.ytl 'cjf :di Ijjjh y eS/ji :13 Jli 
2640. Dari Amr bin Yahya bin Sa*id bin Amr bin Sa*id, dia 



(fiJ9) Disebutkan secara maushul (bereambung) oleh pengarang pada bab ini dari hadits Abu 
Hurairab tanpa redaksi “su/ahaa dan telah diriwayatkan secara pasti oleh Ahmad 
(2/288, 299, 328 dan 485) dari jalur iaiunya, darinya* 



MnkhtasharShahihRiikhari — 1 471 1 





mengatakan: Kakekku mengabarkan kepadaku, dia menuturkan, “Aku 
sedang duduk bersama Abu Hurairah di Masjid Nabi SAW di 
Madinah, ada pula Marwan bersama kami. Abu Huraiiah berkata, 
‘Aku mendengar orang yang benar dan dibenarkan (yakni Nabi 
SAW), bersabda, ‘ Kehancuran umatku di tangan anak-anak dari 
Ouraisy’ Marwan berkata, ‘Semoga laknat Allah menimpa anak-anak 
itu.’ Abu Hurairah berkata, ‘Bila mau aku mengatakan ‘(Mereka 
adalah) Bani Fulan dan Bani Fulan’ tentu aku lakukan.’ Kemudian 
aku berangkat bersama kakekku kepada Bani Marwan ketika mereka 
berkuasa di Syam. Di sana dia melihat anak-anak yang masih belia, 
lalu dia berkata kepada kami, ‘Mungkin saja mereka itu (anak-anak 
muda itu) termasuk di antara mereka (yang disebutkan oleh Nabi 
SAW).’ Kami berkata, ‘Engkau lebih mengetaliui.’” 



4. Bab: (840). (S4O) Sabda Nabi SAW, “ Kecelakaan bagi bangsa Arab 

oleh keburukan yang telah mendekat.' 1 * 



5. Bab: Timbulnya Fitnah 






J)l [jJi, :Jli 'Je -UtT j Ul\ 

+ + * 

yrl : AijuJ -A t\] [f ^ £ Jia 




<JI ,^-3' JI5 (:Sf U» :**'jj ^»j) — <*' 

. «jOJ cj^Ji j^j cjUi 4» 



n» -'n' 



J* 



*pUJI i^Jj Oii : Jw -**j V~^'j- LS*' :^'jj (C— »j) 

(•ji^' ^Ljj tjAJl Jjji 









f l <* 



0Ob JSsJI :r*iilj ji j? JU 



J • ' i' 



* 



t840J Disebutkan secara maushui (bersambung) oleh pengarang pada bab ini, dan telah 
dikemukakan pada ju z 2, nomor 1 534. 



1 472 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




'J- jl> i* 



X - / 



y JLJ -AtT 

.lcJ siCji 



2641 dan 2642. Dari Syaqiq, dia menuturkan, “Abdullah dan 
Abu Musa duduk, lalu keduanya mengobrol. Abu Musa [A1 Asy’ari] 
berkata [(84 1).* 841 * kepada Abdullah, ‘Tahukan engkau hari-hari yang 
disebut oleh Nabi SAW sebagai hari-hari kacau.’ (dalam riwayat lain: 
Keduanya mengatakan,) ‘Nabi SAW bersabda, ‘Sesungguhnya, 
menjelang kiamat adalah hari-hari dimana ilmu dicabut, kebodohan 
diturunkan, dan banyak terjadi kekacauan .’ Al Harj [menurut bahasa 
Habasyah] adalah pembunuhan.’ 

(Dalam riwayat lain: Dari Abu Wail, dari Abdullah -aku kira dia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW- dia mengatakan, “Menjelang 
kiamat adalah hari-hari kacau. Ilmu sima dan kebodohan merebak.”) 

Abu Musa mengatakan, “Al Harj adalah pembunuhan, menurut 
bahasa Habasyah.” 

(842). 42J Ibnu Mas’ud mengatakan, “Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, ‘ Termasuk seburuk-buruknya manusia adalah. ketika 
terjadinya kiamat, mereka masih hidup" 



6. Bab: Tidaklah Datang Suatu Zaman, Kecuali yang Setelahnya 

Lebih Buruk Darinya 



C. 4 «dJC. J Jjjk J-* -Tttr 






-* 0 



u* 




S > * m J M + » . o 

^ ^ * 



Sw .0 



Sw Ju j J a * 

t ALa Jm oJbu 



2643. Dari Az-Zubair bin Adi, dia menuturkan, ‘‘Kami 



Disebutkan secaia maushul (bersambung) oleh Ath-Thabarani. 

^ Disebutkan secara maushul oJeh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahihnya. (788); Ahmad 
dan yang lainnya dengan sanad hasan darinya. Hadits ini dikeluarkan juga di dalam 
Tah4zir As-Sajid (hal. 25-26, cetakan kedua). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1473 1 





mendatangi Anas bin Malik, lalu kami mengadukan kepadanya apa 
yang kami alami dari A1 Hajjaj, maka dia pun berkata, ‘Bersabarlah 
kalian. Karena sesungguhnya tidak datang suatu zaman kepada kalian, 
kecuali yang setelahnya adalah lebih buruk lagi daripadanya, sampai 
kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Aku mendengar itu dari Nabi 
kalian SAW.’” 



7. Bab: Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa menghunuskan senjata 
kepada kami, maka bukan dari golongan kamu” 



Jli ‘Ji :JU m o < 



a* * 






-riti 



* 

2644. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, ** Barangsiapa 
menghunuskan senjata kepada kami, maka bukan dari golongan 
kami .” 






W V :JB » 'J» & i7> 'J i-t -ntc 



j' * ~ f / 



0 <j* A*s* is* £j*i Jil ^ ctOC- — lb 

.jlSi 



2645. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Janganlah seseorang kalian mengarahkan senjata kepada 
saudaranya, karena sesungguhnya dia tidak tahu, barangkali syetan 
akan melepaskan dari tangannya, sehingga menyebabkannya masuk 
ke dalam lubang di neraka” 



1474 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




8. Bab: (843). <843) Sabda Nabi SAW, “ Janganlah kalian kembali 
menjadi kafir setelah ketiadaanku, yang mana sebagian kalian 

menghantam leher sebagian lainnya” 



9. Bab: Fitnah yang Dialami oleh Orang yang Duduk Masih Lebih 
Baik Daripada yang Dialami oleh Orang yang Berdiri 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1 S36, juz 2) 



10. Bab: u Bila dua muslim saling berhada\ 

masing-masing s ' 



tl* 



n dengan pedang 



(Hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 2 

Keimanan, bab 22) 



11. Bab: Bagaimana Perkara 3tu Bila Tidak Ada Jama'ah? 




SjLj o JL; oir :jii od j 



-mi 



‘js^’ itj» <j*j) O* J ‘j=^’ O* 

^ a * > * + 

^ l3T lil !a«I J y*j U :cJLo ot i j.t H (WA/1 



: Jli ^ jSJl lii jJJ cj^Jl li^ j)l t >j aIJLaI^ 



^ >■ 

4 > 

0> 



> 



* " 



J .. ^ r tt- o ° s *. ii n- ^ l-" - J a *- f 

a-sj i|»*j :J13 ijs^ jjj» jJJl ttlis (>j :t^i* *(< — *■> 

/ n 1 ^ x 1 

:cJj . j3o j :jl5 V4^>=o L*j 



(843) Memmit saya ini hadits mutawatir. Pengarang menyambungkannya dari hadits AbdulJah 
bin Umar dan Abu Bakrah yang teJah dikemukakan pada kitab peperangan (juz 3* nomor 
] S30 dan 1831), dan dari hadits Ibnu Abbas, teEah dikemukakan juga pada juz 1 , kitab 25 
Haji, bab 132, serta dari Jarir, teJah dikemukakan pada kitab ilmu, bab 44. 



MuHhicilior Choliih RiiHari u I 474 1 







2646. Dari Hudzaifah bin A1 Y aman, dia menuturkan, “Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sementara 
aku bertanya tentang (dalam jalur lain: Para sahabatku mempelajari 
tentang kebaikan, sedangkan aku mempelajari tentang 4/178) 
keburukan, karena aku khawatir terjebak, maka aku berkata, ‘Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya k ami dulu dalam kebodohan dan 
keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. 
Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?’ Beliau menjawab, 
'Ya' Aku berkata lagi, ‘Apakah setelah keburukan itu akan ada 
kebaikan lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ya, namun tidak mumi. 1 Aku 
berkata lagi, ‘Apa ketidak mumiannya? ’ Beliau menjawab, l Suatu 
kaum yang memberikan petunjuk tanpa berdasarkan petunjukku, 
engkau mengenali mereka (dari perbuatannya) dan mengingkari. ’ Aku 
berkata lagi, ‘Apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi keburukan?’ 
Beliau menjawab, ‘Ya. Para penyeru di atas pintu-pintu Jahannam. 
Orang yang menyambut seruan mereka, maka dicampakkan ke 
dalamnya' Aku berkata lagi, ‘Wahai Rasulullah! Sebutkanlah ciri 
mereka kepada kami.’ Beliau bersabda, * Mereka itu dari kaum kita 
dan berbicara dengan bahasa Hta .’ Aku berkata lagi, 'Apa yang 
engkau perintahkan kepadaku bila aku mengalami itu?’ Beliau 
bersabda, ‘ Tetaplah bersama jama’ah kaum muslimin dan imam 
merekaS Aku berkata lagi, 'Bila tidak ada jama’ah dan tidak pula 
imam (pemimpin)?* Beliau bersabda, ‘Hindarilah semua kelompok 
itu, walaupun engkau harus berpegangan (dengan) menggigit akar 
pohon, sampai kematian menjemputmu, dan engkau tetap seperti 



1 476 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




12. Bab: Orang yang Tidak Menyukai Memperbanyak Barisan 

Para Pelaku Fitnah dan Kezhaliman 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan padanomor 1889, juz 3) 

13. Bab: Bila Muslim Berada di Tengah Manusia Sampah 
(Orang-Orang Jahat), (Apa yang Harus Diperbuatnya?) 

(Hadits Hudzaifah yang telah dikemukakan pada kitab 81, bab 35) 



14. Bab: Pindah Ke Pedalaman Di Masa Fitnah (Huru 

Hara/Kekacauan) 




2647. Dari Salamah bin A1 Akwa’: Bahwasanya dia masuk ke 
tempat A1 Hajjaj, lalu A1 Hajjaj berkata, ‘Wahai Ibnu A1 Akwa!’ 
Apakah engkau sudah murtad dengan kembali ke asalmu, engkau 
pindah ke pedalaman?’ Dia menjawab, ‘Tidak , akan tetapi 
Rasulullah SAW telah mengizinkanku untuk ting gal di pedalaman.’” 



'J Jd Ci :JU J J -nu 



«6Vjf Jj '^jj «s^ 3UJ ' Z j'fj «5l Ji ’J 






* * 



.aLjuji sji cja o 




JS 



2648. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia mengatakan, “Ketika 



16 Yakni bukan kcmbali sctclah hijrah. 




Mukhtashar Shahih Bukhari 



Utsman bin Affan dibunuh, Salamah bin A1 Akwa’ pergi ke Rabdzah, 
lalu di sana dia menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu 
melahirkan banyak anak darinya. Dia masih tetap di sana sampai 
beberapa hari sebelum dia meninggal, lalu dia tinggal di Madinah.” 



15. Bab: Memohon Perlindungan Kepada Allah dari Fitnah 



(Hadits Anas yang akan dikemukakan pada kitab 96 Beipegang 

Teguh, bab 3) 



16. Bab: Sabda Nabi SAW, u Fitnah (kekacauan) akan muncul dari 

sebelah timur. n 



t 






y :J15 ^ J 

u . * • * 









4 C : Jia cjUj 4 \ : Jli 






V t&Jl J Jl£aJl J lL‘jb- I^^JI 

/ > y T y > / 

oir cji .yif aarf c. ^ ji : jia .<& 






^ * 

* * 






X>eJ 01 

H 

/ e ji 



Ji ^4j .sa Un ^ j >5ji uk-j >4i ji4' 

y x y / y y y ^ y j- 










y / y y 



0 






2649. Dari Sa’id bin Jubair, dia menuturkan, “Abdullah bin 
Umar keluar kepada karni, maka kami pun berharap dia akan 
menceritakan sebuah hadits yang bagus kepada kami. Lalu seorang 
lelaki mendahului kami menghampirinya, dia pun berkata, ‘W aha i 
Abu Abdirrahman! Ceritakan kepada kami tentang peperangan dalam 
fitnah, karena Allah telah berfirman, 'Dan perangilah mereka 
sehingga tidak ada lagi Jitnah .’ (Qs. A1 Baqarah [2]: 193).’ Dia pun 
berkata, ‘Apa engkau tahu apa itu fitnah? Semoga kau kehilangan 
ibumu. Sesungguhnya Muhammad SAW dulu memeiangi kaum 
musyrikin, dan memasuki agama mereka adalah fitnah. Peperangan itu 
tidak seperti peperangan kalian yang menuntut kekuasaan. ’ 



1 478 3 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




17. Bab: Fitnah yang Bergelombang Seperti Gelombang Lautan 



oJL£j (!}1 IjJU ■ -■* l 



y d / 



I , / ■ / > 



O* uw & :*-* J>1 JUj ~\r*o 

^ J* 

YyA Jli jIp oC^i'I 

J* ^ ^ / / 

Jj_4^ JSJ bi o J_S3 lJ. LrsJ>\ 



«I J 




/fl. J ^ 



1 " /Q 1 | J ^ 

/■ ■*•■ / 

J-j3l} piAJ 5 * J^* 



j / / ■ I ■'■ 



* 

° " ~ ^ ^i( " **. 

O/ l£j -J^lj f ^ 



1395. 1395 Ibnu Uyainah mengatakan: Dari Khalaf bin Hausyab, 
“Mereka gemar melantunkan bait-bait syair ini ketika teijadinya 
fitnah; Imru'ul Qais mengatakan: 

‘Perang, pada mulanya adalah gadis, yang beijalan dengan 
perhiasannya (untuk memikat) setiap orang yang bodoh. 

Hingga ketika telah menyala dan membahana kobarannya, 
serta merta dia berubah menjadi wanita tua (nenek-nenek) 
yang tak lagi bersuami. 

Rambutnya bercampur uban, kulitnya keriput, dia berubah total, 
tidak menarik untuk dicium dan dikecup.’” 



18. Bab 



UJi 'ji, di : jii 'J & 'Jj 'J -ri® • 



X > O / 



& * t 



/ / J 0 /| 



^l/' /.//// J / / B / . ® / J< I / / / / fl X| . f ^ X X X J 0 Xii . X 

ij* j* ji J* LiuU-j j — -jjJlj 

/■ # / T / ^ X - 

t jJUl lJL Jwai t43 j5Jl lllli- 1/JLoi t [\ X • / i 43 jSJl !l] 

■ ? ^ ^ X 



X» /■ 






i>* r\> <5* -jcU’ t?j* J* ^ ^ 




1 Ol S\i 



J» ^ * 



* ^ 









01 Ijlli tt> ^Jl 



«I, /0 



-H- 



1395 Disebutkan secara maus/iu/ (bcrsambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh Ash- 
Shaghir dcngan sanad shahih darioya. 



Miikhhdiar Sh^iliih Hnlrliori 1^70 1 




2650. Dari Abu Maryam Abdullah bin Ziyad A1 Asadi, dia 
menuturkan, “Ketika Thalhah, Az-Zubair dan Aisyah berangkat ke 
Bashrah, Ali mengutus Ammar bin Yasar dan Hasan Ibnu Ali [ke 
Kufah untuk memobilisasi mereka 4/220]. Lalu keduanya sampai 
kepada kami di Kufah, kemudian naik ke atas mimbar. Saat itu A1 
Hasan bin Ali di atas mimbar, di bagian atasnya, sementara Ammar 
lebih rendah daripada A1 Hasan. Lalu kami pun berkumpul 
kepadanya. Kemudian aku mendengar Ammar mengatakan, 
‘Sesungguhnya Aisyah telah berangkat ke Basharah. Demi Allah, dia 
adalah istri Nabi kalian SAW di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, 
Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tengah menguji kalian, untuk 
diketahui, apakah kalian mematuhi-Nya atau dia?’” 



19. Bab 



^ :JU J ‘cr^ 






* * 



* jr jf 3 • y * 

$33 ^ i, . 0 f 



t * 



lyil ki-Jl iiljl J U :VUi tpiyui* J AJjSJl Jil Jl 






m J vi J yl jui ^j) uaip 



I» ^ ^ 



^ Jjl c^3 jl< liwi dJu» i^jIj Dj tiijls- V cJLai cj: 

>■ / I- / 



0 



JLl* y»Vi l«ii (viipl j*~i> 1 :^j1jj ^Sj) «iipl — M.1 






'o'/i \'ji C£U ili LJfj U : jdi JUi /olLi 






. JaLDl J! I >0 jj 



J Iji > I_&ii4! 



J . / 






•JjL !fSu lj :-l 015^J- ijiU Jjl J\2 :alljj ij) 



* * 



j v U-JJ : Jlij djlti ^>^ij >> lJ CJlJJ-! ^Jiii 



/ / ^ 



480 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2651. Dari Abu Wail, dia menuturkan, “Abu Musa dan Abu 
Mas’ud masuk ke tempat Ammar yang diutus oleh Ali kepada warga 
Kufah untuk memobilisasi mereka, lalu keduanya berieata, ‘Kami 
tidak pemah melihatmu mendatangkan suatu perkara yang lebih kami 
benci (dalam riwayat lain: Lalu Abu Mas’ud berkata, ‘Tidak ada 
seorang pun di antara para sahabatmu, yang bila aku mau, pasti aku 
mengatakan (bahwa ada aib) padanya, kecuali engkau. Dan aku belum 
pemah melihatmu semenjak engkau bersama Nabi SAW, yang lebih 
tercela dalam pandanganku) daripada ketergesa-gesaanmu (dalam 
riwayat lain: kesigapanmu) dalam perkara ini. semenjak engkau 
memeluk Islam.’ Ammar berkata, ‘Aku belum pernah melihat dari 
kalian berdua semenjak kalian memeluk Islam, suatu perkara yang 
lebih aku benci dalam pandanganku, daripada kelambanan kalian 
dalam perkara ini.’ Kemudian dia (Abu Mas’ud) memberikan setelan 
pakaian kepada keduanya (Abu Musa dan Ammar), kemudian mereka 
berangkat ke masjid. (Dalam riwayat lain: Kemudian Abu Mas’ud -dia 
seorang yang kaya- berkata, ‘Hai budak! (kepada budaknya), 
ambilkan dua setel pakaian.’ Lalu salab satunya diberikan kepada Abu 
Musa, dan yang satu lagi diberikan kepada Ammar, lalu berkata, 
‘Kenakanlah itu untuk shalat Jum’at.’”) 



20. Bab: BUa Aliah Menurun k an Adzab Kepada Suatu Kaum 



/ ^ ^ 



Jj^ :Jl5 : Jis 1^5 

^ bt 



2652. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Apabila Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum, 
maka adiab itu akan mengenai semua orang yang ada pada mereka. 
Kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka 



Mnkhtashar Shnhih Rnkhari — 1 481 1 




21. Bab: (844). (B44) Sabda Nabi kepada A1 Hasan bin Ali, 
“Sesungguh nya anakku ini adalah seorang pemimpin. Mudah- 
mudahan Allah mendamaikan antara dua kelompok kaum 

muslimin (yang bertikai).” 



I?! : Jiij ‘ji J\ ici JCji :jis cci J‘y jjj> > -n«r 
cjr y' :iu' j jl; :i' ja c. : 'ovi aiL 



lli .y ll' yi lii ‘JSji V iJui 0/1 jli J 

K' ^ y X > / 

' _ ^ ^ ^ _ 

I ,‘ r | , f T , ,e ^ p ( " 0*2* *r *■ * * bs- . . Bo< t o r 

,v l jyj u ‘y 1 * 3 *- o*'j o="^j t/i <sw 



2653. Dari Harmalah maula Usamah, dia menuturitan, “Usamah 
mengutusku kepada Ali (untuk meminta harta), dia mengatakan, 
‘Sesungguhnya sekarang dia (Ali) akan menanyakan kepadamu, ‘Apa 
sebab temanmu absen 17 ?’ maka katakan kepadanya, ‘Dia mengatakan 
kepadamu, ‘Bila engkau berada di dekat mulut singa, maka sungguh 
aku ingin bersamamu di sana. Tapi ini, ini adalah perkara yang aku 
tidak sependapat. ’ Temyata Ali tidak memberiku apa-apa, kemudian 
aku menemui Hasan, Husain dan Ibnu Ja’far, lalu mereka menaikkan 
muatan sebanyak yang dapat diangkut oleh tungganganku.” 



22. Bab: Bila Seseorang Mengatakan Sesuatu Pada Suatu Kaum, 
Lalu Seteiah Keluar Dia Mengatakan Hal yang Berbeda 



'j\ ^ CjUi y jit ^ a :jis -ttj -r\oi 

. . i^i * ^ t _ * ^ k ^ ^ ^ % 



■ J ^ * 
I f / l/ H fi 






Ijjb UmC Utj i [*\ t /a 4j | [v\/i 4jt lljjt tt 




Disebutkan sccara nuiiuAu/ oleh pengarang padajuz 2, nomor 1214. 

17 Yakni: u Apa sebab dia absen dari membantuku Karcna Usamah tidak membantu Ali RA 
dalam peristiwa Jamal dan Shiffin. 



1 482 1 — M ukhtashar Shahih Bukhari 




J* 1 J Ijjp jjpf V ^Jj 4 *Jj-*j J ^ll £* J»- jll 

Lii iSJ.f jJM Sl Jij . Ji 5 j 5 i ii L^s P Jji-yj h g Ji 



■^j JS JLii Lsr vi J-U Oi ^ & v j 



2654. Dari Nafi’, dia menuturkan, “Ketika warga Madinah 
mencopot jabatan Yazid bin Mu’awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan 
para pelayan dan anak-anaknya, lalu berkata, ‘Sesungguhnya aku telah 
mendengar Nabi SAW bersabda, 'Pada hari Mamat nanti, bagi setiap 
pengkhianat akan ditancapkan bendera [untuk pengkhianatannya 
4/72] [yang dengannya dia bisa dikenali .’ 8/62]* Dan sesungguhnya 
kita telah berbai’at kepada orang ini atas bai’at Allah dan Rasul-Nya. 
Sungguh aku tidak mengetahui pengkhianatan yang lebih besar 
daripada dibai’atnya sesorang atas bai’at Allah dan Rasul-Nya tapi 
kemudian mengibaikan perang terhadapnya, dan sungguh aku tidak 
mengetahui seorang pun di antara kalian yang turut mencopotnya dan 
tidak berbai’at (kepada seseorang) dalam urusan (kepemimpinan) ini, 
kecuali itu adalah pemisah antara aku dan dia.” 



01 jUj 'J\ d\<r ll3 :JU J 'J> -V\oa 

* #- ^ JF / ^JF 

ojj* ^ c-iUaJli iiJthSii yJjj jrijJ' J — I' 

O* «J ~4* y» 

* 0 + + + #(F # 






lijji t :JUi 4 j LJbtij cL.yii 

# # *# # / ^ 

41 iU LL2.I J jjfi *^i!» O iTj U 

/ # " # // ' <F ^ ^ 



<# #■ # ## # ^ ^ 

ji ^i i: Js .ji-j t cd jt twc L44J Jf 

# # ^ # # V 



jLril*f 3ii ojj iiSCbJi} UiJO sijj» 'ja ^jji juiJi 



* Paragrap ini tdah dilccmukakan pada juz 2/1381 dan 1382 dari hadits Abdultah» yahu 
Ibnu Umar yang dtscrtai hadits Anas. 



lUnkhhGharShahih Rnhhari 1 481 I 




:Jz J\ g{j» oi*j zyj c. ^L; 






^ , 0 




tjsl 0}j tLiJJl Js ^fl JjLSj <-)} <3ilj ^tiJL <^JJl iili o\ 



„i " ' J ' • ' V 



01 auIj aS^*j .iJli Olj cLJjJl ^jIp *yi OjIjLSj 01 a^Ij g 

/ ^ ^ ^ y ^ ^ J' > 



> > 



> 



'L( 



.dji Jt Sit J-uj 



J - 



>" #■" 



2655. Dari Abu A1 Minhal, dia menuturkan, “Ketika Ibnu Ziyad 
dan Marwan berada di Syam, Ibnu Az-Zubair mengambil alih 
kekuasaan di Makkah, sementara para qari (yakni kelompok khawarij) 
mengambil alih kekuasaan di Bashrah. ‘ 8 Lalu aku berangkat bersama 
ayahku kepada Abu Barzah A1 Aslami, hingga kami masuk ke dalam 
rumahnya. Saat itu dia sedang duduk di bawah bayang-bayang kamar 
atas, lalu kami duduk bersamanya, kemudian ayahku mulai membuka 
pembicaraan dengannya, dia berkata, ‘Wahai Abu Baraah! Tidakkah 
engkau menyaksikan apa yang teijadi pada orang-orang?’ Perkataan 
pertama yang aku dengar darinya adalah, ‘Sesungguhnya aku hanya 
mencari pahala di sisi Allah, dan sungguh aku menjadi marah 
terhadap orang-orang Quraisy yang masih hidup. Kalian semua, 
bangsa Arab, dulu dalam kondisi yang telah kalian ketahui, yaitu 
kehinaan, kemelaratan dan kesesatan, kemudian Allah menyelamatkan 
kalian dengan Islam dan Muhammad SAW, sehingga kalian mencapai 
apa yang bisa kalian saksikan. Urusan keduniaan ini telah 
menimbulkan kerusakan di antara kalian. Sesungguhnya orang yang di 
Syam itu (yakni Marwan), demi Allah, tidaklah dia beiperang kecuali 
hanya untuk tujuan duniawi. Mereka yang berada di tengah kalian 
(yakni khawarij), demi Allah, mereka hanya berperang untuk tujuan 
duniawi. Dan yang di Makkah itu (yakni Ibnu Az-Zubair), demi Allah, 
dia juga hanya berperang untuk tujuan duniawi.”’ 



Ji Ui. > OyStlUl 01 :JU 0Ql J 

> > > > > 









Maksudnya adalah kaum khawarij. Mereka menyebar di Bashrah setelah keluamya Ibnu 
Ziyad. Tokoh mereka adalah Nafi’ bin Al Azraq. Kemudian mereka keluar ke Al Ahwaz. 



484] — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2656. Daii Hudzaifah bin A1 Yaman, dia mengatakan, 
“Sesungguhnya orang-orang munafik sekarang lebih buruk daripada 
mereka di masa Nabi SAW. Dulu mereka itu merahasiakan, namun 
sekarang mereka terang-terangan.” 



yj\ & -r\oY 






X 1 



2657. Darinya juga, dia mengatakan, “Sesungguhnya 
kemunafikan itu adalah di masa Nabi SAW. Adapun sekarang, itu 
adalah kufur setelah beriman.” 



23. Bab: Tidak Akan Terjadi Kiamat Sehingga Orang Iri Hati 

Kepada Penghuni Kuburan 



& * 



m * ' ' ' 



Jia Sl : Jli $ yil Coi J i 



% J s 



-ri«A 

* * >* 



\j Jw^Jl jt" jJl 



2658. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
‘Tidak akan tetjadi kiamat sehingga ada seseorang yang melewati 
kuburan orang lain lalu beikata, ‘Duhai kiranya aku sehagai dia. m 



24. Bab: Berubahnya Zaman Sehingga Mereka Menyembah 

Berhaia 






y :Jl3 m jii SJj o» y -Y1M 



* t 



i * 



i * 



*■ 0 



£*&)\ y>') *Cj ogi 



X" + 



X XX * X ^ 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1485 1 




2659. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Tidak ukan terjadi kiamat sehingga pantat para wanita kabilah Daus 
digoyang-goyangkan pada Dzul Khalashah Dzul Khalashah adalah 
berhala kabilah Daus yang biasa mereka sembah pada masa jahiliyah. 



25. Bab: Keluarnya Api 



O* u- 



,iSj» 



'V 



; *\S a&A J : 






Jl i 







(845). (845) Anas mengatakan, “Nabi SAW bersabda, ‘Tanda 
pertama terjadinya kiamat adalah keluarnya api yang menggiring 
manusia dari timur ke barat.*** 




2660. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak akan terjadi kiamat hingga keluamya api dari negeri Hijaz 
yang menerangi leher-leher unta di Bashra.** 



y ol>it iU « -M it JAj :J« -YVt\ 



f ® ^ . i , ^ ^ . o i // e • e , >■ c o r- 

aia ^ (J^- :jj > jls jP 



* * 9 ^ 



fl ^ 6 ^ ^ fl > 



0J 1 



2661. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘(Sungai) Ejrat hampir menyingkapkan timbunan (dalam 
jalur lain: gunung) emas. Barangsiapa mendatanginya, maka 
janganlah dia mengambil darinya sedikit pun.*" 



(845) Telah dikemukakan secara maushul dalam hadits panjang, juz 2, nomor 1 662. 



1 486 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




26. Bab 



-r * * m * * * 

*- -'il* tl J -S 



ff ^ y * „ / 0/ J 



apLJI 'il : Jli ^ 01 tojiji ^>1 



* 



Mjj °jj) c4f>s t 4ij^ iii. ii*r o lOii-jiS ois» j=2? 

.hs~\', (or/A Uii>5 



-rnnr 



^ ^ n 



J o 



. -rv»r 



jjji >irj c[n/\ j>ji >rj «ju »: 

tjiiiil «<51ijN ^ij\jCij i J jN jl' j&*J [a ^/A — '^ij 



ti;, t^rt JjL'j U :JJ :jl> >j) . jai >'_, «£>il 'jtj 



Jb^j 4 j1s^ tLgJ jpO oJLj JVii 



/■«r / 



ji' > jcji > .>-? jai j-j -rm 



£ I 



«. J « I 



i ' " f r i oT^- j> * - r. i ® i + 9 + **■' " ^ 

,4j .J iw->jl 3 I 4-JLp 4*0 j*j (^Jjl Jj-S*3 4-LP 4*0 jkj t4Z3J*0 



« ^ j ^ 



* *■ * 



* * 



m _ -■ i' . j / J j. j J ^ 

^ ^pj' , >■ J «■e l . . , J 9 1, ^ v j' . 5* i _ 9 ^ „-■ 1 -' 



4iUJi^: ^ cC^r; o^> > f jl53 &cj\ ^yar 3 -tnno 

.«bljjjaj *Vj 



// / 



0 / ^ 






.iUiJ «ckiJ JL ji> Li>:i jij SiiLh jSjkj -t*nn 



v / / y 



,4-J ^3 *u0j>- JdJb 4pLJl ^^S3 j “Y V 



y* -h " y 



v ji &H >, jij JidJi -n*w 



2662. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Tidak akan terjadi kiamat hingga berperangnya dua kelompok yang 
besar, perang antara keduanya sangatlah dahsyat, sementara seruan 
(dalam riwayat lain: klaim 8/53) keduanya sama.” 

2663. “Hingga dicabutnya ilmu, [munculnya kebodohan 1/29], 
[berkurangnya amal, merebaknya kekikiran 8/89], banyak terjadi 



MnkhtasharShaliihBnkhari — 1 487 1 



gempa bumi, dan berdekatarmya waktu (panj angnya siang mirip 
dengan panjang malam), munculnya berbagai fitnah (huru hara), 
terjadinya banyak kekacauan, yaitu pembunuhan (Dalam jalur lain: 
Dikatakan, “Wahai Rasulullah! Apa itu HarjT ’ Beliau menjawab 
dengan isyarat tangannya lalu maigayunkannya (miring seperti 
menyabetkan pedang), yang maksudnya adalah pembunuhan. 

2664. “Dan hingga semakin banyaknya harta pada kalian 
sehingga melimpah ruah, sehingga pemilik harta mencari -can orang 
yang mau menerima shadaqahnya, bahkan dia menawarkannya, lalu 
orang yang ditawarinya mengatakan, ‘ Aku tidak membutuhkannya 
(tidak berm inai ). m 

2665. “ Dan sungguh kiamat itu pasti terjadi, sementara dua 
orang laki-laki membentangkan pakaian mereka, namun mereka tidak 
melakukan jual beli dan tidak pula melipatnya.” 

2666. "Dan sungguh kiamat itu pasti terjadi, sementara 
seseorang telah membawa susu untanya namun tidak meminumnya 

2667. “ Dan sungguh kiamat itu akan terjadi, sementara dia 
sedang menembok telaganya namun tidak minum di situ." 

2668. “Dan sungguh kianuU itu akan terjadi, sementara dia 
telah mengangkat makanannya ke mulutnya namun tidak 
memakannya 



27. Bab: Penyebutan Dajjal 



jiiiii *Ji jt. c :ju 'cs. j -r-m 



/ ^ ^ 



01 OjJjaj a-jJU C* JlS -Olj caJCJ C* 



.iJJi ^ > :ju 



^ // bJ 






2669. Dari A1 Mughirah hin Syu’bah, dia mengatakan, “Tidak 
ada seorang pun yang bertanya kepada Nabi SAW tentang dajjal 
(sebanyak) yang aku tanyakan kepada beliau, dan sungguh beliau 
mengatakan kepadaku, ‘Apa yang bisa mencelakaimu darinya 
(dajjal)?’ Aku berkata, ‘Karena mereka mengatakan bahwa 



1 488 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




bersamanya ada gunung roti dan sungai air.' Beliau bersabda, ‘Itu 
lebih mudah bagi Allah daripada (menciptakan) Uu 



[> Vt/a J 2bl] 0J4 'M Jli :ju 4$> ^ 'j— i- -T%V* 

o4 & iij <j>f 2] \f .L-uai J=:f >1 vi ’j 



:^jfc 4? 5: oo 



^ -H- 

3J 



V ~AtA j Ai*l 

|T ^ I» |F 

2670. Dari Anas RA, dia mengatakan, “Nabi SAW bersabda, 
‘ Tidaklah [Allah 8/172] mengutus seorang nabi pun kecuali dia telah 
memperingatkan umatnya tentang si buta sebelah yang pendusta. 
Ketahuilah, bahwa dia itu buta sebelah, dan sesungguhnya Rabb 
katian tidaklah buta sebelah. Dan sesungguhnya, di antara kedua 
matanya tertulis: kaflr. m 

(846 dan S47)/ 846 Dikemukakan juga riwayat Abu 

Hurairah dan Ibnu Abbas dari Naibi SAW. 



28. Bab: Dajjal Tidak Akan Masuk Ke Madinak 



29. Bab: Ya'juj dan Ma'jnj 



i«46 dra ht) jjadits Abu Hurairah telah disebutkan secara maushul (bersambungj pada kitab 
cerita tentang para nabi, juz 2, nomor 1424. Sedangkan hadits Ibrtu Abbas disebutkan 
secara maushul padakitab permulaan ciptaan, juz 2, nomor 1395. 



Mn1rli4nAllav 



*. 



L 1 



93. KITAB HUKUM (KEKUASAAN, JABATAN, 

KEPUTUSAN, PENGADILAN) 



1. Bab: Firman Allab Ta’ala, “Taatilah AUak dan taaiilah Sasut 
(Muhammad), dan UtilAmri (pemegang kekuasaan ) 19 di antara 

kamu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 59) 



2. Bab: Para Pemimpin Dari Quraisy 



,jS) j ui jijl v i JB 



.OUJ I ^ u 






2671. Dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW bersabda, “ Perkara ini 
(kepemimpinan) masih berada di (tangan) Quraisy, selama masih ada 
dua orang dari mereka 



3. Bab: Pahala Orang yang Memutnskan dengan Hikmah, 
Berdasarkan Firman AUah Ta’ala, “Barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apayang diturunkan AUah, maka 
mereka itulah orang-orang /asik.” 20 (Qs. A1 Maaidah [5]: 47) 



(Hadits Ibnu Mas’ud yangtelahdikemukakanpadajuz 1, kitab 3 

Ilmu, bab 16) 



4. Bab: Mendengar dan Mematnhi Imam Selama Bukan 

Kemaksiatan 



19 Selama pemegang kekuasaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul. 

20 Orang yang tidak memrtuskan pericaia menumt hukum Allah ada tiga macam : a). karena 
benci dan ingkamya kepada hukum Allah, orang yang semacam ini kafir (A1 Maaidah [5]: 
44). b). karena menurut hawa nafeu dan merugikan orang lain dinamakan zhalim (A1 
Maaidah [5]: 45). c). karena tasik sebagaimana terd^pat dalam ayat 47 surah ini. 



MnkhtasharShahihHubhari — [491 1 



5. Bab: Orang yang Tidak Meminta Kepemimpinan (Jabatan) 
Akan Ditolong Allah (Bila Dia Mengembannya) 



(Hadits Abdurrahman bin Samurah yang telah dikemukakan pada 

kitab 83 Sumpah dan Nadzar, bab 1 ) 



6. Bab: Orang yang Meminta Kepemimpinan (Jabatan), Maka 

Akan Ditundukkan Pada Jabatannya 



(Hadits yang disinggung tadi) 



7. Bab: Yang Dibenci dari Ambisi Kekuasaan (Jabatan) 



Js- j Jo 'p£5\ :Jl5 Je- — ‘>j* 



h\ jSdj&j iijty 






-X1V\ 



> J 



.djS tjij» yj! je- iSj *- 1 oij 19 0*3 



* ^ 



2672. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Simgguh kelak kalian akan tatnak terhadap kekuasaan, dan itu akan 
menjadi penyesalan di hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui 
(yakni dunia), dan alangkah burubtya yang menyapih (yakni setelah 
kematian) 

(848). (848) Dari jalur lain, dari Abu Hurairah, bahwa itu adalah 
ucapannya sendiri. 



(84 ® ) ini dikemukakan secara mu ’allaq, dan A1 Hafizh tidak menyambimgkannya, namun dia 
mengatakan, “Riwayat yang sebetumnya dapat dijadikan sandaran, karena perawinya 
lebih tditi, dan dia telah menambahkan status marfu 'nya. Dan riwayat mauquf ini tidak 
bertentangan dengannya, karena adakalanya perawi bersemangat (mertelusurinya) laJu 
menyandaricanrtya, dan kadang pula tidak bersemangat sehingga metribiarkarmya mauqitf. 



1 492 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




8. Bab: Orang yang Diberi Amanat Memimpin Rakyat Lalu 

Tidak Menjaganya 



J SU jUj 'J & jl£ J £ -Yivr 

^ ^ j " ^ 

Jj toJ^ju jU-*j j\ Iju :4iP i^S) 

£f ^ S" 1* l' ^ - 



^ -r J * *\ n - J 



i* *bJ-* JJ& ^ . - -* ■ &£ j- J # '.b^J* i . i ( J o^J , '^i'' 

4iu J UJ Jl>- i^iJu ^jt Ijiu* AJ (JLSi c^aUI Jy**P uJlP 



J V 0 c 



i' I * * ■ I. ^ - . J , 0x- 0 ^ 1 & w u 

aJl 3 tA^Pj A^i' 0 lP i JLiP 



j j 



£ #t. J O 




■X, 



.:&Jl l^\j tuJ VI c[J 43 jvl y.) o ^S\ C*^i 



*r ^r 



2673. Dari A1 Hasan: Bahwa Ubaidullah bin Ziyad menjengkuk 
Ma’qil bin Yasar yang sedang sakit, yaitu sakit yang akhimya 
meninggal. (Dalam riwayat lain: Dia mengatakan, “Kami datang 
kepada Ma’qil bin Yasar untuk menjenguknya, lalu Ubaiduliah 
masuk), kemudian Ma’qil berkata kepadanya, ‘Simgguh aku akan 
menceritakan kgjadamu suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah 
SAW. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ‘ Tidaklah seorang 
pemimpin yang diamanati AUah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia 
tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh, [laiu dia mati dalam 
keadaan menipu (mengkhianati) mereka (rakyatnya)] , melainkan dia 
tidak akan mendapatkan aroma surga"' 



9. Bab: Orang yang Mempersulit (Orang Lain), Maka AJlah Akan 

Mempersuliinya 



0 r y , y jj **■ r * .. _ ^ ^ f . * a y - 

bJLLJrj lM yup I Jl3 ^caj jb j P — TIY i 



J JO - 



* * r 



B J + 



- o 



:Jl5 TbJi &\ a* 

AS/v aj <Uil jJljj jJljj ^j] <3ll 



* " J 

0 % * r 



J* c<» g .. /> jj jAj 



y ^ ^ ^ $ 




cVl/ji MjJiii .asaii jSCiJ ^Sj :Ji 5 XvlJi 



. 0 ^ 0 J ■ + 1 

^ a *■ « 






MukhtasharShahHi Rnkhari — 1 493 1 




V! jst' 'i ‘o‘ 't lk-1 oCty > ji' ti jj( ‘o) : jt-Jss 

* ^ J ^ . <X # f ^ Q O Oj' ^ 



^ O 



+ * * 



r s oT ^ «s jt; ^ ot jij «jiOi o. 



i XX ' ^ 



Q O Oj' 
* . "■4 



, , / , , , 



D D B/ _-x 
*• 



.jidi «i>f 



«p :ju tUui- ?s il j>j jjii' > :ii J> ^6 lii 






^ x- 

4 



2674. Dari Tharif Abu Tamimah, dia menuturkan, “Aku 
menyaksikan Shafwan dan Jundab beserta para sahabatnya (yakni para 
sahabat Shafwan) ketika dia (Jundab) menasihati mereka, lalu mereka 
berkata, ‘Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW?’ 
Dia menjawab, ‘Aku mendengar beliau bersabda, ‘ Barangsiapa 
memperdengarkan (amalnya) maka Allah akan tnemperdengarkartnya, 
[dan barangsiapa yang memperlihatkan (amalnya) maka AUah akan 
memperlihatkannya 7/189] pada hari kiamat. Beliau juga bersabda, 
l Barangsiapa mempersulit, maka AUah akan mempersulitnya pada 
hari kiamat' Mereka berkata, ‘Nasihatilah kami.’ Dia berkata, 
‘Sesungguhnya yang pertama kali membusuk dari tubuh manusia 
adalah perutnya (yakni setelah mati). Karena itu, barangsiapa yang 
mampu untuk tidak memakan kecuali yang baik (halal), maka 
hendaklah dia melakukannya. Dan barangsiapa yang mampu untuk 
tidak dihalangi antara dirinya dengan surga oleh tangan berlumur 
darah yang ditumpahkannya, maka hendaklah dia melakukannya. ’” 22 

Aku katakan kepada Ibnu Abdillah 23 , “Siapa yang mengatakan: 
‘Aku mendengar Rasulullah SAW? Jundab? ’ ‘Ya, Jundab,’ 
jawabnya.” 



21 Yakni sum 'ah dan riya \ 

11 Konteksnya mauquj \ telah diriwayalkan juga oldi Ath-Thabarani dengan rcdaksi lainnya 
yang mengindikasikannya marfu \ Silakan merujuk Al Fath- 
23 Yang mengatakan (aku katakan) adalah A1 Firyabi yang meriwayatkan ini di daJam Ash- 
Shahih dari Al Bukhari, sedangkan yang dimaksud Abu Abdillah di sini adatah pengamng 
sendiri. 



4941 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





10. Bab: Memberi Keputusan dan Fatwa di Jalan 



^ j* 

.o^tS £■ ai-iiJl LS*^ 5 -? — 1 TT^ V 

1 396. 1396 Yahya bin Ya’mar pemah memberi keputusan di jalan. 

1397. 1397 Asy-Sya'bi pemah memberi keputusan di pintu 
rumahnya. 

(Hadits Anas yang telah dikonukakan pada nomor 1569, juz 2) 



11. Bab: Riwayat yang Menyebutkan Bahwa Nabi SAW Tidak 

Pintu 



; C-Jli yo iaJLaI ^ ol — Y 1 Vo 



J J 






i' « ^ 



* i' i' - r 

0 - ^ 



H :Ju» ^ S» jS? >3 » * r ® ^ :J«— * . 

-»■ ^ ^ ^ ^ - 



a - r J a t ^ o ^ j * i & i * " iOt, 0 t. _ , o 

(J i/j) ty \ tiSjr^b 









« -* 



Jj «* «ijjUJ : Jli ,[i> £ fj}3 : (Yl/x 



Sjr*'J 'h :J«* «i : JjJ J)1 SSj JJ Jl5 C. :Jl ai 



<&& Sljj ’J } ) Ji W Ui ^ J! ULJJ :Jt — » .» 

/ ^ ^ ^ ^ 

^Ull 01 :S JUi .il3> li ^ !Al l: :c-jui 



-* +■ J 1 -*■ 

/ t. O . J' 



r* * 



.(Jjty ^lGJi Jilp pji eji >J) jy 



^ * > 



2675. Dari Anas bin Malik: Dia mengatakan kepada salab 
seorang wanita keluarganya, “Kau kenal Fulanah?” Dia menjawab. 



1196 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Sa’d di dalam Ath-Thabaqat dan oteh 
pengarang di dalam At-Tarikh. 

1397 Disebutkan secara mauskul oleh Ibnu Sa’d juga. 



Mukhbishsir Shnhih Rnkhari — 1 4QS 1 




“Ya.” Anas berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW pemah melewatinya 
ketika dia sedang menangis di suatu kuburan, lalu beliau bersabda, 
‘ Bertakwalah kepada Allah, dan bersabarlah .’ Dia berkata, 
‘Menjauhlah dariku. Engkau tidak merasakan (dalam riwayat lain: 
tidak mengalami 2/79) musibahku ini.’ [Sementara dia tidak mengenal 
beliau] . ’ Maka beliau pun melewatinya dan berlalu. Kemudian 
seorang laki-laki lewat, lalu berkata, ‘Apa yang dikatakan Rasulullah 
SAW kepadamu?’ Dia menjawab, ‘Aku tidak mengenalnya.* Laki-laki 
itu berkata, ‘Sesungguhnya yang tadi itu Rasulullah SAW.’ Maka 
wanita itu pun mendatangi pintu rumah beliau, namun dia tidak 
menemukan penjaga pintu di sana (dalam riwayat lain: para penjaga 
pintu), maka dia berkata, ‘Wahai Rasulullahl Demi Allah aku tadi 
tidak mengenalmu.’ Nabi SAW pun bersabda, ‘ Sesungguhnya, 
kesabaran itu di awal kejadian' (dalam riwayat lain: ‘Sesungguhnya 
kesabaran itu adalah pada kejadian pertama .’”) 



12. Bab: Hakim Memutuskan Hukuman Mati Terhadap Orang 
yang Wajib Dibunuh Tanpa Harus Minta Persetujuan Imam di 

Atasnya 




* J ^ ^ 



~ S|. ■ + + + ^ 



A * 

jI 



-nvn 



/ * 



■jM 'j, 












2676. Dari Anas: Bahwa Qais bin Sa’d 24 di haH^pan Nabi SAW 
kedudukannya bagaikan panglima pasukan di hadapan raja. 



24 Saya katakan: Dia adalah Itmu Ubadah A1 Andian, sebogatmana disebutkan daJam 
riwayat Abu Zaid A1 Marwazj. A1 Harizh mengatakan, “Dia adalah A1 Anshari A1 Khzraji 
(orang Anshar dari suku Khazraj) yang ayahnya sebagai pitnpinan suku Khaziaj. 
Sementara sikap At-Tirmidzi f dia mengindikasikan bahwa orang dimaksud adalah Qais 
bin Sa’d bin Mu’adz, karena At-Tirmidzi mengeluaikan hadits ini pada tnanaqib Sa’d bin 
Mu*adz, sehingga dengan begitu tidak terpalingkan.” 



496 jj — Mukhtashar Shahih Bukhari 





13. Bab: Apakah Boleh Hakim Memberi Keputusan atau Fatwa 

Dalam Keadaan Marah? 



- O. J. \% J \Js : JB J -J. 



U + 



% 9 * 






J 



^-YIYY 

OlTj 



' ■ £ 

^ J' — » • . f 

^ V oL :- 

'p y>i J> 'Jk 'r& Sl :J>: ® JS 



J I 



2677. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dia mengatakan, 

*% C 

“Abu Bakrah mengirim surat kepada anaknya -yang berada di 
Sijistan-: Janganlah engkau memberi keputusan di antara dua orang 
sementara engkau dalam keadaan marah. Karena sesungguhnya aku 
telah mendengar Nabi SAW bersabda, ‘Janganlcth seorang hakim 
memutuskan di antara dua orang sementara dia sedang marah 



14. Bab: Orang yang Berpendapat Bolehnya Hakim Memutuskan 
Berdasarkan Pengetahuannya Mengenai Perkara Manusia Bila 
Tidak Dikhawatirkan Munculnya Dugaan Bumk dan Tuduhan 



\l\ . jj^llL ilaijj dUC C. gjJi S Jli LjJ' -iA^ 

- - - y ^ ^ * 

I>t 'jir 









(849). (849) Ssbagaimana Nabi SAW memutuskan untuk Hindun 
(istrinya Abu Sufyan), “ AmbiUah apa yang mencukupi kebutuhanmu 
dan anakmu dengan cara yang baik ” Demikian ini bila perkaranya 
cukup dikenal. 

(Hadits Aisyah yang telah dikanukakan pada nomor 1623, juz 

2 ) 



25 Yakni menyuruh iftenutiskan. Dan yang menuliskan adalah Abdurrahman bin Abu 
Bakrah, sedangkan yang ditujunya adalah UbaiduUah bin Abu Bakrah, demikian 
' sebagaimana diketahui dari riwayat Muslim. Silakan lihat Al Fath> 

(849 *Disebutkan secara rttaushuJ (berGainbung) oleh pengarang pada juz 2, nomor 1042. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — |497| 




15. Bab: Kesaksian Tentang Tulisan Berstempcl, Mana yang 
Dibolehkan dan Mana yang Tidak Dibolehkan dari Itu; Surat 
Penguasa Kepada Bawahannya; dan Surat Hakim Kepada Hakim 

Lainnya 



^ D 



^3 ^/1 ji-f liJt JLSj 



#■ ^ / 



#■ J* 



jC> tf\j JG iJu ou t jjG, (U JsS» Jiir 0! :Jli jLi 

juiij (Lkjii i j=a 'c4 oi 









J *UIp 



^ ^ J ^ ^ 



•A5j-\r^A 




j* - j4j" 1 -M- jj j^p s-=} -^r55 



lil c jSli- ^jsUJl (jJj ^i»UJl LlsS' I^-aI^, jj Jl ij — \ t 



■ \ 



:j&x 



■^UJl > V ll< f j&Jl L>^ W 0 IT> -\ i • \ 

^ ^ ^ ^ y i' >* “ -*■ 



## • ^ I 



^ i A> 



Jjl - \ t • Y 



#■ 






/# # ^ 



tyO»!5 jjj »iXUl xp Ji xp ^ 4jjU« Jl — ij — \ i • r 

X 1 XX XXXXX X 

y x x f ^ i xJ * x 0 

<jjl J ‘cr” Jj 4JJ» XP oUij Cj^oOlj tAjjl*x ^ ^Uj c#j*a — Jl 

X " i X X X X XX 



, j J ^ •" ' • X . fix X X X * X | X x ^ I i i f | ®X J X D yjj | X Bx X — .X ( J 

J jjaatj - jj^x aLPj caJ_P Jj! j-tPj ' jfl oJj ji dll XS-j Cfl 3 j» 



i?l :>&j\j 4^ ^JJl Jl5 Oli CJ j^Jl 2^ >k: > S >-.. si l r - < 

xx X xx x x XX x ^ XXX 

^ > jt y Jjij .ajl > r >u*i U-& :S-i i-j oj 

XX XX x x 

' _ . . x X X x " j • X* 

x . #x JaJfxx f J *, X ""t. . , 1 , 

.rt»l Xs> J, jl j-j jCi (jl Jjl Ol ,xxUJl 

Sebagian orang mengatakan, “Surat (keputusan) penguasa 
dilaksanakan, kecuali berkenaan dengan hudud (pelanggaran hukum 
yang sudah ditetapkan sahksinya).” 

Kemudian dia mengatakan, “Bila pembunuhan itu tidak 



1 498 3 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




disengaja, maka (surat penguasa) itu dilaksanakan.” Karena 
pembunuhan ini (yakni pembunuhan tidak disengaja) adalah harta 
dengan pemyataannya, namun itu menjadi harta setelah dipastikan 
kejadiannya (di hadapan hakim). Jadi pembunuhan tidak disengaja 
dan pembunuhan disengaja itu sama. 

1398. 1398 Umar pemah mengirim surat kepada bawahannya 
mengenai hudud. 

1399. 1399 Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat berkenaan 
dengan pemecahan gigi. 

1400. 1400 Ibrahim mengatakan, “Surat hakim kepada hakim 
lainnya boleh dilaksanaka n bila mengenali tulisan dan stempelnya.” 

1401. ' 401 Asy-Sya’bi membolehkan surat berstempel dari hakim. 

1 402. 402 Diriwayatkan juga seperti itu dari Ibnu Umar. 

1403. 403 Mu’awiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi mengatakan, 
“Aku mraiyaksikan Abdul Malik bin YaTa, hakim Bashrah, Iyas bin 
Mu’awiyah, A1 Hasan, Tsumamab bin Abdullah bin Anas, Bilal bin 
Abu Burdah, Abdullah bin Burdah A1 Aslami, Amir bin Ubaidah dan 
Abbad bin Manshur, mereka melaksanakan surat para hakim yang 
tidak disaksikan oleh para saksi. Bila si penerima surat mengatakan 
babwa itu palsu, maka dikatakan kepadanya, ‘Pergilah, lalu carilah 
jalan keluamya.”’ Yang pertama kali meminta bukti tentang surat 
hakim adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah. 



^ ^ * 

4 ■" ''4 * ' 

-r J 






B A D V 



* 



-rivA 



yTj riiTj \st jIp j y idi Sjup *m2s\'j 



1398 Disebutkan secara maushul (bersajnbung) oleh Abduirazzaq dengan isnad shahih. Di 
daJamnya mttiyebutkan tentang suatu kisah- 

1399 Dtsebutkan secam maushul oleh Abu Bakar Al Khalal di dalam Kilab A\ Qishash wa Ad~ 
Diyat. 

1400 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih darinya. 

1401 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syatbah juga. 

1402 Al Hafizh tidak membahasnya. 

1403 Dtsebutkan secara maushul oleh Waki’, darinya. 



MukhtasharShnhih Rukhnri — 1 499 1 











^ / 



t j£%l» ^p 6} : ji-JJ *'3j ®' ./•J' «^4-^' («» t£ j* jJ' Jtij - M • *\ 

■ - ^ j» 

. j£s- £ * ^ 



2678. Dari Ubaidullah bin Muhriz: “Aku datang membawa 
sebuah surat dari Musa bin Anas, hakim Bashrah. Sebelumnya aku 
telah meng^jukan bukti bahwa aku punya hak anu dan anu terhadap 
Fulan yang berada di Kufah. Kemudian aku membawa surat itu 
kepada A1 Qasim bin Abdurrahman, maka dia pun melaksanakannya.” 

140 1 dan 1405. 1404 dan 1405 A1 Hasan dan Abu Qilabah tidak 
memboleLLA.an kesaksian terhadap wasiat sebelum (saksi) mengetahui 
isinya, karena dia tidak tahu ka lau-kalau di dalamnya terdapat 
kebohongan. 

(850). t8SO) Nabi SAW pemah mengirim surat kepada warga 
Khaibar: “Kalian menebus diyat teman kalian, atau kalian menyatakan 
perang.” 

1 406. ! 406 Az-Zuhri mengatakan tentang kesaksian tethadap 
wanita di balik tabir, “Bila engkau mengetahuinya, maka bersaksilah. 
Jika tidak, maka jangan bersaksi.” 



i4M <fan 14« ^ tsar Uasan, yakni A1 Bashri, disebutkan secara ntaushul (bersambung) oleh 
Ad*Dariini dan Sa*id bin Manshur, menyerupai itu. Sedangkan atsar Abu Qtlabah, 
disebutkan secara mauskul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ya*qub bin Suiyan. 

baigan dari hadits Sahl bin Abu Hatsmah mengenai kisah Huwaishah dan 
Muhayyishah, dan pembunuhan Abdullah bin Sahl di Khaibar. Telah dikemukakan 
selengkapnya secara maushul pada kitab 78 Adab, bab 89. 

1406 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. 



soo I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





16. Bab: Bilakah Seseorang Berhak Menjadl Hakim? 



(t j tt 



\‘f£J Yj «sj$\ »ji* oi f i£Ji li jJ 



D - 




J *jd^r l!| ijiS Ij> :i > L‘ t ^U5 iLi ^_jrirb Ij^lJ 

H- -*■ - ' ■* 

0} t4ii\ iSj$ 






QJ\ vll> : 1 >J \JZ IL JUJL^ OUi L4J 41 

^ ^ > -* H' - ^ * 

J ^ t + ^ ■ fi J .D * ^ *f , i St t A* ^ J ^ i* i, 

OjhJU y\j t^JUh ^jjJUl) Ijh^hJLwmI UjaJjI rtJ>v>xJ jji j (_£»Xa l£~3 o'j 1' 

# |T rff ^ ^ ■*" 

>v3i lyJJ yl l\j^ <£ I jAsj li ^LT ^ I J^L' :,I 



' , jCJ-Yj 



*r 



i T . -t . r - . " 



■" i=X 



U lUJjb til J3H IL 1! J !>U5 IIL J\A< \jp*S % Jji-J^ij 

jCJlLj Sjbj> :lj»j .iSil j* ljpa^L.1 ^ljJoiLL.1 11 j>— ^ jj^sl^J 



*\ 



L^J l?Tj f >ii jU* u Li »; SI 

«H J» / / / H- «H -■ 

^j .SjiS jj; jj} t ju±- ^ilk, c&- i?i ^at, oui. tsi 

r * 

t 4*L lii Ji jii iiU .1 jSOi iiiiii JI LJ|J JJii >1 > li ^-TS Lj. 



t | . . - - .H X 

«ojl^s-b IJUa j*XPj 



< *■ 



1407 . A1 Hasan mengatakan, “Allah telah mengangkat 

sumpah para hakim agar tidak mempertumtkan hawa nafsu, tidak 
takut kepada manusia dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga 
murah. Kemudian dia membaca ayat: * Wahai Dawud! Sesungguhnya 
engkau Kami jadikan khalifah (penguasa ) di bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah 
engkau mengikuti hawa nafsu, karena cikan menyesatkan engkau dari 
jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitunganj (Qs. Shaad [38]: 26), lalu membaca ayat: ‘Sungguh, 
Kami yang menurunkan Kitab Taurat ; di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri 



1407 Disebutkan secara maushut (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Nu’aim di 
dalam/H Hiiyah dengan sanad hasan. 



Miikhtashar Shahih Rjikhari — 1 501 1 





kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian 
juga para ulama dan pendeta- pendeta mereka, sebab mereka 
diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 
terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut hepada manusia, 
(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayut-Ku 
dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa 
yang diturunkan Allah. maka mereka itulah orang-orang kajir. ’ (Qs. 
A1 Maaidah [5] : 44), mereka diperintahkan memelihara, yakni dititipi. 
Lalu membaca ayat: ‘Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika 
keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang 
itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami 
menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Dan Kami 
memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hulaun yang lebih 
tepat). Dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan 
hikmah dan ilmu.' 2b (Qs. A1 Anbiyaa' [21]: 78-79). Allah memuji 
Sulaiman dan tidak mencela Daud. Seandainya Allah tidak 
mengisahkan tentang kedua nabi Ini, pastilah aku melihat para hakim 
binasa. Namun kenyataannya, Allah memuji yang ini (Sulaiman) 
karena ilmunya, dan memaatkan yang ini (Daud) karena ijtihadnya.” 



jii : >j JlJ} - > i . a 

jr 

tLLiP t UJL>- UjSsj q\ 






■ P 



JK J 









CJl> 






1408. 1408 Muzahim bin Zufar mengatakan, “Umar bin Abdul 
Aziz mengatakan kepada kami, ‘Ada lima hal yang apabila hakim 
keliru pada salah satunya, maka itu akan menjadi cela padanya: 



26 Memirut riwayat Ibnu Abbas: Ada sekelornpok kambing telah merusak tanaman pada 
waktu rnaiarrL Pemilik tanaman mengadukan hal ini kepada Nabi Dawud AS, Dia pun 
memutuskan bahwa kambrng*kambing jtu harus diserahkan kepada pemilik tanaman 
sebagai gantt tanaman yang rusak. Tetapi Nabi Sulaiman AS memutuskan agar kambing- 
karhbing itu dtsemhkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil mantaatnya. 
Dan pemilik kambing dtharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. 
Apabila tartaman yang bani telah dapat diambil hasiinya, pemtlik kambing itu boleh 
mengambil kambingnya kembali. Keputusan Nabi Sutaiman AS yang lebih tepa t. 

1408 Disebutkan secara maushul oleh Sa’id bin Manshur, dan Ibnu Sa’d di dalam Ath- 
Thabagat dengan sanad shahih. 



1 502 S — Mukhtashar Shahih Bukhari 





Hendaknya dia seorang yang pandai (mengerti fikih), ramah (tidak 
lekas marah dan tidak pendendam), memelihara diri (dari yang 
haram), tegas, berilmu (mengetahui ilmu agama) dan suka bertanya 
tentang ilmu.’” 

(Tidak hadits ada yang dikemukakan) 



17. Bab: Honor Para Hakim dan Petugas Zakat 






l jSri «.Laa]I jjii- A>-U » yi> o\£"j — N t • ^ 

.aJCp jJlSj a'jt\ jsl; riiJlp cJlij — ^ t \ * 



jil JSlj - \ i \ Y j UH 

1409. 409 Syuraih, seotang hakim, mengambil upah dari tugas 
pengadilan. 

1410. 10 Aisyah mengatakan, “Orang yang merawat (anak 
yatim) boleh memakan (dari harta anak yatim tersebut) sekadar 
dengan pekeijaannya.” 

1411 dan 1412. 1411 dan 1412 Abu Bakar dan Umar makan (dari 
harta kaum muslimin ketika menjabat sebagai khalifah). 






ii Jlii J 'Js Js J J is- ‘Je- -YIYH 






/ y ^ 



\'4 cNiiii j cti ajbl pT \js 






1409 Disebutkan secara maushul oleh Abdurrazzaq dan Sa’id btn Manshur Di dalam sanadnya 
terdapat Mujalid bin Sa’id, dia perawt yang tidak kuat. 

1410 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah. 

i4i i dan 1412 ^tsar Bakar telah disebutkan secara maushul oLeh pengarang di awai kitab juai 
beli dan telah dikemukakan padajuz 2, nomor 978. Adapun atsar Umar, dtsebutkan secara 
maushul oieb Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa’d dengan sanad shahihi daiinya. Dta 
mengatakan, lL Sesungguhnya aku memposisikan dtriku terhadap harta ALIah seperti 
kedudukan pemelihara anak yatim. Bila aku tidak membutuhkannya maka aku tinggalkan, 
dan bila aku manbutuhkannya maka aku makan dengan cara yang ma’nif.* 




Mukhtashar Shahih Bukhari 




Cl>f J oi :tiM CS Jlii t JL; /" 









j\i Jp «X» o >5 ot t ^ btj t \X_pf} 

j' j' ”-■ *■ ^ j ' 

i ^ *! ./ ,F ^ ■"■ ■ f ( * #/ 0 j ^ V v | * ^ * 

4)il J y* j 01>J t o>3jl cJS^ ,Jli t J *-«j : j — 

:cJS h<> l*j J&t J- .J* 4 >f : J /u Sid 




^ n' / 



aVi <iiyJ :ii 'jt jta . j> 4 >f [> ^] «uf 

J* *r ^ ^ / H'H' 



^ * B > 

/ J . J 



D ^ *" 

+ O < Ll . * . 



* VI} t *j£j c jsc. S13 ccjjii cJfj cjcji lii u 

^ ^ ■" 

D 

^ ^ D J 

.cUUi 



2679. Dari Abdullah bin As-Sa’di: Bahwa dia menghadap Umar 
pada masa pemerintahannya, lalu umar berkata kepadanya, “Apa aku 
belum memberitahumu bahwa engkau ditugasi mengurusi sebagian 
urusan manusia? Tapi ketika diberi upah engkau tidak berkenan.” Aku 
berkata, ‘Tentu.” Umar berkata, “Apa maksudmu ?” Aku berkata, 
“Sesungguhnya aku mempunyai beberapa ekor kuda dan sejumlah 
budak, dan aku baik-baik saja. Aku ingin agar upahku itu sebagai 
shadaqah untuk kaum muslimin.” Umar berkata, “Jangan kau lakukan. 
Aku dulu pemah menginginkan seperti yang engkau inginkan itu. 
Ketika RasuluUah SAW memberikan pemberian (upah), aku katakan , 
‘Berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada 
aku.’ Sampai kedka beliau memberiku harta lalu aku katakan^ 
‘Berikan saja [kepada orang] yang lebih membutuhkannya daripada 
aku, Nabi SAW bersabda, * Ambillah , lalu kembangkanlah , dan 
shadaqahkanlah Apa yang datang kepadamu dari harta ini tanpa 
engkau nantikan dan tanpa memintanya, maka ambilah. Tapi jika 
tidak (datang kepadamu), maka janganlah engkau menuruti nafsumu 
(yakni memintanya).”’ 



504 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




18. Bab: Orang yang Menetapkan Keputusan dan 
Melangsungkan Li’an (Sumpah Kutuk Antara Suami Istri) di 

Masjid 









* " I. . y J ^ ll' *' \ . , . „ t . . . 

■***— *J' -• f*»i j> S»*i J l*J 7 ^v~“ S**J 



al#- jyt-JL ojVI j> ■** j Jtjj* ^Paij - M \ V 



y J 

a ^ i ^ 



> yP ^ 






* _lT 



i (jij* ji bbj J ^ j ~ \ i \ ^ J \ i \ A 



■* 



141 3. 141 3 Umar melangsungkan li’an di dekat mimbar Nabi 

SAW. 

1414- 141 e. 1414 * 1416 Syuraih, Asy-Sya’bi dan Yahya bin Ya’mar 
mraietapkan keputusan di masjid. 

1417. 1417 Marwan memberikan keputusan tentang Zaid bin 
Tsabit di Yaman di dekat mimbar. 

1418 dan 141 9. 141 8 dan 1419 A1 Hasan dan Zurarah bin Aufa 
memberikan keputusan di suatu ruangan di luar masjid. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sah! yang tslah 
dikemukakan padanomor2118, juz 3) 



1413 AI HaTizh tidak mengeluarkannya. 

1414-1416 Atsar Syuraih disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'd. 
Sedangkan atsar Ihnu Ya*mar disebutkan secam maushul oleh Ibnu Abi Syaibah. 

1417 Ini bagian dari atsar yang telah dikemukakan seiengkapnya pada juz 2, kitab 52 
Kesaksian, bab 32, atsar 595. Di sana kami menyebutkan bahwa yang 
menyambungkannyH adalah Malik dengan sanad shahih. 

1418 Uan i4i9 secara maushul {bersambung) oleb Ibnu Abi Syaibah dari jalur Al 

Mutsanna bin Sa’id. Dia mengatakan: Aku melihat A1 Hasan dan Zurarah Ibnu Abi Aufa 
memberikan keputusan di ma&jid. 



MulrkhiGko r Sh iihih Uitbh q tn 



r5nFS 




19. Bab: Orang yang Menetapkan Keputusan di Masjid, 
Kemudian Ketika Hendak Melangsungkan Hukuman, Dia 
Memerintahkan untuk Keluar dari Masjid, Lalu Dilaksanakanlah 

Hukuman Tersebut 



.jlmIJJi Jli} tY • 

1420. 1420 Umar mengatakan, "Keluarkan diadari masjid.” 

1421. 1421 Diceritakan jugaseperti itudari Ali. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang teiah dikemukakan 
pada nomor 2107, juz 3) 



20. Bab: Nasihat Imam Kepada Orang-Orang yang Bersengketa 



ct cJj : jii & & sp-j bf <g$ ct it ji -n*. 

/ i' y 

• O - - lf f o - * tt * K i 

^ Cwhj JjSj l) 1 *5wuu J*Jj tjJl 



j* [it/a aj 

.ji3i (V* <0 iJjy* toJo-lj t^ lY/r 



2680. Dari Ummu Salamah RA: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “.Sesunggu/mya hanyalah manusia biasa, sementara 
kalian mengadukan persengketaan kepadaku. Barangkali ada di 
antara kalian yang lebih pandai mengemukakan argumentasi 
daripada yang lainnya, kemudian aku memutuskan sesuatu [untuknya 
8/62] berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang 
telah aku putuskan mendapatkan sesuatu dari hak saudaranya 



1420 Disebutkan secara maushut (bersambungj ofeh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq 
dengan sanad shahih sesuai syarat Asy-Syaikhani. 

1421 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad 
diperbincangkan . 



1 506 1 — M ukh t ashar Shahih Bnkhari 





[berdasarkan perkataannya 3/162], maka janganlah mengambilnya, 
karena ( dengan begitu) sesungguhnya aku telah memberinya 
potongan dari api neraka . ” 



21. Bab: Hakim yang Mempunyai Kesaksian Ketika Menjabat 
atau Sebelum Menjabat Tentang Orang Diperkarakan 27 



, i 



jy^|i cJI :-jui jLJI ^^Ull wji jL-ij — ^ t Y r 



* p £ 



•iUi+M 



Si j i ^ yi: y -.->y j j±y & ‘jt ju cy* jir, -mr 

^ + + -T + 

:JU > J Uj SSl^i : JUi Si^ ji l_jj 



J ■ 






4 j\ 



j 'js jj*; o\ ji_»-uYt 

- ■ 5 .. 






s yii y ^ ai-i l^l >u ^ -ao ^ 






.£*J? :^Ji Jlij .>rj ^nkJi jIp S> > lij : jCJ- jlij - u Y o 






/ / ^ 



1 42 2 * 

1422. Syuraih, seorang hakim, ketika seseorang meminta 
kesaksiarmya, dia mengatakan, “Temuilah Amir (Amirul Mukminin), 
sehingga aku bersaksi untukmu.” 

1423. 1423 Ikrimah mengatakan, “Umar mengatakan kepada 



27 ■ i 

V akni hakim yang mempunyai kesaksian tentang orang yang dipeikarakan, apakah boleh 
dia menetapkan keputusan berdasarkan pengeiahuannya tentang orang yang diperkarakan 
itu, atau memberikan kesaksian tentang orang ttu di hadapan hakim !ain? 

1422 Disebutkan secara maushul oleh Sufyan Ats-Tsauri di daiam Jami ‘nya dengan sanad 
shahih darinya. 

Disebutkan secara maushid oteh Ats-Tsauri juga dengan sanad shahih dari Ikrimah, 
namun sanadnya terputus, karena Ikrimah tidak pemah berjumpa dengan Abdurrahman, 



MiikhlasharShahihRiikhpri — 1 507 1 




Abdurrahman bin Auf, ‘Bagaimana bila engkau melihal sescorang 
melakukan pelanggaran zina atau pencurian, sementara saat ilu 
engkau sebagai amir? ’ Dia menjawab, ‘Kesaksianmu sama dengan 
kesaksian satu orang di antara kaum muslimin.’ Umar berkata, 
‘Engkau benar.”’ 

1424. Umar mengatakan, “Seandainya orang-orang tidak 
akan mengatakan, bahwa Umar menambah-nambahi Kitabullah, tentu 
aku akan menuliskan ayat rajam dengan tanganku.” 

(851). 8513 Ma’iz membuat empat kali pengakuan zina di 
hadapan Natoi SAW, lalu beliau memerintahkan untuk dirajam. 
{Dalam kaus itu) tidak disebutkan bahwa Nabi SAW meminta 
kesaksian orang yang ada. 

1425. 1425 Hammad mengatakan, “Bila dia (pelaku) mengaku 
satu kali (pengakuan) di hadapan hakim, maka dia dirajam.” A1 
Hakam mengatakan, “Empat kali (pengakuan).” 



% ^ y jit Jl — ij 

U& ^ J >11 M *)\ 



^ /■* ^ ^ • £ W+ . ^ J ■ - 



+ 0 



^ OIS’" iaj ^ ol j ji Jtfj 

" ^ ^ ^ " >■ ^ ^ ^ ^ 

. jj o‘jS- 



/ ^ ^ ^ / 



'T • - i, ' * t" * i " * - i* J i , i ^ • j> * ' + 7 i. 

ilji UJIj Ji Ojj— Jl— ij 

.iil^ijl <LUi tjUJl 



. y l ^ 



J / - 






apalagi dengan Umar, 

1424 Ini bagian dari hadits yang dikeluarknn oleh Malik di dalarn Al Muwaththa ' dengan sanad 
shahih dari Sa 4 rd bm Al Musayyab dari Umar. Tentang mendengamya Sa’id dari Urnar, 
diperdebatkan. 

^lni bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan secara maushul pada juz 3, 
nomor 2107. 

1423 Disebutkan secara maushut oleh Ibnu Abi Syatbah. 



508 g — Mukhtashar Shahih Bukhari 





jH 

_ h a m i|i^ o * * * o #- li-^ 

j -^jay ,V *“? ~Mr^i Ju^ 

^ *■ ^ * * * >■ - > *■ 



• > 



i * 
,*" e £ ». 



, * * *. a * l|-- r 



B * 



0 0 



x 0 > x 



lM ta j£ja3 j^Aaj O^ 'il J^5j 

x ' w ' XX t- X XX XX x > X X T X X 

. X X ■ a m _ i , J x' x , xfl X 

* J 1 -' \° * \i ' * .f -'"^l /. '''i ■ * ✓♦" * ■ -■'.*' ■'. e > 

J Lf-LflJ wXl^ 4 xwAj W?jJ( J £ 0 j£p ^jj* j 7> 1 

H / / ^ -H H / y /■ X* #■ H- y 

j- j 

JkjC& aJi LaJl \ jLai ^jisJ 0 J* T 

■H jF > T / > 



Orang-orang Hijaz mengatakan, “Hakim tidak boleh 
memutuskan berdasarkan pengetahuannya (kesaksiannya sendiri), 
baik dia menyaksikan setelah menjabat ataupun sebelumnya. Bila satu 
pihak membuat pengakuan di hadapannya tentang hak yang ada pada 
pihak lainnya di majlis pengadilan, maka hakim tidak boleh 
memberikan keputusan berdasarkan perkataan sebagian mereka, 
kecuali setelah memanggil dua saksi lain lalu meminta kesaksian 
mereka.” 



Sebagian orang Lrak mengatakan, “Apa yang didengar (oleh 
hakim) atau dilihatnya di dalam majlis pengadilan, maka dia 
memutuskan berdasarkan itu. Adapun selain itu, maka dia tidak boleh 
memutuskan kecuali dengan adanya dua saksi.” 

Yang lainnya mengatakan, “Bahkan dia boleh memutuskan 
berdasarkan itu, karena dia terpercaya. Karena yang dimaksudkan dari 
kesaksian adalah kebenarannya, sementara pengetahuannya 

(kesaksiannya) lebih banyak daripada kesaksian.” 

Sebagian lainnya mengatakan, “Boleh memutuskan berdasarkan 
pengetahuannya (kesaksiannya sendiri) bila berkenaan dengan harta, 
namun tidak boleh memutuskan dalam perkara iainnya.” 

A1 Qasim mengatakan, “Tidak selayaknya seorang hakim 
memutuskan suatu keputusan berdasarkan pengetahuannya 

(kesaksiannya sendiri) tanpa menyertakan kesaksian orang lain, 
walaupun pengetahuannya itu (kesaksiarmya itu) lebih banyak 
daripada kesaksian orang lain. Karena hal itu akan mengundang 
tuduhan terhadap dirinya di kalangan kaum muslimin dan 
mengantarkan mereka ke dalam berbagai pra sangka.” 



Mn1/htqch>ir Shahih Unl hori I SltO 1 



(852). (852 * Nabi SAW tidak menyukai prasangka. Beliau 
mengatakan, “Ini adalah Shajiyyah (Yaitu ketika beliau beijalan 
dengan Shafiyyah (istri beliau), lalu dilihat oleh dua orang muslim 
yang tidak jelas melihat sosok Shariyah). 



22. Bab: Perintah Penguasa Ketika Menugaskan Dua Pejabat Ke 
Suatu Tempat Untuk Saling Berbuat Baik dan Tidak Saling 

Bermaksiat 



(Hadits Abu Musa yang telah dikemukakan pada kitab 88 
Diperintahkannya Orang Murtad Untuk Bertaubat, bab 3) 



23. Bab: Ilakim Memenuhi Undangan 



1 t »■ f ^ f 

Ojul * JJ iJuP dLip OLkJlP Jjj 

y / ^ 



\tn 



1 A^fk 

1426. Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang budak 
milik A1 Mughirah bin Syu’bah. 



(Haditsnya adalah hadits Abu Musa >ang telah dikemukakan 
pada nomor 2076, juz 3). 



24. Bab: Hadiah Untuk Petugas 



(Hadits Abu Humaid As-Sa’idi yang telah dikemukakan pada 
kitab 83 Sumpah dan Nadzar, bab 3) 



(852) Ini bagian dari hadits yang disebutkan secara mauskul (bersambung) oleh pengarang, dan 
telah dikemukakan padajuz 1, kitab 33 I’tika£ bab 8. 

1426 Disebutkan secara maushul (bersarnbung) oleh lbnu Sha’id di dalarn Al pawaid dan di 
dalam Zawaid Al Birr wa Ash-Shilah karya Ibnu AI Mubarak dengan sanad shahih 
darinya. 



I sio | — MukhtasharShahih Bukhari 





25. Bab: Mengangkat Mantan Budak Sebagai Hakim Atau 

Petugas 



(Bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada juz 

1, kitaib 10 Adzan, bab 54) 



26. Bab: Pejabat Kecil 28 (Pengurus Kabilah) 

(Bagian dari hadits Marwan bin A1 Hakam dan A1 Miswar bin 
Makhramah yang telah dikemukakan pada nomor 1 079, juz 2) 



27. Bab: Yang Dimakruhkan dari Pujian Terhadap Sultan, 
Namun Setelah Keluar (dari Tempatnya) Dikatakan Selain Itu 



* - <* ' ,-■ - V 



Ul : ^ JB : j*s- ji Jjj 






J- > 3 



0/ a g> p 



-r\,u 



+ Jt 



:Jli ?Jju2p > £,> 151 iSs £ LsbU Ui Jyi OiliL 

*r j* *r > j 1 / J 



.ilii uiii 



2681. Dari Zaid bin Abdullah bin Umar, “Beberapa orang 
mengatakan kepada Umar, ‘Sesungguhnya kami masuk ke tempat 
para Sultan kami, lalu kami katakan kepada mereka apa yang berbeda 
dengan perkataan kami bila kami telah keluar dari tempat mereka.’ 
Umar berkata, ‘Kami menganggap itu sebagai kemunaĔkan.’” 



18 ‘Urafa' adalah bentuk jamak dari ‘ariif (yang cukup mengeaal). Yaitu orang yang 
menangani perkara sekelompok orseng. Disebut derrrikian karena dia mengetahui perkara 
mereka sehingga bisa menyampaiknnnya kepada yang lebth tinggi kedudukannya ketika 
dipeHukan. Ada yang mengatakan, bahwa ariif adalah pejabat di bawah mankib^ di 
bawah amib\ 






rcm 




28. Bab: Menetapkan Keputusan Bagi yang Tidak Hadir 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang telah dikemukakan 

pada nomor 1623, juz 2) 



29. Bab: Orang yang Diputuskan Mendapat Hak Saudaranya, 
Maka Janganlah Dia Men gambilny a, Karena Keputusan Hakim 
Itu Tidak Menghalalkan yang Haram dan Tidak Mengharamkan 

yang Halal 



30. Bab: Keputusan Tentang Sumur dan Serupanya 



(Bagian dari hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada kitab 

83 Sumpah dan Nadzar, bab 16) 



31. Bab: Keputusan Tentang Harta, Baik Banyak Maupun 

Sedikit 29 

JcJi ji j 

1427. 7 Ihnu Uyainah mengatakan, dari Ibnu Syubrumah, 

“Keputusan tentang harta adalah sama, baik sedikit maupun banyak.” 

(Haditsnya adalah hadits Ummu Salamah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 126, juz 2). 






29 Keputusan yang dibcrikau hakim mengenai harta seseorang, baik harta itu banyak mnupun 
sedikit adalah sama. Jadi, bila seseorang berdusta dalam memberikan saksi-saksinya atau 
dalam sumpahnya untuk merapas harta orang iain, kemudian hakim memutuskan dia 
memenangkan perkaranya, maka itu adalah keshalimannya, baik harta yang 
dipermasalahkan itu sedikit maupun banyak. 

1427 Al Hafizh tidak mengemukakannya secara maushuL 



512 1 — MukhtasharShahihBukhari 



32. Bab: Imam Menjualkan Harta dan Lahan Orang Yang Pandir 
(Atau Yang Tidak Dapat Melunasi Hutang Kecuali dengan 

Dijualnya Harta Tersebut) 




; 'j. I* 15 } -A.r 



(853). (853) Nabi SAW menjualkan budak mudabbar dari Nu’aim 
bin An-Nahham. 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1 106, juz 2). 



33. Bab: Orang yang Tidak Memperdulikan Celaan Terhadap 
Para Pemimpin yang Dilontarkan Oleh Orang yang Tldak 

Mengetahui Kredibilitas Mereka 



(Hadits lbnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1587, juz 2) 



34. Bab: Al Aladdul Khashim Adalah y ang Se n a n tiasa Memusuhi 




“Luddan" (Qs. Maryam [19]: 97) adalah membangkang. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1125,juz2). 



35. Bab: BUa Hakim Memutuskan Dengan Zhalim Atau 
Menyelisihi Para Ahli Ilmu, Maka Keputusan Itu Ditolak 



(Hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada nomor 1808, juz 3) 



(»s3>Ini bagian dari hadits Jabir, telah dikemukakan padajuz 2, nomor 1 106. 



MukhlasbarShahihBukhari — I5l3ll 



36. Bab: Imam Mendatangi Suatu Kaum Lalu Mendamaikan 

Mereka 



(Haditsnya adalah hadits Sahl yang telah dikemukakan pada juz 1 , 

kitab 10 Adzan, bab 48) 



37. Bab: Juru Tulis Hendaknya Orang yang Terpercaya Lagi 



(Hadits Zaid yang telah dikemukakan padanomor 1915, juz 3) 



38. Bab: Surat Penguasa Kepada Para Petugasnya dan Surat 
Hakim Kepada Orang-Orang Kepercayaannya 



(Hadits Sahl bin Abu Hatsmah yang telah dikemukakan pada kitab 78 

Adab, bab 89) 



39. Bab: Bolehkan Hakim Mengutus Satu Orang Untuk Mengkaji 

Perkara? 



(Hadits Abu Hurairah dan Zaid yang telah dikemukakan pada nomor 

1217 dan 1218, juz 2) 



40. Bab: Penerjemah Hakim; Apakah Boleh Hanya Satu 

Penerjemah? 



% + 



y i'J » ’J>I o\ :o,tt J jO ‘J- cj: J Aj ‘J. jL-ij -A. t 

* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > 









JU J y5 tiU ^ Ij1*j ^ JU} - uya 



^ i, J ^ 3 P > L i 



514 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




.1* ^Jdi :cJL5i 






J C /- 6 S 






* 



.. J3t 



S*. - 



u-w jrij u-W* u< 1 o*i f~y 



^ J 8 J 



5fcJT rS^^ljli^-Aoo 



0^*2 > pTtjj s; n jis} 



(854) / B54> Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengatakan, dari Zaid 
bin Tsabit, “Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk 
mempelajari tulisan orang-orang yahudi, sehingga aku menuliskan 
surat-surat Nabi SAW untuk mereka dan membacakan surat-surat 
mereka kepada beliau biia mereka mengirim surat kepada beliau.” 

1428. 28 Umar mengatakan, ketika itu ada Ali, Abdurrahman 
dan Utsman di sisinya, “Apa yang dikatakan oleh perempuan itu?” 
Abduirahman bin Hathim mengatakan, “Lalu aku katakan, ‘Dia 
memberitahumu tentang temannya yang telah memperlakukannya. ’ ” 

(855) . (8S5) Abu Jamrah mengatakan, “Aku pemah 

meneijemahkan antara Ibnu Abbas dan orang-orang.” 

Sebagian orang mengatakan, “Seorang hakim harus mempunyai 
dua peneijemah.” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakan pada nomor 1996, juz 3). 



41. Sab: Evaluasi Terhadap ?ara Pstngasnya 



(Hadits Abu Humaid As-Sa’idi yang telah dikemukakan pada kitab 83 

Sumpah dan Nadzar, bab 3) 



|SS,) Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang di dalam At-Tarikh\ Abu Daud; 
At-Tirmidzi dan dia mensAaAilikannya; AhmaJ dan yang lainnya dengan sanad hasan 
dartnya. Hadits ini dikeluarkan di dalam Ash-Shahihah (nomor 187). 

IJ:8 Disebutkan secara maushtd (bersambung) oleh Abdurrazzaq dan Sa’id bin Manshur 
dengan sanad shahih darinya. 

,B35) lni bagian dari hadits yang telah dikemukakan selengkapnya secara maushul pada juz 1, 
kitab 2 Keimanan, bab 40 



MnkhtaeharShahih ‘Rnkhari 



rim 



42. Bab: Orang Kepercayaan Dan Dewan Pertimbangan Imam 



“ Bithaanah ” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 118) adalah ad-dukhalaa' 
Orang-orang yang leluasa keluar masuk (orang-orang kepercayaan). 



^ ^ «ul ^ L. : JU i# 






-yiay 






Jl # -% 



^ caiiiiai iJ cjir LakL_L» 




o ^ 



tl * 



ll; !: ^il " 



*l j 



^ ^ / I ^ J J o ^ i, , Oi/ Js J £5 * JJ/I^ i - °1^ J *'■" 

dJJl t ^y» ^ CAJ.P j 0 y>U C4 -JLp Av2^xj j 



<H jH 















-a»i 





f ^ii j « " ^ii- # f a ^ ,Cf" j "* f « . . 

c***»* :Jli jp :wajt <ax*a t£j*\ ^j -A^A 



/ 

M 



2682. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dari Nabi SAW s beliau 
bersabda, “ Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula 
menggantinya detigan khalifah y keeuali ada dua orang yang sangat 
dekat dengannya, yang mana salah seorang dari mereka menyuruh 
dan menganjurkannya untuk selalu berbuat baik, dan yang seorang 
lagi menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat buruk. 
Adapun orang yang terpelihara (dari kesaiahan) adalah orang yang 
selalu menjaga (perintah) Allah .** 

(856)/ B56) Dalam riwayal muallaq disebutkan: Dari Abu SaMd, 



30 Ad Dukhalaa' adalah bentuk jamak dari ad dakhiil, yaitu orang yang masuk ke tempat 
sang pemimpin ketika sendirian, laiu menyampaikan berita secara rahasia dan pemimpin 
itu mempercayai beritanya. Yaitu mengenai perkara rakyat yang tidak dtketahuinya, lalu 
dia berttndak berdasarkan itu. (Fath). 

(S56) Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Adz-Dzahili di dalam Hadits Az-Zuhri dan 
Ali bin Mubammad Al jakkani di dalam Pawaidnyn. 



1 516 ^ — Mukhtashar Shahih Bukharl 




bahwa itu adalah ucapannya. 

(857) , tB57J Daiam riwayat mu’allaq lainnya disebutkan: Dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW. 

(85 8) . 48581 Dalam riwayat mu'allaq lainnya lagi disebutkan: Dari 
Abu Ayyub, dia mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda.” 



43. Bab: Bagaimana Imam MembaPat Orang-Orang? 



* ^ ,1 



m -3»» :ju 




* ** t s j a* d / 

C* -»» 

> y / 

S t f * 

.s . t k.' * ? 



-Y1AY' 



* -H 



r- -U-. i CJ :li! J £ iiUJij j^Jl Ji 

^l yu lii : ju -.Uljj •/j) 

^ T y //■ / / / / / / / / / / 



aLj j&l J* jyl dJO 5L 

/ / // / / / / / / / / / -H 1 



18171 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh Ahmad, lbnu Hibban, Al Hakim dan A1 
Ismahli. 

(fi5e> Disebutkan secara maushui (bersambung) oleh An-Nasa’i dan A1 IsmaNli, Perlu 
diketabui, bahwa pengarang rahimahullah Ta*ala mengisyaratkan, bahwa mu*aHaqnyn 
ketiga rtwayat ini, karena para perawinya berbeda pendapat terhadap Az*Zuhrt mengenai 
isnad hadits ini. Di antaramercka ada yang mengatakan: “darinya, dari Abu Salamah, dari 
Abu Sa’id secara marfit'S seb^gaimana pada riwayat pertama yang maushuL Ada juga 
yang mengatakan: ^dartnya seperti ttu sccara maitquf’ sebagaimana pada riwayat kedua. 
Dan ada juga yang mengatakan: “darinya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara 
matfu'f sebagaimana pada riwayat ketiga. Pengarang rahimahullah mcngtsyaratkan lebih 
kuatnya riwayat yang pertama karcna maushul dan didahulukan penyebutannya daripada 
yang lamnya. Namun Az-Zuhri dmuitaba’ah oleh Abdul Malik btn Umair, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah. Pengarang mcngeluarkannya di dalam AI Adab Ai Mufrad> 
maka hal ini menguatkan riwayat yang ketiga, Secara umum, hadits ini jelas marfu\ 
karena yang /naugu/tercakup dalam hukumnya. Dan kemungkinan kedua isnad Az-Zuhri 
itu terpelihara, karena dia seorang imam yang hafizh (hafel haditsj. Lagt pula, tidak 
banyak dia mempunyai dua isnad yang keduanya skahih y salah satunya berasal darinya, 
dari Abu Salamah, dari Abu Sa’id T dan yang lainnya berasal dartnya, dari Abu Salamah, 
dari Abu Hurairah* Mungkin juga, bahwa yang menegaskan ini, bahwa selain Az-Zuhri 
adajuga yang meriwayatkannya dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub, sebagaimana pada 
riwayat mu atiag yang ketiga, Wallahu a’lam. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



517 




^ I m . # S ^ 9 ■ | t + « i ^ ^ 

.(dJU-b Ijj*l J# [eli OJj tt^.ipTTml L»-J *Uy*j 



2683. Dari Abdullah bin Umar RA, dia menuturkan, “Kami 
berbai’at kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh. Beliau 
mengatakan kepada kami, ‘Selama kau mampu. 



(Dalam riwayat lain: Dari Abdullah bin Dinar, dia menutuikan, 
“Setelah orang-orang berbai’at kepada Abdul Malik, Abdullah bin 
Umar mengirim surat kepada Abdullah Abdul Malik, Amirul 
Mukminin: Aku menyatakan mendengar dan mematuhi Abdullah 
Abdul Malik, Amirul Mukminin, sesuai dengan sunnatullah dan 
Sunnaih Rasul-Nya, selama aku mampu, dan anak-anakku juga telah 
menyatakan demikian.”) 



\££*\ >i liVj ^JJl ii> o( j ;}J\ J_i -YlAt 



ui ^A, Lii -.JJ; i > J JU» <i_,j}iji 



/ 9 



✓ t 9 , i / , * . • 



Jl iJJi ijliiJ <^0. -Sl o>! o) 

C JS. ‘J> J} <li>( J>-‘)\ j) jj l — lii 

*r + * 

jCj Si^ ijijf ij^f ^jl 






* 9 + 



\z^>\ iOJi ciir i3i ^ <(/ jgji iui ^jjjIa; jl 



m 

/n. ^ 



^ ^9 + c & 



t <#• 



.oCap cl£» 



V->UI tjjjl fjA «t»* Jju j~ 9 ~J\ J-P : JJ- — jl (Jl — * 

jJ; inn tXk ^i^i u ai> cCjii ar;f : jui 



, ^ ^ i y J J- : J . 9 M f jr ' .4 C <r ** + |T"| * •> 

jL£j WjJjPJJ £Oli (J—Uai! c^j— i 



t/i 9 m . ' ■ 



> jli fli L ; <jil ‘QJl iliUi X}-Ji ,l5i J iil 






* * * )M 

* i i ■<. * I/- • 



*J .bs- Jp ^ ^ -tij iCt jAj oJJ — ( 

' #- / r' // / 



/ / / 



*■ ^ 



/ #- 9 > 



1 518 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




qS> 



t ^ tl f ^ M* 



.«ZoiL oiuh C4v; a> ^ ^Oi 4 i>0i .Ollip J f it :Ji3 
Ji ji.jE t >ji aip iiiy ^ij :^\ i/Sn 



^ / 



tid- jl s\ y\ Jl Jl> jl j t jCai^l j j i jss-I^aJ' j» I j->C- OlS^ j — ' 



| j! I t B* *r £ * f 



pj JuP Jng-SJ <J Ujl3 £> AJttiJl liJllj l^stj tjASj 






^ - - _,*» 



* 0 + . * 

J. 



y ? 1/ I I l' B f , i B T ■* 0 p | I B" ,#f I. 

OjI-Ajw |*-»jl (*-L* i^yUil y>l ^ C-> jJai 43 !j>P b t4*j L«l :Jl — 9 






^ ^ -H ^ I 



jj)\ ^JLwLl * JLoj ^Uai ^Lp tiU— 9 tOL*i — «j 



^ H» 



u= 

^ -H 



: -i.ikjij <j 



1 // 



yUl 4 juUj t^yMjJI *M 4 *jLs .#4 — *j £ 

* + + 

.OyJL— *Jlj ili*-hfl *ly*l j jCaifl|lj Ojys-l^jJl 



2684. Dari A1 Miswar bin Makhramah: “Bahwa beberapa orang 
yang ditugasi Umar 3 1 telah berkumpul, lalu mereka pun 
bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepada meieka, “Aku 
bukanlah orang yang akan bersaing dengan kalian dalam masalah ini, 
akan tetapi, jika kalian mau, aku akan memilihkan dari antara kalian 
untuk kalian.’ Maka mereka pun menyerahkannya kepada 
Abdurrahman. Setelah menguasakan perkara mereka kepada 
Abdurrahman, orang-orang cenderung kepada Abdurrahman, sampai- 
sampai aku tidak melihat seorang pun yang mengikuti kelompok itu 
dan tidak mengikuti jejaknya. Orang-orang cenderung kepada 
Abdurrahman untuk bermusyawarah pada beberapa malam, hingga 
pada suatu malam yang esoknya kami berbaTat kepada Utsman.” 

A1 Miswar melanjutkan, “Abdurrahman mengetuk pintuku 
setelah aku tidur sebagian malam, dia mengetuk pintu hingga aku 
terbangun, lalu dia beikata, ‘Aku tahu kau sedang tidur. Demi Allah, 
aku tidak dapat tidur pulas malam ini. Berangkatlah, panggilkan Az- 
Zubair dan Sa’d.’ Maka aku pun memanggil mereka untuknya, lalu 
Abdurrahman bermusyawarah draigan mereka, kemudian 
memanggilku, lalu berkata, ‘Panggilkan Ali kepadaku.’ Maka aku pun 



31 Yaitu orang-orang yang ditugasi Umar untuk bemuisyawarah tentang siapa di antara 
mereka yang akan menjabat sebagai khalifah setelahnya. 



Mukhtashar Shahih 'Rnkhari 



5191 




memanggilnya, selanjutnya keduanya berbicara pelan hingga tengah 
malam, kemudian Ali beranjak darinya dan tampak bersikeras, 
sementara Abdurrahman mengkhawatirkan sesuatu dari Ali. 
Kemudian dia berkata, Tanggilkan Utsman kepadaku.’ Maka aku pun 
memanggilkannya, lalu keduanya berbicara pelan hingga keduanya 
dipisahkan dengan adzan Subuh. Setelah shalat mengimami orang- 
orang, dan kelompok (yang ditunjuk Umar) itu telah berkumpul di 
dekat mimbar, dia mengutus utusan kepada kaum muhajirin dan 
Anshar, juga mengirim utusan kepada para komandan pasukan, yang 
mana mereka telah beihaji bersama Umar. Setelah mereka 
berkumpul, Abdurrahman bersyahadat, kemudian berkata, ‘Amma 
ba’du. Wahai Ali! Sesungguhnya aku telah mempeihatikan perkara 
orang-orang, dan aku melihat mereka beipaling dari Utsman , maka 
janganlah engkau mencari jalan (tercela) teihadap dirimu sendiri.’ 
Kemudian dia berkata (kepada Utsman), ‘Aku berbai’at kepadamu 
sesuai dengan Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya serta kedua 
khalifah setelahnya.’ Lalu Abdurrahman berbai’at kepadanya, 
kemudian kaum muhajirin dan Anshar, para pemimpin pasukan dan 
kaum muslimin.” 



44. Bab: Orang yang Berbai*ai Dua Kali 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Salmaah yang telah 
dikemukakan pada nomor 1302, juz 2) 

45. Bab: BaTatnya Orang-Orang Pedalaman (Orang Dusun) 

(Ringkasan dari hadits Jabir yang sebentar lagi akan dikemukakan) 



1 2 Yaitu mereka datang ke Mekkah lalu melaksanakan haji bersama Umar, kermidian 
mengantamya ke Madinah. Mereka adalah: Mu'awiyah gubernur Syam, Umair bin Sa 7 id 
gubemur Himsh, AJ Mughirah bin Syu’bah gubemur Kufah, Abu Musa A1 Asy*ari 
gubemur Bashrah* dan Amr bin A1 ‘Ash gubemur Mesir 
33 Yakni tidak memandang adanya cela pada Utsman, bahkan mengunggulkannya dari yang 
lainnya 



(520 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




46. Bab: BaPatnya Anak Kecil 



(Hadits Abdullah bin Hisyam yang telah dikemukakan pada nomor 

1144, juz 2) 



47. Bab: Orang yang Telah Berbai’at Kemudian Minta 

Pembatalan BaPatnya 



ii»>( o(:[>oWa k J 









-Y*IA« 



iJ ■ 4 ^ 






JU 44 LjlJu iJi} ^i>^i OC,u s Ai J 



1 4 J > 






% i»i Sy*j J\ To/a £>^] [yyWy 



:JUi iiUr J; tS M J>3 jG .yjj; ^I SJ*J -'SL-& 



* * 
* > 



>J> .Jy J} :Jui iu. P * Jii 



^ J^ir aLjuji LJi :S Ai J>j Jia 



o " > 



0 J > 



" /■ 



2685. Dari Jabir bin Abdullah [As-Salami 8/151]: “Bahwa 
seorang baduy berbaTat kepada Rasulullah SAW unrnk memeluk 
Islam, lalu orang baduy (orang dusun; orang pedalaman) itu menderita 
demam di Madinah. [Keesokan harinya 2/223] orang baduy itu 
datang kepada Rasululiah SAW [dalam keadaan demam 8/125], lalu 
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Terimalah pembatalan bai’atku.’ Namun 
Rasulullah SAW menolak. Kemudian dia datang lagi, lalu berkata, 
‘Terimalah pembatalan bai’atku.’ Beliau pun tetap menolak. 
Kemudian dia datang lagi, lalu berkata, ‘Terimalah pembatalan 
bai’atku.’ Beliau tetap menolak. Kemudian orang baduy itu keluar, 
lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya Madinah ini laksana 
selongsong (alat untuk meniup api dan menyalakannya), dia 
menghilangkan yang buruknya (kefasikan, kemaksiatan dan 
kemunatikan) dan memumikan (memoles) yang baiknya.'" 



Mnlrhtmilior (hahih itiilrhnn I 0 1 I 



48. Bab: Orang yang BerbaPat Kepada Seseorang Karena Tujuan 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 1097, juz 2) 



49. Bab: Bai*atnya Kaum Wanita 




(J-W* olj J 



(859)/ 8591 Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. 



50. Bab: Orang yang Melanggar Bai’at, dan Firman Allah Ta’ala, 
“Bahwasanya orattg-orang yattg berbai’at (berjattji setia ) kepadamu 
(Muhammad), sesungguhnya mereka hattya berjanji setia kepada 
Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa 
melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) 
sendiri ; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia 
akan memberinya pahala yang besar.” (Qs. A1 Fath (48]: 10) 



(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Jabir yang telah dikemukakan 

tadi) 



51. Bab: Menunjuk Pengganti 



: Jli J-5 : Jli 



j* n' 



ot 



^ AI Hafizh mengatakan, “Tampaknya yaog dimaksud adalah yang tclah dikemukakan pada 
kitab u Dua hari raya 1 " dari .. Ibnu Abbas: Aku menyaksikan Idul Fithri „ 

Saya katakan: Yang dimaksud adalah hadits yang telah dikemukakan pada kitab “Dua hari 
raya ,T , juz 1, nomor 499. Mungkin juga yang dimaksudnya adalah hadits lain yang telah 
dikemukakan pada kitab tafsir, juz 3, nomor 1985. 



5221 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




JLai 2) jj' (j|j t j3sj jjl ‘LS** O^* <— aJb^ti^l JLii ^ju>rT , m \ OJ 



i-' ^ ' i" . li °i^ |° 'l?. ££m *. {• r + , * **' '' * *" 'r; 

,(Jlii t4*lp IjJoli .ESJ^ -aJ)I (j j-w* j 



> -'■ Ofx' 

■i^ . e ^T* 



a i ^ 1 ^ 9> ^ i B n- -- 



-* 









£.r_,0- h t ‘Ji Sij J ^ <uur i*> ojj ji o»j 



Jtt. 



2686. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan, ‘T>ikatakan 
kepada Umar, Tidakkah engkau menunjukkan pengganti?’ Dia 
raenj awab, ‘Bila aku menunjuk pengganti, maka orang yang lebih 
baik dariku, yakni Abu Bakar, telah menunjuk pengganti, dan bila aku 
membiarkan (yakni tidak menunjuk pengganti), maka orang yang 
lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW, telah membiarkan. ’ Mereka 
pun memujinya, lalu dia berkata, "Mengharap dan takut. 34 Aku 
mengmginkan agar aku selamat darinya (kepemimpinan) dengan 
seimbang. Tidak ada keburukan bagiku walau tidak ada kebaikan 
bagiku. Aku tidak lagi menanggungnya baik dalam keadaan hidup 
maupun setelah mati.” 




Cj^~ « J»s- aJ a^- £***» 4j| JJlT ^ jt ^j-jl — Y*IAY 



* S S y' 

9 



> :^'jj J'j) [\TA/A j /i UI opl— Jl 






-» 6 ^ 

!• -i 




4 & 



^ 31 J'J f> 5» Ail' iJJij .(® M J 



D 

I. * 



* *- 






, " ^ S. ^ — . , j ‘ ( S , ? S .U ‘i (- j J 

.UjjJj ap aUi J j jl C-a I Ju c«_15vOj y o~j>Lv? 



2>l jU 4 oU ji ^ jU .[4>T OjC jf aiLn 



< ^ 



* ^ 



■j: jii jj [j «utjSp ^ jji m *) AS> j>M 

/ V >' J- y 

M ^i [^JJl Liisdi iii] :<J jja^j 



>J cf jjj c[ij>j 4 j 4Jll <_£JlA lljlj <1 jJlS^J ^ Ijjiu] t 




/ / 



34 Maksudnya bahwa manusia ada dua jenis, yaitu mengharapkan menjadi pemimpin, 
sehingga aku mau mengajukannya karena keinginannya itu, dan yang lainnya adalah tidak 
menginginkannya sehingga aku khawatir ia tidak mampu. 



lukhtashar Shahih Rukhari — 1 523 1 




t s 



\ y> jjii t (jljl IjI jIj -J$£& 4^1 (Jj 

X j*' > y X ^H" <r / 



coJlaCh SUjaLh J iUi Ji «jmC Ji ^L> iaJli» Ll«jlS*j . Sj*jCj 












F** *■’ 



0 / - fl J 

. > *« ^ */ ■ * 






.JLJ\ J> CQ\ XZ ‘cJlTj 






: >? J J>? 'J :^uc. J J\ s ^jji Ji — i 



H '*' 



iK ”■*'•' 



»> ^ ^ 



^i3i ^;a c^ut w * si Ui .^u» wi 

^ y > ’ / 



2687. Dari Anas bin Malik RA: Bahwa dia mendengar pidato 
terakhir 35 Umar ketika [kaum muslimin berbai’at kepada Abu Bakar, 
dan 8/138] duduk di atas mimbar. (Dalam riwayat lain: mimbar 
Rasulullah SAW), yaitu keesokan harinya setelah Rasulullah SAW 
wafat. Dia bersyahadat, sementara Abu Bakar diam, tidak berbicara. 
Umar berkata, “Aku berharap Rasulullah SAW masih hidup sehingga 
meninggal setelah kami.” Maksudnya adalah dia berharap bahwa 
Rasulullah SAW itu mraiinggalnya belakangan daripada mereka. 
“Waiaupun Muhammad SAW telah meninggal, namun sesungguhnya 
Allah Ta’ala [telah memilih untuk Rasul-Nya SAW apa yang ada di 
sisi-Nya (yakni pahala dan kemuliaan) daripada yang ada pada kalian, 
dan] telah menjadikan cahaya (AI Qur'an) di tengah kalian yang 
dengan itu kalian mendapat petunjuk. [Kitab ini yang] [dengannya] 
Allah menunjuki Muhammad SAW, [ambillah, niscaya kalian 
mendapat petunjuk. Ses ung g uhny a Allah telah menunjuki Rasul-Nya 
dengan ini]. Dan sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah 
SAW, salah satu dari dua orang (yang berada di dalam gua Tsur), 
sesungguhnya dialah orang yang paling berhak terhadap perkara 
kalian di antara kaum muslimin, karena itu, berdirilah kalian, lalu 
berbai’atlah kepadanya.” Sementara itu, di antara mereka ada 
kelompok yang telah berbai’at kepadanya sebelum itu, yaitu ketika di 
Saqifah (gadung tertutup) Bani Sa*idah, yang mana bai’atnya 
dilakukan secara umum di atas mimbar. 



Az-Zuhri mengatakan, dari Anas bin Malik, “Pada hari itu aku 
mendengar Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ‘Naiklah ke atas 
mimbar. ’ Dia terus memintanya sampai Abu Bakar naik ke atas 



Y ' Yakni selain pidato yarg disampaikaimya ketika hari meninggalnya Nabi SAW. 



524 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





mimbar, lalu orang-orang berbai’at kepadanya secara bersama-sama." 



i <;(> m ‘Ji cJ : jti -i; 

y . C D ^ f i j' * * * 



0*3 3 



-YIAA 



/■ ^ 



*Jj Lic 01 cjy !*»' Sj^j G :tJtt t 4i c*J y \i>G 

Jf Jj J' J' J' i 1 



./: d U' oi : jli .spi j*j .3i 

>■ j' ^ j' jr *r 



2688. Dari Jubair bin Muth’im, dia mengatakan, "Seorang 
wanita datang kepada Nabi SAW, lalu berbicara kepada beliau tentang 
sesuatu, lalu beliau menyuruhnya untuk kembali lagi (di lain waktu). 
Wanita itu berkata, ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana bila nanti aku 
kembali dan tidak menemukanmu. ’ Tampaknya yang dimaksudkan 
adalah kematian. Beliau menjawab, * Bila engkau tidak menemukanka, 
maka temuilah Abu Bakar.'" 



,y{\ jia jji2 -x~\'j Aj jii * je; J -tiaa 



4 ^ ■Oj' ^ | *^ J | v i 

• Aj aJOjjOju 1 JJ • 






Sf . 



. A 












2689. Dari Abu Bakar RA, dia mengatakan kepada utusan 
Buzakhah, “Kalian mengikuti ekor unta, sampai Allah 
memperlihatkan suatu perkara kepada pengganti Nabi SAW dan kaum 
muhajirin, sehingga mereka memaatkan kalian.” 



52. Sab 






y. . * f _ 

^ 1 / t . „ J <■» / O / 0 



:Jl3 



<Jj$s± cj**-*-^ ;ju o j+j* ji 

.ji'j : jli a :^{ jlii <l£U.f p' br jui .i>f >i 



-YM • 

t 



2690. Dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan, “Aku mendengar 
Nabi SAW bersabda, ‘ Akan ada dua belas pemimpin' Kemudian 
beliau mengiKapkan kaiimat yang tidak dapat aku dengar, lalu ayahku 
berkata, ‘Beliau moigatakan, ‘ Semuanya dari Quraisy, 




53. Bab: Mengeluarkan Orang-Orang yang Bersengketa dan Para 
Pengragu dari Rumah, Bila Ternyata Mereka Mengetahui 

Hukumnya 



•U 










* 0 



Jjj - \ i Y ^ 



1429. 1429 Umar mengeluaikan saudara perempuan Abu Bakar 
karena meratapi mayat. 

(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada j uz 1 , kitab 
10 Adzan, bab 29). 



54. Bab: Bolehkah Imam Melarang Masyarakat Berbicara, 
Mengunjungi dan Serupanya dengan Para Peiaku Dosa dan Para 

Pelaku Kemaksiatan? 



(Bagian dari hadits Ka’b bin Malik yang telah dikemukakan pada 

nomor 1833, juz 3) 



,4W Atsar ini telah dikemukakan disenai penjelasan tentang orang yang menyamtmngkannya 
seperd pada bab ini, yaitu pada juz 2, kitab 44 PerseJisihaii, bab 4, atsar 524. 



1 526 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




94. KITAB ANGAN-ANGAN 



1. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Angan-Angan, dan Angan- 

Angan Mati Syahid 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 2 

Keimanan, bab 26) 



2. Bab: Mengangankan Kebaikan, dan Sabda Nabi SAW, 
“ Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud.” 



(Hadits Abu Huraiiah yang telah dikemukakan pada juz 2, kitab 43, 

bab 3) 



3. Bab: Sabda Nabi SAW, u Sekiranya aku tidak terlanjur 
melakukan apayang telah aku lakukan w 




Ai j'Aj £ & ;Ju j 'j. »tiu> 



[n Wa ^ IrS £5 

^ ^ ^ >■ 



K' H' > > > 



' i S. 



* ,e o ^ ^ J 



x' / 






fl ^ ^ Q f 

'T- r 0 J r 



¥ 



n 



ur-M) 



ij) J^Uj l^J oij «j>Jlj LCoJLj t ^4_3b Lij_U 

^ ^ >■ / / / 

.c,lUl > ij--^lj ijb-l :J^j] i(» V\h ljh>*jj 'j r^i /J :^>jj 



> 3 



X* X- 



/ ^ 0 -^ 
, / / . / 



ji ^ f d G D| / 

r^- 



m 1 > iL ^ :Jl 5 

1j :'lUi u «*ju5» -13» 



/ / 



528 :i 



Mukhtashar Shahih Bukhaii 




:\J\Z t[\ \ \l o fjLi. i ilT di> L&lj 

t ^ Q <" _ <» 

i' , ■>'■>'* ■" d j^o> e f fi ■ .// ,*■ J | #> o* j' 7 J j- * o> < t»^il° ' 

JriJ (J ^ :m'jj gJj) Jz*i ^ Ji jilai— ; 



/ X / 

£ 



(ir^ilu tllillj Ji Jj 01 J>f JU ^i *i' 



/ ^ / n» 



^3i iJJi jii ,[1&*J-J cOSi .4 j/ij :jl_i] IVll_J] 



[j ,‘JJj ,‘^kh^‘j ,<ii >ii ! ! J\ ‘Ja ji :jui t fL_a] ,[ 



*r S o> h» 

31 ^ ^ _ » * jr S 



O? S*? D M * -» 



* *- 

■V ■ 




J e^ o 






j e »e »e 



f _ o o 

a f D J 1 D 




D J ^ 



tcJ-ul L* o>£-l c. t5>l > JJL5£^l jJ Jl :ip* 

" / ^ / > 

LL^J dui JjU5 tOjL; ur] auj ^jJi 01 V>jj 



4)1 Ju 



,[\3ifj 

^ >j [r • Wy j: dUt; ^] ar> Mi : JlJ 

»> 4 " r / 



■4) j: tN : Jli oJti & \&\ j>' b' : jui t4^il 

01 s Jjl U>li tJ*;U >J & °LiJji itflp Li-JlTj :jl l 

c'^L= JL JU ; Sij LijUyiJ > cL4K iL_0 



y I ^ D x 









LaJa5 



3)J 









_ J * -> ■>» e o 

e J .,> d 



s>£j OjiLM ui j >j c :bj^ oiii tiuldi ijf> ilL r 



jjUao 01 (Jj-Waj' >J ^l ^jj J> > : jl5 jlLilj 



f 



^ ^ e " ^ 



^LI Jju <1 S 

— Jf J- 



O / O o> o> 



>£lj t^l Jl 



2691. Dari ‘Atha’, dari Jabir bin Abdullah, dia menuturkan, 
“Kami bersama Rasulullah SAW. Kami bertalbiyah untuk haji [saja 
tanpa disertai umrah 8/161]. Kami tiba di Makkah pada hari keempat 
(dalam riwayat lain: pagi hari keempat) bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi 



MnkhhiKhnr Shnhih knlrhri — [520 1 




SAW memerintahkan kami untuk thawaf di Baitullah, di Shafa dan 
Marwah, dan agar kami menjadikannya sebagai umrah, dan 
bertahallul (dalam riwayat lain: kemudian memendekkan rambut dan 
bertahallul 2/171). [Beliau bersabda, ‘ Bertahallullah kalian tlan 
gaulilah istri .’” 

Jabir melanjutkan: “Namun beliau tidak menegaskarmya kepada 
mereka, hanya saja beliau menghalalkan menggauli istri bagi mereka], 
kecuali bagi orang yang membawa hadyu (hewan kurban), dan tidak 
seorang pun di antara kami yang membawa hadyu kecuali Nabi SAW 
dan Thalhah, kemudian Ali datang dari Yaman dengan membawa 
hadyu, lalu berkata, ‘Aku berihlal (memasuki ihram) sebagaimana 
ihlalnya Rasulullah SAW.’ [Beliau berkata, ‘ Kalau begitu, 
berkurbanlah, dan tetaplah muhrim (tetap dalam ihram).’ Lalu AH 
pun berkurban 5/111]. Para sahabat berkata, ‘Apakah kami pergi ke 
Mina sementara kemaluan seseorang kami menetes (dalam riwayat 
lain: Apa karena yang ada di antara kami dengan Arafah hanya lima, 
maka beliau memerintahkan kami untuk bertahalul kepada para istri 
kami, sehingga kami datang ke Arafah sementara kemaluan kami 
meneteskan [mani) (telah menggauli istri)?!’ [Dia (perawi) 
mengatakan: “Jabir mengatakan begini dengan tangannya, sambil 
menggerakkannya!] Lalu hal itu sampai kepada Nabi SAW,] [maka 
beliau pun berdiri, lalu bersabda, ‘Kalian sudah tahu, bahwa 
sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah 
di antara kalian, palingjujur dan paling baik.'] Rasulullah SAW juga 
bersabda, ‘ Sesungguhnya aku, sekiranya aku tidak terlanjur 
melakukan apa yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak membawa 
hadyu, dan sekiranya aku tidak membawa hadyu niscaya aku 
bertahallul [sebagaimana kalian bertahallul. Maka bertahattullah 
kalian .’ Dan kami pun mendengar dan mematuhi].” 36 

Dia melanjutkan: “Lalu Suraqah [bin Malik bin Ju’syum 2/201] 
berjumpa dengan beliau, saat itu beliau sedang melontar jumrah 
aqabah, dia pun berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apakah ini khusus bagi 
kami?’ Beliau menjawab, ‘ Tidak, tapi untuk selamanya . ” ’ 

Dia melanjutkan, “Sementara itu, ketika Aisyah tiba di Makkah, 
dia haid, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk melaksanakan 

36 Sampai sini telah dikernukakan riwayat yang menyerupai itu pada kitab 25 Haji, bab 24 
dari jalur Abu Syihab dari ‘Atba . 




Mukhtashar Shahih Bukhari 





rangkaian ibadah haji, hanya saja tidak thawaf dan tidak shalat hingga 
suci. [Maka Aisyah pun melaksanakan semua rangkaian ibadah haji, 
hanya saja tidak thawaf di Baitullah. Setelah suci, barulah dia thawaf 
di Baitullah.] 

Ketika mereka sampai di Bath-ha', Aisyah berkata, ‘Wahai 
Rasulullahl Apakah kalian bertolak dengan haji dan umrah, sementara 
aku bertolak dengan haji saja?’ Maka beliau memerintahkan 
Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq (saudaranya Aisyah), agar 
bertolak bersama Aisyah dari Tan’im, lalu Aisyah pun berumrah pada 
bulan Dzulhijjah setelah hari-hari haji.” 



4. Bab: Sabda Nabi SAW, “Andai saja demikian dan demikian * 

(Hadits Aisyah yang telah dikemukakan pada nomor 1275, juz 2) 

5. Bab: Mengangankan AI Qur'an dan Ilmu 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 

nomor 2027, juz 3) 



6. Bab: Angan-Angan yang Dibenci, “Dan janganlah kamu iri hati 
terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian 
katnu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian 
dari apayang tnereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada 
bagian dari apayang mereka usahakan. Mohonlah kepada AUah 
sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 

segata sesuatu.” (Qs. An-Nisaa' [4] : 32) 



7. Bab: Ucapan Seseorang, “Seandainya bukan karena petunjuk 
Allah, tentulah kita tidak akan mendapat petunjuk.” 

(Bagian dari hadits A1 Bara' yang telah dikemukakan pada nomor 

1326, juz 2) 



Mukhtashar Shahih Bukhari - — 1 531 1 



8. Bab: Makruhnya Mengangankan Berjumpa dengan Musuh 



(Bagian dari hadits Abduiiah bin Abu Aufa yang telah dikemukakan 

pada nomor 1322, juz 2) 



9. Bab: Kalimat “Sekiranya” yang Dibolehkan, dan Firman Allah 
Ta’ala, “Dia (Luth) berkata, ‘Sekiranya aku mempunyai kekuatan 

(uittuk menolakmuj”* (Qs. Huud [11]: 80) 



j 532 1 — Mukhtashar Shahih Sukhari 




95. KITAB KHABAR DARI SATU ORANG 



1. Bab: Tentang Beriakunya Khabar dari Satu Orang yang 
Terpercaya Tentang Adzan, Sbalat, Puasa, Kewaj iban-Kewaj ib an 

dan Hukum-Hukum 



Serta Firman Allah Ta’ala, “ Mengapa tidak pergi dari tiap- 
tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdahtm 
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sitpaya 
mereka itu dapat menjaga dirinya." (Qs. At-Taubah [9]: 122). Satu 
orang 'oisa juga disebut thaaifah (segolongan). “Dan apabila ada dua 
golongan orang-orang mukmin berperang." (Qs. A1 Hujuraat [49]: 9) 
Bila ada dua orang berkelahi, maka tercakup dalam makna ayat ini. 
“Jika seseorang yang fasik daiang kepadamu membawa suatu berita, 
maka telitilah kebenarannya (Qs. A1 Hujuraat [49]: 6), Bagaimana 
Nabi SAW mengirim para gubemur satu demi satu? Bila salah 
seorang dari mereka lupa, maka dikembalikan kepada As-Sunnah. 






’ " ‘JSj m ^31 :ju ^JJSi .*•_* -IW 






(J J OlT J T v/ \ l ^pTj] OXS llAiH tO <» 






ji j\ ££ii ji €\ ilS ciir, [\ooh S & 



:Jjz\ J\ ijUji : ju k~j ai 






i\jk" j llr IjCai?] Iji- 3li 

iiii t JLf jj^ij ur i jLj i[) iv/\ iir j>. j ijir siL-^3 



|^j 3 j c^Tj^i ciiCdi 



i . 0 0 



d- ĕ Jui '3 Sl* J : ju Si Kijj Jj) 

^ ^ ^ ^ X 1 ^ X 1 



534 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 








2692. Dari Malik bin A1 Huwairits, dia menuturkan, “Kami 
datang kepada Nabi SAW, saat itu kami masih muda dengan usia yang 
hampir sama. Kami tinggai pada beliau [seiama hampir 1/167] dua 
puluh maiam. RasuluIIah SAW adalah [orang yang penyayang 1/155] 
dan lembut. Saat beliau menduga bahwa kami sudah men ginginka n 
keluarga kami, atau telah merindukan, beliau menanyakan kepada 
kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan setelah 
keberangkatan kami, maka kami pun memberitahu beliau, beliau pun 
bersabda, ‘ Kembalilah kepada keluarga kalian, dan tinggallah 
bersama mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka 
[melaksanakan shalat anu ketika waktu anu, dan shalat anu ketika 
waktu anu 1/167]. Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat. 
Bila tiba waktu shalat, hendaklah seseorang di antara kalian 
mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling iua di antara 
kalian mengimami kalian.”' 

(Dalam riwayat lain darinya, dia mengatakan, “Aku kembali 
dari sisi Nabi SAW, lalu beliau mengatakan kepada kami -aku dan 
seorang sahabatku-, ‘ [Bila kalian berdua keluar, maka 1/155] 
adzanlah kalian, dan (dalam riwayat lain: kemudian ) iqomahlah, lalu 
yang lebih tua di antara kalian menjadi imam 3/215) 



2. Bab: Nabi SAW Mengirim Az-Zubair Sendirian Sebagai 

Pengamat Kondisi Musuh 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1737, juz 3) 



3. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Janganlah kamu memasuki rumah- 
rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan * (Qs. AI Ahzaab [33] : 53), 
bila beliau mengbrinkan satu orang, maka boleh 



4. Bab: Para Gubernur dan Utusan yang Dikirim oleh Nabi SAW 

Satu demi Satu 










(860). (B60) Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi SAW mengutus 
Dihyah A1 Kalbi untuk membawakan suratnya kepada pembesar 
Bushra untuk diserahkan kepada Kaisar.” 



5. Bab: (861). (S6I) Wasiat Nabi SAW Kepada Para Utusan Bangsa 
Arab untuk Menyampaikan Kepada Orang-Orang yang di 
Belakang Mereka. Demikian yang Dikatakan oleh Malik Bin A1 

Huwairits. 



(Hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada nomor 39, juz 1 ) 



6. Bab: Khabar dari Satu Orang Wanita 



^ J JU :Jli 'Cj -rnr 

* X" 

I N . * 0 f ° l * C ' s j ' Q l * 0 ' 'C' 2 ^r. 

Jt jaS' ^jp)) CJJlPlJj ^ 

j) y ^ / n 1 ^ ^ >■ 

> ys Oir :J13 .iii > rn yji ^ JB " ‘ 

V fl J 0^0 o . fl J B/./, PiG . Ar . „ «f e -- o 

prljjl 6 _/*' ,V L ,, 

ijir -M Ai iij&nE 

j. j4 iKij -v iJi- <i j-L; Si :ju jt ,j: 

^ X- X- > v y 



A^Aw^ i 




J .> 

I* *■ 

^ O » J if ^ 

ji — =*J 4 — >1 :sjjj5 ^ — jji 






^ ^ . 
■ . r- t 






^ 860 * Jni bagian dari hadits panjang yang disebutkan pada kitab jihad, juz 2, nomor 1295. 
l8&n PengarangmengisyaTatkankepada hadits Malikyang baru dikemukakan pada bab 1. 



536 1 — Mukhtashar Shahih Sukhari 




2693. Dari Taubah A1 Anbari, dia mengatakan: Asy-Sya'bi 
mengatakMi kepadaku, “Apa engkau tahu hadits A1 Hasan dari Nabi 
SAW? Aku telah bersama Ibnu Umar hampir dua tahun lamanya, atau 
satu setengah tahun, namun aku belum pemah mendengamya 
menceritakan hadits dari Nabi SAW selain ini. Dia mengatakan, ‘Ada 
sejumlah orang dari kalangan sahabat Nabi SAW, di antaranya 
terdapat Sa’d, mereka tengah menyantap daging, salah seorang istri 
Nabi SAW menyerukan kepada mereka, bahwa itu adalah daging 
dhabb (sejenis biawak yang hidup di padang pasir). Maka mereka pun 
berhenti, lalu Rasulullah SAW bersabda, * Makanlah dan rasakanlah, 
sesungguhnya itu halal -atau beliau mengatakan,- l Itu tidak apa- 
apa ,’ -keraguan dari perawi- hanya saja itu tidak termasuk 
makananku .’** 




Mukhtashar Shahih Bukhari 




96. KITAB BERPEGANG TEGUH DENGAN AL 

KITAB DAN AS-SUNNAH 




2694. Dari Abu Barzah, dia mengatakan, “Sesungguhnya Allah 
telah mencukupi kalian -atau mengangkat kalian- dengan Islam dan 
Muhammad SAW.” 



Abu Abdillah mengatakan, “Dicantumkan di sini ‘mencukupi 
kalian’, padahai sebenamya adalah ‘mengangkat kalian' dilihat dari 
judul ‘kitab berpegang teguh’.” 37 



1. Bab: Sabda Nabi SAW, “Aku diutus dengan ( kemampuan ) 

bertutur kata singkat namun padaf ’ 





v. 

Aili 01 




OjLj* 





* 



^ W l* j . 









i 




37 A1 Hafizh mengatakan: Ini mengisyaratkan» bahwa beliau mengarang kitab Al Vtisham 
secara tersendiri, dan beliau mencantumkan darinya di sini apa yang sesuai dengan 
persyaratannya di dalam kitab ini, sebagaimana beliau mengaiang kitab Al Adab Al 
Mufrad. Ketika perawi melihat 1afazh ini berubah, padahal sebelumnya dia memandang 
sudah benar, maka beliau menijuk asalnya, dan tampaknya pada kasus im behau tidak 
menyadarinya, maka disarankan untuk merujuknya dan memperbaiki darinya. 



Miibhhichar Clukliili Huklion I 1 



< *+ £ ^ ° * £ \ * _ *■' *" m j£ * * 

jJ j\ l\^j &}5 ji-iilj 4)ll oj*» j lojjy* ^ U^ 



* ^ 



l^g ; **7 JuJiS" 



3j^5\Jl jj-^[ 1 x^nj 4lll ISsJl 01 _yJ«JL;j l4jll JLP jjl JU] 

■^J ji cj>Vi jAi J J -^ar _ii 

^ dT *" ^ * J' * ^ ^ 

.[vi/a iJLb 



2695. Dari Abu Hurairah RA, bahwa RasuluUah SAW bersabda, 
"Aku diutus dengan (kemampuan) beriutur kata singkat namun padat, 
dan aku ditolong dengan rasa takut (pada rnusuh). Ketika aku sedang 
tidur, aku melihat diriku (diberi) kunci-kunci perbedaan bumi, lalu 
aku meletakkannya di tanganku .” 

W 

Abu Hurairah mengatakan, “Rasulullah SAW telah pergi 
sementara kalian sedang memakannya, atau meminumnya.” Atau 
kalimat lainnya yang serupa itu. 

[Abu AbdiUah mengatakan, “Dan telah sampai kepadaku, bahwa 
jawami ' al kalim adalah: Bahwa Allah menghimpunkan banyak 
perkara yang telah ditulis di dalam kitab-kitab sebelumnya menjadi 
satu dan dua perkara saja, atau serupa itu.” 8/76] 



2. Bab: Mengikuti Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW, dan Firman 
AUah Ta’ala, “Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang 

yang bertakwa ” (Qs. AI Furqaan [25]: 74) 



.LJju w tLLs igJcju <l*j\ "J15 — \ iY' 






-* - I 



i* * i *, f ^ i * - ^ i ■" o , ( ji ^ :,c 4 " j i 

lij-J-O 01 oAa ‘0 Jlij — \ £TT\ 






■> o* » >^o *£* i jLTj y irjiij i Jts^ 






1430. 430 Dia mengatakan, “Kita mengikuti paia imam sebelum 



[430 



Ungkapan “Dia mengatakan” maksudnya adaJah Mujahid. Dikeluarkan oleh A1 Piryabi, 



540 f[ — Mukhtashar Shahih Bukhari 

UHH » 




kita, dan kita diikuti oleh orang-orang setelah kita.” 

1431. 1431 Ibnu Aun mengatakan, “Tiga yang aku siikai untuk 
diriku dan saudara-saudaraku: Sunnah ini untuk mereka pelajari dan 
tanyakan; AJ Qur'an untuk mereka fahami dan tanyakan; dan 
membiarkan manusia kecuali dalam kebaikan.” 



<&i L>\x t^oJi 'jjJ 01 Ai jLS Ji — 5 -n*n 



^ T r 

a oi >3 tyau jjAi . 




J J 



I S e jr * * 

t£*U> — $J1 









2696. Abdullah (bin Mas’ud) mengatakan, “Sesungguhnya 
sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik bimbingan 
adalah bimbingan Muhammad SAW, seburuk-buruknya perkara 
adalah yang diada-adakan, dan sesungguhrtya apa yang dijanjikan 
kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak akan sanggup 

1D 

menolaknya. 



i£ji 0 jiii J\ jr = jii % in SJj o( . v> 





2697. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah! Siapa itu yang enggan?” Beliau 
menjawab, “Barangsiapa menaatiku maka dia masuk surga, dan 
barangsiapa durhaka terhadapku maka dia enggan 



Ath-Thabari dan yang lainnya, dari jalumya, dengan lafazh tni, dengan sanad shahih. 
Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatrm dari jaiumya, dengan sanad shahih juga. 

1431 Dtsebntkan secara maushul (bersambung) oleh Ibnn Nashr A1 Manvazi di dalam Kitab 
As-Sunnah; A1 Iauzqi dari jalumya; dan AULalaka i di dalam Kitab As-Sunnah dari dua 
jalur, darinya. 

38 Kalimat terakhir adalah ayat 134 surah A1 An"aam. 



MiikhtasharShahihRukhari — I S41 1 





^ J - 




*J\ J\ U&i ciu* :Jti Al jCp J Jili- ir-i -YHA 

^ ^ ^ if 

Liiilj cL-U J3l 01 :^L: ffl. :^; jl— a ipJLJ 



„ , / <" * * <" .<" , + * + * 
U t £ 0 / I. . , << J ^ ■ 



J y/ J ^ 0 



:^-g^2.ttj JUii <3 I y w jJp\± I ji 01 :l jJLSi t01 — 

<* ^ << / 

& :^Ui .oii LjSlj Xrf ^Jl 01 :U2£ Jl5j t jXJ M 

■H" #* X - 

lu-i Jii t iLis iLj Ait. i^i t i> jr j_J,3 jLjlt 



L^’ p' «a^Ut O- «'A» >i 




Ijjl 



li : ‘;v.; jui 5 Ujij! :i jius csjitJi j. jst 



** 

jljJli :1 j]Laj . OUaJL (AajIj jJJl 0} :* g ya*i Jl5j 

^ ^ 



^ J ^ 0 



<< ^ 
* 0 



« i j #« ^i, :>* # 



^aP (4)1 £ji»l Jui J^ lxLx> £ji»l c| 




$ - J 




( S l| ^ 1*K 9 . 




. X , // 

* '2 - J ^ K ( -’ " * -* 



Mi»l 



JLA3 




IjJlj 
+ 1 * * 




2698. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, “Para malaikat 
mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang tidur, lalu sebagian 
mereka berkata, ‘Dia sedang tidur.’ Yang lainnya berkata, ‘Matanya 
tidur tapi hatinya jaga.’ Mereka berkata, ‘Ses ung g uhn ya ada 
perumpamaan untuk teman kalian ini, buatkanlah perumpamaan 
untuknya.’ Sebagian mereka berkata, ‘Dia sedang tidur.’ Yang lainnya 
berkata, 'Matanya memang tidur, tapi hatinya jaga.’ Mereka berkata, 
‘Perumpamaannya adalah laksana seorang laki-laki yang membangun 
sebuah rumah, lalu menyediakan hidangan di dalamnya, kemudian 
mengutus seorang pengundang. Siapa pun yang memenuhi undangan 
si pengundang, maka dia masuk ke dalam rumah itu dan menyantap 
hidangan tersebut, sedangkan yang tidak memenuhi undangan si 
pengundang itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah itu dan 
tidak memakan hidangan tersebut.’ Mereka berkata, ‘Terangkanlah itu 
kepadanya agar dia memahaminya.’ Sebagian mereka berkata, ‘Dia 
sedang tidur. ’ Yang lainnya berkata, ‘Matanya memang tidur, tapi 
hatinya jaga.’ Mereka berkata, ‘Rumah tersebut adalah surga dan 



1 542 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




pengundang tersebut adalah Muhammad SAW. Barangsiapa 
mematuhi Muhammad SAW, berarti mematuhi Allah, dan 
barangsiapa durhaka terhadap Muhammad SAW berarti durhaka 
terhadap Allah. Dan Muhammad SAW, membedakan antara 
manusia.’” 

(862). t&62> Dalam riwayat mu 'allag dari Jabir di sebutkan: Nabi 
SAW keluar kepada kami .. dst. 



<£, 'Jc, Jji ijJSi li :Ju -rm 






.J S y 



1* * * * 
* e Ai-' 



.Ijlm jla) j»jJb»l Oli (iJLw 



. VW t * 



2699. Dari Hudzaifah, dia berkata, “Wahai para qari' (ulama Al 
Qur'an dan Sunnah)! Tetaplah kalian di jalan yang lums. Sungguh 
kalian telah didahului dengan jarak yang jauh. Bila kalian menoleh ke 
kanan dan ke kiri, sungguh kalian telah sesat sejauh-jauhnya 
kesesatan.” 



& J CJl :Jli J J >-TY.. 

T ^ y ^ Jf 



[y, m [\ An/v coiTj-iii 



+ i 






I JCj .Ui. jl-li Jjj-j ,fyj .1*1^ Ji I Jtiii 



(862) Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh At-Tirmidzi r A1 Isma’ili dan Abu Nu’aim 
At'Tirmidzi nraigatakan, “Hadits rrousal. Sa’ib Ibnu Abi Hilal tidak pemah beijumpa 
dengan Jabir bin Abdullah " 

A1 Hafizh mengatakan, “Paidah AI Bukhari mencantumkannya adalah menepis prediksi 
dari orang yang nwngiia bahwa jalur yang sebdumnya mituquf y kaiena dia tidak 
menyatakan marfu hingga kepada Nabi SAW, maka dia mengemukakan dengan jalur ini 
untuk menyaiakannya. Kemudian At-Tirmidzi mengatakan, “Dikemukakan juga dari jalur 
lainnya dari Nabi SAW dengan isnad yang lebih shahih daripada ini." 

- Saya katakan: Kemudian A1 Hafizh menguatkan riwayat mursal ini -atau taputus- 
dengan hadits Rabi’ah Al Jurasyi yang dikmtukakan oleh Ath-Thabarani, karena hadits 
itu menyerupai ungkapan ini, dan sanadnya bagus. 



lUnkhhchjir Khahih Rubhari 



f * - r _ 

r' . 1 * ■ ^ | Jf " I I - , B I ./• ./ 

'jA Jix» 

uf 9 0 J * Q / 

? -x I. x* i | ^ / i j#/ 1 . x ^ P > . ^ .X J ^ x . 

•j^' ty ^ “■! j tyuap ^ j^j i*u l* *-ju 

^ ^ X- r / V ,X ^ 



2700. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah 
utus aku dengannya, adalah seperti seorang iaki~IaJd yang 
mendatangi suatu kaum lalu berkata, ‘Wahai kaumku! Sesungguhnya 
aku telah melihat suatu pasukan dengan kedua mataku, dan 
sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang tulus. Maka 
selamatkanlah (diri kalian) [carilah keselamatan 7/186].* Lalu 
sekelompck orang dari kaumnya mematuhinya, mereka pun berangkat 
di permulaan malam, lalu mereka pergi dengan perlahan sehingga 
mereka selamat. Sementara kelompok lainnya menganggapnya 
berdusta, sehinga mereka tetap bertahan di tempat, akhirnya mereka 
pun diserbu oleh pasukan itu sehingga membinasakan dan membumi 
hanguskan mereka . Itulah perumpamaanku dan orang yang 
mematuhiku lalu mengikuti apa yang aku bawa. Dan perupamaanku 
dan orang yang durhaka terhadapku dan mendustakan kebenaran 
yang aku bawa." 



+ * + m 

o ■ J i o 



J • ^ F 



Ji j :Jb t gg» jO- -XV* \ 



+ *+ 



>3i j oir, j\ ji sji <A' 

^ ^ ^ ^ ^ / > ii' y' ^ y 

v ^ oihj ^ii 

lii ilp Sr} au ji ! J ^l L' : v<f JU ki JUi S& jf IjilS" 

Jli .*uip iU : Jl5 Y«u1p ^ I Oit 

0 <X 4* ^ ” X* X» 

UjajJ l/ Aillj ^jjI b ijli t Jio L*Ii 

■X X 4* ^ 

* * * I* I ■ ^ f 

AJlJ Ob 



i< ^ ^ ^ 

• ■* -X <X 



« 



£ / JpX J 



. jjiUb usr c.j 



L Ij>Jl JUi t Aj *Jaj oL 

<X^ / 4* X 1 X 1 

^C ^ J£> :0 43 J15 JUj 2i)l 01 1 






/ / 



UjjU- c; ^)i> .osuuj» iii ofj t <ojUuJi ^ >^_iij 



// 



// 



544 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




M 









U& Lslij OLTj Ya^J 






2701. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia menuturkan, “Uyainah 
bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr datang, lalu mampir kepada putra 
saudaranya (keponakannya), yaitu A1 Hurr bin Qais Ibnu Hishn, dia 
termasuk orang dekat Umar, memang para qari adalah teman-teman 
duduk dan mitra musyawarah Umar, baik tua maupun muda. Uyainah 
berkata kepada keponakannya, ‘Wahai keponakanku! Apa engkau 
mempunyai kedudukan di hadapan sang pemimpin ini sehingga bisa 
memintakan izin kepadanya untukku?’ Dia menjawab, ‘Aku akan 
memintakan izin kepadanya untukmu.’” Ibnu Abbas melanjutkan, 
“Maka dia pun memintakan izin untuk Uyainah. Setelah masuk, dia 
berkata, ‘Wahai Ibnul Khaththab! Demi Allah engkau tidak banyak 
memberi kami, dan tidak memberi keputusan yang adil terhadap 
kami.’ Maka Umar pun marah sampai hendak memukulnya, namun A1 
Hurr berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah Ta’ala 
telah berrirman kepada Nabi-Nya SAW, ‘ Jadilah engkau pemaaf dan 
suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari 
orang-orang yang bodoh. Dan sesungguhnya ini termasuk orang- 
orang yang bodoh.’ Demi Allah, Umar tidak jadi bertindak setelah 
dibacakannya ayat ini, dia benar-benar berpegang teguh dengan 
Kitabullah.” 



cii j : ju m 'Jst -i r; j. ,! :• 



+ * 






-YV»Y 






J y ^ ^ ^ 









,^k.i u t. iyti j.1 'Jj-jI ii[} t ; ^,ii jji 



2702. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Biarkan aku mengenai perkara yang aku biarkan pada kalian. 
Sesungguhnya telah binasa (umat-umat) sebelum kalian karena 
pertanyaan mereka sendiri dan penyelisihan mereka terhadap nabi- 
nabi mereka. Apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka 
jauhilah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian. 



w Qs. Ai A’faaf [7]: 199. 



Mnkhtashar Shahih Rukhari — i545 1 




maka laksanakanlah semampu kalian” 



3. Bab: Yang Dimakruhkan dari Banyak Bertanya, dan 
Membebankan Sesuatu yang Tidak Diperlukan, serta Firman 
Allah Ta’ala, “Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal- 
hal yang jUca diterangkan kepadamu, (justm) menyusohkan kamu 

(Qs. A1 Maaidah [5]: 101) 



OyjCUJl 01 :JU & JJl of 

.JLi J^f 'jA 




2703. Dari Sa’d bin Abu Waqqash, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“Sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya adalah orang 
yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu karena 
pertanyaannya itu hal tersebut diharamkan ." 




2704. Dari Anas, dia mengatakan, “Ketika kami di tempat 
Umar, dia berkata, ‘Kita dilarang membeban-bebankan.’” 40 



[l i/ A oii] r > S I 01 cr^ 0* V • • 

* > jr ^ ^ > 




t^ilJi tjlJi jp [> ®v/v _i c2fcji 



40 Abd bin Humaid dan Abu Nu’ahn mengeluarkannya di dalam Ai Mustakhraj dengan 
isnad pengarang yang Lebih Lengkap dari ini. Lafazhnya: Dari Anas: Ketika kami di 
tempat Umar, yang mana saat itu dia mengenakan gamis yang beiakangnya ada empal 
tambalan, lalu dia membaca n Dan buah-buahan serta rumput-rumputan (Qs. ‘Abasa 
[80]: 31), lalu dia berkata, ‘Tentang buah-buahan ini kita sudah mengetahuinya, lalu apa 
yang dimaksud dengan rumput-rumputan?’' Kemudian dia berkata, “Kita sudah dilarang 
untuk manbeban-bebankan. M 



1 546 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Clai* s- h* :jiJ* UUaP 4 

' i&J} ?>ui t iii c. ijiiis 



^ ^ ^ ^ By ^ ^ fly ( f 






ul^l 



jtS 



JJub . -Ui 






C> (4j 




oiij :jJ i» j,) tiSCii *j 3 i ' 5ii 



■t/5 



' ^ " -* ' * 

JUi P( jj^L^ ;J^2 j 01 <Uil Jj* - j cLsJ» tj** ^ i 

^ -* + + + 



* / ^ ^ ^ 

f£ .j\3i :Jl5 U1 J^/, C JkjC :JUi Ji,3 4 f£ =0— ^ 

j ^ ^ ^ 



^ # " 



^-i'] 



^ / ^ 



^ * / 



3 j? :J» A t J & :jui .( J j?J o^i JW> 

/ ^ ^ #■ /■ y' 



ba' >; 

4-i-S 



y i a 



j ^ ^ 






^yjJt q5 c> :irvi ai iJ33] .iui >i jli &■ & il j 



■ J r 



^ y / y 

:® a j" 3 jli J . [<irp li3 il J oi ;i>( ^ Ijlti Vl> 

^ ' / 



£T 



UJ ‘- , JJ- iS ’ -ui^ «S^ JM toa-j (-^AJ C50J1J i,^— Jji 

cJbsUJi (iOi lliSt. jb '■£> Ji) l^ J>'j- J lil jlSJlj iSJl 

.po >» J fe] ^ . JJ utj 






2705. Dari Anas bin Malik RA: “Bahwa [pada suatu hari 8/94] 



Miil/1if3Gli4rS1i4hih Rnl/h^n 



Nabi SAW keluar ketika matahari tergelincir, lalu beliau shalat 
Zhuhur. Setelah salam, [para sahabat bertanya kepada Rasulullah 
SAW, sampai-sampai beliau dihujani berbagai pertanyaan, maka 
beliau pun marah, lalu 7/157] beliau berdiri di atas mimbar, kemudian 
menyebutkan tentang kiamat, dan menyebutkan bahwa sebelum 
kiamat banyak peristiwa besar (dalam jalur lain: beliau menyampaikan 
suatu pidato yang aku belum pemah mendengar yang seperti itu, 
beliau mengatakan,) * Seandainya kalian mengetahui apa yang aku 
ketahui, niscaya kalian akan sediHt tertawa dan banyak menangis. 1 
Maka para sahabat Rasulullah SAW menutup wajah mereka sambil 
tersedu-sedu 5/190), kemudian beliau mengatakan, 'Barangsiapa yang 
ingin menanyakan tentang sesuatu, silakan menanyakannya. Demi 
Allah, tidaklah kalian menanyakan tentang sesuatu kepadaku, kecuaii 
aku memberitahukannya kepada kalian, selama aku masih berada di 
tempatku ini.'" 

Anas melanjutkan: “Maka orang-orang pun semakin banyak 
menangis (dalam jalur lain: Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri, 
temyata setiap orang menelungkupkan kepalanya di dalam pakaiannya 
sambil menangis), [(863). 3) dan dia mengatakan: -sambil memohon 
perlindungan-, atau mengatakan, ‘Aku berlindung kepada Allah dari 
keburukan fitnah.’] Sementara Rasulullah banyak mengatakan, 
* Bertanyalah padaku Anas melanjutkan: “Lalu seorang laki-laki 
berdiri kemudian berkata, ‘Mana tempat yang akan aku masuki wahai 
Rasulullah?’ Beliau menjawab, * Neraka Lalu Abdullah bin 
Hudzafah [As-Sahmi 1/136] (dalam jalur lain: Tiba-tiba seorang laki- 
laki yang biasa dipanggil dengan selain nama ayahnya) berkata, ‘Siapa 
ayahku wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, 'Ayahmu Hudzafah' 
Selanjutnya beliau sering mengatakan, ‘ Bertanyalah padaku' Maka 
Umar bersimpuh dengan kedua lututnya, 41 lalu berkata, ‘Kami rela 
Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW 



(B<a, Disebutkan secara maushul (bersatnbung) oldi Abu Nu’aim di dalam Al Mustakhraj. 

41 Saya katakan: Ini ungkapan Arab yang terlupakan oleh banyak orang Arab sendiri, yaitu 
bahwa bersimpuh itu adalah dengan kedua Lunit, lalu sebagian mereka menakwiLkan sabda 
beliau, “Dan janganlah bersimpuh seperti bersunpuhnya untd * karena unta itu bersimpuh 
dengan kedua tangannya, padahaL penakwilan ini kontradiktif dengan hadits: "Dan 
hendaldah meletakkan kedua tangemnya sebelum kedua lululnycT y lalu sebagian mereka 
menyatakan bahwa redaksi ini terbalik.' Ini kezhaliman di ata s kezhaliman, sebagaimana 
mereka telah lupa apa yang pemah disebutkan oieh Ibnul Qayyim, bahwa Umar, apabila 
bersujud, diabersimpuhdengankedualututnyasebagaimanabwsimpuhnyaunta 



548 1 — MukhtasharShahihBukhari 





sebagai rasul (dalam riwayat lain: nabi). [Kami berlindung kepada 
Allah dari keburukan -dalam jalur lain: kejelekan fitnah.’ 8/95) Maka 
Rasulullah SAW diam setelah Umar mengatakan itu. [Lalu turunlah 
ayat ini: ‘Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepadamu, (justru) menyusahkan kamu’] Kemudian Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Atau kalian tidak rela. Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya. Sungguh tadi telah diperlihatkan kepadaku (dalam jalur 
lain: digambarkan kepadaku) surga dan neraka di halaman ini (dalam 
jalur lain: sehingga aku dapat melihatnya di belakang ) kebun ini, saat 
itu aku sedang shalat. Aku [ sama sekali ] belum pernah melihat 
kebaikan dan keburukan seperti hari ini. 



J& yz ‘J -M & Sj-J J« :jts JJti 



-YV< 1 



¥ * 



M jr iii :i j. o jcs; 



(f * 

A 



L wf i 



2706. Dari Anas bin Maiik, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Tidak henti-hentinya manusia bertanya, sampai-sampai 
mereka mengatakan, ‘Ini Allah, pencipta segala sesuatu, lalu siapa 
yang menciptakan Allah.l’” 



4. Bab: Mengikuti Perbuatan Nabi SAW 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

kitab 77 Pakaian, bab 46) 



MukhtasharShahiliRukliari — 1 549 1 




5. Bab: Yang Dimakruhkan Dari Menenggelamkan Diri dan 
Bertengkar Tentang Iimu, Berlebih-Lebihan dalam Agama dan 
Bid’ah, Berdasarkan Firman Allah Ta’ala, “ Wahai Ahli Kitahl 

ji 

Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan 
janganiah kamu mengatakan terhadap AUah kecuali yang 

benar” (Qs. An-Nisaa' [4]: 171) 



(Hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 30 

Puasa, bab 49) 



> 4s> >> : J«S v f y.-tv.Y 






jA IjJLp C* cSyoJL^ 



" . -- — _ 

- -I' J - . * •t-" " 7 fl 



o 

m 



li^i .4 jL^J| oii ^ t*il wliS" 



* / s 

- *■ ^ 

I JL 






^ • J 



<j*J) ^ Cr* 'Mj • Ji^[' Otsl-1 [^ • /A j 

^ ^ ^ ^ ^ / / 



t(jjj jj ^jj) iiif (T Y > /y jJ& :«? jj 






* -■ - 
j ^ 



N u-iSij &kJij iisi t [\ . / A tsj' ^ 



A > • 



.Yii Yj u> [siCaJi yj\ A JS 



, . ^ ^ S # . ■ J „ ^ 

/ 1* ^ ^ [ 1 ^ ^ i* J li»* i . 

cL«JLmu* yl>-i CrtJbbJl L^j coJL>*lj !4- l Olj 



J* <H 

[cgii ^>;] £, Sii ji Si t o«iU u-^ij ?5idij i«i Li g 

-f ** #* / / / / / /■ 

* / 



/ / / / 



-H 






.yj* 



^ ^ / a 



^&j ^nUii ^l LJ 031 Jfj '£ :\^J lilj 






** ^ , / /■ /■ / 
^ H _ 0 



A > ■ 



* 



.•** rj u> [coji a. * ja v <os^y 






42 Janganlab kamu mengatakan Nabi Isa AS itu Tuhan, sebagaimana dikatakan oldi orang 
nashrani. 



I sso I — MukhtasharShahihBukhari 




t(Jjip) xs- Ju>] 

li. ;• i ihSp > :-* lii IJL : Jli ihJ- 



: JUi V3> >i :h [tv/A jl] Jlij ,i JJ 

«> / ' ^ 

vi tor^ii ^ c, vi l*j!p i; £ji j£ ^jJij 






,*» lij :oJ5 [o-L*] C*j iajIST [t"\/> /J^*] J*-j 

^ilSsj *JL^* Olj t^J-SLwJl * Jli [aJ^_i] 

- - - ' - — - — y y j ^ 



^ p / 



.(i o/a 



2707. Dari Ibrahim At-Taimi: Ayahku menceritakan kepadaku, 
dia menuturkan, “Ali Berpidato di atas mimbar yang terbuat dari batu 
bata sambil membawa pedang dengan lembaran yang digantungkan 
padanya, lalu dia berkata, ‘Demi Allah, kami tidak memiliki kitab 
yang biasa dibaca kecuali Kitabullah, dan yang terdapat di dalam 
lembaran ini.’ Lalu dia membukanya. Di antara isinya [berbagai hal 
mengenai tindakan mencederai dan 8/10] tentang umur-umur unta. Di 
dalamnya juga berisikan: “ Madinah adalah (wilayah) haram antara 
'Ayr (dalam riwayat lain: 'Air* 2/221) hingga anu (dalam riwayat 
lain: Tsaur). Barangsiapa mengada-ada sesuatu di dalamnya [atau 
memhuat sesuatu yang diada-adakan 8/10], maka baginya laknat 
Allah, para malaikat dan semua manusia. [Pada hari kiamat nanti] 
AUah tidak akan menerima darinya ibadah fardhu dan tidak pula 
sunnah” 

Di dalamnya terdapat juga: “ Perlindungan (jaminan) kaum 
muslimin adalah setara. Bertaku pula (pada jaminan yang diberikan 
oleh) yang paling rendah mereka. Barangsiapa melanggar 
perlindungan seorang muslim, maka baginya laknat Allah, para 



43 Yaitu scbuah bukit di Madinah Munawwarah. Dalam Mu‘jam Al Butdan disebutkan: ‘Ayr 
adalah dua bukit merah, yang mana ketika anda hendak menuju Mekkah di lembah ‘Aqiq, 
maka kedua bukit itu berada di sebelah kanan anda. Sedangkan Tsaur adalah bukit kecil di 
balik bukit Uhud dj atah selatan. Demikian sebagaimana hasil penelitian sebagian ulama. 
Silakan memjuk/4/ Fath. 

44 Yakni bid’ah dan kezhaliman. 




malaikat dan semua manusia. [Pada hari kiamat nanti ] Allah tidak 
akan menerima darinya ibadahfard.hu dan tidak pula sunnah.” 

Dj dalamnya terdapat juga: " Barangsiapa menisbatkan diri 
suatu kaum tanpa seizin maula-maulanya, maka baginya laknat Allah, 
para malaikat dan semua manusia. [Pada hari kiamat nanti ] AUah 
tidak akan menerima darinya ibadahfard.hu dan tidak pula sunnah." 

[Abu Abdillah mengatakan, “ 'Adl adalah tebusan.”] 

(Dalam jalur Abu Juhaifah disebutkan: Dia mengatakan, “Aku 
tanyakan kepada Ali HA, ‘Apakah kalian mempunyai sesuatu yang 
tidak terdapat di dalam A1 Qur'an?’ [Ibnu Uyainah 8/47] 
menyebutkan, ‘yang tidak terdapat pada orang-orang?’ Dia pun 
menjawab, ‘Demi Dzat yang menciptakan biji-bijian dan menciptakan 
jiwa. Kami tidak memiliki kecuali yang ada di dalam A1 Qur'an, 
kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang 
[muslim 1/36] tentang Kitabnya, dan yang terdapat di dalam lembaran 
[ini].’ Aku berkata, ‘Apa yang terdapat di dalam lembaran [ini]?’ Dia 
menjawab, ‘Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang 
muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir.’” 8/4S). 



6. Bab: Dosa Orang Melindungi Orang yang Mengada-Adakan 

Kemaksiatan 



* * 

(864). (8M) Diriwayatkan oleh Ali dari Nabi SAW. 

(Hadits Anas yang telah dikemukakan pada nomor 866, juz 1 ). 



7. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Tercelanya Berfatwa dengan 
Pandangan 45 dan Memaksakan AnalogL “ Dan janganlah kamu 



<864) Pengamng mengisyaialkan kepada hadits yang telah dikemukakan tadi pada bab 5. 

45 Ini memmjukkan bahwa tidak semua fatwa berdasaikan pandangan itu tercela. Yang tidak 
tercela adaiah pandangan yang sejalan dengan nash, adapun yang tercela adalah yang 
tidak sejalan dengan nash. Hal ini berkaitan dengan kondisi bila tidak temukan dalil dari 
AJ Kitab, As-Sunnah maupun ijma\ Adapun tentang tercelanya memaksakan analogi 
adalab, bila tidak ditemukan dari ketiga sumber tadi (A1 Kitab, As-Sunnah dan Ijma") 



552 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



mengikuti **: janganlah kamu mengatakan “ sesuatu yang tidak 

kamu ketahui (Qs. AI Israa' [17]: 105) 



8. Bab: Apabila Nabi SAW Ditanya Tentang Sesuatu yang Belum 
Diwahyukan, Maka Beliau Mengatakan, “Aku Tidak Tahu ”, atau 
Beliau Tidak Memberikan Jawaban Hingga Diturunkannya 
Wahyu Tentang Itu. Beliau Tidak Menjawab Dengan 
Pendapatnya Sendiri dan Tidak Pula dengan Analogi (Qiyas), 
Berdasarkan Firman Allah Ta*ala, u Dengan apa yang telah Allah 
Wahyukan kepadamu ” (Qs. An-Nisaa' [4[: 105) 



.tj\ ci> cLCi m JJh J\ J153 -A*1° 



(865). t865) Ibnu Mas’ud mengatakan, “Nabi SAW ditanya 
tentang ruh. Beliau pun diam hingga diturunkannya ayat.” 



(Hadits Jabir yang telah d ik emukakan pada juz 1, kitab 4 
Wudlui, bab 46). 



9. Bab: Nabi SAW Mengajarkan Kepada Umatnya, Baik Kaum 
Laki-Laki Maupun Perempuan, Ilmu yang Telah Diajarkan Allah 
Kepadanya, Bukan Pendapat Beliau Sendiri dan Bukan Pula 

Perumpamaan 



«I y\ :[rij\ i jijb Lstt?] ^ — * — Y V » ^ j YY»A 



•/,) Jli> Lii !Jil g' :LJui s M jy.j 



dte «J iJL-t CJ iJLi *j, 13 t ( jli> ijdp 

, ^ ^ ^ ^ . , , , , , ^ ^ d> 



.liTj lir oir: i IJT} lir : JUi .Al iJLJi ll. 



maka tidak memaksakan untuk menggunakan analogi (giyoos), akan tetapi digunakan 
sesuai dengan porsinya. 

^^Telah disebutkan secara maushul (bersambung) padajuz l,kitab 3 Ilmu, bab48. 



MnkhtasharShahih Rnkhari — I 553 I 









0 + #4 







!Jii Sj*'j 




LLat>- OIST 

jf * s 




2708 dan 2709. Dari Abu Sa’id [dan Abu Hurairah 1/34] 46 : 
Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah! Kaum laki-laki telah memperoleh haditsmu, (dalam 
riwayat lain: Kaum laki-laki lebih unggul daripada kami), karena itu, 
tetapkanlah satu hari darimu untuk kami datang kepadamu, yang mana 
engkau mengajarkan kepada kami apa yang telah Allah ajaikan 
kepadamu.’ Beliau pun bersabda, ‘Berkumpullah kalian pada hari anu 
dan anu, di tempat anu dan anu/ Maka kaum wanita pun berkumpul 
(pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan itu), lalu Rasulullah 
SAW datang kepada mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka 
apa yang telah Allah ajarkan kepadanya, kemudian beliau mengatakan 
[kepada mereka], * Tidak seorang perempuan pun di antara kalian 
yang ditinggal mati oleh tiga anaknya t [Abu Hurairah menyebutkan: 
yang belum baligh\ kecuali itu akan menjadi penghalang baginya 
dari api neraka.’ Lalu salah seorang wanita di antara mereka berkata, 
‘Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau dua?’ Lalu wanita itu 
mengulanginya dua kali, beliau pun bersabda, l dan dua, dan dua, dan 
dua 



™ Pengarang tidak mengemukakan 1afazh Abu Hurairah secara lengkap, begitu pula 
Muslim, namun Ahmad mengeluarkan darinya menyerupai hadits Abu Sa r id, di dalamnya 
disebutkan: Bahwa beliau tnengatakan kepada tnereka (kaum wanita), “ Tempai kaiian di 
nunah FtdanS Riwayat ini dikeluarkan di dalam Ash-Sha^ihah (nomor 2680). 

47 Tambahan ini konteksnya mauquf, namun statusnya marfu\ Pengarang 
mengemukakannya secara mu 'aUatj, penjelasannya telah dipapaikan pada juz I , kitab 23 
Jenazah, bab 6. 



j554 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





10. Bab: Sabda Nabi SAW, “Akan senantiasa ada di antara umatku 
sekelompok orangyang mempertahahkan kebenaran, mereka 

berjuang ” yaitu para ahli ilrau 48 






ja AiJil» Jtji Sl :Jl5 je- -YV> 









'M >f [\ a^/a ^ ji] > ywlt 

/ / jH # 



2710. Dari A1 Mughirah bin Syu’bah, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, **Akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang 
yang mempertahankan kebenaran [pada manusia 8/189] hingga 
datangnya ketetapan Allah pada mereka, sementara mereka tetap 
cteis.” 



11. Bab: Firraan Allah Ta’ala, *Atau Dia mencantpurkan kamu 
dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) f * (Qs. AI 

An’aam [6]: 65) 



(Hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 1 899, juz 3) 



12. Bab: Orang Yang Menyerupakan Pokok yang Sudah Maklum 
Dengan Pokok yang Tengah Dijelaskan, yang Mana Hukum 
Keduanya Telah Dijelaskan Allah, Agar Si Penanya Mengerti 



Js I j| 9> Al SJj J (Jl>f *of :Sy> -rv>\ 
>i)J ji:S j>l j>j Z JLS .Jf>3f Jlj cS>f l&A ^i_Tj 



rj7jf >l^iji :JU .> i. :Jo lli :Jli :Jli ?J_l 



- * 



Yakni ahli hadits. Demikian yang ditafsiikan oleh segolongan imam, seperti Ibnu A1 
Madini, gurunya pengarang, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbai dswi lain-lain. Lihat 
takhrij saya untuk hadits ini di dalam ^/ Ahadits Ash Shahibah (270). 



MukhtasharShahihBukhari — 1 5S5 1 




* M ^ ^ 



Ji & 



+ J* *r 0 m 

> I l-' * 



\&\ J >3 g' :jis iJJj :J« .UjjJ l^i 01 :Jl — 5 






:JU .(r\/A Jpj? s> ;ijf :«JJ >J) I>j 5 s> [iva/i JiJ] 

^ ^ / T <r > 

. ^ B ./ J . ' t ^ ^ 

-o-i * J ■ o ? o | ■> i > i> 

^ 4J (tJj -4Pji tijP la* J*Jj 

^ / / / T y i» 



2711. Dari Abu Hurairah: Bahwa seorang baduy datang kepada 
Rasulullah SAW lalu berkata, “Sesungguhnya istriku telah melahiikan 
seorang anak berkulit hitam, dan sesungguhnya aku m engi ngkar inya. ” 
Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apa engkau mempunyai 
untaT ’ Dia menjawab, “Ya.” Beliau bertanya lagi, “Apa saja 
wamanyaT * Dia menjawab, “ Merah Beliau bertanya lagi, “‘Apa ada 
yang coldatT' Dia menjawab, “Ya, ada juga yang coklat.” Beliau 
bertanya lagi, “ Menurutmu bagaimana bisa terjadi begituT ’ Dia 
menjawab, “Wahai Rasulullah! [Mungkin saja 6/178] keturunan 
moyangnya (dalam riwayat lain: Menurutku itu keturunan 

moyangnya) ” Beliau pun bersabda, “Mungkin juga ini keturunan dari 
moyangnya Beliau tidak memberinya dispensasi untuk mengingkari 
anaknya. 



13. Bab: Kesungguhan Hakim Dalam Menetapkan Keputusan 
Berdasarkan Hukum yang Telah Diturunkan Allah, Berdasarkan 
Firman-Nya, “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 
apayang diturunkan Allah , maka mereka itulah orang-orang 

zJtalimT (Qs. A1 Maaidah [5]: 45) 




JaI ^ 

> x / / J' x ^ 



(866). (866 * Nabi SAW memuji orang yang memiliki hikmah yang 
memberi keputusan dengan hikmah itu dan mengajarkannya serta 
tidak membebani diri; Musyawarahnya para khalifah, dan ketidak 
seganan mereka untuk bertanya kepada ahli ilmu. 



^ 866 * Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada juz 
I,kitab3 Iltnu, bab 16. 



|556| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





J&\ 'j. 'Jt : Jli ti J 5>lil j — i- -TYW 









: Jia t-vL 




:i#>f Jj) iil y :<ljj Jj) Ua ?lb. vi A L-4l 

V 

j A 5jji*Jl Jlii ?JaJLJl ^jiaS (^J' £*—> j* r^LJl (jli> — ^l 



. < 



0* 



H* 



j! ;> V :Jji' s jj» JJ :tii ?> i; :JU» .0! :<to 



^ fl ^ / 



-* 0* 



* 

B 



^ ■ * |~ . ^ * * 0 "' I. 

t* , OJJ LkJ ^ j^uJu 



^ > /■ ^ 
/ Skx b ** 



J M :Jl_ai ,i ;! 







Aj\ JLg-Ju tAj CUbi 



J?f 



* + * 



_ Q * * * , . , r 

J- , _ <* ifl >■ j' 0 ^ & s' f A 4 . 



Ji 



J J 



~'i Q i*t“'' *** ’ • l •* 

.<a\ jl v«/v :Jj*i 






2712. Dari A1 Mughirah bin Syu’bah, dia menuturkan, “Umar 
bin Khaththab bertanya tentang wanita yang keguguran janinnya - 
yaitu wanita hamil yang dipukul perutnya, lalu janinnya keluar-, Umar 
berkata, ‘Siapa di antara kalian yang pemah mendengar Nabi SAW 
mengatakan sesuatu tentang ini?’ Maka aku pun berkata (dalam 
riwayat lain: Bahwa Umar menanyakan (dalam riwayat lain: 
bermusyarawah) kepada orang-orang: Siapa yang pemah mendengar 
Nabi SAW memberi keputusan tentang keguguran?’ Maka A1 
Mughirah berkata, 8/45) ‘Aku.’ Umar berkata, ‘Bagaimana itu?’ Aku 
berkata, ‘Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ‘(Dendanya) adalah 
berupa budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan .’ Umar 
berkata, ‘Jangan yakin dulu, sampai engkau mendatangkan kepadaku 
saksi perkataanmu.’ Maka aku pun keluar, lalu aku bertemu dengan 
Muhammad Ibnu Salamah, lalu aku mengajaknya (kepada Umar), 
kemudian dia pun bersaksi bersamaku, bahwa dia telah mendengar 
Nabi SAW mengatakan, 1 (Dendanya) adalah berupa budak, baik 
budak laki-laki maupun budak perempuan’" 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [557 1 



14. Bab: Sabda Nabi SAW, “Kaiiatt pasti akan mengikuti 
kebiasaan orang-orang sebetum kalian” 



v :Ju r^n jp & ;>:> -YV>r 

j” 3 u : jjs foy>j > i> oj>ii M itb 

?iw y ^jSi ^3 : Jui Y r ^13 j-jur liui 






i 



,f :■ 



2713. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku mengikuti jejak generasi- 
generasi sebetumnya, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi 
sehasta” Lalu ditanyakan, “Wahai Rasulullah! Seperti Persia dan 
Romawi?” Beliau menjawab, “ Siapa lagi kalau bukan mereka ?” 



15. Bab: Dosa Orang yang Mengajak Kepada Kesesatan, Atau 
Mencontohkan Kebiasaan Buruk, Berdasarkan Firman AUah 
Ta’ala, u Dan sebagian dosa-dosa orangyang mereka sesatkan yang 
tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan)” (Qs. An- 

Nahl [16]: 25) 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1422, juz 2) 



16. Bab: Apa yang Disebutkan dan Diutamakan oleh Nabi SAW 
Menurut Kesepakatan Para Abli Ilmu dan Menurut Kesepakatan 
Ulama Dua Tanah Sud; Makkah dan Madinah, Serta Lokasi- 
Lokasi Bersejarah yang Terkait dengan Nabi SAW, Kaum 
Muhajirin dan Kaum Anshar, Juga Tempat Shalat Nabi SAW 

serta Mimbar dan Kuburannya 



■j, ouitli 4^3 w# J jk & : Jli 



£ * J o 



J* tr 

Jf\j oii loiSii j iSos ; > J «p y <oiSr 






/ * * + , * 
& ' 



o* -YV> i 



[558 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Sj*£iX. 



»-■ iiju • -- 



- J1 




^ tff ^ ^ /9 <■* ■/ <■* , J 

m Oy* j ^ 



.6 






«■’ 

^ JU 









/ ^ 



? r 

'b 






sf . . 



r> > r» ■ /_ / 



9 ^ 



V& ikj ^ , 



D 



'il] ^ li ldy*r 






2714. Dari Muhammad, dia mengatakan: “Kami sedang bersama 
Abu Hurairah, saat itu dia mengenakan sepasang pakaian rami yang 
dicelup tanah merah, lalu dia mengeluaikan ingus, lalu berkata, ‘Wah, 
wah. Abu Hurairah membuang ingusnya di pakaian rami itu! 
Sungguh, aku pemah melihat diriku tergeletak di antara mimbar 
Rasulullah SAW dan kamar Aisyah dalam keadaan pingsan. Lalu 
seseorang menghampiriku dan menginjakkan kakinya di atas leherku, 
dia menganggapku gila, padahal aku tidak gila, aku hanya sedang 
kelaparan.’” 



j* Oli 'J> Olli ^ 



/ / I s 

Ui S 








2715. Dari As-Saib bin Yazid: Dia mendengar Utsman bin 
Affan menyampaikan khutbah di atas mimbarNabi SAW. 



17. Bab: Firman Allah Ta’ala, “Itu bukatt menjadi urusanmu 
(Muhammad).”* 9 (Qs. Aali Tmraan [3]: 128) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah 
dikemukakan padanomor 1719, juz 3) 



48 Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sebagian perrmka musyrikin 
dan membinasakan sebagian lainnya. 



MnLhtachar Shaliili Rnlrhori 



I «Q I 



18. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Tetapi manusia adalah memang 
yang paling banyak membantahS* (Qs. AI Kahil [18]: 54) dan 
Firman-Nya, “ Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahtt Kitab, 
meUunkan dengan cara yang baik” (Qs. A1 ‘Ankabuut [29]: 46) 



<3> ® il 0 [ :Jli 4 $. ui ’J J, I» >-i-rvu 



0 ^ ^ ^ 0 






Jia c[> ^ * /a 5£0 S Ai J>0 cJi \& 



+ * 



liy 4i li» q lil j>; w' WjC--» 



*>■ -h _ y y *h 



4 lij *iiiS ii jii S ii of 

^ / / >■ 

/ c ^ > v y % _ ^ , , . . ,, i ^ 



OCjy Olhj) :J> >; 



' ^ ^ J ^ A '■ J J 4- ^ . a ^ 

_ ■ 



i j*j 



*j .1?. A 



,<vii ;ji -js\ 



.tjjli iJi 3Sljf 6 Jlio :iwl jlp jf\ JlS 
3>' L-i5f :Jli J :<Ljv5i> 3 Jl—Lj 






2716. Dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa [pada suatu malam 
8/190] Rasulullah SAW mendatanginya dan Fathimah AS binti 
Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, “Tidakkah kalian shalatT’’ Ali 
menuturkan, “Lalu aku berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
jiwa kami di tangan Allah. Bila Allah berkehendak untuk 
membangunkan kami, maka Dia membangunkan kami.” Setelah Ali 
mengatakan begitu, Rasulullah SAW pun pergi tanpa menjawab apa- 
apa kepada Ali. Kemudian Ali mendengar beliau menepuk pahanya 
ketika beliau berbalik, beliau mengatakan, ‘ Tetapi manusia adalah 
m em ang yang paling banyak membantah.”' 

Abu Abdillah mengatakan, “Dikatakan, bahwa yang datang 
kepadamu pada malam hari adalah thaariq .” 

Dikatakan, f *Ath-Thaariq adalah bintang. Ats-Tsaaqib adalah 
yang menerangi.” Dikatakan, “Nyalakan apimu pada tungku.” 



560 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




/ / 



[ov/A 51] o»)l J £ :Jli iJJ J JS -TVW 

li, . > ii>J ,s >: J\ I jiiL'1 :jL ® ii SJj [Qi\ 



ijX.f !S>; 'JSU C :Juf clilSli s y» /li Ji 



4 



e >» 




S^'j $ :Jti Ij—UJl d C 'oiL' ji .ijlL. 



«4 

J 



/ / // 



>» 0 



< >■ > , / . < . & 



rf- g' (jUii !*^jL 531 Ll L oJtL Jj MjJlSi l j *JL*l cJUjt *iJL_ Ji 

' > ^ > > > 

J) ^jSlt CJt t l jlL : Jui t fcJuJ| i^Jii lf . JUjt iJJi :S At J],i3 

li^ * p - r , * f ,f ■ -* o o f °- f ^ f ?f^ | * 

4JL4J Jjt-J (V *J Wj* 

^ ^ ^ ^ /■ ^ 

. f B . / / S _ V / 1 



J-JJ 



.«)» ci) >> cJf ijULii ^r, ciil i^i 



0 * ^ 






2717. Dari Abu Hurairah: “Ketika kami sedang di masjid, [tiba- 
tiba 8/57] Rasulullah SAW [keluar] kepada kami, lalu berkata, l Mari 
kita berangkat menuju orang-orang yahudi' Maka kami pun keluar, 
hingga kami mendatangi rumah A1 Midras, kemudian Nabi SAW 
berdiri, lalu berkata, ‘ Wahai sekalian orang-orang yahudi! Masuk 
Islamlah kalian, niscaya kalian selamat' Mereka menyahut, ‘Engkau 
telah menyampaikan wahai Abu A1 Qasim!’ Rasulullah SAW berkata, 
< Itu yang aku kehendaki . Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian 
selamatl Mereka pun berkata, ‘Engkau telah menyampaikan wahai 
Abu A1 Qasim!’ Rasulullah SAW berkata lagi kepada mereka, l Itu 
yang aku kehendaki,' Kemudian beliau m en g ataka n untuk ketiga 
kalinya, lalu berkata, ‘ Ketahuilah , sesungguhnya bumi ini adalah 
milik Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku hendak mengusir 
kalian dari tanah ini. Barangsiapa di antara kalian yang bisa 
mendapatkan sesuatu dengan hartanya, maka hendaklah dia 
menjualnya, jika tidak, maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya bumi 
ini adalah milikAUah dan Rasul-Nya 



50 Ucapan beliau “liu”, maksudnya adalah pengakuan kalian bahwa aku telah 
menyampaikan. (Pensyarah). 



MukhtasharShahihBukhari — 1^61 1 




19. Bab: Firman Allah Ta’ala, “Datt demikian pula Kami telah 
menjadikan kamu (umai Islam) umat pertengahan.” (Qs. AI 
Baqarah [2]: 143), dan Perintah Nabi SAW untuk Tetap Bersama 
Jama'ah Kaum Muslimin, yaitu Para Ahli Ilmu 



(Hadits Abu Sa’id yang telah dikemukakan pada nomor 1 85 1 , juz 3) 



20. Bab: Jika Petugas atau H a kim Berijtihad, Lalu Salah - 
Menyelisihi Rasul SAW-, Tanpa Berdasarkan limu, Maka 

Hukumnya T ertolak 



.lj 4 * [4 ^ y» SjH "MV 

* * * * 

(Se?).^ 71 Berdasaikan sabda Nabi SAW, “Barangsiapa 
melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka dia 
tertolak .** 

(Hadits Abu Sa’id dan Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1037, juz 2). 



21. Bab: Pahala Hakim Apabila Berijtihad Kemudian Benar, 

Atau Salah 




(^D-pelah dikemukakan secara mu’allaq pada juz 2, kitab 34 jual beii, bab £0, riwayat 
mu ‘allaq 339. Di sana telah kami sebutkan orang yang telah menyambungkannya. 



1 562 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




m ZL -A1 A 



2718. Dari Amr bin A1 ‘Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Apabila seorang hakim memberi keputusan lalu dia 
berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila 
dia memberi keputusan lalu herijtihad kemudian salah, maka baginya 
satu pahala." 

2719. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. 

(868). 8 Disebutkan juga seperti itu dalam riwayat mu 'allaq 
dari Abu Salamah, dari Nabi SAW. 



22. Bab: Argumen Orang yang Mengatakan, Bahwa Hukum- 
Hukum Nabi SAW Adalah Jelas (Diketahui oleh Manusia); 
Ketika Sebagian Sahabat Tidak Ikut Menghadiri Majlis Nabi 

SAW; dan Berbagai Perkara Islam 



23. Bab: Orang yang Berpendapat Bahwa Sikap Tidak 
Mengingkari yang Dilakukan oleh Nabi SAW Adalah Hujjah 
(Dalil), Tapi Bila Itu DUakukan oleh Selain Beliau, Maka Tidak 

Merupakan Hujjah 




2720. Dari Muhamamd bin Ai Munkadir, dia mengatakan, “Aku 
melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah, bahwa 
Ibnu Ash-Shaid adalah dajjal. Aku berkata, ‘Engkau besumpah 
dengan nama Allah?’ Dia menjawab, ‘Sesungguhnya aku mendengar 



(86S) Dengan riwayat ini, pengarang rahtmahullah Ta’ala mengisyaratkan, bahwa telah teijadi 
perbedaan riwayat pada Abu Salamab. Sebagian mereka tiwayatkannya secara imiTsal 
seperti ini, dan sebagian lainnya meriwayatkan dannya, dari Abu Hurairah, sebagaimana 
pada riwayat sebelumnya, dan AI Hafizh mengisyaratkan taijihnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 563 1 





Umar bersumpah tentang itu di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW 
tidak mengingkarinya.’” 



24. Bab: Hukum-Hukum yang Diketahui dari Indikator; Laiu, 
Bagaimana Pengertian Indikasi dan Penaisirannya? 













— .X 1 







^ P ^ P ^ 




: uM O 



X X* 



.Z'j»\ S?) iih V : JUi CSdi ^ S yj> Ja^ — AV . 

'j\ .Lidi S y> sjjc. Ji. — av \ 



X X 



(869)/ 8691 Nabi SAW telah mengabarkan tentang perkara kuda 
dan sebagainya» kemudian beliau ditanya tentang keledai, maka beliau 
pun menunjukkan mereka kepada rirman Allah Ta’ala, “Barangsiapa. 
yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat ( balasanjnya .” (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7). 



(870)/ 8701 Nabi SAW ditanya tentang dhabb (sej enis biawak 
yang hidup di padang pasir). Beliau pun bersabda, “Aku tidak 
memakannya, tapi aku tidak mengharamkannya .” 



(871). (871) Daging dhabb pemah dimakan (oleh para sahabat) di 
atas tempat hidangan Nabi SAW, Ibnu Abbas berdalih dengan ini, 
bahwa daging dhabb itu tidak haram. 







<8^ Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang telah diketmkakan secara 
maushul padajuz 2» kitab pemberian air miiium, nomcr 1 101. 

(S ™*Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh pengarang serupa itu, pada juz 2, kitab 
sembelihan, nomor 2177. 

* e7l) Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Abbas yang akan dikemukakan pada bab 
ini, dan telah dikemukakan dari riwayatnya yang lebih lengkap dari ini, dari Khalid bin 
Walid, padajuz 3, nomor2135, namun tidak menyebutkan posisi saksi. 



564 1 — MiikhtasharShahih Bukhari 




t4JJiS C» ^Js' li-Jj cL-^lj cljaiij 














y ) y „ . o' 'i* b * 

0 ■ ^ ^ I t ■ . . ''J 



i u uru. j j 3 :js jjj£s\s‘ » ‘jZ~j-J 



•SjH '>( rj 



2721. Dari Ibnu Abbas: “Bahwa Ummu Hufaid binti A1 Harits 
bin Hazn menghadiahkan lemak, keju dan daging dhabb kepada Nabi 
SAW, lalu Nabi SAW meminta makanan-makanan itu (agar 
dihidangkan), lalu semua makanan itu dimakan (oleh para sahabat 
beliau) di atas tempat hidangan beliau, namun Nabi SAW sendiri tidak 
memakannya seperti yang merasa jijik. Seandainya itu haram, tentu 
makanan-makanan itu tidak akan dimakan di atas tempat hidangan 
beliau, dan tentu beliau tidak akan menyuruh (para sahabat) untuk 
memakannya.” 



25. Bab: Sabda Nabi SAW, “Janganlah Kalian Menanyakan 

Sesuatu Kepada Ahti Kitab .” s 1 



UaAj <j juc* j)\ JLP 



& 



« 0 o' J 0 



-YVYY 



jjuj ^ 01 sr ot : JUi cjlS-Sll IJS’ 'f \' 5 c^jlJL J 



* / n» 



J ^ 



& jO iJdi ^ llir Ofj c^l&Jl Jil ^ o/^4 ^Jdl Oy 



' i* , t , 



* *" 
* 



^ / J 



II 



y y / > 



> 0 



.OiS3i 



2722. Dari Humaid bin Abdurrahman: Dia mendengar 
Mu ’ awiyah berbicara kepada sejumlah orang Quraisy di Madinah. Dia 
menyebutkan tentang Ka’b sang pendeta, lalu mengatakan, 
“Walaupun dia termasuk orang yang paling jujur di antara mereka 
yang biasa menceritakan dari ahli kitab, namun demikian kami 
menengarai adanya kedustaan padanya.” 



51 Judul ini merupakan la&zh hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dan laiimya dari hadits 
Jabtr yang menyerupai itu, yaitu hadits hasan karena banyak syahidnyn (penguatnya), 
sebagaimana dijelaskan di dalam Al /rwn'{6/34). 



MiikhtasharShahih TEnlrhari — I I 



26. Bab: Makruhnya Berselisib 



27. Bab: Larangan Nabi SAW Mengindikasikan Pengharaman, 
Kecuali yaug Diketahui Bolehnya. Demikian Juga Tentang 

Perintahnya 



ju j & 










.uJLp f Jj tojbasjl P Ul jP KjjoP ^l cJlij — AVr 



(872) . Seperti sabda beliau ketika memerintahkan tahallul, 

“ Silakan menggauli istri-istri kalian." Jabir mengatakan, “Beliau tidak 
menegaskan kepada mereka, akan tetapi beliau telah menghalalkan itu 
bagi mereka.” 

(873) . 3 Ummu ‘Athiyyah mengatakan, “Kami (kaum wanita) 
dilarang mengantarkan jenazah, namun hal itu tidak ditegaskan pada 
kami” 



28. Bab: Firman AUah Ta’ala, “Sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Qs. Asy- 
Syuuraa [42]: 38), “Dan bermusyawarahlah dengan rnereka dalam 
arusan itu. n (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 159), bahwa musyawarah itu 
lilakukan sebelum berketetapan hati dan sebelum jelasnya 
perkara dimaksud, berdasarkan Firman Allah Ta’ala, 

“ Kemudian , apabila engkau telah membulatkan tekad, maka 
hertawakallah kepada AUah .” (Qs. Aali ‘Imraan [3] : 1 59). Bila 
KasuluIIah SAW telah berketetapan hati, maka tidak selayaknya 
ada orang yang mendahului Allah dan Rasul-Nya 



^ j j ti" 1 ?i * * * ^ a t .1 




bagian dari hadits Jabir yang tdah dikemukakan pada kitab 94 Angan-angpn, bab 3. 
(873) Telah dikemukakan secara maushul padajuz 1, kitab 6 Haid, bab 13. 



566 1 — MukhtasharShahihBukhari 




jg V : Jlij U5l J4 1£ :l jJU *f>3 £tf jJ L-15 

* ^ yl ^ J' lj ^ ^ ^ ^ 

^ - i-o ^ ^ ^ j*'- , k j -j-' 

.Aill rt-S^o 4I*U 



ll^l* 1-Hi tiijli jll 4j C-i 3u*\l*lj lip jj\_J 5 <j — AV o 

rff / ^ ^ |F 



' / 



.aSsI 0 y»i Lu *5o- ^j^lj t*-jPjUj C^jilL «Jj jli JLlij (.jT^iJi Jjj 

J- .* X 1 ^ ^ ^ 

^ *JUJ' Jy&l &La ^(1 jjjwsi«*j A*J^/i C-J^J 

X # l 1 / / + / / ^ 

yu, l\'J\ .> J r>* ii &ji jf L.i=di Lii * w-t iji^Lj 



* - - J >■ 

* I. ' !>■ 



Jli jij J:u: ur JUi cSlO' J£ y 




J t5ljj — AV*\ 



* -r 



f * + * A 



+ * 



* * « 

I »- »L " 



>3i j:isf y o>f ii J> 






aji n :i yis isi» ts»i ni y» v :i jj>; 

^ -H J* * + ^ 

> linsC Aij : jc / JUi .qL, vi t^Jl>fj jJ*L, ^ Ijl^ cJil VI 

il J*J-', lli L 






• _ ^ a ^ 



jl j*i jj' ^ii t >P **»\j pj . 




lj**J £**■ U j- — j o 



tsurjJij 5*0» > 1 JV j-ii' ib» J>- j J&- Ja!p oir ii sjy 



,olSs>-fj JjjJl JiJj 1 >ljfj 



|H + 



.s ji^u SIj Jju *> ^Si Jisj -avv 



p # ^ - 



uisj diTj t® jf ijAr Vjir t>i sj>l oi^i J>ji Ji_r, - \ m 

il^lHT 



^ H . t 



* ® ? „ 



• j' 



. ^ j/* * t 



(874)/ 874) Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya 
ketika perang Uhud mengenai tetap di tempat (menunggu di Madinah) 
atau keluar (melawan mereka di bukit Uhud), lalu mereka beipendapat 
untuk keluar (berangkat). Setelah beliau mengenakan baju perangnya 



iF74) Disebu!kan secara maushut (bersambung) oleh AI Hakim dengan sanad hasait dari Ibnu 
Abbas sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh. Menurut saya bahwa hadits im 
shahih* karena ada syohid hya dari hadits Jabir, Hadis ini dikeluarkan di dalam Takhrij 
Fiqh As-Sirah (pada bahasan perang Uhud). 



MukhtasharShahihBukhan — 567 1 




dan sudah berketetapan hati, mereka malah berkata, “Tetaplah (di 
sini).” Namun beliau tidak menghiraukan pendapat mereka setelah 
berketetapan hati, dan beliau bersabda, “ Tidak layak bagi seorang 
nabi setelah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya 
lagi, sehingga AUah memberikan keputusan.” 

(875) . 75J Beliau bermusyawarah dengan Ali dan Usamah 
mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Aisyah oleh para 
perangkai kebohongan, dan beliau mendengarkan pendapat keduanya 
sampai diturunkannya Al Qur'an (ayat yang menyatakan terbebasnya 
Aisyah dari tuduhan tersebut). Lalu beliau mencambuk orang-orang 
yang melontarkan tuduhan itu dan tidak menghiraukan pertentangan di 
antara mereka, akan tetapi beliau memutuskan berdasarkan apa yang 
telah diperintahkan Allah kqiadanya. 

Para pemimpin setelah Nabi SAW biasa bermusyawarah dengan 
orang-orang terpercaya dari kalangan ahli ilmu mengenai hal-hal yang 
mubah, yaitu untuk mengambil yang paling mudah. Bila A1 Kitab dan 
As-Sunnah sudah jelas, mereka tidak melampauinya untuk mengambil 
yang lainnya, hal ini sebagai sikap mengikuti Nabi SAW. 

(876) . 76 Abu Bakar memandang perlunya memerangi orang 
yang menolak membayar zakat, lalu Umar berkata, “Bagaimana 
engkau memerangi (mereka), sementara Rasulullah SAW telah 
bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai 
mereka mengucapkan taa ilaaha iUaiiaah. Bila mereka telah 
mengucapkan laa ilaaha iUaltaah, maka terpeliharalah darah dan 
harta mereka dari (pemerangan)ku, hecuali dengan haknya.*" Maka 
Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku pasti akan memerangi orang 
yang membedakan apa yang telah dis amakan oleh Rasulullah SAW.” 

Setelah itu Umar pun mengikutinya. Abu Bakar tidak 



(B7i) Ini bagian dari hadits Aisyah yang panjang tentang berita bohong, dan telah dikemukakan 
pada juz 3, kitab peperangan, nomor 174S tanpa redaksi “lalu mencambuk orang-orang 
yang melontarkan tuduhan”, karena tidak dicantumkan pada semua jalur yang disebutkan 
di dalam Ash-Shahihain dan tidak pula di dalam salah salunya. Menurut Ahmad dan para 
penyusun kitab Sunan, bdiwa ini dan nwayat Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya, 
dari keduanya. At-Tirmidzi menilainya hasan, Ibnu Ishaq menyatakan tentang 
diceritakannya hadiis ini pada sebagian jalumya sebagaimanayang juga dikatakan oleh AJ 
Hafizh. 

(876) Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan secara 
maushul padajuz 1, kitab 24 Zakat, bab 1. 



1 568 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





menghiraukan musyawarah bila sudah ada ketentuan Rasulullah SAW 
padanya mengenai orang-orang yang membedakan antara shalat 
dengan zakat, serta hendak membah agama dan hukum -hukumnya . 

(877). fS77J Nabi SAW bersabda, “ Barangsiapa mengganti 
agamanya, maka bunuhlah dia 

X Jl T.T 

1432. Para qari adalah dewan musyawarah Umar, baik tua 
maupun muda, dan dia sangat berpegang teguh dengan Kitabullah 
‘ Azza wa Jalla. 



<877) Telah dikemukakan secar ■a.maushul dari hadits Ibrm Abbas pada kitab 88, bab 2. 

1437 Ini bagian dari hadits Ibnu Abbas yang mauquf pada kisah Uyainah bin Hishn dengan 
Umar RA yang telah dikemukakan pada kitab 96 Berpegang teguh, bab 2, 



MnkhhishiirKhahih Rnkhari — I 9 I 





97. KITAB TAUHID 



1. Bab: Hadits Tentang Seruan Nabi SAW Kepada Umatnya Agar 

Bertauhid Kepada AHah SWT 



tl' o»Tj Ji Li; & ‘Jii o' -Tvrr 

dii i{jsJ iii ji< , 44 ,L^c> 

■H- ^ ^ ^ ^ / 

•JjiLi tojjI £4 .'i ts‘u !jL :jui .& yu ; 




J J B f 



*■' *■ *■ 



i'U Vf t * 



^ 



j i 



if :S ^ll jui -L ‘>I 'of LJ L+, ii. l*U : jui 



*i * ^ . * f 

.4«7*J 4»l 01 



2723. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW mengutus seorang 
laki-laki bersama suatu sariyyah (satuan pasukan perang yang tidak 
diikuti Rasulullah SAW). 52 Dalam shalatnya, ia sering membacakan 
(surah) kepada para shahabatnya yang ditutupnya dengan 
gulhuwallaahu ahad. Sekembalinya, mereka menyebutkan perihal itu 
kepada Nabi SAW, lalu beliau berkata, “ Tanyakan kepadanya, untuk 
apa ia melakukan hal ituT’ Lalu mereka menanyakannya kepadanya, 
maka dia berkata, "Karena dia (surat tersebut) adalah sifat ar-rahman 
dan aku suka membacanya.” Maka Nabi SAW bersabda, “Beritahukan 
kepadanya bahwa Allah mendntainya." 



2. Bab: Kirman Allah SWT, “ Katakanlah , ‘Serulah Attah atau 
serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia 
mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik). '* (Qs. A1 

Israa' [171: 110) 



52 Perkataannya, "bersama sualu sariyyah" yakni menjadi amir (pimpinan) mereka. 
[Demikian dikatakan AI *Aini]. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 571 1 




3. Bab: Firman Allah SWT, “Aku-lah Sang 53 Maha Pemberi rezeki 
Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. ” (Qs. Adz- 

Dzaariyaat [51]; 58) 



‘jJ c; :S J 15 : Jii u ph' t VT t 

P <j)j ji [n/v f4?!] c* ^ ^ </if 






0 J B J 0 



2724. Dari Abu Musa A1 Asy’ari, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, “Tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari AUah SWT 
terhadap hal menyakitkan yang didengarnya, [sesungguhnya 
merekaj /96] mengklaim Dia memiliki anak, kemudian Dia 
memberikan keselamatan dan menganugerahkan rezeki kepada 
mereka .” 



4. Bab: Firman AUah SWT, u (Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui 
yang ghaib, maka Dia tidak m emperlihatkan kepada seorang pun 
tentang yang ghaib itu,” (Qs. A1 Jinn [72]: 26) Dan “Sesu ngguh nya 
AUah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 
KiamatJ (Qs. Luqmaan [31]: 34) u AUah menurunkannya dengan 
ilmu-NyaJ (Qs. An-Nisaa’ [4] : 166) u Dan tidak ada seorang 
perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan 
melainkan dengan pengetah uan-Nya, , ' > (Qs. Faathir [35]: 11) 
“Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat ” 

(Qs. Fushshilat [41]: 47) 




.uIp JS* 



33 Demikian seperti dalam teks aslinya, sedangkan tilawah (bacaan) yang masyhur adalah, u! 
6' j-* ^ " Innallaaha huwar razzaaq. *' {Sesungguhnya Allak . Dialah Maha Pemberi 
reieki )." Demikianlah kebanyakan salinan dari buku ini. Dan pada sebagiannya tertulis, 
"inni anar razzaaq. " Ini merupakan bacaan Ibnu Mas’ud. Lihat, Al Fat& [FathAl Bari\. 



1 572 1 — lYlukhtashar Shahih Bukhari 




1433, 1433 Yahya bin Ziyad berkata, “ Azh-Zhaahir (Yang 
Zhahir)" mengetahui segala sesuatu dan ‘M/ Baathin (Yang Bathinj 4 
mengetahui segala sesuatu. 



5. Bab: Firman Allah SWT, “Yang Maha Sejahtera, Yang 
Mengaruniakan keamanan. ” (Qs. A1 Hasyr [59] : 3) 



(Haditsnya adalah bagian daii hadits Ibnu Mas’ud yang telah 
dikemukakan pada Juz 1, kitab 10 Adzan, bab 147) 



6. Bab: Firman Allah, “Raja manusia. ” (Qs. An-Naas [114]: 2) 

y*' _ava 

(878). (878> Di dalamnya terdapat hadits Ibnu Umar dari Nabi 

SAW. 







2725. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat dan melipat langit 
dengan tangan kanan-Nya, kemudian berfirman, * Akulah Sang Raja. 
Mana para raja bumi iniV n 



1433 Disebutkan oleh Yahya bin Ziyad, yaitu A1 Farra’, seorang ahli Nahwu temama di dalam 
kitabnya, Ma 'ani Ai Qur'aij, 

54 Qs.AlHadiid[57]:3. 

fS7S * Akan dikemukakan secara maushul (bersambimg sanadnya) pada bab 19. 



MnkhlasharShahih Riikhari — 1 5731 





7. Bab: Firman Allah SWT, “Dan Dia-lah Rabb Yang Maha Kuasa 
lagi Maha Bijaksana, ” (Qs. Ibraahim [14] : 4) “ Maha Suci Rabbmu 
Yang mempunyai keperkasaan dari apayang mereka katakan, ” (Qs. 

Ash-Shaaffaat [37] : 180) “ Padahal kekuatan itu hanyalah bagi 
Allah, bagi Rasul-Nya , ” (Qs. Ai Munaafiquun [63]: 8) dan orang 
yang bersumpah atas nama kekuatan (‘Izzah) Allah dan Sifat- 

sifat-Nya 



Jjl 4 -M JU 1^\ Jiij — ay^ 



( 879 ) (sto) berkataj « Nabi SAW bersabda, ‘ Jahannam 

berkata, 'Cukup! Citkup! Demi kekuatan-Mu. 



jtSt Jil >T .jO) SSJI Ji'j jii' :» 3 > j? J«'j -AA. 

.li> i)itf Sl iL>j ? . jiSh > Lj > L' : J jii *aSJi Sl 

.AJlif iJU Sii Jli : J15 S Jil J>S 01 > Ju 






(8SO). <880> Abu Hurairah bericata, “Dari Nabi SAW, 'Tersisaiah 
seorang laki-laki di antara surga dan neraka sebagai penghuni 
neraka terakhir yang masuk surga, seraya berkata, ‘Rabbku, 
palingkanlah wajahku dari neraka, Demi kekuatan-Mu, sungguh aku 
tidak akan meminta kepadamu selain itu. ,n Abu Sa’id berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ‘ Allah ‘Azza wa Jalla 
berjirman, 'Untukmu hai itu (permintaan itu) dan sepuluh kali 
lipatnya 



j Jt -i :>j? ilij -AA \ 

+ / / ^ X 

(881). (88,) Ayyub mengucapkan, “Dan demi kekuatan-Mu, aku 



t* 79 * Pengarang menyebutkannya secara mauskul dalam bab ini juga. 

{S *°*Ini adalah bagian dari hadits yang panjang yang akan dikemukakan secara maushui pada 
bab 24. Sedangkan perkataan Abu Sa’jd adalah bagian penyempuma hadits ini 
sebagaimana yang akan dipaperkan nanti. 

tBB1> Ini adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 5 
Mandi, bab 20. 



574 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




tetap memerlukan Berkah-Mu.” 



V yjJJl 3y4 :J OIS" 0 y» 01 Jt -YVY*\ 

% i 



J J ^ ^ 









^ X* 

* 



.Oy>J ^Jlj co^' -il csJJl ^JI VI A 



2726. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW mengucapkan, 
“Aku berlindung dengan kekuatan-Mu, Yang tiada Tuhan -yang 
berhak disembah- selain-Mu, Yang tiada mati, sementara jin dan 
manusia akan mati” 



J ^ 







(*-**■ 0»> * j/j; 0»i« a 

‘ V ^ «4^-» u-sii 

X ^ " r 

^ J B ti ^ " .i. . 



vj 4** 



j! 



ji> £ V} .iLor, ( ab>3 is 15 ./,) iL-> '1 -J : j > 

y i' j ' j * y y ^ 



y i' ^ 



. o J J. 

L/tl ^ a 

r ' r 



/ > A " . I • J. B 

J. , ^ . / i Zi . oJ Sb' t J Str 



L , 






2727. Dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, "Senanriasa/a/i ia 
(daiam riwayat lain: 'Senantiasalah Jahannam ', 7/225) dilemparkan 
ke dalamnya, seraya (Jahannam-penj) berkata, ‘Masih adakah 
tambahan (Qs. Qaaf [50]: 30),’ hingga Rabb semesta alam 
meietakkan ke dalamnya (dalam riwayat lain: Rabb Al ' fzzah ) kaki- 
Nya, maka sebagiannya saling mendekat kepada sebagian yang lain, 
kemudian berkata, ‘ Cukup ! Cukup! [dengan lafazh: Qad-Qad-penj] 
Demi kekuatan-Mu’ (Dalam riwayat lain: Cukup! Cukup! [dengan 
lafazh: ‘Qath, Qath’-penj] Demi kekuatan-Mu ) dan kemuliaan-Mu. 
Dan surga masih saja berlebih hingga Allah menciptakan baginya 
makhluk lain, lalu menempatkan mereka untuk kelebihan surga itu 



Dnlr1invi 



r^rk 




8. Bab: Firman Allah SW'T, “Dan Dia-lah yattg menciptakan langit 
dan bumi dengan benar. ” (Qs. A1 An’aam [6] : 73) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada 

nomor 556, Juz 1) 



9. Bab: Firman Allah SWT, “Dan Allah Maha Mendengar iagi 

Maha MelihaL ” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 134) 



3ii aI) :cis hs& — aay 

j ji> :S y» ji 



(882). <882) Dari Aisyah, dia mengucapkan, “Segala puji bagi 
Allah, Yang pendengaran-Nya memenuhi semua suara-suara, lalu 
Allah SWT menurunkan kepada Nabi SAW, ‘ Sesungguhnya Allah 
telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu 
tentang suaminya' (Qs. A1 Mujaadilah [58]: 1).” 



10. Bab: Firman Allah SWT, “ Katakanlah , ‘Dia yang berkuasa. 

(Qs. Al An’aam [6]: 65) 



(Haditsnya adalah hadis Jabir yang telah dikemukakan pada Juz 1, 

kitab 19 Tahajjud, bab 25) 



^lni hadits mu ’al!aq menurut pengarang dan telah disebutkan secara maushul 
(bersambung) oleh Imam Ahmad (6/46) dan yang lainnya dengan sanad shahih darinya 
(Aisyah), Sedangkan teks lengkap haditsnya adalah: “Seorang wanita yang mengajukan 
gugatan (mujadilah) kepada Rasulullah SAW datang, berhicara kepadanya di sisi rumah, 
aku tidak mendengar apa yang dikatakannya, lalu Allah menurunkan ayat...” 



1 576^ — Mukhtashar Shahih Bukhari 




11. Bab: Firman AUah SWT, “Dan (begitu pula ) Kami 
memalingkan heti dan penglihatan mereka, ” (Qs. A1 An’aam [6]: 

110 ) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada 

kitab 8z Takdir, bab 13) 



12. Bab: “Sesungguhnya AUah memUiki serat/ts nama kurang satu 

(sembUan puluh sembUan). ” 



:<yi> cCkil ji) Jli tri 



1434. 1434 Ibnu Abbas berkata, “Dzul Jalal (Yang mempunyai 
kebesaran) ” adalah (Pemilik) keagungan, sedangkan ‘Al Barr (Yang 
Melimpahkan kebaikan ) ' adalah Al Lathif (Y ang Maha Halus) 




y j» ^ 



2728. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu, siapa yang menghitungnya (dalam riwayat lain: 
tidaklah seseorang mengha/alnya melainkan.l /169) ia masuk surga 
[Dan Dia adalah Ganjil dan menyukaiyang ganjii].” 



:<o£U»-l> 



Firman-Nya, “Ahshainaahu (sudah Kami kumpulkan/catat) 



1434 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad terputus darinya (Ibnu 
Abbas). Sebagiannya teiah dikemukakna padajuz 3, atsar nomor 973. 



Mitkhbshar Shahih Rnkhari — 1 577 1 




Sudah Kami jaga. 



13. Bab: Memohon Dengan Asma Allah dan Memohon 

Perlindungan Dengan-Nya 



14. Bab: Hal Yang Berkaitan dengan Dzat Allah, Sifat-Sifat dan 

Nama-Nama-Nya 



.jti oiJJi oi'i j aJ lj Jisj - uro 

1435. 1435 Khubaib berkata, “Hal itu pada Dzat Tuhan,” lalu dia 
menyebutkan Dzat dengan Nama-Nya Ta ’ alaa . 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1329, juz 2). 



15. Bab: Firman AUah SWT, “Dan Attah memperin gatkan kamu 
terhadap diri (siksa)-Nya. ” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 28) Dan Firman- 
Nya, “Etigkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku 
tidak mengetahui apayang ada pada diri Engkau. ” (Qs. A1 

MaaMdah [5]: 116) 



& J>5 :JB J 'cf -TYTS 



/- + 

lij-* ^ 'j ^***" ou 'M *** v 






O/ 



J» •» o S I / * „/ , ./ *Jo ■/ . |/ , Ji. .(/ 



/ / 0 



* 

4lJ\ 



^ y *0 > lU J 00 

/ / T / / 1 / ^ ^ ^ T / T / / 



^ / / " / 



bo « 1 S 4 ; 4 ocp U oo 4 

“/ v / / / / / v / / / / / 



* / 



i/ ■ / 

,<3j_yh 



1435 Ini adalah bagian dari hadits yang telah dikeinukakan secam maushul pada juz 2, nomor 
1329. 



l578| — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2729. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, 
"Allah Ta 'ala beTfirman, ‘Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku 
terhadap-Ku, dan Aku bersamanya bila dia mengingat-Ku. Jika dia 
mengingat-Ku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, 
dan jika dia mengingat-Ku di tengah khalayak, maka Aku 
mengingatnya di tengah khalavak yang lebih baik dari mereka. Jika 
dia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya 
sehasta, dan jika dia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, maka Aku 
mendekat kepadanya sedepa, dan jika dia datang kepada-Ku dengan 
betjalan, maka Aku mendatanginya dengan berlari (cepat). ” 



16. Bab: Flrman Allah SWT, u Tiap-tiap sesuatu pasti binasa , 
kecuali Allah. ” (Qs. A1 Qashash [28] : 88) 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah dikemukakan pada nomor 

1899, juz 3) 



17. Bab: F1rman Allah SWT, "Dan supaya kamu diasuh di bawah 
pengawasan-Ku. ” (Qs. Thaahaa [20] : 39): Diberi makanan 
(nutrisi) Dan Firman-Nya, u Yang berlayar dengan pemeliharaan 

KamL ” (Qs. A1 Qamar [54]: 14) 

18. Bab: Firman Allah SWT, “HuwtP Al Khaalig Al Baari' Al 
Mushawwir (. Dia-lah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 

Membentuk Rupa)” (AIHasyr [59]: 24) 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id A1 Khudri yang telah 
dikemukakan pada nomor 1 747, juz 3) 



59 Demikian pada naskah aslinya dan ayat tersebut (yang masyhur-penj) adalah ( Ai j* 
lsjM 1 ) “Huwallaahul khaaligul baari 'ul mushawwir 



Mnlrhtaihar Clialijti Unlrlton I C7Q I 




] 9. Bab: Firman AHah SWT, “Yattg telah Kudptakan dengan 

kedua tangan-Ku. ” (Qs. Sbaad [38] : 75) 



X k : M & O* 



* > 




-Yvr» 





> * 



2730. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, bahwasanya 
beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari 
Kiamat, sementara langit berada di tangan kanan-Nya, kemudian Dia 
berfirman, 'Akulah SangRaja. 



20. Bab: SabdaNabi SAW, “Tidakada seorang pun yang lebih 

cemburu dari Allah. ” 



Jy\ ~ Ut, y ji JlS :JU j* -tvn 






[rWA f] <& j^-3 auS ^ .pLJ .jJIjl o>5 



1 ^j>J j-pl uU 4 )llj 6 * 0 



- *Af 



J / 0 / 



J c .^ 



c _c ^ J f ^ ^ 

f ^ f t t *r . * ^ i r O S i* 



*" «> 



'iil a ^ ISj £, U « 









4 U-i % Wj&Cj X iU3 Ji-t l/j .il 












j > A y 



e 



.&J| Jll JS.J iiis jSrl ^ c Jlt 'ja ^Ul 






\ , • ; -r r O 

^ 4jIjj (^j) — AAr 

2731. Dari A1 Mughirah, dia mengatakan, “Sa’d bin ‘Ubadah 
berkata, ‘Andaikata aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku, 
pasti aku akan menghantamnya dengan pedang, bukan dengan 
gagangnya (tetapi dengan ketaj amannya) . Lalu hal itu sampai ke 
telinga Rasulullah SAW, maka beUau bersabda, “ Merasa Aeran [kah 
8/31] kalian dengan kecemburuan Sa‘d? Demi Allah, sungguh aku 
lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku. 



58ol — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Karena kecemburuan AUah, Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan 
keji, yang tampak dan yang tersembunyi. Tidak seorang pun yang 
lebih menyukai (untuk menerima) alasan daripada Allah, dan demi 
hal itu pula, Dia mengutus orang-orang yang memberitakan kabar 
gembira dan orang-orang yang memberikan peringatan. Dan tidak 
seorang pun lebih menyukai pujian daripada Allah dan karena itu, 
Allah menjanjikan surga ” 

(883). (883 * (Dalam sebuah riwayat mu'allaq terdapat, “Tidak 
seorang punyang lebih cemburu dari Allah."). 



21. Bab: Firman Allah Ta’ala, “ Katakanlah , ‘Siapakah yang lebih 
kuat persaksiannya?’” (Qs. A1 An’aam [6]: 19) Dan Allah Ta’ala 
Menamai Dirl-Nya Dengan ‘Sesuatu’: “ Katakanlah, ‘ Allah. (Qs. 

Al An’aam [6]:19) M 



jr> : Jlij t4Ul oU «0 jkj oT>J! j — AAt 

^ ^ ^ 






(884). (8B4) Nabi SAW menamakan A1 Qur’an dengan ‘sesuatu,’ 
yang merupakan salah satu sifat Allah. Dia berGrman, “Tiap-tiap 
sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. ” (Qs. A1 Qashash [28]: 88). 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Sahl yang telah 
dikemukakan pada nomor 202, Juz 3). 



(“«Disebutkan secara maushul oleh Imam Musljm (4/211) dengan lafazh, "... dan yang 
tersembunyi, dan tiduk seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Tidak seorang pun 
yang lebih menyukai (untuk menerima) alasan daripada AUah. Karena itu ... dan tidak 
seorang pun lebih menyukai pujian..., iJ lalu disebutkan secara mauskul oleh Ad-Darirru 
dan Abu Awanah serta Al Baihaqi di dalam Al Asma ' (halaman 287). Telah dikemukakan 
sebelumnya secara maushul (Juz 3/2093) dengan lafazh, “ Tidakseorangpun ...” 

56 Demikian yang dicantumkan dalam sebagian riwayai-riwayat kitab ini. Dalam riwayat 
lain, “Bab t *Qul Ayyu Syai'in Akbaru SyahaadaK Quidlah (“Katakanlah, ‘Siapakah yai)g 
lebih kuai persaksiannya?’ Katakanlah, ‘Allah.” 1 (Qs, A1 An’aam [6]: 19) Allah SWT 
menamakan diri-Nya dengan ‘sesuatu.’ A1 Hafizh berkata, “Ini lebih baik. 71 
Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Sahl bin Sa’d yang telah djkemukakan pada juz 
3, nomor 2029. 



22. Bab: Firman Allah SWT, u Dan adalah ‘Arsy-Nya di aias air, ” 
(Qs. Huud [11]: 7) “dan Dia adalah Rabb yang memiliki ‘Arsy 

yang agung. ” (Qs. At-Taubah [9]: 129) 



J\ :Odi J Jii - ^ tn 



:<^l> trv 

Jj* j* J-*i $£" :a_J- :JUj 

^ y ^ ^ ^ |T -r 

1436. 1436 Abu A1 ‘Aliyah berkata, "Dan Dia berkehendak 
(menciptakan) langit" (Qs. A1 Baqarah [2]: 29): Naik. U lalu 
dijadikan-Nya Menciptakannya. 

114 * 

1437. Mujahid berkata, “Makna Istawai Naik/Meninggi di 
atas ‘Arsy. 

1438. 1438 Ibnu Abbas berkata, “Makna l Al Majid Al Karim 
(Yang Maha Mulia) dan ‘Al Wadud': Al Habib (Maha Pengasih). 

Dik atakan, makna ‘ Hamiid ’ (Maha Terpuji): yakni ‘ Majiid ' 
(Maha Pemurah) seakan bentuk kata fa ‘iil dari kata Maajid, 
sedangkan kata 'Mahmud’ darikata ‘Hamiid 61 





‘Jl yj < jhi SjG- 'J M-J '<■<* : JU u— !f -t vrr 

'jSli .ii y aJljj yij) .dlijj iHi il_:ij Al jS :Jj_L: 



143C Disebutkan secara maushtd (bersanibung) oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Ja’far Ar-Razi 
darinya; hanya saja dia menyebutkan, '*Faqadhaakunna fl sebagai ganti "Fa 
Sawwaahunna , " dan inilah yang benar, yang menjadi pegangan sebagaimana terdapat di 
dalam Al Fath Dia mengatakan, u Dan ucapannya dalam kitab ini, ‘Fa Sawwaahunna* 
adalah pengubahaa 

1437 Disebutkan secara maushul oleh Al Firyabi darinya. 

,43B Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hadm dengan sanad terputus, darinya. 

57 AJ Hafizh berkata, “Teks ini berasal dari ucapan Abu Ubaidah dalam ‘Kiiat Al Majaz . J 
Silahkan manjuk kitab Al Fath. 



I 582 1 — MukhtasharShahihBukhari 




ob J cj> < J&jj] J»I U iJui 

I > 1- ^ I >> > *- 

I» ^ ^ .!>'“( -.^ ■ t. . . ... Im. . ' ■ fl>> 



.a JU V 

Cfe,)> 



jyUj oir 31 :si3ii ^JU .(tt/i ijU- J 4'fj J^r oi L53 

> > > > / > 

r'jj' J* ‘oJlS^ : J15 .oJii j^J ,lb. lJL'IT S & 



£ 



+ *■ 



. e l . ^ y> . ' £ > > S > ti ^ f ** J ' t jhJSi * . 

g* {j* 4541 ^jjj ‘u 5 ^^ dr^j j • Jj* *W 



J J 



rj| 



> > > 



2732. Dari Anas, dia berkata, “Zaid bin Haritsah datang 
mengeluhkan sesuatu, latu Nabi SAW berkata kepadanya, ‘Takutlah 
kamu kepada AUah dan tahanlah terus isterimu, ' (Dalam riwayat lain, 
darinya bahwa ayat ini, (firman-Nya) 'Sedang kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya [dan kamu 
takut kepada manusia ] ' turun mengenai urusan Zainab binti Jahsy dan 
Zaid bin Haritsah, 6/23). Aisyah 58 berkata, ‘Andaikata Rasulullah 
SAW menyembunyikan sesuatu, pastilah beliau menyembunyikan hal 
ini.’ la beikata, ‘Zainab dulu sering berbangga terhadap para isteri 
Nabi SAW lainnya seraya berkata, ‘Kalian dinikahkan oleh keluarga 
kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta’ala dari atas tujuh 
langit.’” 



' r dj «Ij^jj h >1 > :JU m rjM & 5j> J -mr 



t<^Jl C)\ Aill LS>- iOLia^j t a*^ y? '1 



4. 1 - . * i v 



ti -*! " J 



& > > 



>■ " 



Ui Sj^j U :l jJU .l^i *Sj\ J jJk jl Al J-L. 



j > . > 



j > 



* f V 












.ai> k. iiJl J 01 : jll ?iui >l3l (T • T /r :aT0j J'j) 



58 Demikian teks asltnya. Demikian pula yang tercantiun pada sebagian naskah salinan yang 
lain. Pada naskah Al Fath. “Anas berkata,..” Demikian pula seperti yang dmukil A1 
Hafizh di dalam "Asy^Syarh" (8/523), dia beikata di sini a ll Selain tempat ini f aku tidak 
melihat ia maushul (beiEambung sanadnya) dari Anas.” 

Saya katakan: Yang populer, bahwa ini adalah hadits Aisyah. Demikian yang dikeluarkan 
oleh Ahmad (6/24] dan 266) dan Muslim (1/1 10). Tampaknya pengarang 
meriwayatkannya secara mu 'allaq dari Aisyah, 



Miilrk4ncltnvClin1lSlt Dnlrknin 





2733. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan shalat 
dan berpuasa bulan Ramadhan, maka sudah menjadi hak Allah untuk 
memasukkannya ke dalam surga, berhijrah di jalan Allah atau duduk 
di bumi di mana ia dilahirkan .” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
tidakkah kami kabarkan (dalam sebuah riwayat: berita kan kabar 
gembira, 3/202) kepada manusia mengenai hal itu?” Beliau menjawab, 
“Sesungguhnya di dalam surga terdapat seratus tangga yang 
dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, 
jarak setiap dua tangga adalah seperti antara langit dan bumi. Jika 
kalian meminta kepada AUah, maka pintalah kepadanya surga 
Firdaus, sebab itu adalah surga paling pertengahan dan paling tinggi 
(tingkatannya), di atasnya terdapat 'Arsy dan darinya terpancar 
stmgai-sungai surga.” 



23. Bab: Firman Allah SWT, “Malaikat-malaikat dan Mbrilnaik 
(menghadap) kepada Rabb. * (Qs. A1 Ma’aarij [70]: 4) Dan 
Firman-Nya, “Kepada-Nyalah naik perkataan -perkataan yang 

baik. ” (Qs. Faathir [35]: 10) 



jii» ji 1(1 & jJ JlJj -aa. 



1 * * 



(S85). (885) Abu Jamrah beikata, dari Ibnu Abbas, “Diutusnya 
Nabi SAW sampai ke telinga Abu Dzair, lalu dia berkata kepada 
saudaranya, ‘Beritahukan kepadaku ilmu lelaki yang mengaku bahwa 
berita dari langit datang kepadanya itu!’” 



<B85} Ini adalah bagian dari hadits tentang keislarmn Abu Dzar yang telah dikemukakan secara 
mtmir/iM/padajuz2 5 nomor 1495). 



|584| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





tr<K 



.4)1 jjJj r yu S^J^kdl :JUi 

«V -H * 



143 9. 1439 Mujahid berkata, “Amal shalih mengangkat (ucapan 
yang baik).” 

Dikatakan 59 , "Dzi Al Ma 'aarij malaikat naik (menghadap) 
kepada Allah. 




(886). (S86) Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang bershadaqah seukuran sebuah 
kurma dari usaha yang baik -sementara tidaklah naik kepada Allah 
kecuali sesuatu yang baik-, maka Allah akan menerimanya dengan 
tangan kanan-Nya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya 
sebagaimana salah seorang di antara kamu mengembangkan anak 
kuda (yang baru disapih) hingga menjadi seperti sebuah bukit.” 



24. Bab: Firman AUah SWT, “ Wajah-wajah ( orang-orang 
mukmin) pada hari itu berseri-serL ” (Qs. A1 Qiyaamah [75]: 22) 



I tj JJ ji S7j C :I Ja >i3i of J -r vrt 



1439 Disebutkan secara maushul oleh A1 Firyabi. 

59 Ini adalah ucapan Al Fana\ “ AlFath " 

<B^>Format ini menurut pengamng adalah format hadits rnu ’alfoq 9 yang telah disebutkan 
secara maushul oleh Abu Bakar Al Juzqi di dalam Al Jam *u Baina Ash-Shahihain dan 
Abu Awanah dalam Shahth-nya sepoti yang dikatakan A1 Hafizh (Ibnu Hajar-penj). 
Imam Ahrnad juga telah meriwayatkannya secara maushul (2/231) dari jalur lam, dari 
Abu Hurairah. Jalur lain ini juga mu'allaq menurut pengarang dan telah dikemukakan 
secara maushul Juz 1, kitab 24 Zakat, bab 8, seperti itu. 



kJiilrklnelinw CknllSli Dnlrknw! 



I eoe 1 



* ^ i fl 

n JjjUJ :«bljj ^jj) OjjUaJ Ji : 

.* _*f 




(» J > * . „. 



? 2 uC_ 23 l 



ifci Sj^j b' Sl :ijfu ?[>!-- 55ji j4l jjdl Sf pil yi 0 <\o 



( j“**“ JI (<* ( J jjU; :<jijj ^j) DjjUa — J j — $3 



< 5 ii 



t > 0 > 

cr^ 



> * 



*<• '£ » . 1 



\ ^ 



* / 






Vi oir ^ Z& oir :jjii t uaii # ;>Iji 

tli jjoill* sJLi cc^pl ^JaJl c*- ^JaJl 






>■ D > * _ __ 

* ■" / >■» > > „* > > J » 

. . * j ;u ;u i _ 



> > 

jjw] :OjJj2j -(*^j Ui :Jjv ( [y • ° /v Ojij*j ,Ji Sjj^aii j — j 

> " > > > 

L*jQ .;&> dj i£q ild t ii c-t ui t[dil, iiii j 

y x- ^ i' > > -#■ 

-Uj c-ji :Oj!j5j .(*^jj Ij^ : JjHj tOjij** ,>1 *g jj — , 

> > > > 



A. 

> Al 



J .J i 



> 4 > 4 t ^ 4 > * .> * | J >4 // / >■>, 

IjS l» 1 (V^- ^jsJ J^lj^oJI *-^j-jajj tAij*^ 

j&SY, 



•£ S ‘t& (f*"j :«i, jj) 



J J -■' " 



WjiLii [il>] ^So J* .oijiUi 

iL' N iff '> tOlJuLil ite U i 



ULi t^iUil >131 likk5[_i] «ibi Ni i^Ji* 



> 

. / - 
4 * > -> 4 >> I N- 

j*"j y p" 

> 






^ ^ y 



// > / B ^ 



■ / / 

I, ■ f l^* 



*4 t£j3»u jl tcSjbstAjl jl t lP tAJUju 



>> 



■i r jW 01 S 1313 t.dl '£ > ii y IM 

/ > y / > ^ y 



> > y > 

&» / 4 > 

tl 



^ jiSi ^ i»: y aLSdi >f ijs» jif ‘j, \r^i iu '*j ji 

> > > > > > > ^ > 

01 il SOf (^il juJ Oir > :h\jj Jj) c\b &h ii jS N ovr 

> ^ ^ ^ > > > 



586 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




\£J»J4} & V! A 'i of Sfe' [c*S] Ai-J 



* + 



js. iii o jLn 'j Ni ^st y jiSi jsi s * » jki)i JL jiSi j 



ji jiSi o ji->i .j jiiii # f st Ji j — .] jJi of jilJ 



0 > 



/■ > ^ ^ 



ur ssj oj?s «oji c u [s jii' <g] j^ii 






• »* ti ' - *i 



-# a /p A ^ , 

n 1 " | ^ li * •"' I y , «ll ' + J ' ^ ^ [| I ^ tl * ** 

uL*Jt J~> «LuJI ^ 4»l 9j&i *J .Js-Jl Js*j- ^ V*j' ^ 



jliJl J*f t jl5l Ji J-i* [jLJl j LseJl jj- — »] J — 5frj 






/ / > yl f / (F >■ ^ . » / , , 

^ , /#», , ,*ji / I ' * . # t |" ^ 0 f t &/ i, ^ | * A 

c jUJI !*-r J J t^l *U J^j 3 



> ; / ; 



^ -■ 



A ; j ,. ; c < * a , / , / / / t , 

y» . I i/ j # / , * ./ ./ ^ . j ■ /. . / ; . j.*, • i*' ■ / ; . 

! 4^1 JjAJ iA^pX 0\ Uj aJJI ^pJuJ , wjo J> C I— 



Si Si : j jii ?:'> Jti y aii cusuf oi .i;:. i j_i 



5, • , • . # . • y ./ | . / ,j/ / / # # • #A/ > i #/§', / ifti ] 

AJll »— 5 jV2J L» (Jjjlj-oj jjt* 4 J j .0 js^ dAJwl 



.(tS4f Jj *SjSJj) liT7j &Jl Ji M J3f l* <jl3l 



^ ^ ^ 






v l; Ji iLj ^f J <cJc_: of Sn ^Ci 




/ -H 



JLj Si of iiltT^j as jii ijif ji iiif : Jj' Sn j . jSJi 



iLj j :jjii I3yif li ip j'l L' iL^j ?ll1 ijl' ^ii 



<(iut Jif OjH T( iLi L' :jjii :<<'ljj j' 3) 2ii 3 



3 3 



V iL>'j S/ :jjii ?S'> jto of iUi i>if 01 ill ji : jjl' 



* ^ / 



|. , y ■ . 3 „< t- Jjb ^ / , / | a A/ / | ife f 



o ^»%3l l^-i C» L$fj* tL^Jl aJ cj^iil <l5eJl k_/\j ^ il s lil i 



^ila«of -Vj L$' -<J J*i [tJ ltX-J 01 4)1 s\4> C* 



/ . ; / 
• + M+ 3 /C /. 



2* l J 



i jfli V of iiis^ ilSjii ^ili ii 'cjj :1\ Jjii ,£jl 



A * J 



\fnlrfifocliQV*Clifllifli Hnl/li«iv*i 



J J y 



■_ t 



* t * 






tiJbJa bl» .4ix AUl liJ^waj ,z*~ ^PJu jl-j .(iJLaJb^- 



% jLi .4 L s :iJ 2ii Jt5 ISU .iSJi >Si :S_J JlJ S2 
tlJT} liT [liSTj liT > ij] : Jji' 2ii 01 

.S^ s£.j au a)S ii JV5 t J juSiT 4, ‘cJiij [li] 

^ 4ti V J ^ /j ■:*■, ‘J Mi jli 



S K ' 



> > ^ . d a , i* v 

S* *. * J s . J 



*■» 

SU >■* ^ 

>■ t " 



* " 

z 



t u£ 






iUi :jli jl^ 3JI? Sil of i^i J 

Q+ J ,4 || ,,B f i" ^ # -* n ' J*'*' / 

■ o j^p yl y 4Jw*l OjamPj Xxtfi jjI J15 (4jl* 4JtIL<j 

y\ jli .Hi 5h/, iJJ iUi sij V) ■- fe£- U ::Xi j? j 



S>iJ iU iUi :ifji S il J>'j j. c.’bi'>. jf i>( :tf >ijl 

.£ji N a£Ji Jii >T J^>i iUJii : g> > Jii .Uiif 



2734. Dari Abu Hurairah, bahwa orang-orang berkata, “Wahai 
Rasulullah! Apaikah kami akan melihat Rabb kami pada hari 
Kiamat?” Rasulullah SAW bersabda, “Apakah kalian tidak akan 
berdehat (dalam sebuah riwayat: berselisih, 1/195) mengenai 
terlihatnya bulan pada malam bulan pwmama \yang tidak ada 
awannya]?" Mereka menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya demikian. Allah 
mengumpulkan manusia pada hari Kiamat seraya berjtrman , 'Siapa 
menyembah sesuatu, maka hendaklah ia mengikutinya. ’ Lalu orang- 
orang yang menyembah matahari mengikuti matahari; orang-orang 
yang menyembah bulan mengikuti bulan; dan orang-orang yang 
menyembah para thaghut mengikuti para thaghut itu, lalu tinggallah 
umat ini, termasuk kaum mimajik, lalu Allah mendatangi mereka 
[dalam selain gambaran yang mereka kenal , 7/205], seraya 
berjirman, ‘Aku Rabb kalian. ’ Mereka pun berkata, ‘ [Kami 
berlindung kepada Allah dari-Mu ], inilah tempat kami hingga Rabb 
kami datang. Bila Rabb kami datang, kami mengenal-Nya, ‘ lalu Allah 








Mukhtashar Shahih B ukha ri 




mendatangi mereka dalam gambaran yang mereka kenal, seraya 
berjirman, 'Aku Rabb kalian. ’ Lalu mereka berkata, 'Engkau Rabb 
kami. ’ Lalu mereka mengikuti-Nya, lalu dibentangkan jembatan 
(shirath) di tengah Jdhannam, maka aku dan umatku adalah yang 
pertama kali melewatinya [dari kalangan rasul bersama umatnya ]. 
Tidak seorang pun pada hari itu yang berbicara setain para rasul. 
Dan doa (dalam riwayat: dan ucapan ) para rasul pada hari itu adalah 
'Ya Allah, selamatkan, selamatkan!’ 

Sementara di dalam Jahannam terdapat besi bengkok (bagian 
atasnya) seperti duri (yang disebut-penj) As-Sa 'dan. Apakah kalian 
pemah melihat [durf\ As-Sa’dan? Mereka menjawab, “Ya, wahai 
Rasulullah!” Beliau berkata, "Sesungguknya itu seperti duri As- 
Sa 'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besamya 
selain Allah. [Maka] ia menyambar manusia dengan amalan-amalan 
mereka, di antara mereka ada yang celaka karena amalnya, di antara 
mereka ada yang terlempar (karena tersengat), ada yang berhasil 
melewati atau semisalnya, kemudian muncul (dalam riwayat lain: 
selamat ) hingga bila Allah telah selesai memutuskan di antara para 
hamba dan ingin mengeluarkan orang yang Dia kehendaki dengan 
rahmat-Nya [untuk keluar] dari kalangan ahli neraka, Dia 
memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan orang yang tidak 
menyekutukan AUah dengan sesuatu pun (dalam riwayat lain: orang 
yang menyembah Allah) dari kalangan orang yang Allah kehendaki 
untuk dirahmati-Nya dari neraka, dari kalangan [orang yang pemah) 
bersaksi bahwa tiada tuhan - yang berhak disembah- selain Alldh 
[lalu mereka (para malaikat) mengeluarkan mereka], maka mereka 
mengenal mereka di neraka melalui bekas sujud, lalu mereka kehtar 
dari neraka dalam kondisi telah terbakar kulitnya, lalu dituangkan 
kepada mereka [air yang disebut ] air kehidupan, lalu mereka tumbuh 
di bawahnya seperti tumbuhnya biji akibat dibawa buih ( tumbuh 
demikian cepatnya), kemudian Allah selesai memutuskan antara para 
hamba, lalu tinggallah seorang laki-laki [di antara surga dan 
neraka ], menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah penghuni 
neraka terakhir yang masuk surga, lalu dia berkata, 'Wahai Rabb! 
Palingkan wajahku dari neraka, sebab anginnya telah menyiksa dan 
membinasakanku, ketajamannya telah membakarku, ’ lalu dia berdoa 
kepada Allah semampu yang dapat dia panjatkan, kemudian Allak 
berjirman, ‘ Apakah bila kamu diberikan hal itu masih akan meminta 
kepada-Ku yang lainnya. ? ’ Orang itu berkata, 'Tidak, demi kekuatan - 



MnkhtasharShahihBukhari — [589 1 




Mu, aku tidak akan meminta kepada-Mu selainnya. ’ Rabbnya 
kemudian memberinya janji dan membuat perjanjian sekeh endak-Nya, 
lalu AUah memalingkan wajahnya dari neraka. Maka tatkala Dia 
membawanya menyonsong surga, dia pun melihatnya (dalam riwayat 
lain: melihat kecemerlangannya), dia pun diam selama yang 
dikehendaki Allah, kemudian dia berkata, 'Wahai Rabb! Hantarkan 
aku ke pintu surga. ‘ Lalu AUah berjirman kepadanya, ‘Bukankah 
engkau telah diberikan janji dan dibuat perjanjian bahwa selamanya 
tidak akan meminta kepada-Ku selain yang telah diberikan 
kepadamu.? Celakalah kamu, wahai manusiai Alangkah liciknya 
kamui?’ Lalu dia berkata, ‘ Wahai Rabb!‘ Lalu dia berdoa kepada 
AUah (dalam riwayat lain: lalu dia berkata, 'Wahai Rabb! Janganldh 
aku menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara! 1 ) hingga Dia 
berjirman, 'Apakah bila kamu diberikan hal itu, masih meminta yang 
lainnya? ’ Dia berkata, 'Tidak, demi kekuatan-Mu, aku tidak akan 
meminta kepada-Mu selainnya. Lalu dia diberikan apa yang 
dikehendaki-Nya berupa janji-janji dan perjanjian-perjanjian, lalu 
menghadapkannya ke pintu surga. Tatkala dia berdiri ke pintu surga, 
surga pun terbentang untubtya, lalu dia melihat apa yang ada di 
dalamnya berupa kehidupan yang lapang dan kesenangan, lalu dia 
diam selama yang dikehendaki Allah untuk diam, kemudian berkata, 
'Wahai Rabb! Masukkan aku ke surga! ’ Lalu Allah berjirman 
kepadanya, 'Bukankah kamu telah diberikan janji-janji dan dibuat 
perjanjian-perjanjian untuk tidak meminta selain yang telah diberikan 
kepadamu.?’ Dia berkata, ‘ Celakalah engkau, wahai manusia! 
Alangkah liciknya kamu!’ Maka orang itu berkata, ‘Wahai Rabb! 
Janganlah aku menjadi makhluk-Mu yang paling sengsara!' Maka 
senantiasalah dia berdoa hingga Allah tertawa terhadapnya. Tatkala 
Dia tertawa, maka Dia pun berjirman kepadanya, ‘Masuklah surga. ' 
Dan tatkala dia masuk surga, Allah pun berjirman lagi kepadanya, 
'Berangan-anganlah. ! ’ Lalu dia memohon kepada Rabbnya dan 
berangan-angan, hingga Allah scanpai mengingatkannya seraya 
berkata, ‘[Tambahlah dari ini dan itu\ ini dan itu, hingga [tatkala] 
angan-angan itu tuntas, Allah [Ta’ala\ berkata, ‘Itulah untukmu 
beserta kelipatannya."'' 

‘Atha’ bin Yazid berkata, “Sementara Abu Sa’id A1 Kudhri 
tengah [duduk] bersama Abu Hurairah, dia tidak membantah sesuatu 
pun dari haditsnya, hingga ketika Abu Hurairah menceritakan, bahwa 
Allah SWT berfirman, ‘Itulah untukmu beserta kelipatannyaj 



590 1 — MukhtasharShahihBiikhari 




berkatalah Abu Sa’id A1 Khudhri, 'Dan beserta sepuluh kali lipatnya , 
wahai Abu Hurairah.!’ Abu Huraiiah berkata, ‘Aku tidak hafal selain 
perkataannya, ‘ Itulah untuhnu beserta kelipatannya.'” Abu Sa’id A1 
Khudhri berkata, “Aku bersaksi bahwa aku hafal perkataan Rasulullah 
SAW, 'Itulah untukmu beserta sepuluh kali lipatnya. ”’Abu Hurairah 
melanjutkan (cerita Nabi SAW), “ Orang itu adalah penghuni surga 
terakhiryang masuk surga. 



ji SJ*j C di : ju iJl JL -tvr« 



t J / y 



'cJlT lit ^ J 1 Cj J J 0 /jO* Ji : JL_S ?*X-Jiil 



* ^ 



*» * 



0 & M. _ ^9 J 



^ e / y 

J . > j 1 ^ 






T. |> 0 1 1 _ / # i . ^ J ” I " t ■" «I^ ' 

^jj <«» OjjWa; Ja i/j) 

/ ^ ^ ^ y / h’ y 



i ^ V 



O >■ j» . 



0 y 



* * 






sLi jl^il 5 jjj OjjLaj jJaj : Jl 5 .Sl rijili 1$ ; . j» 



>■ 0 







V Jioli :JV5 :IIU ,(m/« CjCC jjCJl 



:Jl5 jJ .i^jjj ^ JjjCsj llS' (J^j ?JJj ^ JjjUa — j 



jb. J 



.OjJUw ' jj 15T JT L-iJui :ilii ^ jlT lil] 

/ ^ ^ ^ ^ i' ■> 

i*4jUjl *-» jlijSl' »— »Lw»fj t* aji — * 

‘ * * ^ V 1 y ^ ^ ^ y y 



iy^ 1 / *u*d oir *y» i\i] *Lj4iT ^jt j — r Cc — U»(j 



4Ul J-*j jlT JJ» ( [jllil j jJaSlUa N' sjCJ^Ij 

^ y y y' y 

i' tfs' * . ' m t ' *" n‘* s * i"^'n i*f* * r*f*'" 

(T-C^ t^ji (*-> ti^LSJI Jil Ol^j (jss-l* jl ^j» 

y y y y j 1 4 y y 

# ^ / 



J . . J 

J /4 y 0 Jl 



ilr : ijji5 ?0 joJj jUir c; :i j^u jui ([CJJ i^j jjak;] ;Ci> 

y y y 

S.I i*S li uSTjj Jj) Ji fj .^ir : jia .ii y iis 



60 Saya katakan: Di dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq yang panjang tentang syafa’al 
disebutkan, bahwa laki-laki itulah yang berpesan kepada anak-anaknya agar 
membakamya bila ia mati. Kisahnya telah dipaparkan pada hadits Hudzaifah, Juz 2 r 
nomor 1463, Dan nanti akan disebutkan dalam hadits Abu Sa’id, bab 25. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — |59i| 




[L-ijap] itjjti bjJ lli tjJj V j 



^ j 



; y 



c. iisjCAt ju; ^ i o>iC_^ 



/ > > ^ 






^ / 



- V. 



A - 



J J ^ 



> J D > r 






jy Uj t JJ j y j V^U> (^ U ‘3 jIjj — »j) 

^ > * *■ ^ ^ ^ 

t 0>5C£i J^>l :Jlij .CCi a Jbj [ C-. Uc ] 

^ ^ ^ 

ij 1&44 c :Ui jui t jf *j J 2ii juJ oir 

" * > >■ 

:^C J C>£ L ? |j (fjdl 4 £• liliju :Oj?^ 



j j 



>3 q, t Oj^J jir c, r y jr jkn 







1T3 Ji : J jj£i t *CJVi Ni aIiTj — » 



3 j 



-X 



>: j-,* 



y j j > 

■ _ _>. 



* *■ 



- + . . > ^ ^ + 

> j P H' . B jK J / .^, J / , > J J P > k ^ O 

U-p tAjt«^j j Jcsti^w 015 / 






o* 



a^jr | _ *" 

t 






«J 



jr S*J- y 4 ^ * t / */ i ^ O J. D ^ i 

(*"*$*■ U^i j— «seJu 



<4 > Ji 



*jt 






-H- 






X* 



: Jl — 5 ? 



> * 
J D Jf 




^jUi t otjiiit jui 

t ±J ,-ia t ^ir>j jsJi jl 

^ jr ^ y 

J jr D J D J J t $J/ ^ ^ ^ ^ 



J J J y 



0 / 



f* j» gy 



d> / 



j (»-* >>■ ' 



*S *.? V t 



il5 



D 

t ^ J ^ j b / 



■ "'<>✓'■ DJg D * j/" I / O 1 ^ > 7 , * / | /J i iS / ^ D JO^ | / 7 - ^ 

AS O AaHU A-j l i*3 , L^yt) 

+ J* / ^ ’ '*> ^ ‘ 



592 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




n'<>! ifj :ijijL; ^I>! j iy«' ii r/j dij .j*ii 



K j J ^ 



| . V £ yf , | | ^ /■ # j' t /i' , ^ / J /> | ^ , l> J . £| ^ 

:^1UI 4)lt J jJLJ cuju* J^Lojcj j cua» 0 j> J cut* u j Lgj \j—>\5 

\ J J B f* * i' 1 a i # < + i f ?«. . J^ >, 

Ajil . OjJf OI ajI JUJ^ Jl5i> 4JU ^9 



^ * * -* 






IV ' I l". , V*I ( , ^ ^ ^ 0 J J •>/ C J > , #1, V ■ J J 

Jb ***** Ji jUi ^ ^ (^hj A* -j 13 ' J* (^jj^ 



* . a J J / -• . . ^ J J / y / f 

■ ' - ,| *■ - I . t V J *' * t I ^ ., J ■. *• B -|^ ■ l^ *1 

Jl jJb^l jJLJ tUJ^jAj l\j3 jfr ^jA 0 j*r t<UiU^ C-?Ud ll 



J J/ * 



B / 



^ J J / , V . , / /> C' ^ _ 

i . ^ ^ . J * «* «f* |- .•* t t i- - * * 

*J ^ U j3*- j5UJ .Oj3r jSli jwJ i_ JUU 4Jj ||Ji 

y ^ ^ ^ ^ ^ T y 



Jff / > 

J 



/ / i^# fl/ 



B J J i- / 



oji JUi* aJS J :J^Sl — » tjji j — *j 



/■ y / 



y / i- 



V / • / 



,'j» Jp OjJr- j£*s» . Sj?f J^IS 



OG Sji JuL* JUL: ^ isl Ol) :i j*>IS » jSjlUj Jj :jl*1. jjI JlS 



J » > K 



■ + 



" p * * 



jjii ci jI*>jVj «UjWj t o jiSi J2si- <i^pO* j ks. 2 

o f _ y . / ^ b ^ / 



-^i'' *^ i ^ i-' j * ^ i ^ii " „-'■, •*< j t -'■. * i j , ^ n 

:4 i'jJ (Vj) UljSl £■ J>y3 jUJI jA 4^3 ja*A3 l^JtAJL* d-AJ : jC*OI 

*Ji J OIST > : <5)1 Jjj£ tjllil jllil Jilj ttoJl ^tJl Jif Ji-S lil 



J 




os (Y * y/v o»i .!>>K oQ > JS> & al 

> J OjiL t[ul». Ijilij] (^ ^ lji>l l^jljj Jj) lji=>o>l 



j ^Ji cJS cr 4^ r ' 



^ / 

J OjijiJ tĕl>Jl ^L* aJ Jlij 5i»Jl olj__jb 



cS>*Jl Jij C0>U3I vJC Jl Uj^lj OS cjTUl J^-* 



J v ^ .■£! 



^ n 1 > 

■X * * * > 



|H 



H' / / 

■> ^ 



/ y y 

y > > > 



oir jLi ji our c j t >kf oir #, >Liji ji oir 






| 4 Slr o/yd .(L-yi: iry^ ls ijy yf :-?y, yy .>31 



. fl ^ y J J > y , 0 ^ J 

.*/ i. .■ * - J * 



:4i*Jl jSl J jil» c4i»Jl 0 jli-JL» cjl-Jl>Jl JCf»l5j J J^nJj cj Jjiil 



j m j d 

• j. 



- "y J J 



Jjj _> v j c^jUi ji^ > &ji j^si t *u» ^ > 



* 



/r- .? - ■= 



' r.j> 



s + / / 



Mukhtadiar Khahih Rnkhnn — 1593 1 









2735. Dari Abu Sa’id AI Khudri, dia menuturkan, “Kami 
berkata, ‘Wahai RasuluIIah! Apakah kita melihal Rabb kita pada hari 
Kiamat.?’ Beliau menjawab, ‘ Apakah kalian masih berdebat (karena 
demikian jelas dan terangnya-penj j tentang melihat matahari dan 
bulan bila cuaca cerah ? ’ (dalam sebuah riwayat: ‘Ya, apakah kalian 
masih berdebat tentang melihat matahari pada siang nan terik, 
bercahaya tanpa diselimuti awan?’ Mereka menjawab, ‘Tidak.* 
Beliau bersabda, 'Apakah kalian masih berdebat tentang melihat 
btdan pada bulan pumama, bercahaya tanpa diselimuti awan 
5/17 9)?’ Kami menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bersabda, ‘Sestmgguhnya 
kalian tidak akan berdebat tentang melihat Rabb kalian pada hari itu 
kecuali sebagaimana kalian tidak berdebat lagi tentang melihat 
keduanya. ' Kemudian beliau bersabda, ‘[Bila hari Kiamat] seorang 
penyeru menyerukan, ‘Hendaklah masing-masing orang pergi menuju 
apa yang mereka dulu sembah!’ Lalu para pemuja salib pergi 
bersama salib mereka; para penyembah berhala pergi bersama 
berhala-berhala mereka; para penyembah tuhan-tuhan bersama 
tuhan-tuhan mereka, [maka tidak tersisa orang yang menyembah 
selain Allah berupa berhala-berhala dan patung-patung melainkan 
berguguran di neraka], hingga tersisalah orang yang menyembah 
Allah, baik orang yang berbuat kebajikan maupun kejahatan, dan 
sisa-sisa Ahli Kitab, kemudian Jahannam didatangkan dengan 
dibentangkan seakan dia adalah /atamorgana [meluluhlantakkan satu 
sama lain], lalu dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ‘Apakah yang 
telah kalian sembah dulu? ’ Mereka berkata, ‘Dulu kami menyembah 
'Uzair, putra Allah!?’ lalu dikatakan. 'Kalian berdusta, Allah tidak 
mempunyai [dalam riwayat Iain: Allah tidak menjadikan] isteri 
ataupun anak, apa yang kalian inginkan? ’ Mereka menjawab, [Kami 
haus], kami ingin dituangkan minuman. ’ Lalu dikatakan, 'Minumlah, ’ 
lantas mereka berguguran ke dalam Jahannam, kemudian dikatakan 
kepada orang-orang Nasrani, ‘Apa yang dulu kalian sembah?’ 
Mereka menjawab, ‘Dulu kami menyembah Al Masih, putra Allah. ’ 
kemudian dikatakan, ‘Kamu berdusta, AUah tidak mempunyai [dalam 
riwayat lain: Allah tidak menjadikan] isteri ataupun anak, apa yang 
kalian inginkan?’ Mereka berkata,\kami haus], kami ingin 
dituangkan minuman. ’ Lalu dikatakan, ‘minumlah, ’ lalu mereka 
berguguran, hingga tersisaldh orang yang menyembah Allah, baik 



|594) — Mukhtashar Shahih Bukhari 




orang yang berbuat kebajikan ataupun yang jahat, lalu dikaiakan 
kepada mereka, ‘Apa yang menahan kalian, padahal orang-orang 
sudah pergi?’ Mereka menjawab, ‘ Kami telah memisahkan diri 
dengan mereka, padahal kami sekarang amat membutuhkannya hari 
ini, dan kami telah mendengar ada penyeru yang menyerukan, ‘Agar 
masing-masing orang menemui apa yang dulu pemah mereka 
sembah! Sedang kami hanya menunggu Rabb kami. ’ Beliau berkata, 
‘Lalu Rabb Yang Maha Perkasa (Al Jabbar) mendatangi mereka 
dalam rupa yang bukan seperti rupa yang pemah mereka lihat 
pertama kali, seraya berjirman, ‘Akulah Rabb kalian. ’ Mereka 
berkata, ’ Engkau Rabb kami {dalam riwayat lain: Mereka berkata, 
'Kami tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, ’ sebanyak dua 
kali atau tiga kali), lalu tidaklah berbicara kepada-Nya selain para 
Nabi. Lalu Dia berkata, ' Apakah antara kalian dan Dia terdapat 
tanda yang kamu kenali? ' Mereka menjawab, ‘Betis. ' Lalu [Rabb kita, 
6/72] menyingkap betis-Nya, lctlu setiap Mukmin [dan Mukminah ] 
sujud kepada-Nya dan tinggallah orangyang dulu sujud karena riya' 
dan sum’ah (ingin mendapat pujian), lalu berusaha untuk sujud, 
namun punggungnya malah lurus (tidak dapat sujud). 

Kemudian didatangkan jembatan, lalu jembatan itu ditempatkan 
di kedua tepi Jahannam. " Kami berkata, “Wahai Rasulullah! Apa 
jembatan itu?” Beliau berkata, "Peluncuran licin yang 
menggelincirkan, di atasnya terdapai besi bengkok (jpada bagian 
atasnya) dan duri kasar yang lebar, memiliki duri yang miring, 
terdapat di Nejed, yang disebut as-sa’dan. Muhnin di atasnya ada 
yang seperti kedipan mata (sangat cepat), kilat, angin dan kuda 
terbaik serta para penunggang. Lalu ada yang selamat lagi 
diselamatkan, ada yang selamat dengan cacat dan ada yang 
terdorong ke dalam neraka Jaharmam hingga orang paling akhir 
lewat lalu ditarik. Maka tidaklah kalian, orang yang paling keras 
dalam menyerukan kebenaran untukku. Amat kentara bagi kalian 
orang beriman pada hari itu kepada Allah Al Jabbar. Dan bila 
mereka melihat diri mereka telah selamat di kalangan saudara- 
saudara mereka, mereka berkata, ‘Rabb kami, itu adalah saudara- 
saudara kami yang dulu shalat bersama kami, berpuasa bersama 
kami, beramal bersama kami.? ' Allah SWT berjirman, 'Pergilah; 
siapa yang kalian dapati di hatinya keimanan seberat satu dinar, 
maka keluarkanlah dia!‘ Lalu Allah mengharamkan tubuh mereka 
atas api neraka, lalu mereka (yang selamat) mendatangi mereka 



Mnkhtashar Shahih Rukhnri — (595 1 




(yang dikeluarkan) sedang sebagian mereka telah tenggelam ke dalam 
api neraka hingga sebatas kakinya , dan hingga ke pertengahan kedua 
betisnya, lalu mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal, 
kemudian mereka kembali. Lalu Dia berkata, 'Pergilah; siapa yang 
kalian dapati di dalam hatinya (keimanan) seberat setengah dinar, 
maka keluarkanlah dial' lalu mereka mengeluarkan orang yang 
mereka kenal, kemudian kembali. Lalu Dia berkata, ‘Pergilah; siapa 
yang kalian dapati di dalam hatinya keimanan seberat biji sawi, maka 
keluarkanlah dial ' Maka mereka mengeluarkan orang yang mereka 
kenal . ' 

-Abu Sa’id berkata, ‘Jika kalian tidak percaya, silakan baca 
(firman-Nya), ‘Sesungguhnya AUah tidak menganiaya seseorang 
walaupun sebesar biji sawi, dan jika ada kebajikan sebesar biji sawi 
pun, niscaya Allah akan melipat gandakan , '- lalu para nabi dan 
malaikat memberikan syafa 'at, juga orang-orang beriman. Lalu Allah 
Al Jabbar berkata, 'Sya/aat-Ku masih ada. ’ Maka Dia menggenggam 
dengan genggaman dari api neraka, lalu mengeluarkan beberapa 
golongan (Dalam riwayat Iain: Tatkala ahli surga masuk surga dan 
ahli neraka masuk neraka, Allah berkata, ‘Siapa yang di dalam 
hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, maka keluarkanlah dia! ’ 
Lalu mereka pun keluar, 7/202) sementara kulit mereka telah terbakar 
(dalam riwayat Iatn: mereka menjadi hitam arang , 1/11) [dan mereka 
kembali menjadi arang\ t lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai di 
kawah surga, yang diberi nama ‘air kehidupan , ' lalu mereka tumbuh 
di kedua bibimya sebagaimana tumbuhnya biji akibat dibawa buih 
(tumbuh demikian cepatnya), yang kalian telah melihatnya berada di 
samping batu besar, di samping sebuah pohon. Yang (mendekat) ke 
matahari, maka ia menjadi berwama hijau dan yang (mendekat) ke 
bayangan, maka ia menjadi berwama putih (dalam riwayat lain: 
Tidakkah kamu melihat bahwa ia tumbuh berwama kuning 
melingkar), lalu mereka keluar seolah-olah berlian, lalu cincin-cincin 
dikalungkan ke leher-leher mereka, lalu mereka masuk surga. Maka 
berkatalah ahli surga, ‘Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan 
oleh Yang Maha Pengasih (Ar-Rahman), lalu Dia memasukkan 
mereka ke ke dalam surga bukan karena amalan yang mereka 
kerjakan dan bukan karena hebaikan yang mereka lakukan, lalu 
dikatakan kepada mereka, ' Bagi kalian apa yang kalian lihat bersama 
kelipatannya . ' ” 



[596| — Mukhtashar Shahih Bukhari 




25. Bab: Firman Allab SWT, *Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. ” (Qs. A1 A’raaf [7]: 

56) 



*jl3l ^ jL 




cr^ 



fr 



-tvrn 



g' JLSj J../3 a.1 <3)1 a, g C4 j jSS' l 





2736. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sungguh sejumlah orang akan dikenai tanda (yang merubah warna 
kulit mereka ) dari api neraka, karena dosa-dosa yang mereka lakukan 
sebagai adzab, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga 
berkat rahmat-Nya. Mereka disebut ‘Jahannamiyyun [Para ahli 
neraka JahannamJ ' (dalam riwayat Iain: Para ahli surga menamakan 
mereka Jahannamiyyun, 7/202). " 



26. Bab: Firman Allah SWT, “Sesungguhnya AUah menahan 
langit dan bumi supaya tidak lenyap. ” (Qs. Faathir [35]: 41) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1957, Juz 3) 



27. Bab: Tentang Pendptaan Langit dan Bumi serta Makhluk 

Lainnya 



Yaitu perbuatan Rabb SWT dan perintah-Nya. Rabb dengan 
sifat-sifat-Nya, peibuatan dan Perintah-Nya. Dia-lah Sang Pencipta, 
Yang menciptakan, bukan makhluk. Sesuatu yang terjadi karena 
perbuatan, perintah, penciptaan-Nya, maka ia sesuatu yang diperbuat 
(objek perbuatan), makhluk (yang diciptakan) dan yang dibentuk. 61 



61 Saya katakan: Itnam A1 Bukhari rahimahullah mengis^watkan kepada suatu masalah 
serius dalam ihnu tauhid, yaitu bahwa perbuatan (/?'/) bukanlah objek yang diperbuat 



MnlrhtasharSliahihRiikhari — 1597 1 




(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
dikemukakan pada juz 1, kitab 4 Wudhu, bab 5). 



28. Bab: Firman-Nya, “Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami 
kepada hamba-hantba Kami yang menjadi rasuL ” (Qs. Ash- 

ShaaiTaat [37]: 171) 



29. Bab: Eirman Allah SWT, “Sesungguhnya perkataan Kami 
terhadap sesuatu apabila Kami mengh endakinya, Kami hanya 
mengatakan kepadanya, ‘kun (jadilah), ’ maka jadilah ia. ” (Qs. An- 

Nabl [16]: 40) 



30. Bab: Firman Allah SWT, 



“Katakanlah, 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
(menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habisldh lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku, meskipun Kami 
datangkan tambahan sebanyak itu (pula). " (Qs. A1 Kahfi [18]: 109) 
"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut 



dan penciptaan {khaiq) bukanlah objek yang diciptakan (makhluq). Oleh karena 
itu, Imam Ibnul Qayyiin rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ijtima * Al Juyusy Al 
Islamiah saat mengomentari bab ini (hal. 94), “Pemberian judul bab ini merupakan 
sesuatu yang sangat menunjukkan kedalaman ilmu beliau dan kemumpuniaimya dalam 
ma *rifatullah, asma' dan sifat-sifat-Nya. Penetapan judul ini merupakan satu pasal dalam 
masalah perbuatan dan objek yang diperbuat (majul), tegaknya peibuatan-perbuatan 
Rabb di mana ia bukanlah makhluq. Bahwa makhluq itu adalah sesuatu yang terpisah dari 
Yang melakukan perbuatan-Nya, perintah dan penciptaan-Nya. Dengan judul ini, beliau 
telah memutuskan perselisihan dengan sebaik-baik putusan, sejelas-jelas dan seterang- 
terangnya, di mana beliau membedakan antara Ji 7 dan maful, apa yang dilakukan Rabb 
dan tidak dilakukan-Nya dan antara perbuatan-perbuatan-Nya seperti sifat-sifet-Nya yang 
masuk dalam penamaan nama-Nya, bukan terpisah, keluar dan dibentuk, bahkan 
dengannya ia teibentuk, Semoga Allah SWT memberinya balasan dari jasanya teihadap 
Islam dan As-Sunnah, bahkan keduanya memberikan balasan atasjasanya dengan sebaik- 
baik balasan. Yang disinggungnya dalam judul ini adalah pendapat Ahlussunnah, yang 
diwarisi dari ulama salaf. Beliau menjelaskannya dalam kitabnya Khalg Af*al Al ‘Ibad 
dan menjadikannya sebagai pendapal ulama secara umum. Beliau tidak menyinggung 
perselisihan selain pendapat kelompok Jahmiyah. Imam A1 Baghawi juga menyebutnya 
sebagai ijma’ Ahlusssunnah. A1 Bukhari dalamjudul ini menjelaskan secara gamblang 
bahwa kalam Allah bukan makhluq dan bahwa perbuatan-perbuatan-Nya dan sifat-sifat- 
Nya juga bukan makhluk.” [Selesai ucapan Ibnu A1 Qayyimj 



|598| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





(menjadi tinta), ditambahkan kepadunya tujuh laut (lctgi) sesudah 
(kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat 
AUah . " (Qs. Luqman [31]: 27) “Sesungguhnya Rabb kamu ialah 
AUah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu 
Dia bersemayam di atas 1 'Arsy . Dia menutupkan malam kepada siang 
yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) 
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada 
perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah 
hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam " (Qs. A1 A’raf [7]: 
54) 

Makna sakhkhara adalah dzallala (menundukkan). 

(Haditsnya adalah Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada 
nomor 1239, Juz 2). 



31. Bab: Tentang Masyfah (Kehendak) dan Iradah (Kemauan, 

kehendak) 



“Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila 
dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adaldh Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. ” (Qs. A1 Insaan [76]: 30) "Engkau berikan 
kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. " (Qs. Aali ‘Imraan 
[3]: 26) “Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 
'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut), ‘Insya Allah. (Qs. AI Kahfi [18]: 23-24) “Sesungguhnya 
kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu 
kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang 
dikehendaki-Nya . ” (Qs. A1 Qashash [28] : 56) 



^ |, | ( ,9 ,J J t 9 9 J . 1». 

Jj jtp cJjJ tt— — - — J-*—- JIS — AAV 

j* 0 jr ^ j* j* jr jr jr 

■<'N& 1J 

(887)/ 887 * Sa’id bin A1 Musayyab berkata, dari ayahnya, “Ayat, 



1S87} Telah dikemukakan sebelumnya secam maushui pada Juz 1, kitab 23 Jena^ah, bab 80. 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 599 1 




‘Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu’ (Qs. A1 Baqarah [2]: 185) ditunmkan berkenaan 
dengan Abu Thalib.” 



1 1\ :S JU :Jli . J\ ' 



1« I / 



y x / 



-xvrv 



* 

Jji oii oi [y or/A jlilit] Vj ttiiijt 






2737. Dari Anas, dia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Bila kalian berdoa kepada Allah , maka ber’azamlah (berketetapan 
hatilah) dalam berdoa dan janganlah salah seorang di antara kalian 
mengatakan, [‘ Ya Allah, 8/153] Jika Engkau menghendaki, maka 
berilah kepadaku,’ sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah. 



jkr ji :jvs m & SJj of <4b ;7> J > -tvta 



ibii yy i;2f 1?- ‘j, iyj < j.; ,pj_ii s_;ii 



alu cSjj^i jiir jitsdi jij fj& »ii amr, r^iiii 






A s . * 

1 j . ^ ^ ^ ^ ^ 



.«.& tit ^t 






2738. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “ Perumpamaan seorang mukmin adalah laksana tanaman 
yang segar (nan lentur), yang daunnya melambai-lambai ke arah 
mana pun angin menghembusnya; bila (angin) berhenti (berhembus), 
maka dia kembali (di posisi) normal, demikian pula seorang mukmin 
yang diombang-ambing oleh bencana. Dan perumpamaan orang kajir 
adalah laksana padi, yang rapuh dan sedang-sedang saja hingga 
Allah yang membelahnya tatkala Dia menghendaki 



62 Yakni, hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan pemberian-Nya tanpa kehendak- 
Nya, padahal tidak ada hal lain setelah kehendak (masyi 'ah) selain pemaksaan, sedangkan 
Allah, tidak ada yang dapat memaksaNya! 



1 600 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




32. Bab: Firman-Nya, “Dan tiadalah berguna syafa *at di sisi Allah 
melainkart bagi orangyang telah diizinkan-Nya memperoleh 
syafa *at itu, sehingga apabUa telah dUiilangkan ketakutan dari hati 
mereka , m&reka berkata, ‘Apakah yang telah dijirmankan oleh 
Rabb-mu, * Mereka menjawab, *(Perkataan) yang benar, 1 dan Dia- 
lah YangMaha Tinggi lagiMaha Besar. (Qs. Saba’ [34]: 23) Dan 
Tidak Mengatakan, “Apa Yang Diciptakan Rabb Kamu.” Dia 
Beriirman, “Siapakah yang dapat memberi syafa ’at di sisiAllah 
tanpa izin-Nya. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 255) 



i 






jJiSj lij ^l ™ \ t i * 

.* ^ ' ii i *' " ^ 't. 



+ * 
* 



^ ^ y y* 



. jiJl :1 jJ 15 ¥|Xo J15 



1440. 1440 Masruq berkata, dari Ibnu Mas’ud, “Bila Allah 
berrirman melalui wahyu, maka para penghuni langit mendengar 
sesuatu; maka bila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka dan 
suara sudah tenang, tahulah mereka bahwa Dia adalah haq 
(kebenaran) dari Rabb kalian. Lalu mereka berseru, ‘Apa yang 
dikatakan Rabb kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kebenaran.’” 






AAA 



0 + + * a* 

* 1 1 ^ Ti . * / .i- * y *■ q ^ + • " • I. \ t j A • / 

tt±JULajl ul jJ AjumJ Lo Jjlj ^ AjumJ iLjul aU) 






.JjCjJI Uf 



(888). (8S8) Dan disebutkan dari Jabir, dari Abdullah bin Unais, 



1440 Disebutkan secara maushul oleh pengarang di dalam KhalqAfatAl 'Ibad^ dan A1 Baihaqi 
di dalam AtAsma' Wa A sh-Shi/at, serta selain keduanya dengan sanad shahih darinya. Dia 
(A1 Baihaqi) juga mengeluarkannya bersama Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah di dalam 
Shahitmya secara marfu Riwayat ini dikeluarkan juga di dalam AtAhadiis Ash Shahihah 
(1293). lni terdapat dalam kitab karyaku (Al Albani), Shahih Al Jami * Ash-Shaghir, 
nomor449. 

(888) jelah disebutkan sebelumnya siapa yang menyambungkannya pada juz 1, kitab 3 Ihnu, 
bab 20, Dan yang dimaksud dengan mu 'allaq ini, bahwa seruan tersebut mustahil sebagai 
makhluk, sebab makhluk tidak akan mengatakan, ‘Akulah Sang Raja, Akulah Sang 



' t 



rll n w* Clllllllll HnlrliAin 



I ■ 




dia mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ‘AUah akart 
mengutnpulkan manusia, lalu memanggil mereka dengan suara yang 
didengar orang yang berada di kejauhan sebagaimana didengar 
orang yang berada di dekat, * Akulah Sang Raja, Akulah Sang 
Pemberi balasan'" 



33. Bab: Kalam Rabb Terhadap Jibril dan Seruan Allah Kepada 

Para Mataikat 



^f $cjf SuL 4 } liJOp JiL' :[f\ <tf> J\ ij -\ti\ 

.<o tJT p jLi) 



1441. 1441 Ma*mar beikata, (Finnan-Nya) "Dan sesungguhnya 
kamu telah diberi Al Qur'an.” (Qs. An-Naml [27]: 6) Yakni Diberikan 
kepadamu lalu kamu mendapatinya, alias kamu mengambil darinya, 
demikian juga dengan ayat semisalnya, " Kemudian Adam menerima 
beberapa kalimat dari Rabb-nya. ” (Qs. A1 Baqarah [2]: 37). 



34. Bab: Firman Allah SWT, u AUah menurunkannya dengan Umu - 
Nya; dan m alaikat-m alaikat pun menjadi saksi (puia). ” (Qs. An- 

Nisaa' [4]: 166) 



J,-J% .tO 'Ji •]& jyj?> : 



/ I 



JL_5 -Utt 

.J&CU 



1442. 1442 Mujahid berkata, (Firman-Nya) "Perintah Allah 
berlaku padanya ” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12): Antara langit ke tujuh 
dan bumi ke tujuh.” 63 



Pemberi balasan. 1 Yang menyemkan demikian itu adalah AUah SWT, Yang berkata, 
‘Akulah Sang Raja, Akulah Sang Pemberi balasan.’ Demikian terdapat pada kitab Al 
Juyusy Al Islamiah (hal. 94). 

1441 Disebutkan oleh Ma^mar, yaitu Ibnu A1 Mutsanna, Abu Ubaidah A1 Lughawi pada 
kitabnya Al Majaz. 

1442 Disebutkan secara maushul oleh A1 Firyabi dan Ath-Thabari darinya seperti itu. 

63 Ibnul Qayyim berkata, “Hal ini menunjukkan dua pokok utama, yaitu AJlah berada di 



1602 1 — Mukhtashar Shahih R nkhar i 





35. Bab: Firman AUab SWT, “ Mereka hendak merobah janji 
Allah. ” (Qs. A1 Fath [48]: 15), “Sesungguhnya Al Qur'an itu benar- 
benar Jirman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathiL ” 
(Qs. Ath-Thaarlq [86]: 13): (Plrtnan yang) Haq, “ Dan sekali-kali 
bukanlah dia sendau gurau. ” (Qs. Ath-Thaariq [86]: 14): Main- 

Main 



9 9 / 



Slj! lil :AI Jji :Jli & il of <!'/> .f ' 



/ ^ O ^ 



. r.r */*, ' 



-YYT* 

• t 



ois d^JJJ ^ ^ jJJ ot ^ 



jjj y sijf ilij a' Uj^rii ji.f > U" 






0 ! 



ij 




e - ^ _*■ o o ^ ^ 

y I *■" . „ _ ^ ^ 1 J ^ 1 / B /■ O lk _ // / 



01* iaIUU- Ia l^JuJJ a; 



^ ^ ^ ^ V y 



2739. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “ AUah berfirman, ‘Bila hamba-Ku ingin melakukan 
perbuatan buruk, maka janganlah kalian catat sehingga dia 
melakukannya; jika dia melakukannya, maka catatlah dengan 
semisalnya, dan jika dia meninggalkannya (tidak jadi melakukannya) 
karena-Ku, maka catatlah baginya satu kebaikan. Dan bila dia ingin 
melakukan suatu perbuatan baik, namun tidak melakukannya maka 
catatlah baginya satu kebaikan, jika dia melakukannya, maka catatlah 
baginya sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat 









i :&\ Jis : Jis S ii «J^-j 



9 



* e * _ 

, f ^ * 

01 tAjj jH 




9 






.0* 



uJ 






£ (jJUJ o £ lilj te&UJ 

/ T / / / / / 




0/ 



2740. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Allah berfirman, t, Bila hamba-Ku mencintai perjumpaan dengan-Ku, 
maka Aku mencintai perjumpaan dengannya. Dan bila dia membenci 
perjumpaan dengan-Ku, maka Aku benci perjumpaan dengannya 



atas dan Allah berbicara kepadanya dengan A1 Qur'an.” 



Unlrl*4nAliAK CllAliitl Dnlrlinin 



I ■ 




- £■> L*cX \x* 01 :Jt 5 S :Jtf YtJ* > -m\ 

* 9 ' f m *u- *+&*' * °r* f # ^ V" |V * ^ - f 'ti- i *&* + 

t-c~J :JU Ujjj- Lo c-yji :JU -Uj S- 13 * ; j^ *— hj! 



■r * * 



* $A + 

OJ 

e * 



: JUi t C}> LJit jf Ci JC*f ^ 



5*j jia.^-j^ipu 

lc lf .*« jca 






!i( U 



<Sil ili C. 'vtii L“ .^juJ 

»• " t f •? * i i.: “ f j •' f * ' 'it-' .•»-■' i' f "ti- t' sj ' 

o jiste i j*\ iji-jjl : JV5 jl uj : JUi tLjJ : Jli t*jjj 

tS-Ja ?<j iil'3 LJJJI >l; i of Uif : JUi .,-J 

+ * *■ + -r * ' ^ ^ 

.fCi li J^ojy-U t(lS^ 5 ) 



2741. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba mengenai suatu dosa 
[dengan lafazh: ashaba] -barangkali beliau mengatakan, ‘meiakukan 
suatu dosa ’ [dengan lafazh: adznaba]~ seraya berkata, 'Wahai Rabb! 
Aku telah melakukan dosa [dengan lafazh: adznabtu ] -dan barangkali 
beliau mengatakan: Aku mengenainya [dengan Iafazh: ashabtu]-, 
maka ampunilah (dosaku). Maka Rabbnya ber/trman, 'Apakah 
hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb Yang mengampuni dosa 
dan memberikan hukuman karenanya? Aku telah mengampuni dosa 
hamba-Ku. ' Kemudian tinggal selama beberapa lama yang 
dikehendaki Allah, kemudian dia mengenai dosa atau melakukan dosa 
(lagi), maka dia berkata, 'Wahai Rabb! Aku telah melakukan atau 
mengenai dosa yang lain, maka ampunilah (dosaku). ’ Maka Dia 
berfirman, 'Apakah hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb Yang 
mengampuni dosa dan memberikan hukuman karenanya? Aku telah 
mengampuni hamba-Ku. ’ Kemudian tinggal beberapa lama yang 
dikehendaki Allah, kemudian ia melakukan dosa lagi [dengan lafazh: 
adznaba] -barangkali beliau mengatakan, ‘mengenai dosa' [dengan 
lafazh: ashaba]-, maka ia berkata lagi, 'Wahai Rabb! Aku telah 
mengenai atau beliau mengatakan, 'Aku telah melakukan dosa yang 
lain, maka ampunilah (dosaku). ’ Maka Dia berfirman, ‘Apakah 



1 604 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




hamba-Ku tahu bahwa dia memiWd Rabb yang mengampuni dosa dan 
memberi hukuman karenanya? Aku telah mengcanpuni dasa hamba- 
Ku (sebanyak tiga kali), maka hendcddah dia melakukan apa yang dia 
kehendaki. 



»»» 



/v oir] ^ -jri ‘£ 'Ji ^ J -tvtr 

JlS — *^JL5 0 15T 

0 * * + Jf 

y Jli dis tljJjj fsic. Al olUf J^(\o\ji 

li>]- >5 p' j' 1J & : JB . J > :l j!15 *SJ ^JT J 

^ ^ ^ * * 

N l> (jiif U ,/,) Al -[l Ao/v U :SSlS 

0 *r 

. ^ ^ . * . > ■ - A o v 

i . * I. Pl ■ * *" * . * i I*" ■ -T - • *" 



lil l j>lj nj-w (<&l Jt- f J-2* Olj :^ljj Jj) Jp aSjI jJ — Sj Olj 

^ ^ j- 0 ^ ^ y ^ y y 






: JlS jl LgJ>tS c 



* 0 1 O 



lil 



&* 



. i • f: i » 

t, J «9 J-ls C~< 













li ^l liOJt Jli .*j\5 J»-j ji Ijli S&l Jlii ti_A^>li- 



tliii 01 ^ Ap 



[Sjj|] aI^-j 01 oli^j C«j :JlS .(\o\ji. — (ili Oji — 



■ * i £ | - 

* 1 -i. 



.(4i^-jj oUlli IajIjj ^Jj) Lft>- oli^j £j !(_5>l oy* Jlij .IaJLp 



. - yf '' *" 



. *> 



: $X> 

* " 






^ o 

< i B 



tOCX. > iJJb :JUi tOUip C\ A> cJoki -tvir 



" S ( f . By ^ 

. i^ i ^ . 



* ** 



^ ^ :v i'3 



2742. Dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW: Bahwasanya beliau 
menyebutkan tentang: Seorang laki-laki dari kalangan orang-orang 
terdahulu [dengan Iafazh: kana salafa- penj] atau kalangan orang- 



lMnlr-li+ciciliai* Ckaltik DnlrhAn I fl 



orang sebelum kalian [dengan tafazh: kana qablakum 7/185] 
mengucapkan suatu kata (dalam riwayat lain: yang diberkahi Ailah, 
4/151), yakni diberikan oleh Allah harta dan anak. Tatkala ajal akan 
menjemputnya, berkatalah ia kepada anak-anaknya, ‘Tipe ayah yang 
bagaimana aku ini bagi kalian?’ Mereka menjawab, ‘Sebaik-baik 
ayah . ' Ia berkata , * Sesungguhnya ia tidak menyimpan (dengan lafazh: 
lam yabta 'ir atau lam yabta ' iz , yang ditafsiikan oleh Qatadah dengan 
lam yaddakhir, 7/185. Maknanya sama-sama: tidak menyimpan-peaj) 
di sisi AUah (dalam riwayat lain: tidak melakukan amalan ) kebaikan 
[sama sekali\. Jika Allah menakdirkan atasnya (dalam riwayat lain: 
jika ia menghadap kepada Allah), pastilah Dia akan menyiksanya. 
Karena itu, perhatikanlah; jika aku mati, maka bakarlah aku hingga 
bila aku telah menjadi arang, maka remuk-remukkanlah aku (dengan 
lafazh: fashaquni , atau beliau mengatakan dengan Iafazh: /ashakuni. 
Atau dalam riwayat lain: fas-hakuni). Bila datang hari di mana angin 
bertiup kencang, maka terbangkan aku.' Lalu Nabi Allah SAW 
bersabda, ‘Lalu dia mengambil perjanjian-perjanjian mereka atas hal 
itu, demi Rabb-Ku. ' Lalu mereka melakukan hal itu, kemudian 
menerbangkannya di hari ketika angin bertiup kencang. Maka AUah 
‘Azza wa Jalla berjirman, ‘ Jadilah! ’ Maka temyata (jadilah ) ia 
seorang laki-laki yang sedang berdiri . * Alldh berjirman, ‘Wahai 
hamba-Kul Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang telah 
kamu lakukan itu. ? ' Ia berkata, ‘ Karena rasa takut kepada-Mu\ ’ atau 
‘ rasa takut yang berlebihan dari-Mu\ 1 (dalam riwayat lain: rasa takut 
pada-Mu [dengan lafazh: makhafatuka-penf\ -tanpa keraguan perawi- 
4/1 51). 64 Beliau berkata, l Maka ia pun mendapati [Allahj 
menganugerahi rahmat kepadanya karena rasa takutnya itu. ’ Pada 
kali yang lain, beliau mengatakan, ‘ Maka ia tidak mendapati selain 
rasa takut itu (dalam riwayat lain: lalu Dia menjumpainya dengan 
rahmat-Nya ).”’ 

2743, Lalu aku menceritakan hal itu kepada Abu ‘Utsman, maka 
dia berkata, “Aku mendengar hal ini dari Salman, hanya saja dia 
menambahkan padanya, *‘[Maka terbangkanlah aku\ di dalam laut .” 
Atau sebagaimana yang diceritakannya. 



64 Derrrikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/13, 17) dari riwayat ‘Athiyyah, 
dari Abu Sa’id RA. 



1 606 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




36. Bab: Kalam Rabb ‘Azza wa Jalla Pada Hari Kiamat Kepada 

Para Nabi dan Selam Merdka 



CgA lii rjjl' S yj' LIL- ^ -XVlt 






* ^ 

J O _ i P 






^ • . * #r i' 






.OjJb^Lj .Aia> aJS J Oir > 4^1 !L0 b :cia coL& 



Jtr :Ji? jia . t Ji jif Js ^ otr ji jSJi =Jj3 r-! 



Aijl J yjt j XjO>l ^jjl >51 

/ / y> / 



2744. Dari Anas RA, dia maigatakan, “Aku mendengar Nabi 
S AW bersabda, ‘Pada hari kiamat nanti, aku dimintai syafa ’at. Maka 
aku berkata, ‘Wahai Rabb! Masukkanlah orang yang di dalam 
hatinya terdapat (keimanan) seberat biji sawi ke dalam surga. ’ Lalu 
mereka masuk, kemudian aku berkata, ‘Masukkanlah orang yang di 
dalam hatinya terdapat sedikit (keimanan) ke dalam surga. Maka 
Anas berkata, “Seakan aku melihat jari-jemari Rasulullah SAW.” 



■ f • * tf I /ll« * 



Ji! > JJi liiS.1 : JlS &23I JrA» ^ j -T Vt« 

i3 iit; di ^idi ^iL iriSj .ajc. j J j\ \Ljil 






/ / / 0 + 

* . , * " - 



* ^ 

/ J 






t ui£-i3 t ,>-iJi JCL; oilaii^s coj!Ui j > ij^ ?aiiiiJi ^ 



>■ ^ 

> Jjf > iitLJ V :c-jUJ llUs t-uily Js jlpIS t l3 Oiti 









* * 
0 



£ B ^ ■ I 1 ,/ B 



// / 



5>3l Jil > LL ? I>I !5jU Ll L' :JUi .^Ud^Jl c. 






* X* 



lil :J15 M 



+ $> * * t 4* ' ' " 



unL : JUi VapUiJl 







J / 4 / 



:jj J> ^j) t^jia*, ^ jrU oLaJI ^jj lM — S 



# / 

/ / ^ I / 



i3UL£-i y rojijii [> aWa oxiJu iji^ Jl] ^gdi ^yji 



>■ 

n 






gf] :OjJjv j t( WY/a lii UilSL *y> l uj 



' jI-t 



n i ■ 



t k 




Jlii* ^jI (jJjI 4-15 (J 01? J* ttjJ 5 



t4^Jl Jiili -J^' ^ tOC^I ^ J^j^- 

’ -r / iT / / ^ * Jf 0 " 

,’orjil t-> ji ^i J»3l ^ -J, c. L j t : j /li Lljll ^jl ^ 



«■’ ^ 

jy ^ cor/l ULLj^l :ii J> / J15] .p/jl Jii L->,j 

.«l^i j,jJli> :Jl2 il 



^ -X 






*■ .#" 



'f? 3 ,J^k $JS 'J \^J cJ5 tu j Jllp > 

* • * if ,'t* 







fl- 



" dli 



i-- * 

I «2, 



;>3U .jJJC. •; jj! ll‘U- Cj SlSiij <^ .,' J> _i j 

^ y y ^ ^ T / ^ 

rf iji^i ; v aiir i.jl^- t' : ii dS ai oiti t <X irxi 

- ^ Lf *■ » “ <* 



cT' 



’ 2liJ .V :jlii .Jilijl J iSjJ. Ci jL y 1_U .iLJU 

/ // /■ 0 * + 






* + 

*& 



+ tf 



/ S J / 



^ <» / 



0 / 



(Jp l3 JjJ J lllLoi .4V ijloi IpJpyJh iJl» (^gll (^ljli »Jlj 

*f' <? “ ? r . : " — -■ o **. o j — - * % - ^ . o • j * - 

r (^Sjjl 3W t4i-i JJ j-i^P Ju* *^<Or- jAj (^>Jl>~ JUl) : Ju» clJ-ft 






s ^ ^ 

I * 



/"t? . . <" . /r ./ . -'i _ .1 J //'3l/ . f 



OCJ^I jli- :J\Sj iu^ai .lijki 1 jlX U C :II15 .iy£s oi S ^ 



l4j 



( ur .Sb- ■: f £fe.t o( ijf cfj vi %'/> l .iij-ii 



'."/T .- . ' & f * * i' ■ ii ^iti ** ' 9 f" i* ii * s J ’||. 

:Jl£j ilJbs>L/ J j>-\ .*_> (JL/\»JJl dJubj oJU»>li 4 mI ^J l JjPI _j : Jl5 

— 1 ^ jT— 1 — 1 

: j jili .yij j/iij lia jUj jij .ill-lj Jiji lllki b' 



J ) - J\ S / / ^ / 

*. 0 ^ 



0 / 0 



L^>J VI 4ll v Jl5 ,«_J OJl_ji !<vj 

V / */ / / / / / 



•S>| V! Sl ju ji i^. jL>f) <>Lij jUji-j 









2745. Dari Ma’bad bin Hilal A1 ‘Anzi, dia menuturkan, “Kami, 
orang-orang dari penduduk Bashrah, berkumpul. Lalu pergi menemui 
Anas bin Malik, lalu kami membawa Tsabit pergi bersama kami 
menemuinya untuk menanyakan mengenai hadits Syafa’at? Temyata 
dia berada di istananya. Kebetulan kami menemuinya sedang 



Mnkhtiichar Khshih Riikhari — t AOQ I 



melaksanakan shalat Dhuha, lalu kami meminta izin, lalu dia pun 
mengizinkan kami sementara dia sedang duduk di atas hampararmya. 
Lalu kami berkata kepada Tsabit, ‘Jangan engkau tanyakan kepadanya 
sesuatu yang mendahului (pertanyaan tentang) hadits Syafa’at!’ Maka 
dia berkata, ‘Wahai Abu Hamzah! Mereka itu, saudara-saudaramu 
dari penduduk Bashrah yang datang bertanya kepadamu mengenai 
hadits Syafa’at?’ Maka dia berkata, ‘Muhammad SAW menceritakan 
kepada kami, seraya berkata, ‘Pada hari Kiamat kelak, manusia 
bergelombang, satu dengan yang lain (dalam jalur riwayat yang lain: 
Allah mengumpulkan kaum Mukminin pada hari Kiamat [hingga 
mereka gelisah karenanya, 8/183], lalu mereka berkata, ‘Kiranya 
kami meminta syafaat kepada Rabb kami hingga membuat kami 
tenang di tempat kami ini, ' 8/172), lalu mereka mendatangi Adam 
seraya berkata, [Tidakkah engkau melihat manusia? Engkau Adam, 
bapak umat manusia [dengan lafazh: abul basyar- penj], 8/203] (dalam 
riwayat lain: bapak manusia, 5/1 47 [dengan Iafazh: abun nuus-penj]), 
Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya [dan menempatkanmu di 
surga-Nya ], lalu memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu 
serta mengajarkanmu nama-nama segala sesuatu ]. [Maka] mintalah 
syafa ’at bagi kami kepada Rabbmu [hingga Dia membuat kami 
tenang di tempat ini.'] Lalu beliau mengatakan, 'Aku tidak berhak 
atas hal ituV —[lalu dia (Adam) menyebutknn kesalahan yang telah 
diperbuatnya; memakan buah dari pohon padahal telah dilarang 
[Lalu dia malu karenanya ]- akan tetapi datanglah menemui Nuh 
[sebab dia] Nabi pertama (dalam riwayat lain: Rasul pertama ) yang 
diutus Allah Ta ’ ala kepada penduduk bumi’ Lalu mereka mendatangi 
Nuh, lalu dia pun berkata, 'Aku di sini tidak berhak atas hal itu! -4alu 
dia menyebutkan kesalahan yang pemah dilakukannya; 
permintaannya kepada Rabb tanpa pengetahuan- [Maka dia malu 
seraya mengatakan ,] ‘Akan tetapi hendaklah kalian menemui Ibrahim, 
sebab dia adalah kekasih Allah Yang Maha Pengasih 
(Khalilurrahman). ’ Lalu mereka mendatangi Ibrahim, kemudian dia 
berkata, 'Aku tidak berhak atas hal itu. [lalu ia menyebutkan [kepada 
mereka ] tiga kalimat yang telah didustakannya ]. Akan tetapi 
hendaknya kalian menemui Musa, sebab dia adalah Kalimullah 
(dalam jalur riwayat lain: datangilah Musa, hamba yang dianugerahi 
Allah Taurat dan diajak bicara oleh-Nya [dengan pembicaraah], dan 
mendekatkan kepada-Nya dalam keadaan selamat .’ Ia berkata,) lalu 
mereka mendatangi Musa, maka dia pun berkata, 'Aku tidak berhak 



1 B — Mukhtashar Shahih Bukhari 




atas hal itu. ’ [lalu dia menyebutkan kepada mereka kesalahan yang 
telah dilakukannya ]: [Dia telah membunuh jiwa tanpa dibalas dengan 
jiwa pula, maka dia malu kepada Rabbnya, lalu mengatakan,] 'Akan 
tetapi hendaklah kalian pergi menemui Isa, sebab ia [adalah hamba 
Allah dan Rasul-Nya, dan ] ruh Allah serta kalimah -Nya ! , ’ [Dia 
berkata], l Lalu mereka mendatangi 'Isa, maka dia pun berkata, ‘Aku 
tidak berhak atas hal itu! Akan tetapi hendaknya kalian mendatangi 
Muhammad SAWV (dalam jalur riwayat lain: Datangilah Muhammad 
SAW, seorang hamba yang telah diampuni Allah dosanya yang telah 
lalu dan akan datang),' maka mereka pun datang kepadaku [lalu aku 
beranjak ] meminta izin kepada Rabbku [di Dar-Nya ], lalu aku 
diizinkan [untuk hal itu ], lalu Dia mengilhamiku dengan pujian-pujian 
yang dengannya aku memuji -tidak ada dalam memoriku sekarang -, 
lalu aku memuji dengan pujian-pujian tersebut (dalam jalur riwayat 
lain: Maka tatkala aku melihat Rabbku, aku bersimpuh) sujud kepada- 
Nya , [maka Dia membiarkanku selama yang dikehendaki Allah ], lalu 
dikatakan, (dalam jalur riwayat lain: Lalu Dia berkata), ‘ Wahai 
Muhammadl Angkatlah kepalamu dan ucapkanlah, pasti kamu akan 
didengar, mohonlah, pasti kamu akan diberi dan mintalah syafa 'at, 
pasti kamu diberi syafa ‘at. ’ [Dia berkata, 'Lalu aku mengangkat 
kepalaku], lalu aku berkata, ‘Wahai Rabbku! Umatku, umatku ! ' maka 
Dia berkata, ‘Berangkatlah, lalu keluarkanlah orang yang di dalam 
hatinya terdapat keimanan paling minimal dari berat biji sawi yang 
paling ringan, keluarkanlah ia dari api neraka. ! ’ Lalu aku pergi dan 
melakukan itu. [Kemudian aku memasukkan mereka ke surga, 
kemudian aku kembati seraya berkata, ‘Waha Rabb, tidak tersisa di 
api neraka selain orang yang ditahan oleh Al Qur ’an dan diwajibkan 
bagi mereka untuk menetap secara kekal ’ **] [Abu Abdillah berkata, 
“Selain orang yang ditahan oleh A1 Qur'an, artinya Firman Allah 
Ta’ala, ‘Mereka kekal di dalamnya. nr ]- 

Setelah kami keluar dari tempat Anas, aku berkata kepada 
sebagian sahabat kami, ‘Bagaimana kalau kita mampir ke tempat A1 
Hasan, yang sedang berada di rumah Abu Khalifah (untuk bertanya 
tentang) apa yang telah diceritakan Anas bin Malik kepada kita?’ Lalu 
kami mendatanginya, lantas memberi salam. Maka, dia pun 
mengizinkan kami.’ Lalu aku berkata kepadanya, ‘Wahai Abu Sa’id! 
Kami datang kepadamu dari kediaman saudaramu, Anas bin Malik. 
Kami belum pemah melihat seperti apa yang telah diceritakannya 
kepada kami mengenai syafa’at.’ Maka dia berkata, ‘Lanjutkan 



Miiblitaclia* Cliolilh UiiMinn I £11 I 



ceritamu ! ’ Lalu kami menceritakan kq>adanya mengenai hadits 
tersebut hingga sampai kepada bagian ini. Lahi dia berkata, 
‘Lanjutkan ceritamu.!’ Kami katakan, ‘Dia tidak menambah lagi dari 
ini.’ Dia pun berkata, ‘Sungguh dia telah moiceritakan kepadaku saat 
dia masih kuat ingatannya sejak dua puluh tahun lalu. Aku tidak tahu, 
apakah dia lupa atau tidak suka menyebabkan kalian mengandalkan.’ 
Kami beikata, ‘Wahai Abu Sa’id! Ceritakan kepada kami!’ Lalu ia 
tertawa seraya berkata, ‘Manusia itu diciptakan dengan sifat suka 
tergesa-gesa. Aku tidak mengingatnya selain ingin untuk 
menceritakan kepada kalian. Dia telah menceritakan kepadaku 
sebagaimana yang telah dia ceritakan kepada kalian itu. Dia berkata, 
'Kemudian aku kembali untukyang keempat kalinya, lalu memuji-Nya 
atas hal itu, kemudian aku bersimpuh sujud kepada-Nya . Lalu 
dikatakan, ‘Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu; ucapkanlah, 
niscaya akan didengar; mohonlah, pasti akan diberi dan mintaldh 
syafaat, pasti kamu akan diberi syafaat . ' Lalu aku mengatakan, 
'Wdhai Rabb! hinkanlah kepadaku terhadap orang yang 
mengucapkan, 'La Haaha IUallaah. 165 Lalu Dia berjirman, Demi 
kekuatan-Ku, keagungan-Ku, Keangkuhan-Ku dan kebesaran-Ku. 
Sungguh akan Aku keluarkan darinya orang yang mengucapkan , ‘La 
Ilaaha Illallaahr 



37. Bab: Firman-Nya, “Dan Attah telah berbicara kepada Musa 
secara langsung. ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 164) 



23 :Jjk ddC. 'J\ :Jli 53 M J ^ -YY11 



a * + + 



* 

J +*■ + * * 



+ / / y 



01 ^J-5 jiu J -ri J ( c ■ 









K £ ■+ + + 



* 



Jui ?> |4J Ju» odii j ,«a 















+ * 



tALUl t*Uj .(Jjs» 8 - .>je^ ji 



fi3 [m/i ^Si]j iij </>( jjj :yf >> yi 



65 



Ucapannya, "Ln llaaha Ilkdktah* ” yakni bcserta kalimat, "Muhammad Rasuhillah. 



M 



612 1 — MnkhtasharShahih B ukhaH 




i y, J4£f fe jySii iuirj «$ fii — « Yj 



JijS^ tT 53 ‘Jo^ p+^ •*>“ ‘fj/j .ri •*» MjU^-l 

/■ j/ / > ^ ^ ^ / 

//■ > ./ • ^ |/ ^ , ,• / / • -r | t / t | • J ^ f/ | / 

f>*j *>• ^ 1 -**» *>* f- j* (j^“ t«uJ oy»3 j-j U 

/ / // // / * // *r // 



/■ . * 



. i ' . <"C* • r . / s J #f t - '.f & 

* 5 *>* J> V iV-A> ^ C— Jsj ^jl *j ( 4»jss- ^jAj! ^ (i 

t / ■ / V / ' . 

„?/ /» ^ ^ * /* ^/ ,/(/ I/ • / , / / ^ !!' j/* / ,»,/ ij J 

— aaU- iijj* djJL^ 4 j IjJtJ c3*os^-j ul*j| tjJt 



* / 



-/ • £ + * 

.Ul?p 



:»lJji jif i6l3 «l*i>*f ^ iK v> ,g5ji ,UlJi J «, f-> p’ 

/ -/ /' / / // ^ ' 



tt, :Jl5 .alki ^ :Ji3 J£. :iyu .J*> :Jl5i ^_J. 

/ /■ /» 

Sl ( fr UUi Jil <i >^4 -W} <i : 1 jii -J^ : J« ? 4 i 

/ // / // ' / / / 



j / ; 



/■ / / 



a / 



/ // / // / / / 

, ^ r ^ •*£ii * ^ * i - ». ^i * i * i* * 

(*• *^J» ♦(« (J*- i/vVl tf *i <Ml ^ijl *U_J1 J— »1 /» l *i 

^/ / / */ // / / / 

fLi ,4ifLi «fST *lj Ui :jj> i' JUi «fST CJjJl aii Jl 



i* lili ,cJf ffvi fi «js' i; Viff L-> :JUf «fST Jii «4s 

/ / / / 

:Jl5 1 j ol>5l Ol*ii tj :Jl5i «jlSjiu £*J£t CJjJI «llUi 

/ / / / / / / / / V / 

t'4 t Ui>iij jiji iji 

# / / / V / // ' 

t lii is :jii .iiS- isu ii; v>i «-»Uyji 



.iij, iii ts. ^jS ££ii oi :jii ?j,> 

/■ /■ * 

\J}i I iJ cJis t; jL. i' Uoidi LiS (<j\ 5 i ft ulji ji * p' 

/ / / / / / // 



* _/■ 



Jf5j :IjJ15 . 



+ Z + * 



* , * 






:Jl5 :IjJ\ 5 .Jij-»»* :Jl5 ?iJi 



|CJ| jl «, j-> fi «, i» :i>li .p :jii ?jJj 



Mitlrlilrteliai* CliaTiih PnlrliAij 



jJl (*■* cJli C* Jl* aJ IjJlij c<i — Jlill 



c 
„ > 



-/ /'/' 

y / • I 



^ .iUS Ji>» J jJlii t 4lu.&Jl *UlJt ^l <> T-^p p .iJLJi Ji* i& t jjlii 



> y 

i* r B ./ } * * 



t dJi Jj 4, ;■> li .iui jL Sj Jui <CoiLji ^cJLji i «. V). 

ijTilll» Jl 5 ^Cjf l^j pd> JS' jSJj Ji» «J t jMii (4jutl_Jl 



/■ # 
r J& 



4-u.CJt ^ ^-Tj iCjQ| ^ Ojjlij tiJlilt J-jjjl 14 ^* 
. Jlt J..^*^ > CjCJI ^ cC-illjt ^ j^t^_Jtj . 



p-' +■ 

» . 0 ^ ■ 






^ y <h > 






/ // 



-■**"' i^ £V o"' (J *vj -*y 



liS} c^lJl 5>u. ft U, t At Vi Jli^N C, iUS a> 4 , !*p p 

At jf jjj«» y i_>lj 4> OlS" jJj- t^Sii ojJl *»/j jL*JJ 



A * 



IJ 7* - 



- £ 



.aO 



r> 




-/ v k 1 -■ * c / 0 



O^W» (ji 



4Jt 
* * 

+ * 



* * f 



JL^ISU ! 



*/ . - a ^ . _ 

I S ^ | ,/ 1 . -/ I I/ ** 



L :Jl5i 



>- I 












Si a>( i>i : ju .ib '3 f y jr &> jij i> jii «•& i^i 



Jl ® J3i cj 3U ,J 4 £j iii iJi Luiii i*ju iiui 

,L_ii i>l Lw :i>i JijL. Jl jli (i cLUi J ij_t.-.' l JjlL < 1 

" / ^ ^ * * ** ”/ / / » 



/ / / / / / / / / / / 

Sl >f i>^ (& Liii IL.J L' :LlSL >j :Jlii (jlLjl Jl^LJ 

*/ / / / // 



-* * * 

,/**</ /i / Hi/ / / / , -/ I I"* 

,Ol jJL^> j-i*P CP JW? j3 (IJUh aJsI 



A/ | 4 «- ^ ->->#/■# 1// * ■, ^/ //♦ | , * * ■. 

44 jj (jJI «iiji Jji jiJi l 4 — «S»-U L fS*y trl 



</ 

/■ / / 



- * 1 

j 



U :JUi tcr lkJl JiP ^ji iL3-t L‘ .oi^ j 

/ / ^ / / 




< 1 jiiiii lii L- Ji( Jfc j_-l>! oijij i3 iij lilii 

/ ™/ / - V / / 



1 614 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ciai^ cCjSj ijXj asG cSj^-J 



>3 j»> ji A fJ« iJJi js- .iifj iS> Liidi £*•> 

,>r jf *r JT / / *■ ^ 






oi il/, l; : juu :&> &> t j ,> ajjj ;>_c ^ 4 <ljp 



. » ^ ^ ^ 
r * ✓,# . o i r 



+ + ■* > ■* r r 

q t t r O $ % r D J J r g n J J fl I ^ ^ f 

t-^Ujtj tj*_§jjisj t*-A>jL-o!-l 



I ^ 



M 

z*\ 



" j£. ^l . - r -.Cjr 9 r r c . 05^ '"l , - lf ® r S . r' I 



M 4it : Jli .iipiL} ig :JI5 ! 



0 y <» 



l; :jGJ» JL55 .iSi 



* 

0 * 
. /* 



■HV J- 



' >J0 ' 






JSj : Jli . v is3i ff J ili i£i> Iir c^iJ Jjiii Jx 



s ^ > 






' 1 L' & & r r r ^ f ( ^ J 9 r r ; ^ 

-lIaILp t^/uS0( ^ 






jL ljipf c& Lil^ :JUi ?Lii JlT :JUi J\ «* 




► I l ,/■ , *" J H ,'■' °** " J 1.^ l'"ll*j-" 8 

J* J* lMW l^ *h ■** '-<s*y J b 



Ai J>-j Jii .£$ L& Lidi it Ji Uji «/*> LJJi J 

y j* ^ 



0 ^ ^ 0 y J*jT , 

4. 

* 



I > ,. t ( - *|| * • l' 8 , .* V* 9 > Ort ^O 1 i ^ " * . ■" 

Ja-Als : jls t4Jl U_» ^ij y> *l»t j JU L : 

r r S r r s 

0 . ^ i' r r \ 




m ^\ Jbsu^* jJ&J I Jli .^l 

-H" / / / / / 



2746. Dari Syarik bin Abdu ll ah bahwasanya dia menuturkan, 
“AJcu telah mendengar Ibnu Malik berkata, ‘Malam Rasulullah SAW 
di-/sra '-kan (diperjalankan) dari masjid Ka’bah (Masjid Haram), 
datang kepadanya tiga orang sebelum beliau diberi wahyu, saat beliau 
sedang tidur 66 di Masjid Haram. Orang pertama berkata, ‘Yang mana 
dia di antara mereka itu?’ 67 Maka yang berada di tengah dari mereka 



60 Saya katakan: Ucapannya di sini, “sebelum beliau diberi wahyu, saat beliau sedang tidur,” 
dan ucapannya pada halaman berikut, "lalu Allah Al Jabbctr, Rabb Al ‘ Izzah mendekat 
lalu bertambah dekat lagi,” dan ucapannya di akhir redaksi badits ini, “Dan beliau pun 
teijaga sementara beliau berada di Masjid Haram”; semua itu termasuk yang dinilai para 
Uiama sebagai kekeliruan-kekeliruan Syarik bin Abdullah ini (perawi hadits), yaitu Ebnu 
Abi Namir. Lihat, (hal.186) dari Takhrij SyarhAl 'Agidah Ath- Thahawiyyah cetakan ke-3, 
dan mukaddimah yang dilampirkan di sana, hal (2). 

67 Dalam redaksi ini terkesan bahwa beliau tidur di tengah sekelotnpok orang, minimal dua 
orang. Terdapat hadits yang menyebutkan bahwa ikut tidur juga bersama beliau, sang 
paman, Hamzah bin Abu Thalib dan anak pamannya, Ja’far bin Abu Thalib. “FatfT 



Mnkhhshar Shahih Riilrhiri — 1 615 I 




berkata, ‘Dia adalah orang yang paling baik di antara mereka.’ Orang 
terakhir berkata, ‘Ambillah orang yang paling baik di antara mereka.’ 
Maka terjadilah malam itu. Setelah itu beliau tidak pemah lagi melihat 
mereka hingga mereka mendatanginya pada malam lainnya seperti 
yang dilihat hatinya, dan [Nabi SAW, 4/168] mata beliau tidur 
sementara hatinya tidak tidur. Demikian pula dengan kondisi para 
Nabi; mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Mereka tidak 
berbicara kepadanya hingga memeluknya, lalu meletakkarmya di 
dekat sumur zamzam, lalu ditangani oleh Jibril. Jibril kemudian 
membelah antara bagian atas dada hingga lehemya, hin gga 
mengosongkan dada dan bagian dalam tubuhnya, lalu mencucinya 
dengan air zamzam dengan tangannya, hingga membersihkan bagian 
dalam perutnya, kemudian dibawakan baskom yang terbuat dari emas 
kepadanya, di dalamnya terdapat bejana minuman yang terbuat dari 
emas, berisi iman dan hikmah, lalu mengisi dada dan urat 
tenggorokannya, kemudian menguncinya. 

Kemudian membawanya ke langit dunia, lalu mengetuk sebuah 
pintu dari pintu-pintunya, lalu penghuni langit bertanya, ‘Siapa ini?’ 
Dia menjawab, ‘Jibril.’ Mereka berkata, ‘Siapa bersamamu?’ Dia 
menjawab, ‘Bersamaku, Muhammad. ’ Dia berkata, ‘Apakah ia telah 
diutus?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Mereka berkata, ‘Selamat datang 
untuknya.’ Lalu penghuni langit memberitakan kabar gembira 
mengenainya. Penghuni langjt tidak mengetahui apa yang Allah 
inginkan terhadapnya di bumi hingga memberitahukan kepada 
mereka. Lalu beliau mendapati Adam di langit dunia. Jibril pun 
berkata kepada beliau, ‘Ini adalah moyangmu. Berilah salam 
kepadanya.’ Lalu beliau memberi salam kepadanya dan Adam 
membalasnya seraya berkata, ‘Selamat datang wahai anakku! 
Sungguh engkau adalab sebaik-baik anak!’ Temyata di langit dunia 
itu terdapat dua buah sungai mengalir, maka beliau berkata, ‘Apa dua 
buah sungai ini, wahai Jibril?’ Jibril menjawab, ‘ Sungai Nil dan Eufrat 
adalah bagian dari keduanya.’ Kemudian membawanya pergi di langit, 
dan temyata di sana terdapat sungai lainnya, di atasnya terdapat istana 
yang terbuat dari berlian dan intan, lalu beliau menepukkan 
tangannya, maka muncullah minyak kasturi. Beliau berkata, ‘Apa ini, 
wahai Jibril?’ Jibril menjawab, ‘Ini adalah al kautsar yang 
disembunyikan Rabbmu untukmu.’ 

Kemudian Jibril membawanya naik ke langit ke dua, maka 



1 6161 — Mukhtashar S hahih Bukhari 




berjcatalah para malaikat seperti yang dikatakan para malaikat di langit 
pertama, ‘Siapa ini?* Jibril menjawab, ‘Jibril.’ Mereka berkata, ‘Siapa 
bersamamu?’ Jibril menj awab, ‘Muhammad SAW.* Mereka berkata, 
‘Apakah dia telah diutus? ’ Jibril menjawab, ‘Ya.’ Mereka berkata, 
‘Selamat datang untuknya.’ Kemudian Jibril membawanya naik ke 
langit ketiga, lalu mereka mengatakan seperti yang dikatakan pada 
langit pertama dan kedua, kemudian membawanya lagi ke langit 
keempat, lalu mereka mengatakan kepadanya seperti itu pula. 
Kemudian membawanya ke langit kelima, lalu mereka mengatakan 
seperti itu juga, kemudian ia membawanya naik ke langit keenam, lalu 
mereka mengatakan seperti itu juga. Kemudian Jibril membawanya 
naik ke langit ketujuh, lalu mereka mengatakan seperti itu pula. Pada 
setiap langit terdapat para Nabi, yang beliau sebutkan nama-namanya. 
Aku masih ingat dari mereka, Idris ada di langit kedua, Harun ada di 
langit keempat, ada yang lainnya di langit kelima yang namanya aku 
tidak ingat, Ibrahim di langit keenam dan Musa di langit ketujuh 
karena mendapat kelebihan berupa berbicara kepada Allah. Lalu 
berkatalah Musa, ‘Rabb! Aku tidak mengira ada seorang pun yang 
derajatnya lebih tinggi dariku.’ 

Kemudian Jibril membawanya naik ke atas itu, yang hanya 
Allah Yang mengetahuinya, hingga datang ke Sidratul Muntaha , lalu 
Allah Al Jabbar, Rabb Al ‘ Izzah ® mendekat lalu bertambah dekat lagi, 
hingga jadilah Dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur 
panah atau lebih dekat (lagi). Lalu Allah SWT mewahyukan apa yang 
diwahyukan berupa lima puluh shalat atas umatmu, sehari semalam. 

Kemudian beliau turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu 
Musa menghalanginya seraya berkata, ‘Wahai Muhammad! Apa yang 
diperintahkan Rabbmu kepadamu?’ Beliau berkata, ‘Dia 
mem erintahkan kepadaku lima puluh shalat sehari semalam.’ Musa 
berkata, ‘Sesungguhnya uma tmu tidak akan mampu melakukan itu, 
maka kembalilah, lalu mintalah keringanan kepada Rabbmu untulcmu 
dan mereka (umatmu).’ Lalu Nabi SAW menoleh ke arah Jibril seakan 
meminta pendapatnya mengenai hal itu. Maka Jibril mengisyaratkan 
kepadanya dengan ‘Ya, jika demikian yang kamu kehendaki!’ Lalu 
Jibril membawanya naik menghadap Al Jabbar seraya berkata. 






Lihat komentar sebelumnya. 



sementara Dia di tempat-Nya , 69 ‘Wahai Rabb! Ringankan terhadap 
kami, sebab umatku tidak akan mampu melakukan ini.’ Lalu Dia 
meringankannya menjadi sepuluh kali shalat. 

Kemudian beliau kembali kepada Musa, lalu dia menahannya. 
Musa masih terus menyuruhnya kembali kepada Rabbnya hingga 
menjadi lima kali shalat. Kemudian Musa menahannya ketika sampai 
lima kali shalat seraya berkata, ‘Wahai Muhammad! Demi Allah, aku 
telah membujuk kaumku, Bani Israil, agar meminta lebih ringan dari 
ini namun mereka pun tidak mampu, lalu meninggalkaimya. 
Sedangkan umatmu lebih lemah dari segi ukuran postur tubuh, hati, 
badan, pandangan dan pendengaran. Kembalilah dan mintalah 
keringanan kepada Rabbmu untukmu.’ Terhadap semua itu, Nabi 
SAW menoleh kepada Jibril untuk meminta pendapatnya. Jibril tidak 
membenci hal itu, lalu men aikkanny a hingga yang kelima, seraya 
berkata, ‘Wahai Rabb! Sesungguhnya umatku lemah; jasad, hati, 
pendengaran dan badan mereka. Karena itu, ringanlah bagi kami.!’ 
Maka berkatalah Al Jabbar , ‘Wahai Muhammad!’ Beliau menjawab, 
‘Aku penuhi panggilan-Mu dengan senang hati!’ Allah Ta’ala berkata, 
‘Sesungguhnya firman-Ku tidak akan pemah dirubah sebagaimana 
Aku telah mewajibkan atasmu di dalam Ummul Kitab!’ Allah Ta’ala 
berkata, ‘Setiap satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Ia 
lima puluh kali di Ummul Kitab padahal lima kali atasmu.’ 

Lalu beliau kembali lagi kepada Musa yang berkata, 
‘Bagaimana yang engkau lakukan?’ Beliau menjawab, ‘Dia telah 
meringankan untuk kami. Dia memberikan kepada kami untuk setiap 
satu kebaikan sepuluh kali lipatnya!’ Musa berkata, ‘Demi Allah, aku 
telah membujuk Bani Israil terhadap hal yang lebih ringan dari itu, 
namun mereka tetap meni nggalkanny a . Kembalilah kepada Rabbmu, 
lalu mintalah keringanan untukmu juga!’ Rasulullah SAW berkata, 
‘Wahai Musa, Demi Allah, sungguh aku malu kepada Rabbku dari apa 
yang karenanya aku menemui-Nya. ’ Ia berkata, ‘Kalau begitu, 
turunlah, atas nama Allah!’ Ia berkata, ‘Dan beliau pun terjaga 
sementara beliau berada di Masjid Haram .”’ 70 



Saya katakan: Mcngcnai validitas penyebuton ‘tempat’ di sini perlu disoroti! Hal ini 
berdasarkan penjelasan sebdumnya mengenai komentar terdahulu. Silahkan lihat 
tanggapan sayaatas hal itu dalam buku Takhrij Syarh Ath-Thahawiyyah (hal.148, cetakan 
ke-4). 

70 Silakan lihat komentar yang telah dtsebutkan sebelumnya! 



1 618 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




38. Bab: Kalam Rabb Kepada Para Ahll Surga 






aU) 01 J 15 I<Jli 



0 * 



'c 



-YYtY 



ijd :0jJ j4 »sj» Jif t' :&i J ilJ 



-r II/ 



* I 



J^f l£j^f 



Ji :J^s — » 



* 

9* * 



I I / 



> Bh 



, 1 (, .» 



# > , 



±ii >' «iUi Jiii e ^_i ^ij IL-3 U :d 

* / / / f ” 



4 >. 



2747. Dari Abu Sa’id A1 Khudri RA, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘Sesungguhnya Allah berjirman kepada ahli surga, ‘Wahai 
ahli surga! ‘ Mereka menjawab , ‘Rabb kami, kami penuhi panggilan- 
Mu dengan senang hati! Segala kebaikan berada di kedua tangan- 
Mu . 1 Lalu Dia berkata, 'Apakah kalian rela? ' Mereka meryawab, 
‘Bagaimana kami tidak rela, wahai Rabb! Sedang Engkau telah 
memberikan kepada kami apa yang belum pemdh Engkau berikan 
kepada seorang pun dari makhluk-Mu ! ' Maka Dia berkata, ‘Maukah 
Aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari itu? ‘ Maka mereka 
berkata, ‘Wdhai Rabb ! Memang apa yang lebih baik dari itu. ? ' Dia 
berkata, 'Aku menetapkan keridhaan-Ku atas kalian sehingga Aku 
tidak akan pemah murka lagi kepada kalian selamanya 



39. Bab: Ingatnya Allah dengan Perintah dan Ingatnya Para 
Hamba dengan Doa, Ketundukan, Risalah dan Penyampaian, 



Berdasarkan Fiiman-Nya, " Karena itu, ingatlah kamu kepada- 
Ku niscaya Aku ingat (pula ) kepadamu. " (Qs. A1 Baqarah [2]: 152) 
"Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu 
dia berkata kepada kaumnya, ‘Hai kaumku jika terasa berat bagimu 
tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat 
Allah, maka kepada Alldh-ldh aku bertawakal, karena itu bulatkanlah 
keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 

Mnlrhtadiai>Glui1ifli lliiblinn I £1 0 I 



membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu 
dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu 
memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling (dari peringatanku), 
aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain 
hanyalah dari AUah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk 
golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."' (Qs. 
Yuunus [10]:71-72). 






:<^Jl >2*5l) Jl5 - > t tT 



> ^ 



:(I5>) :Jl* 



tr + m * 



htjuSa oi}> :ju£J jlJj -\ttt 

^ ^ 

’a£ j jjf c.j ijji' c. Jc k-_ji t {k £i_r 



r 



•** J^j (<• Li»- :<b>») 



Makna (G/iumma/t): Hammun wa dhaa ’iqun (Kesedihan dan 
kesulitan). 

1443. 1443 Mujahid berkata, “lalu lakukanlah terhadap diriku 
Apa yang ada dalam dirimu. 

Dikatakan, "Pisahkanlah " [dengan menggunakan lafazh: 
ufruq\. Putuskanlah [Dengan lafazh: Iqdhi~\. 

1444. 1444 Mujahid bericata, “Dan jika seseorang dari orang- 
orang musyirikin itu memmta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Jirman Allah." (Qs. At- 



1441 Disebutkan secara maushul oleh A1 Firyabi. 

11 Yang dimaksudnya adalah ta&ir firman Allah SWT dalam surat A1 Ma'idah, “Sebab itu 
pisahkanlah arOara kami dengan orang-orang yang fasik itu. " (Qs. A1 Maa’idah [5] :2S), 
beliau menyebutkannya di sini untuk menyinkronkan dengan firman-Nya di aias, “lalu 
lakukanlah. " 

1444 Disebutkan secara maushul oleh A1 piryabi juga. 



1 620 1 — M nkh ta shar Shahih Bnkhari 





Taubah [9]: 6) Seseorang datang kepadanya lalu mendengarkan apa 
yang dia katakan dan apa yang diturunkan kepadanya, maka dia aman 
hingga mendatanginya lalu mendengarkan darinya Kalamullah dan 
hingga mengantarkannya yang aman baginya dari mana dia datang. 
"Berita yang besar. " [Qs. An-Naba' [78]: 2]: A1 Qur'an. "Kata yang 
benar. " [Qs. An-Naba' [78]:38]: yang haq di dunia dan 
mengamalkannya. 

(Tidak ada hadits yang disebutkan). 



40. Bab: Firman AUah SWT, 



" Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 
Allah. " (Qs. A1 Baqarah [2]: 22), " Dan kamu adakan sekutu-sekutu 
bagi-Nya (Yang bersifat) dendkian itulah Rabb semesta alam. " (Qs. 
Fushshilat [41]:9), "Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah 
yang lain beserta AUah." (Qs. A1 Furqaan [25]: 68), "Dan 
sesungguhnya teldh diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) 
sebelummu, ‘Jiha kamu mempersekutukan (AUah), niscaya akan 
hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan 
hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. (Qs. Az- 
Zumar [39]: 65-66) 



& VI ^ Uj> j\_ij -uto 

iiui <;£& 

: J2 Jjsl .UcJrtj JUif jii j ■/, Uj 



:< VI jjs U> :j 






JL_5} -Ufcl 

S li!j> .J^* j. I b &. i :<^£l_j. jioli^Ji jt_J> 

^ i* 1 ** r ^ ^ /y y 

.Uj!p 



A«* Clt aMIi Ditlrlinwi 



1 I 



i J yu ^ aj . 0' jiJl :^(3 *UoJIj — *■ t^J — Jlj^ — \ ltv 

/ // <H *v y 




1445. 1445 Ikrimah berkata, “Dan sebagian besar dari mereka 
tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan 
mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). " (Qs. 
Yuusuf [12]: 106), “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 
'Siapakah yang menciptakan mereka?'” (Qs. Az~Zukhruf [43]: 87) 
Dan ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ? ' niscaya mereka 
menjawab, ‘Attah.’” (Qs. Az-Zumar [39]: 38). Itulah ke im anan 
mereka padahal mereka menyembah selain-Nya, demikian juga apa 
yang disinggung mengenai diciptakannya perbuatan para hamba dan 
usaha mereka berdasarkan firman-Nya, "Dan Dia menetapkan 
ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. " (Qs. A1 Furqaan [25]: 2). 

1446. 6 Mujahid berkata, “Kami tidak menurunkan rmlaikat 

melainkan dengan benar.” (Qs. A1 Hijr [15]: 8): (yakni) dengan 
risalah dan adzab. "Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang 
benar tentang kebenaran mereka. ” (Qs. A1 Ahzaab [33]: 8): Para 
penyampai dan pelaksana dari kalangan para Rasul. “Dan 
sesungguhnya kami pasti menjaganya. ” (Qs. A1 Hijr [15]: 9): (yakni) 
di sisi Kami. 



I AA7 

1447. "Dan orang yang membawa kebenaran ” (Qs. Az- 
Zumar [39]: 33): A1 Qur' an. “Dan membenarkannya" (Qs. Az-Zumar 
[39]: 33]: Orang Miikmin berkata pada hari Kiamat, ‘Inilah yang 
Engkau berikan kepadaku, yang aku mengamalkarmya. ’ 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukak an 
pada nomor 1847, Juz 3). 



1445 Disebutkan secaia maushui oldi Ath-Thabari dari dua jalur peri wayatan, darinya. 

1446 Disebutkan secaia maushul oleh A1 Firyabi juga. 

1441 Disebutkan secara maushul oleh Atb-Thabari, dari Mujahid juga. 



1 622 1 — Miikh tadiar Shahih Bnkhari 





41. Bab: Firman Allata SWT, “Kamu sekali-kali tidak dapat 
bersetnbunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu 
terhadapniu, bahkan kamu mengira bahwa AUah tidak mengetahui 
kebanyakan dari apayang kamu kerjakan. ” (Qs. Fushshilat [41]: 

22 ) 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan pada 

nomor 1960, Juz 3). 



42. Bab: nrman Allah SWT, 



"Setiap waktu Dia dalam kesibukan ” (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 
29), dan Firman-Nya, "Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al 
Qur 'an pun yang baru (diturunkan) dari Rabb mereka. ” (Qs. A1 
Anbiyaa' [21]: 2), "Barangkali Allah mengadakan sesudah itu 
sesuatu hal yang baru. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), dan bahwa hal 
yang baru itu tidak menyerupai barunya para makhluk, berdasarkan 
firman Allah SWT, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, 
dan Dia~lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (Qs. Asy- 
Syuura [42] : 11) 



« y>\ OJ ^ jj — »1 jL_»j —hh\ 



(889). (S89) Ibnu Mas’ud berkata, dari Nabi SAW, 
"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla sungguh mengadakan hal yang 
baru dari urusan-Nya sesuai apa yang dikehendaki-Nya dan 
sesungguhnya di antara hal yang baru yang diadakan-Nya adalah 
agar kalian tidak berbicara dalam shalak ” 



<BB9) Disebutkan secara maushul oleh Abu Daud dan An-Nasa’i dengan sanad hasan. Ini 
dikeluaikan di dalam ShahihAbi Daud (857). 



Mnlrhhithar Shaliili Bnkliar! I fe 




43. Bab: Flrman Allah SWT, “Jangattlah kamu gerakkan 
lidahmu. ” (Qs. A1 Qiyaamah [75]: 16) dan perbuatan Nabi SAW 

di mana diturunkan wahyu kepadanya 



:Jfc il jli :» y» J- 

”n' ^ S *“ P ' j ' / 








(890). (890) Abu Hurairah RA berkata, “Dari Nabi SAW, Allah 
Ta ‘ala berjirman, 'Aku bersama hamba-Ku kapan pun dia mengingat- 
Ku dan kedua bibimya bergerak (menyebut)-Ku. 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah dikemukakan 
pada nomor 1996, Juz 3). 



44. Bab: Firman Allah SWT, “Dan rahasiakanlah perkataanmu 
atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maka Mengetahui segala isi 
hati Apakah Aliah yang mendptakan itu tidak mengetahui (yang 
kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus tagi Maha 

MengetahuL ” (Qs. AI Mulk [67]: 13-14) 



U' & Cr3' :» il jy-j jli :jli i J j-i -TVt* 









'Ajj" -AM 



(Mereka berbisik-bisik [Qs. Thaahaa [20]: 103]): Saling 

merahasiakan. 

2748. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak 



<890) tni adalah bagian daii hadits yang Disebutkan secara maushul oleh pengarang di dalam 
kitabnya Khalq Afal Al ‘tbad, Ahmad dan yang lainnya 



1 624 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



bemyanyi (bersenanaung) dengan Al Qur'an.'" 

(891). (891) Perawi lainnya menambahkan, " Menyaringkannya . ’’ 

45. Bab: (892). (S92) Sabda Nabi SAW, "Seorang laki-laki yang Allah 
anugerahkan kepandaian Al Qur' an sementara dia menegakkannya 
sepanjang malam dan hari , dan laki-laki yang mengatakan, 
‘Andaikata aku diberikan seperti yang diberikan pada orang ini, 
pasti aku telah melakukan seperti apayang dilakukannya. * Maka di 
sini Allah menjelaskan, bahwa menegakkan Kitabullah adalah 
perbuatannya seraya berilrman, u Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan -Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain- 
lainan bahasamu dan wama kulitmu, ” (Qs. Ar-Ruum [30]: 22) dan 
Firman-Nya, “Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan. ” (Qs. A1 Hajj [22]:77) 









N :JV3 S ^5' jp xp ‘J* -TYH 









dill oljl tjL^lSl J ^J-Ul ojllj 01 jiil ^ alll Ja-j 

* y 

«.IjTj J-Ul c-IjT Aao^j 



2749. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau 



71 Saya katakan: Tidak diragukan lagi, matan ini adalah shahih, akan tetapi (yang berasal) 
dan hadits Sa’d bin Abu Waqqash, bukait dari hadits Abu Hurairah sebagaimana terdapat 
di dalam kitab ini. Iui adalah kesalahan yang dibuat sebagian perawi sebagaimana 
dipastikan oleh lebih dari seorang ulama tokoh. Dan mereka menjelaskan, bahwa matan 
hadits Abu Hurairah adalah dengan lafazh, “ Allah lidak mmgizinkan sesuarn putt 
sebagaimana Dia mengizinkan kepada Nabi, yang memiliki suara yang bagus bemyanyi 
(bersenandung) dengan Ai Qur an seraya menyaringkannya” Sebagaimana yang 
dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan dan yang lainnya. Riwayat ini akan dikemukakan pada 
nomor bab 52. Silahkan merujuk tahqiq mengenai ini dan rinciannya dalam buku saya 
Shifah Shalat An-Nabi SAW (ha\. 124-127, Maktabah A1 Ma’arif), sebab ini amatberhaiga 
sekah, bisa jadi andabelum pemah melihat selainnya, 

[8S1J Tambahan ini telah disebutkan secara maushui oleh pengaiang seperti yang akan 
diketengahkan sebentar lagi, sedangkan perawi yang tidak disinggung itu adalah 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sebagaimana yang diinformasikan A1 Hafizh (Ibnu 
Hajar). Dia adalah perawi hadits yang akan dikemukakan, yaitu yang diriwayatkan oleh 
Abu Salamah dari Abu Hurairah. 

(892) Ini adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan secara maushul dalam 
kitab tafsir (juz 3, nomor 2027) dan yang seperti itu dari hadits Ibnu Umar dalam bab ini. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 6251 




bersabda, “Tidak (boleh) mendengki kecuali terhadap dua hal: 
Seorang taki-laki yang dianugerahi Allah Al Qur 'an sedang dia 
membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang, dan seorang 
laki-laki yang dianugerahi Allah harta sedang dia mengin/akkannya 
sepanjang malam dan sepanjang siang. ” 



46. Bab: Firman AUah SWT, “Hai Rasul, sampaikan apa yang 
diturunkan kepadamu dari Rebbmu. Dan jika tidak kamu ketjakan 
(apayang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak m enyampaikan 

amanat-Nya. ” 73 (Qs. A1 Maa’idah [5]: 67) 



\Z£j 






M Sy»j J^j 







Jl^ *<J*£ oSlCj \jif\ Ji 0 




1448. 1448 Az-Zuhri berkata, “ Risalah (kerasulan) berasal dari 
Allah ‘Azza wa Jalla, lalu Rasulullah SAW memperhatikan 
penyampaiannya, sedangkan kewajiban kita harus berserah diri. Allah 
Ta’ala berrirman, ‘Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguknya 
rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Rabbnya . ' (Qs. A1 
Jinn [72]: 28) dan firman-Nya, 'Aku sampaikan kepadamu amanat- 
amanat Rabbku. ' (Qs. A1 A’raf [7]: 62).” 






^ I I. ^ J I > 

‘ ji 



JlJ j -h^r 

<dj«.jj 



(893). Ketika mangkir (tidak ikut serta) dalam peperangan 
bersatna Rasulullah SAW, Ka’b bin Malik membaca, “AUah serta 
Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu. ” (Qs. At-Taubah [9]: 94). 



73 Bacaaimya (yang masyhur) adalah Famaa Ballaghta Risalatah. 

1 J 

Disebutkan secara maushul oleh AL Humaidi dalam An-Nawadir dan Tbnu Abi Ashim 
dalam Kitab Ai Adab dengan sanad shahih, darinya 
^^Telah dikemukakan secara maushul di dalam haditsnya yang panjang pada kisah 
mangkimya pada perang Tabuk dan pertaubatarwya (juz 3, nomor 1 833). 



1 626 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





i5^Z«3 t jJuil> : Jii y>l Jli ii^j-l lil :&j& c Jlij — ^ t i ^ 



* ' -'■ 



.3b-f ijiLji: 4 <o ^jlii) a J /-33 ;£Li 2bi 



1449. 1449 Aisyah berkata, “Bila engkau takjub dengan baiknya 
perbuatan seseorang, maka ucapkanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah 
dan Rasul-Nya serta orang-orang muhnin , ' (Qs. At-Taubah [9]: 105) 
dan jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. ’ ’ 



dC :{j^ iS^) .irjji lii :<Lli£Ji iul> :p; Jl_i) -u°. 



.Li V :<LJ3 M lii :<i>! l£jl> : tijk l3&Sj 

liJULiJl ,j lil .aJL*j oTyCl «.ii i*ia <*&! Ll *T 2JL_b> 

■ 0 ^ ^ B / t> / ** 

•pS! \ r fr? oij^J 



1450. 1450 Ma’mar berkata, "Kitab ini " (Qs. A1 Baqarah [2]: 2): 
A1 Qur’an ini. "Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa " (Qs. A1 
Baqarah [2]: 2): Penjelasan dan petunjuk seperti firman-Nya, 
"Demikianlah hukum Allah" (Qs, A1 Mumtahanah [60]: 10): Ini 
adalah hukum Allah. "La Raib La Syakka (Tidak ada keraguan). 
"Itu adalah ayat-ayat Alldh ”: yakni ini ad alah tanda-tanda A1 Qur’an 
dan semisalnya. "Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, 
dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di 
dalamnya”: Yakni (membawa) kamu [Makna lafazh: Wajaraina 
Bihim adalah Wajaraina 2h‘£um-penj]. 



M Jl u> iii m ' — it -Ait 



.p-jjLlj Jiisi 4&1 (Jj~- J iJll. J 






(894). f894) Anas berkata, “Nabi SAW mengutus pamannya 74 . 



1449 Disebutkan secara maushul oleh pengarang datam Khalq Afal Al ‘Ibad dan Ibnu Abi 
Hatim dengan sanad shahih. 

1450 Disebutkan oleh Ma’mar, yaitu Ibnu Al Mutsanna, ahli bahasa, dalam bukunya Majaz Al 
Qur'an. 

Ini adalah bagjan dari hadits yang disebutkan secara maushul oleh pengarang di dalam 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 627 j 



Haram kepada kaumnya seraya berkata, * Apakah kalian 

mempercayaiku untuk menyampaikan risalah Muhammad SA W? ’ Lalu 
ia berbicara kepada mereka.” 



47. Bab: Firman Allah SWT, “Katakanlah, ‘(Jika kamu 
mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 
Taurat), maka bawalah Taurat Hu, lalu bacalah dia... (Qs. Aali 

Tmraan [3]: 93) 



I Slj^l ^_Jl Sj-^j -A^o 



X #■ 

I ^ - 






J» 



(895)/ 895) Sabda Nabi SAW, "Ahli Taurat diherikan kitah 
Taurat lalu mereka mengama Ikannya, Ahli Injil diberikan kitab Injil 
lalu mereka mengamalkanya dan kalian diberikan Al Qur’an lalu 
kalian mengamalkannya. ” 






aj 0 jUij j AJ ^ aj ijijj y) \ i ° \ 

+ X 0 ^ 

AjH 



1451. Abu Razin berkata, " mereka membacanya mereka 
mengikutinya lalu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. 
Dikatakan, (makna kata) “Yutla": Yuqra ' (dibacakan). 



* ' tli • t J " fc. J 

^jA AjlAij j/ l\A* 

X 1 / 



j ^ i lM jA U Sp.1 jill 




kitab peperangan (juz3, nomor 1729). 

74 Yakni paman Anas (dari pihak ibundanya), Haram bin Milhan, 

(B95) Ini adalah bagian dari hadits [bnu Umar RA. Telah dikemukakan pada juz 1, kttab 9 
Waktu shalat, bab 18, 

1451 Disebutkan secam maushul oleh Sufyan At-Tsauri di dalam Tafsirr\y% dari Abu Razin, 
yattu Mas’ud bin Malik AI Asadi, Al Kufi. Ia seorang perawi t$iqah dan fadhil (mulia), 
dari kalangan senior tabPin. Wafat pada tahun 85 H. 



1 628 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





Vj a 2 ^%j ^Ujtj Sfj 






oUL \/js' ^jj' {j£\ jL jJL \j\Lt j^k; jClJ» jLr lijLiJ J 1_J 

^ ^ /■ H' ^ ^ ^ rfT 

<j*jtejt f >a Si iij Jii 

/ ^ ^ 



(Makna kalimat) Hasan at-tilawah : Baik bacaan A1 Qur’annya. 
"Tidak menyentuhnya ”: tidak mendapatkan rasa dan kemanfaatannya 
kecuali orang yang beriman kepada A1 Qur'an, dan tidak 
mengembannya dengan sebenar-benamya kecuali orang yang 
meyakininya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, "Perumpamaan 
orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka 
tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab 
yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan 
ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petuiyuk kepada kaum 
yang zhalim. ” (Qs. A1 Jumu’ah [62]: 5). 






\ -asi 



J Jli J,% : JbU m Ju j-J JlJ - AS V 

•CjU Sii ^ J\ 4 » > jf Sci cJLi c; :ji5 y f *^i 



g*- J jj Jib :Jti YJiit Ji*Jt (^t :J t .jj — A^A 






(896) . Nabi SAW menamakan Islam dan Iman dengan amal. 

(897) . (897J Abu Hurairah mengatakan, “Nabi SAW berkata 
kepada Bilal, "Beritahukan kepadaku mengenai amalan yang paling 
engkau harapkan (diterima) dari apa yang telah engkau kerjakan 
dalam Islam?" la berkata, “Tidaklah aku melakukan suatu ama lan 
yang paling aku harapkan (diterima) bahwa aku tidak bersuci 
melainkan aku melakukan shalat atasnya.” 



<896) Beliau menyiratkan kepada hadits Abu Hurairah RA dalam pertanyaan Jibril mengenai 
jman dan Islam yang telah dikemukakan pada kitab tatsir (juz 3, nomor 1948). 

<B97) Ini adalah bagian dari hadits yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 19 Tahajjud, bab 
17. 



Mukhtashar Shatiih Bnkhari — 16291 




(898). (898) Dan beliau ditanya, “Amalan apa yang paling utama?” 
Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
jihad, kemudian hajiyang mabrur . ” 

(Haditsnya adalah ringkasan dari hadits Ibnu Umar telah 
dikemukakan pada nomor 299, Juz 1). 



48. Bab 



\jAJ J "i/ ; Jlij — ^ • • 

(899) . (899) Nabi SAW menamakan shalat sebagai amal. 

(900) . (90t>) Beliau bersabda, "Tidak (sempuma) shalat orang 
yang tidak membaca surat Al Fatihah. " 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang tetah dikemukakan 
pada juz 1, kitab 9 Waktu Shalat, bab 5). 



49. Bab: Firman Allah SWT, "Sesungguhnya manusia diciptakan 
bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia dUimpa kesusahan ia 
berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir . M 

(Qs. AJ Ma’aarij [70]: 19-21) 




“Haluu ’a“: Dhajuura (keluh kesah lagi kikir) 

(Haditsnya adalah hadits Amr bin Taghlib yang telah 



<ws> TeIah dikemukakan sebelumnya secara maushul dari hadits Abu Hurairah pada juz, kitab 
2 Iman, bab 17. 

^Pengarang mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas’ud: “Aku bertanya kepada Nabi 
SAW, ‘Atnalan apakah yang paling dieintai Atlah.?’ Beliau menjawab, "Shalat..." (al 
hadits). Telah dikemukakan pada juz 1 , kitab 9 Waktu shalat, bab 5. 

<900) Telah dikemukakan sdielumnya secara maushul dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, pada 
Juz 1, kitab 10 Adzan, bab 94. 



630 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





dikemukakan pada juz 1, kitab 1 1 JunTat, bab 28). 



50. Bab: Yang Diriwayatkan Nabi SAW dari Rabbnya 



lii : ju [&] £ H} 'j m > -»v« 

/ / / y y jh j 



a ^ jp > % 

t UL Ai. - " 



/ < 



'i!j <&> 4 y*> ! l> 4 S?5l 



•4> ^ lio 



2750. Dari Anas RA, dari Nabi SAW yang meriwayatkan dari 
Rabbnya [‘Azza wa Jalla], beliau bersabda, "Bila seorang hamba 
mendekat kepada-Ku satu jengkal, maka Aku mendekat kepadanya 
satu hasta, dan bila dia mendekat kepada-Ku satu hasta, maka Aku 
mendekat kepadanya satu depa. Bila ia mendatangi-Ku dengan 
berjalan, maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat . " 



51. Bab: Hal Yang Dibolehkan Dalam Menafsirkan Taurat dan 
Kitab-Kitab Allah Lainnya dengan Bahasa Arab dan Lainnya, 
Berdasarkan Firman Allah SWT, “Katakanlah, ‘(Jika kamu 
mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun 
Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu 
orang-orang yang benar. *** (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 93) 



* t - * * £ ■ ' ' * ' * f . * J • "1 ^ f > J i, * . 

(►> Ipj (jl :* oL*— ^jI Jbj 

4 )Sl JLP JuS*A c--»- J\ £j»>- Jt\ iil ‘aijii c# — ;3l (_jL — C 

x iF ^ * -r x y < 1» < T ^ ^ ^ 

- W 13 ^JS" tjte jif d S : ji> jl *l >7 j 



(901 J.^ 901 ^ Ibnu Abbas berkata: Abu Sufyan bin Haib 
memberitahukan kqtadaku bahwa Hiraclius memanggil 
penerjemahnya, kemudian membawa surat Nabi SAW lalu membaca, 



(90l Mni adalah bagian dari hadits panjang yang telah diketmikakan sebelurrmya secara 
maushul, pada kitab Jihad (juz 2, notnor 1295). 



Mnkht9sh5irShsihihRiTkhsiri — 1 631 1 





“Bismillaahir rahmaanir rahiim, dari Muhammad, hamba AUah dan 
RasuUNya, kepada Hiraclius. Dan *Katakanlah t *Hai Ahli Kitab, 
marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada 
perselisihan antara kami dan kamu ... (Qs. Aali ‘Imraan [3]:64) ” 



52. Bab: (902). (902J Sabda Nabi SAW, “Orangyang mahir membaca 
Al Qur'an diiemjpaikan bersama para malaikatyang mulia lagi 
berbaktL n { 903)/ } “Hiasilah Al Qur'an dengan suara-suaramu . w 




2751. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Allah tidak menginnkan sesuatu pun sebagaimana Dia mengizinkan 
kepada Nabi, yang memiliki suara yang bagus 15 [bemyanyi 
( bersenandung ) r 6/107] dengan Al Qur 'an, seraya 

menyaringkannya. ” [Sufyan berkata, 4 Tafsimya, yataghanna bihi 
(bemyanyi, bersenandung dengannya)]. 76 



(903 >Tdah dikemukakan sebelumnya secara maushul dari hadits Aisyah, dalam kitab Tafsir, 
juz 3, nomor 2000. 

t903 >Djsebutkan secara maushul oleh pengarang dalam Khalg Afal Al 'ibad\ Ahmad; Abu 
Daud dan yang lainnya dengan sanad shahih, dari Al Bara' bin ‘Azib secara matfu J . Saya 
telah mengeluarkannya dalam buku (Silsilah Al Ahadits-peri j) Ash-Shahhah (77 1), dan 
Shahih Abi Daud (1320). 

75 Saya katakan: sabdanya, “Memilitd suara yang bagus" tidak terdapat dalam riwayat 
pengarang (A1 Bukhari) dalam Fadha 'il Al A*maL Oleh karena itu, saya lebih 
mengedepankan Hwayamya yang di sini atas nwayat yang di sana, namun A1 Hafizh tidak 
memperhatikan dalam syarahnya terhadap hadits ini di sana, bahwa tambahan ini ada 
pada pengarang, sehingga dia merujuknya kepada Muslimdan Ath-Thabari. 

76 Saya katakan: pena&iran ini tidak disetujui Asy-SyaTiT dan paia ulama lainnya 
sebagaimana yang anda lihat dipaparkan di dalam Asy-Syarh. Hal ini dikarenakan 
beberapa aspek, di antaranya ucapan beliau dalam hadits, ‘memiliki suara yang bagus, 
seraya menyaringkannya / andaikata maknanya istighna ' (tidak membutuhkan), maka 
tidak ada artinya penyebutan suara dan menyanngkannya. Dan di antaranya, bahwa dalam 
hadits yang lalu, bab 44: ‘BuJcanlah termasuk dari golongan kami arang yang tidak 
bernyanyi (bersenandung) dengan Al Qur'an/ sebab andaikata maksudnya adalah 
istighna, tentulah beliau mengatakan, 'lam yastaghni 1 (bukan: lam yatagtinrm^ sepeni 
dalam teks hadits-penj). Realitasnya, yang tidak diragukan lagi adalah bahwa makna 



1 632 1 — MukhtasharShahjhBukhari 



53. Bab: Firman Allah SWT, “Maka bacalah apa yang ntudah 
(bagimu) dariAl Qur'atu ” (Qs. A1 Muzzam m il [73]: 20) 



(Haditsnya adalah hadits Umar yang telah dikemukakan pada nomor 

2017, Juz3) 



54. Bab: Firman Allah SWT, “Dan sesungguknya telah Kami 
mudahkan Al Qur'an untuk petajaran, maka adakah orangyang 
mengambU pelajaran. ” (Qs. A1 Qamar [54]: 1 7) (904). (9M) Nabi 
SAW bersabda, “Setiap (orang) dimudahkan sesuai dengan yang 

karenanya ia diciptakan, ” 





jrJdJ 'orjtt tr^ adj) 

^ / X / r 

r ' / * 
I ' 1, 1 ' I 



9<l1p olL» ja Jp 

^ j( ^ 



Dikatakan, Muyassar (dimudahkan): Muhayya ' (dipersiapkan). 

1452. Mathar Al Warraq berkata, "Dan sesungguhnya telah 
Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orangyang 
mengambil pelajaran , " (Qs. Al Qamar [54]: 17) ‘Dia bertirman, 
‘ Apakah ada penuntut ilmu a gar ia ditolong?’ 



yataghanna 1 di sini adalah membaguskan suara. Hal ini didukung oleh sabda beliau, 
‘Hiasitah Al Qur'an dengan suora-suaromu/ sebab suara yang bagus menambah A1 
Qur an semakin bagus. 

^lni adalah bagian dari hadits Ali yang telah dikemukakan pada juz 1, kitab 23 Jenazah, 
bab 82, yaitu sebuah riwayat dalam hadits Imran yang telah dikemukakan di awal kitab 82 
Qadar (Ketetapan Allah). 

1432 Disebutkan secara maushul (bersambung) oleh AJ Fijyabi dan Ibnu Abi Ashim di dalam 
kitab Al Ilm darinya. 



AH OllilllSll llnlrLAw! 



r 



li 




55. Bab: Firman Allah SWT, *! Bahkan yang didustakan mereka itu 
ialahAl Qur'an yang mutia, yang tersimpan dalam Lauhut 
Mahfuzh .* (Qs. A1 Buruuj [85]: 21-22), “Demi bukit, dan kitab 

yang ditulis. ” (Qs. Ath-Thuur [52]: 1-2) 



* + + + 



l5 Jli - \ toy 

:<i)jjlsu-i> — Vtot 
a£Jp - \ioo 



/ ^ / 






* m ' Ii * i*' * *i li-*" * y 

jgiJl S-^SS J»*J “ ' ^ 

'ijtj :< 0 £~> -U»A 



j^Kr, v 



A. . 



il' jj 3i( 04 jj 

.«L,fe > Ji J; Jjb 






* * 



//■ / / 



:<l^fj> «LiL- :<^lj> :<J£-^>> 

Ol>Jt Lii < J 0*j) Ji <*A J jl^i* 'ji J 



/ / 



b / 



AJ J4* 



1453. 1453 Qatadah berkata, “Maktub " (tertulis). 



1454. 1454 (Makna) Yasthunm : Yakhuthtun (sama-sama 
bermakna: yang mereka tulis-penj). 

1455. 1455 "Dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahjuzh) (Qs. Az- 



1413 Disebutkan secara tnaushul oldi pengarang dalam Kha\q Afal Al 'Ibad dengan sanad 
shahih darinya. Dan Disebutkan pula secara maushul oleh Abd bin Humaid dan 
Abdurrazzaq dari jalur lain, darinya. 

1454 Diketengahkan oleh Abd bin Humaid, dari Qatadah. 

1459 Disebutkan secara maushul oleh Abu Daud di dalam Kitab An-Nasikh Wa Al Mansukh, 



634 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Zukhruf [43]: 4): Kitab secara keseluruhan dan asalnya. 

1456. 456 “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan [Qs. Qaaf 
[50]: 18]": Tidaklah berbicara tentang sesuatu pun melainkan 
dicatatkan atasnya. 

1457. 1457 Ibnu Abbas berkata, “Kebaikan dan keburukan 
ditulis.” 

1458. 458 Makna “Yuharrifun ": Yuzayyilun (mereka merobah). 

Tidak seorang pun yang dapat merobah lafazh satu kitab dari 
kitab-kitab Allah akan tetapi mereka “merobah ( Yuharrijunahu)”: 
menakwilkannya bukan pada takwil yang sebenamya. 77 

1459. 1459 Makna "Dirasatihim (Qs. A1 An’am [6]:156)": 
Tilawatihim (yang mereka baca). "Wa ‘iyah (Qs. A1 Haaqqah 
[69]: 12)": Hajhhah (yang mendengar). "Wa ta’iyaha [Qs. A1 
Haaqqah [69]:12]”: Tahfazhuha (dan agar diperhatikan). "Dan Al 
Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi 
peringatan kepadamu” - . yakni penduduk Mekkah. "Kepada orang- 
orang yang sampai (kepadanya yakni A1 Qur'an ini maka ia 



darinya. 

1456 Disebutkan secara maushul oleh ibnu Abi Hatim. 

1457 Disebutkan secara maushul oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim. 

1450 A1 Hafizh berkaia, “Aku tidak mclihat ini maushul dari ucapan Ibnu Abbas dari jalur yang 
valid, padahal yang sebelurrmya adalah ucapannya, demikian pula yang setelahnya. Yaitu 
ucapannya, “Dirasatihim: Tilawatihim, “ dan setelahnya. Semua itu dikeluarkan oleh Ibnu 
Abi Hatim dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dan Ibnu Abbas, yang telah dikemukakan pada 
kttab 42, bab iirman-Nya, 'Setiap wahu Dia dalam kesibukan , 1 dari Ibnu Abbas, yang 
bertentangan dengan apa yang telah kami sebutkan, yaitu tafsir firman-Nya, Yuharri/un 1 
dengan perkataannya, 'Yuzayyilun , ,,J 

Saya katakan: Atsar Ibnu Abbas yang relah disinggung oleh Al Hafizh tadi dihapus untuk 
tujuan meringkas. Riwayat itu telah dikemukakan pada juz 2, kitab 52 Syahadat , bab 30, 
hadits 1208. 

Ini merupakan ucapan Al Bukhari yang dibubuhkannya dengan talsir Ibnu Abbas. Ini 
diperkirakan merupakan sisa ucapan lbnu Abbas lainnya dalam tafsimya terhadap ayat 
rersebut. Demtkian dalarn "AI-Fath. 

Saya katakan: Yang menguatkan pendapat pertama, bahwa pendapat yang benar dari Ibnu 
Abbas adalah sebaliknya (yang bertenmngan dengan itu-penj) sebagaimana telah 
disinggung sebelurrmya. Adapun apa yang dikatakan A1 Bukhari adalah salah satu dari 
pendapat-pendapat mengenai penafsiran ayat rersebut. Yang paling kuat darinya adalah 
bahwa penggantian dan perobahan teijadi pada sedikit bagian darinya, sedangkan 
kebanyakannya tetap seperti kondisinya semula. Inilah pendapat yang disokong oleh 
Syaikhul Islam, Ibnu Taimiah sebagaimana yang dikatakan A1 Haftzh dalam Al Fath. 

1439 Disebutkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas RA sebagaimana yang 
telah dikemukakan tadi, dan sanadnya terputus. 




menjadi peringatan baginya. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan 
pada nomor 1384, Juz 2). 



56. Bab: Firman Allah SWT, “Padahai AUah-lah yang 
menciptakan kamu dan apayang kamu perbuat itu, ” (Qs. A1 An’am 
[6]: 96) “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran. ” (Qs. A1 Qamar [54]: 49) 














(905). (905) Dan dikatakan kepada orang-orang yang 
menggambar, “Hidupkan kembali apa yang telah kamu ciptakan,” 
“Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptdkan langit 
dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘ Arsy . Dia 
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, 
dan (diciptakan~Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang 
(masing-mas ing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan 
dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb 
semesta alam. ” (Qs. A1 A’raf [7]: 54). 



jiii S il) :ja jiii & £ :ia. jl_J -m. 



X 1 > ^ ^ 



oQy\ & JL. j 



tMS 4ni adalah bagian dari hadits tbnu Umar. Telah dipapaikan sebelutrmya secara maushul 
pada kitab 77 Pakaian, bab 89. Dan dari hadits Aisyah yang juga telah dikemukakan 
sebelumnya dalam kitab jual beii (juz 3, nomor 995). 



1 636 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1460. 1460 Ibnu Uyainah berkata, “Allah menjelaskan penciptaan 
itu merupakan bagian dari perintah dengan firman-Nya, " Ingatlah , 
menciptakan dan memerintahkan hanyalah hakAllah . " 

Dan Nabi SAW menamakan iman sebagai amal. 



JlJ ¥JiSf /j 'S J JB - «l • V j . 1 

is» OlJl 

ClJ ijlij 



(906 dan 907). t906 dim W7) Abu Dzarr dan Abu Hurairah beikata, 
“Nabi SAW ditanyai, ‘Amalan apa yang paling utama.?’ Beliau 
menjawab, ‘Beriman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya. "* 



Ia berkata, "Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan ” (Qs. As-Sajdah [32]: 17). 



dks i* aU o\ Ji > iij jiij -i . a 



- * 



(S08)- (90B) Utusan Abdul Qais berkata kq)ada Nabi SAW, 
G Tenniahkan kepada kami dengan sejumlah perintah yang jika kami 
keijakart, kami masuk surga’ 9 Lalu beliau memerintahkan mereka agar 
beriman, bersyahadat, mendirikan shalat dan mengeluaikan zakat." 
Jadi» beliau menjadikan semua itu sebagai amal. 



1460 Disebntkan secara mauskul oleh Ibnu Abi Hatim dalam Kitab Ar-Radd d Ala Al 
Jahmiyyaht darinya. 

(906 dan 907) Sedangkan hadits Abu Hurairah, maka telah diisyaratkan sebelumnya bahwa hadits 
itu tdah disebntkan secara maushul pada bab 47, riwayat mu 'allag 898. Sedangkan hadits 
Abu Dzarr telah disebutkan secara maushul pada kitab pemeidekaan, (juz 2, nomor 1 150). 

(9QB) lni menipakan bagian dari hadits lbnu Abbas yang telah dikemukakan pada juz 2, kitab 
keimanan, bab 40. 



Mhkhfa$harShahihf*nli:hari — 1637 1 




57. Bab: Bacaan Orang Lalim dan Munatlk, serta Suara dan 
Tilawah (Bacaan A1 Qur'an) Mereka Tldak Melampaui 

Tenggorokan Mereka 



58. Bab: Firman Allah SWT, “ Kami akan memasang timbangan 
yang tepat pada harikiamat, ” serta Semua Amalan Manusia dan 

Ucapan Mereka Akan Ditimbang 




Jldl JUj 














1461. 1461 Mujahid berkata, “ Al Qisthaas (Qs. A1 Maa’idah [5]: 
42)": Adil, dalam bahasa Romawi. 

Dan dikatakan, "Al Qisth” adalah bentuk Mashdar dari "Al 
Muqshith ”, yaitu orang yang adil sedangkan "Al Qaasith” adalah 
orang yang zhalim. 




2752. Dari Abu Hurairah RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, * Dua kalimat yang dicintai oleh AUah Yang Maha 
Pengasih, ringan bagi lisan namun berat dalam timbangan: 
1 Subhanallahi wa bi hamdihi, Subhanallahil l azhiim 

Penulisan ringkasan -y ang insya Allah diberkahi Allah ini-, 
diselesaikan dalam sejumlah majelis, yang paling pertama diadakan 



461 Disebutkan secara maushul oleh A1 Piryabi, darinya. Di dalam sadanya terdapat seorang 
laki-laki yang tidak disebutkan namanya. 



638 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





pada tanggal 9 Rabi’ul Awwal 1390, dan yang pating terakhir setelah 
Isya, tanggal 28 Dzulhijjah 1390 dari hijrah Sayyidul Mursalin, 
atasnya seutama-utama shalawat dan sesempuma-sempuma salam. 

Kemudian rampung pula persiapan untuk naik cetak pada siang 
hari Senin, 7 Rabi’ul Akhir 1394. Setnoga Allah memudahkan 
penyempumaan proses naik cetaknya berkat karunia dan kemulian- 
Nya. 




eeU&ai 

RINGKASAN SHAHIH BUKHARl 



MnlrhtaGharShahihRnlrhari — 1 639 1 




